AN 


Du 


KOMPREKENSIF 


Karya Fenomenal 
Imam Jalaluddin As-Suyuthi 
ULUM AL-WUR AN 
Membahas Al-Our an 
Lengkap dan Mendalam 


Secara 


SDI AL 


| 


Al-ltgan fi Ulumil Lur'an 


Kanya fenomenal 
Imam Jalaluddin As-Suyuthi 
- 


Sumi At- ur An 
KomparrensIr 


Membahas AiOu/an 
Secara Lengkap don Meodalarn 


| 


Judul: 
Studi Al-Our an Komprehensif 


Judul Asli: 
Al-Itgan fi Ulumil Ouran 


Penulis: 
Imam Suyuthi 


Penyunting Bahasa: 
Tim Editor Indiva 


Setting: 
Tim Kreatif 


Desain Sampul: 
Andhi Rasydan 


Hak cipta dilindungi undang-undang 


Cetakan Pertama, Muharram 1430 H/ 
Januari 2008 


Penerbit 
Indiva Pustaka 


Kelompok Penerbit Indiva Media Kreasi 

Jl. Apel Il No. 30 Jajar, 

Laweyan, Surakarta Telp. (0271)7055584, Fax. 
(0271)710812 

www.indivamediakreasi.com 

indiva mediakreasi@yahoo.co.id 


Perpustakaan Nasional RI: Data 
Katalog Dalam Terbitan (KDT) 


Imam Suyuthi 


Studi Al-Our an Komprehensif / 
Imam Suyuthi, penyunting bahasa, 


Tim Editor Indiva- Solo. Indiva 
Media Kreasi, 2008 


744 hlm.: 240 cm. 
ISBN: 978-979-17461-6-8 


I. Imam Suyuthi 
II. Tim Editor Indiva 


Rujukan dari maksud Pasal 72 
UU No. 19 Tahun 2002 
tentang Hak Cipta: 


Barangsiapa dengan sengaja dan 
tanpa hak mengumumkan atau 
memperbanyak ciptaan pencipta 
atau memberi izin untuk itu, dapat 
dipidana dengan pidana penjara 
masing-masing paling singkat 
1 (satu) bulan dan/atau denda pal- 
ing sedikit Rp.1.000.000,00 (satu juta 
rupiah), atau pidana penjara paling 
lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda 


paling banyak Rp.5.000.000.000,00 
(lima miliar rupiah) 


Barangsiapa dengan sengaja 
menyiarkan, memamerkan, meng- 
edarkan, atau menjual kepada 
umum suatu ciptaan atau barang 
hasil pelanggaran Hak Cipta atau 
Hak Terkait, dapat dipidana dengan 
penjara paling lama 5 (lima) tahun 
dan/atau denda paling banyak 
Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta 
rupiah). 


Daftar Isi 


Biografi Penulis 


Imam Jalaluddin as-Suyuthi -9 
Mukadimah -15 


Bab 1 

Mengenal al-Makki dan al-Madani -37 
Bab 2 

Mengenal al-Hadhari dan as-safari -71 
Bab 3 

Mengenal an-Nahari dan al-Laili -81 
Bab 4 

Ash-Shaifi dan asy-Syitai -89 
Bab 5 

Al-Firasyi dan an-Naumi -95 
Bab 6 

Al-Ardhi dan as-Samaa'i -99 
Bab 7 


Pertama Kali yang Diturunkan dari 
Al-Our'anul Karim -103 


Bab 8 


Mengenal yang Terakhir Diturunkan dari 
Al-Our'anul Karim -115 


Al-Itgan fi Ulumil Lur'an 5 


Bab 9 
Mengenal Sababun Nuzul -123 
Bab 10 


Tentang Apa yang Diturunkan Berdasarkan Lisan Sebagian 
Shahabat dari Al-Our'anul Karim -145 


Bab 11 
Apa-Apa yang Turunnya Berulang Kali -151 
Bab 12 


Sesuatu yang Turunnya Ayat Lebih Dahulu Daripada 
Hukumnya dan Sesuatu yang Hukumnya Lebih Dahulu 
Daripada Turunnya Ayat -157 


Bab 13 


Apa yang Diturunkan Secara Bertahap dan Apa yang 
Diturunkan Secara Langsung -163 


Bab 14 


Apa yang Diturunkan dengan Diiringi Malaikat dan Apa yang 
Diturunkan Tanpa Diiringi Malaikat -167 


Bab 15 


Apa yang Diturunkan kepada Sebagian Para Nabi dan Apa yang 
Tidak Diturunkan kepada Siapapun Sebelum Nabi saw. -173 


Bab 16 
Tentang Bagaimana Al-Our'an Diturunkan -179 
Bab 17 


Mengenal Nama-Nama Al-Our'an dan Nama-Nama Surat di 
Dalamnya -215 


Bab 18 
Tentang Kodifikasi Al-Our'an dan Urutannya -243 

Bab 19 
Tentang Jumlah Surat, Ayat, Kata-Kata, dan Huruf di Dalam Al- 
Ouran -269 

Bab 20 

Mengenal Para Huffadz dan Perawi Al-Gur'an -289 

Bab 21 

Mengenal “Sanad yang 'Ali dan Sanad yang Naazil” -301 

Bab 22-27 


Mengenal Oira'ah yang Mutawatir, Masyhur, Ahad, Syadz, 
Maudhu', dan Mudraj -307 


6 Al-ttgan fi Ulumil ur'an 


Bab 28 
Mengenal Wagaf dan Ibtida' -331 
Bab 29 


Penjelasan yang Bersambung Secara Lafadz dan Terpisah Secara 
Makna -357 


Bab 30 

Imalah, Fath, dan Pembahasan di Antara Keduanya -365 
Bab 31 

Idhgham, Idzhar, Ikhfa', dan Iglab -377 


Bab 32 

Membaca Mad dan Gashr -387 
Bab 33 

Membaca Hamzah dan Takhfif -395 
Bab 34 

Cara Menguasai Bacaan Al-Gur'an -401 
Bab 35 

Adab Tilawah dan Adab Pembacaannya -417 
Bab 36 

Mengenal Kata-Kata Asing (Gharib) -449 
Bab 37 

Yang Bukan Merupakan Bahasa Hijaz -527 
Bab 38 


Kosakata yang Bukan Berasal dari Bahasa Arab -543 


Bab 39 
Mengenal Wujuh (Sisi Makna Ayat) dan an-Nadhair (Kemiripan 


Ayat) -563 
Bab 40 
Mengetahui Alat-Alat yang Dibutuhkan oleh Seorang Ahli Tafsir 
-583 
JG 
ae 


Al-Itgan fi Ulumil Lur'an 7 


Sesungguhnya ilmu yang telah aku 
capai dari tujuh bidang ilmu selain fikih dan 
nugul, adalah sesuatu yang tidak dicapai oleh 
seorang pun dari guru-guruku. 


-—Imam Suyuthi-- 


Al-Itgan fi Ulumil Lur'an 


Biografi Penulis 


--Imam Jalaluddin as-Suyuthi-- 


A. Periodisasi 


mam Suyuthi termasuk syakhshiyaat fariidah 

(ulama yang berkepribadian istimewa) yang telah 
memberi andil besar dalam berkhidmat terhadap turats 
islami (khasanah keislaman di bidang ilmu), terutama 
di bidang tafsir dan hadits. Namun demikian dia berada 
dalam dua keadaan yang berlawanan: sebagian orang 
menyanjungnya hingga sampai tingkat tertinggi di 
antara para ulama, dan sebagian yang lain mencelanya 
hingga sampai tingkatan terendah. 


Ketika demikian, maka ada baiknya sebelum 
mengenal beliau lebih jauh dan sebelum menentukan 
suatu keputusan, kita menyampaikan pandangan singkat 
tentang kondisi zaman pada masa beliau, baik dari sisi 
sosial, politik, dan ilmiah, karena bi'ah (lingkungan) 
memiliki pengaruh terhadap pembentukan pribadi para 
tokoh dalam setiap zaman. 

Dari sisi politik, Inam Suyuthi hidup pada masa daulah 
(kekuasaan) Mamalik Burjiyyah atau Jaraksah. Ia dilahirkan 
pada tahun 849 H. dan wafat pada tahun 911 H. 


Pada masa itu dikenal dengan masa keguncangan, 
tidak ada ketenangan dan banyak tersebar kezaliman. 


Cukup kita ketahui bahwa Imam Suyuthi hidup pada masa sultan-sultan, 
meskipun masa kepemimpinan mereka pendek, kurang lebih 10 tahun, dan 
dalam satu tahun pernah berganti tiga sultan, yaitu: 1. Raja yang Mulia Abu 
Nashar al-Inali al-Muayyadi, 2. Abu Sa'id Tamrigha adz-Dzahiri, dan 
3. Raja yang Mulia Gaitabay al-Mahmudi. 

Mereka bertiga telah berebut singgasana kekuasaan dalam masa 
kurang dari satu tahun, dan masing-masing dari mereka telah mengambil 
alih kekuasaan dari yang lainnya. Inilah yang terjadi pada Mamalik al- 
Ajlaab yang mengobarkan berbagai fitnah, hingga sampai tingkat mereka 
melarang para umara' untuk melayani umat'. 


Kondisi politik yang guncang seperti inilah tentu mau tidak mau 
memberikan dampak pada penduduknya, dan di antaranya adalam Imam 
Suyuthi. 

Adapun dari segi sosial, maka pada masa itu terkenal dengan kondisi 
rapuh dan tidak terikat dengan kokoh, dan cukuplah kita ketahui bahwa 
masyarakat pada saat itu terpecah menjadi beberapa tingkatan (kelas-kelas) 
yang saling bertentangan dan bermusuhan, tidak ada keterikatan di antara 
mereka, tidak ada tujuan yang menyamakan di antara mereka. 


Jika keadaan mereka dari segi politik demikian yaitu kerusakan dan 
keguncangan, dan dari segi sosial mereka rapuh dan tidak kokoh, maka 
dari segi ilmiah pun tidak terbayangkan. Padahal sebelumnya secara ilmiah 
mereka maju, berkembang, dan bangkit. Penyebabnya adalah hal-hal 
sebagai berikut: 


1. Perpindahan para ulama dari wilayah timur yang mengalami kekerasan 
oleh tentara Mongolia dan dari barat yang terjadi kekerasan oleh 
tentara Spanyol, menuju Mesir, Syam, dan sebelah selatan Maroko 
yang di wilayah tersebut tidak terjadi serangan dari tentara Mongolia 
dan Spanyol. 

2. Banyaknya lembaga keilmuan dalam bentuk sekolah-sekolah yang 
telah didirikan sebelum masa Mamalik dan banyaknya mesjid serta 
perpustakaan. 

3. Banyaknya tanah wakaf yang diberikan kepada para ulama dan santti- 
santrinya, sehingga telah terjadi kompetisi dari para sultan, wara', 
dan ahli bait serta orang-orang kaya, ulama, para pedagang, dan para 


1. Ini terjadi pada tahun 872 H. Lihat kitab An-Nujum Azzahirah fi Mulk Mishr wal Oahirah, 
jilid 16 h. 356-396. 


10 Al-ttgan fi Ulumil ur'an 


profesional untuk membangun lembaga-lembaga keilmuan dalam 
rangka mendekatkan diri kepada Allah. 


4. Semangat para ulama untuk membuat lembaga ensiklopedia ilmiah 
untuk menggantikan apa-apa yang telah dihancurkan tentara Tartar 
dari Mongolia dan kaum Salib dari Barat. 


Di tengah-tengah situasi dan kondisi seperti itulah maka Imam 
Jalaluddin as-Suyuti tumbuh dan berkembang serta telah mengambil 
kebaikan-kebaikan pada zamannya meskipun ia juga telah mengambil atau 
telah terimbas oleh berbagai keburukan meski sedikit. 


B. Biografi 
Nama dan Nasabnya 


Ja adalah Al-Hafidz Abdurrahman bin Kamal Abu Bakar bin 
Muhammad bin Sabiguddin Ibnul Fakhar Utsman bin Dhadhirruddin al- 
Hammam al-Hadhairi al-Usyuti”. 


Pemilik kitab Mujam a-Muallifin menambah dengan sebutan Ath- 
Thaluni al-Mishri asy-Syafi'?. Beliau diberi gelar “lagab” dengan Jalalluddin 
dan kunyah-nya: Abu al-Fadhal. 


Nasabnya disandarkan pada ashlin “jami (keturunan non-Arab). Ia 
pernah menceritakan tentang dirinya, kemudian berkata, “Telah bercerita 
kepadaku orang yang aku percaya bahwa dia mendengar dari orang tuaku 
(semoga Allah merahmatinya). Ia menyebutkan bahwa kakeknya yang 


tertinggi berasal dari gjam (non-Arab) dan dari wilayah timur!” 


Imam Suyuthi rahimahullah berkata, “Adapun kakekku yang tertinggi 
adalah Hamamuddin. Dia termasuk ahlul hagigah dan termasuk masyayikhut 
tbarigah. Dari dia melahirkan para tokoh dan pemimpin, di antara mereka 
ada yang memegang kekuasaan di negaranya, ada pula yang memegang 
hisbah (amanah dakwah), dan di antara mereka ada yang menjadi pedagang, 
Saya tidak mengetahui dari mereka yang berkhidmat di bidang keilmuan 


5» 


dengan sebenarnya selain ayahku”. 


Lihat kitab Husnul Muhadharah Lissuyuti, jilid 1 h. 335, cetakan: Isa Al-Baabi Al-Halabi. 
Lihat kitab Mu'jam al-Mualifin karya Umar Ridha Kahalah, jilid V h. 128 Beirut. 
Lihat kitab Syadzarat adz-Dzahab, jilid 8 h. 51. 
Lihat kitab Husnul Muhadharah, jilid I, h. 335, dan Hidayatul “Arifin, jilid I, h. 534, cetakan: 
Teheran. 


IPO N 


Al-ltgan fi Ulumil Lur'an 11 


Tempat Kelahiran dan Pertumbuhannya 


Imam Suyuthi rahimahullah dilahirkan di wilayah Suyuth, Mesir, 
setelah Maghrib pada malam Ahad pada awal bulan Rajab tahun 849 H. 
Demikian ia menyebutkan tempat tanggal lahirnya, dan demikian para 
ahli sejarah sepakat, tidak ada yang berbeda kecuali Ibnu Iyas dan Ismail 
Basya al-Baghdadi. Keduanya berpendapat bahwa kelahiran Imam Suyuthi 
di bulan Jumadil Akhir. 


Imam Suyuthi pada masa pertumbuhannya adalah seorang yatim. 
Ayahnya meninggal dunia pada malam Senin, 5 Shafar 855 H. yaitu pada 
saat ia berusia enam tahun'. 


Perjalanan Mencari Ilmu 


Imam Suyuthi menghafal Al-Gur'an pada usia dini. Ia telah 
menyempurnakan hafalannya sebelum mencapai umur delapan tahun, juga 
menghafal kitab-kitab, seperti A4 Umdah, Minhaj a-Figh wal Ushul, dan 
Alfiyah Ibnu Malik. 


Beliau aktif dengan keilmuan pada saat berusia enam belas tahun, 
yaitu mulai awal tahun 864 H. Ia telah mengambil ilmu fikih dan nahwu 
dari sejumlah ulama, dan telah mengambil ilmu faraidh dari seorang alim 
pada masanya, yaitu Syekh Syihabuddin asy-Syarmasahi. Ia juga ber- 
mulazamah dengan Syekhul Islam al-Bulgini dalam bidang fikih hingga 
wafat, kemudian ber-wulagamah dengan putranya yaitu Ilmuddin al-Bulgini. 
Beliau ber-mwulagamah pula dengan ustadzul wujud Muhyiddin al-Kafiyaji 
selama empat belas tahun, sehingga ia mengambil darinya berbagai bidang 
ilmu, seperti tafsir, ushul, “arabiyyah, dan al-makna. Muhyiddin telah 
menulis ijazah untuknya di bidang ilmu-ilmu tersebut. 


Imam Suyuthi banyak melakukan rihlah (perjalanan) untuk mencari 
ilmu. Beliau pergi ke Al-Fuyum, Al-Mahallah, dan Dimyath, serta melakukan 
perjalanan jauh ke negeri Syam, Hijaz, Yaman, Hindia, dan Maroko. 


Keluasan dan Kedalaman Ilmunya 


Imam Suyuthi dikaruniai rezeki oleh Allah SWT ilmu yang luas dalam 
tujuh bidang keilmuan, yaitu tafsir, hadits, fikih, nahwu, al-makna, al-bayan, 
dan al-bad? sebagaimana metode orang-orang Arab yang ahli di bidang sastra. 


6. Lihat kitab Nadzam al-'Ugyan fi A'yan, karya As-Suyuthi, h. 95. 


12 Al-ttgan fi Ulumil ur'an 


Beliau telah memberikan pernyataan tentang ilmu-ilmu tersebut 
hingga berani menantang guru-gurunya. Beliau berkata, “Sesungguhnya 
ilmu yang telah aku capai dari tujuh bidang ilmu selain fikih dan nugul, 
adalah sesuatu yang tidak dicapai oleh seorang pun dari guru-guruku.” 


Beberapa Kajian yang Diikutinya 


Imam Suyuthi telah menghadiri majelis Syekh Saifuddin al-Hanafi 
dengan pelajaran yang cukup banyak dalam kitab A/-Kassyaf dan At- 
Taudhih. Orang tuanya pun telah menghadirkan dia ke majelis Al-Hafidz 
Ibnu Hajar, dan pernah membaca kitab Shahih Muslim pada Syekh as- 
Sairafi kecuali sedikit dari Shahih Muslim, dan kitab Asy-Syifa', Alfiyah Ibnu 
Malik, Syarah asy-Syudzuur, Al-Mughni, dalam ushul figh Mazhab Hanafi 
dan Syarah al-Agaid karya At-Taftazani. Beliau juga telah membaca kitab 
Al-Kafiyah dan syarahnya pada as-Syams al-Maruzbani al-Hanafi, dan 
memperdengarkan padanya kitab A/-Mutawassith dan Asy-Syafiyah serta 
syarahnya karya Al-Jarudi dan dari kitab A/fiyah al-Iragi. 

Imam Suyuthi juga menghadiri berbagai kajian ilmu Imam al-Bulgini. 
Beliau membaca padanya berbagai kitab yang tidak terhitung banyaknya, 
juga ber-mwulagamah dengan Syekh Syaraf al-Manawi hingga wafat dan 
membaca padanya kitab-kitab yang tidak terhitung jumlahnya. Beliau juga 
berkomitmen dengan berbagai kajian Syekh Saefuddin Muhammad bin 
Muhammad al-Hanafi dan berbagai kajian Al-'Allamah asy-Syamani serta 
berbagai kajian Al-Kafiyaji'. 

Meskipun demikian, Imam Suyuthi telah berbicara tentang dirinya 
bahwa dia tidak banyak mendengarkan riwayat karena kesibukannya 
dengan sesuatu yang lebih penting, yaitu gira'atud dirayah (membaca ilmu). 


Guru-Guru dan Murid-Muridnya 


Imam Suyuthi rahimahullah telah menghitung guru-gurunya, mereka 
berjumlah sekitar seratus lima puluh (150) guru. Di antara mereka yang terkenal 
adalah: Ahmad asy-Syarmasahi, Umar al-Bulgini, Shaleh bin Umar bin Ruslan 
al-Bulgini, Muhyiddin al-Kafiyaji, dan al-GYadhi Syarafuddin al-Manawi. 

Banyak para ulama yang pernah berguru kepada Imam Suyuthi. Di 
antara yang paling menonjol adalah: Al-Allamah al-Muhaddits al-Hafidz 


7. Lihat kitab Syudzur az-Zahab karya Ibnu al-'Imad al-Hanbali, jilid VIII, h. 51. 


Al-ltgan fi Ulumil Lur'an 13 


Syamsuddin Muhammad bin Ali bin Ahmad ad-Dawudi al-Mishri asy- 
Syafri. 

Imam Suyuthi pernah bersahabat pada waktu belajar dan mendengar 
bersama sejumlah ulama, seperti Syamsuddin as-Sakhawi dan Ali al-Asymuni. 


Akidahnya 


Tampak dari apa yang beliau tulis tentang pembelaannya pada 
shahabat Nabi saw, dan dari apa yang telah ia susun tetap berpegang 
pada As-Sunah, dan ia termasuk ulama yang bermazhab “Ahlus Sunah”. 
Tidak diketahui dari padanya selain itu kecuali kecenderungannya pada 
tasawuf, sebab mengikuti kakeknya yang tertinggi, “Hamamuddin”. 

Tetapi ilmunya tentang Al-Guran dan As-Sunah telah menjaganya 
dari berbagai tasharruf (perilaku) yang ada pada sebagian ahli tasawuf 
yang jauh dari Al-Guran dan As-Sunah. 


Atsar (Peninggalan Karya-Karyanya) 


Ketika umurnya mencapai 40 tahun, beliau xg/ah dari manusia dan 
mengkhususkan waktunya untuk mengarang dan menulis, sehingga selama 
kurang lebih 22 tahun dapat mengisi perpustakaan Islam dengan berbagai 
mushannafaat (kitab-kitab ilmiah), bahkan sebagian ulama ada yang 
menghitung buku-buku karyanya hingga sampai 600 lebih dalam berbagai 
bidang keilmuan, seperti tafsir dan ilmu-ilmu tafsir, hadits dan ilmu-ilmu 
hadits, fikih dan ushul fikih, ilmu-ilmu bahasa Arab dengan cabang- 
cabangnya, sitah, dan tarikh. 

Pemilik kitab Hadiyyatul Arifin telah menyebutkan jumlah yang besar 
dari kitab-kitab karyanya mendekati jumlah tersebut, dan Imam Suyuthi 
sendiri juga mengaku demikian. 

Dengan demikian maka kehidupan Imam Suyuthi telah dipenuhi 
dengan al-bahtsu wat-taif (meneliti dan mengarang). Ia telah menahan 
dirinya untuk itu di rumahnya, di Raudhatil Migyas dan tidak berpindah 
dari tempat itu. Beliau terus demikian hingga wafat setelah mengalami 
sakit selama tujuh hari disertai pembengkakan berat di lengan kirinya. 
Beliau wafat pada hari Kamis, 19 Jumadil Ula 911 H. di rumahnya dan 
disemayamkan di Husy Gausun. 


14 Al-ttgan fi Ulumil ur'an 


Mukadimah 


$ egala puji bagi Allah yang menurunkan Al- 
Kitab (Al-Our'an) kepada hamba-Nya 
(Muhammad) sebagai peringatan bagi orang-orang yang 
berakal, dan yang memuat di dalamnya dari berbagai 
bidang ilmu dan hikmah yang sangat menakjubkan, 
dan yang menjadikan Al-Our'an sebagai kitab samawi 
yang paling mulia kedudukannya dan yang paling luas 
serta dalam ilmunya, dan paling rapi susunan katanya 
serta paling menyentuh tutur katanya. 


Itulah “Al-Our'an dalam bahasa Arab yang tidak ada 
kebengkokan (di dalamnya) supaya mereka bertakwa” (OS. 
az-Zumar: 28). Ia bukanlah makhluk, tiada syubhat di 
dalamnya, tiada pula keraguan. 


Aku bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah Yang 
Maha Esa, tiada sekutu bagi-Nya, Dialah Tuhan Yang 
Berkuasa dari semua penguasa, yang telah tunduk 
kepada-Nya semua wajah dan telah tunduk pula 
padanya seluruh kepala. Aku pun bersaksi bahwa 
sesungguhnya Muhammad adalah hamba dan utusan- 
Nya yang diutus dari suku bangsa yang terhormat dan 
dari tempat yang paling mulia kepada sebaik-baik umat 
dengan sebaik-baik kitab. Shalawat dan salam semoga 
terlimpah kepadanya, keluarga, dan shahabatnya yang 
mulia hingga hari akhir (kiamat). 


15 


Wa badu: 


Sesungguhnya ilmu bagaikan bahtera luas yang tidak dapat dijangkau 
sampai di mana batasnya. Ia ibarat gunung yang menjulang tinggi yang 
tidak dapat ditempuh sampai puncaknya. Maka barangsiapa ingin mencapai 
sampai dasar atau puncaknya maka dia tidak akan dapat mencapainya 
dan barangsiapa ingin menghitungnya maka dia tidak akan dapat 
menghitungnya. Allah SWT berfirman tentang manusia: Dan tidaklah kamu 
diberi ilmu (pengetahuan) melainkan sedikit. (9S. al-Isra”: 85) 


Sesungguhnya kitab kita, Al-Gur'an, adalah sumber segala ilmu dan 
orbit matahari semua ilmu serta tempat terbitnya. Allah SWT telah memuat 
di dalamnya ilmu (pengetahuan) tentang segala sesuatu dan telah 
menjelaskan di dalamnya segala yang benar dan sesat. Anda dapat melihat 
setiap ulama mengambil dari padanya dan menjadikannya sebagai 
pegangan, sebagaimana seorang ahli fikih meng-istinbath hukum-hukum 
darinya dan mengeluarkan hukum halal dan haram. Seorang ahli ilmu 
nahwu telah menjadikannya sebagai sandaran dalam kaidah-kaidah Prabnya 
dan menjadikannya sebagai rujukan dalam mengetahui salah dan benarnya 
suatu perkataan. Seorang ulama ahli balaghah (bayan) menjadikan Al- 
Ouran sebagai standar untuk mengetahui susunan kata yang baik dan 
teratur dan menjadikan berbagai keindahan bahasanya sebagai standar 
untuk membuat ungkapan kata. Kisah-kisah dan berita-berita yang ada di 
dalamnya dapat menjadi peringatan bagi orang-orang yang berakal, nasihat- 
nasihat dan ilustrasi-ilustrasinya dapat menjadi pengingat bagi orang- 
orang yang berpikir dan mau mengambil pelajaran dan lain sebagainya 
dari berbagai keilmuan yang tidak dapat mengukur seberapa besar 
kedudukannya kecuali orang yang mengerti hitungan dan jumlahnya. 


Belum lagi kefasihan kata-kata dan keindahan uslubnya yang dapat 
mencengangkan akal dan dapat menarik hati serta kehebatan susunan 
katanya yang tidak ada yang mampu untuk menyusunnya, kecuali Allah 
SWT Yang Mengetahui segala yang gaib. 

Pada saat masih belajar, aku merasa heran terhadap para ulama pendahulu, 
mengapa mereka tidak menulis suatu kitab tentang macam-macam ilmu Al- 
Ouran sebagaimana mereka telah menulis atau menyusun ilmu-ilmu hadits. 
Maka aku mendengar guruku yang menjadi ustadznya para asatidz. Dia manusia 
yang diperhatikan oleh setiap orang, menjadi inti sari dari ulama yang ada, 
juga menjadi tanda-tanda zaman, kebanggaan pada masanya, dan menjadi 
pandangan saat itu. Itulah Abu Abdillah Muhyiddin al-Kafiyaji, semoga Allah 
memperpanjang umurnya dan memberikan nikmat yang sempurna padanya. 


16 Al-ttgan fi Ulumil ur'an 


Dia berkata, “Aku telah menyusun suatu kitab tentang ulum tafsir yang belum 
pernah ada sebelumnya, tetapi bentuknya sangat kecil yang intinya kitab itu 
terdiri dari dua bab, yaitu pertama: tentang penyebutan makna tafsir, takwil, 
Al-Ouran, surat, dan ayat, kemudian bab kedua membahas tentang syarat- 
syarat berbicara tentang Al-Guran dengan ra'yu (akal). Setelah dua bab itu 
diakhiri dengan pembahasan tentang adab-adab (etika) bagi orang alim (ulama) 
dan muta'allim (yang belajar). Tetapi hal itu tidak membuat aku puas dan 
tidak menuntunku untuk memperoleh yang dimaksud.” 


Kemudian ada seorang ulama, syekhul Islam, gadhil gudhat, 
khulashatul anam, pembawa bendera Mazhab Imam Syaff'i, Alamuddin 
al-Bulgini rahimahullah, beliau telah memberikan suatu kitab kepadaku 
tentang ulumul Yuran milik saudaranya, gadhil gudhat Jalaluddin, yang 
diberi nama Mawagi' a-Ulum min Mawagi' an-Nujum. Menurut saya kitab 
tersebut merupakan suatu karangan kitab yang baik dan kumpulan yang 
indah, rapi, teratur, beragam isinya, dan luas bahasannya. Beliau berkata 
dalam khutbahnya, 


“Sungguh aku telah mendapat suatu (riwayat) yang terkenal dari Imam 
Syafi'i radhiyallahu “anhu yang berisikan tentang pesan-pesan kepada 
sebagian khalifah Bani Abbas yang di dalamnya disebutkan sebagian 
macam-macam Al-Juran yang diperoleh darinya tujuan kitab, yaitu igtibas 
(mengambil).” 

Telah menyusun dalam ulumul hadits sejumlah ulama di masa dahulu 
maupun sekarang, tetapi dalam hal sanadnya, bukan matannya, atau dalam 
hal para perawi dan ulamanya, kemudian masalah berbagai macam giraa'at 
secara lengkap dan ilmu-ilmu tentang giraat secara sempurna. Aku ingin 
mengemukakan di dalam kitabku ini ilmu tentang apa yang telah dikandung 
oleh Al-Guran yang mulia dari berbagai macam ilmu Al-Guran yang unik 
dan hal itu terangkum dalam beberapa hal sebagai berikut: 

Pertama, wawathin an-nugul (tempat-tempat turunnya ayat), waktu- 
waktunya, dan berbagai peristiwanya. Bab ini terdiri dari dua belas 
macam pembahasan, yaitu: Al-Makki, Al-Madani, As-Safari, Al- 
Khadhari, Al-Laili, An-Nahari Ash-Shaifi, Asy-Syita'i, Al-Firasyi, An- 
Naumi, Asbabun Nuzul, Awwalu Ma Nuzzila, dan Akhiru Ma 
Nuzzila. 


Kedua, as-sanad, terdiri dari enam macam pembahasan, yaitu: Al- 
Mutawatir, Al-Ahaad, Asy-Syaadz, Oiraa'atun Nabi saw, Ar-Ruwaat, 
dan Al-Huffadz. 


Al-Itgan fi Ulumil Lur'an 17 


Ketiga, a/-ada, terdiri dari enam macam pembahasan, yaitu: Al-Ibtida”, 
Al-Imalah, Al-Maddu, Takhfiful Hamzah, dan Al-Idgham. 

Keempat, a-aljadz, ini terdiri dari tujuh pembahasan: Al-Gharib, Al-Mwarrab, 
Al-Majaz, Al-Musytarak, Al-Mutaradif, Al-Ist'rah, dan At-Tasybih. 

Kelima, al-ma'ani al-muta'alligah bil ahkam (makna-makna yang 
berhubungan dengan hukum-hukum). Ini terdiri dari empat belas 
pembahasan: al-'am al-bagi “ala “umumihi, al-aam al-makhsus, al- 
“aam alladzi utida bihi al-khusus, maa khussa fihi al-kitab wa as- 
sunnah, maa khassasat fihi as-sunnatu al-kitaba, al-mujmal, al- 
mubayyan, al-mu'awwal, al-mafhum, al-muthlak, al-mugayyad, an- 
nasikh wal mansukh, nau' min an-nasikh wal mansukh, yaitu suatu 
hukum yang diberlakukan pada saat tertentu, dan yang melakukannya 
adalah salah seorang dari orang-orang mukallaf. 


Keenam, al-ma'ani al-muta'alligah bil alfadg (makna-makna yang 
berhubungan dengan kata-kata), terdiri dari lima macam pembahasan 
sebagai berikut: Al-Fashl, Al-Washl, Al-Ijaz, Al-Ithnab, Al-Gashr. 
Dengan demikian maka secara keseluruhan ada lima puluh macam, 

dan ada di antara macam-macam yang tidak masuk hitungan, seperti: al- 

asma”, al-kuna, al-algab, dan al-mubhamaat. Inilah akhir dari pembahasan 
yang ada yang disebutkan oleh Syekh Jalaluddin dalam khutbahnya 

(pembukaan kitabnya). Kemudian beliau berbicara pada tiap-tiap macam 

dengan uraian singkat yang membutuhkan penjelasan dan berbagai 

penyempurnaan serta tambahan penting. 


Untuk memenuhi hal tersebut maka saya menyusun sebuat kitab yang 
saya beri nama: AtTahbir fii Ulumi at-Tafsir. Di dalamnya termuat hal-hal 
yang telah disebutkan oleh Imam al-Bulgini dengan berbagai tambahan, 
dan faedah-faedah yang memungkinkan untuk ditulis. Saya mengatakan 
dalam khutbah (kata pengantar) kitab itu sebagai berikut: 


Amma badu: 


Sesungguhnya ilmu-ilmu yang ada, meskipun demikian banyak 
jumlahnya dan tersebar di kalangan masyarakat tulisan-tulisannya, pada 
dasarnya untuk mencapai tujuannya bagaikan bahtera yang tidak bisa 
dijangkau dasarnya. Untuk mencapai puncaknya bagaikan gunung yang 
menjulang tinggi yang tidak dapat dicapai puncaknya. Ini membuka 
kesempatan bagi para ulama setelahnya, sesuatu yang belum dilakukan 
oleh para ulama pendahulu. Di antara sesuatu yang belum ditulis oleh 
para ulama pendahulu dengan kemasan yang baik hingga masuk akhir 


18 Al-ttgan fi Ulumil ur'an 


zaman adalah ilmu tafsir sebagaimana juga ilmu hadits, yang belum ada 
seorang pun ulama yang menulis baik di masa dahulu maupun sekarang, 
hingga datang syekhul Islam, “umdatul anam, seorang alim di zamannya, 
gadhil gudhat Jalaluddin al-Bulgini rahimahullah Ta'ala. Beliau menyusun 
kitabnya dengan nama Mawagi' a- Ulum fi Mawagi' an-Nujum. Kitab ini 
disusun secara baik dan teratur. Beliau membagi macam-macamnya dan 
belum ada kitab lain yang dapat menyamai kitab itu. Beliau menjadikan 
kitabnya menjadi lebih dari lima puluh macam yang disusun menjadi enam 
bab. Beliau telah membahas setiap macam (bagian) dari kitab tersebut 
dengan pembahasan yang kuat, sebagaimana dikatakan oleh Imam Abus 
Sa'aadat Ibnul Atsir dalam mukadimah kitabnya, An-Nihayah fil Aatsar, 
“Setiap orang yang memulai dengan sesuatu yang belum ada yang 
mendahului, dan setiap pencipta sesuatu yang belum ada yang mendahului, 
maka sesuatu itu masih sedikit, kemudian menjadi banyak (berkembang), 
atau semula tampak kecil kemudian menjadi besar.” 

Maka muncul ide untuk menulis berbagai macam pembahasan yang 
belum ada yang mendahului, dan tambahan hal-hal penting yang 
diperlukan. Saya tancapkan suatu tekad untuk menyusun kitab di bidang 
tersebut dan saya kumpulkan, insya Allah, di dalamnya berbagai faedah 
dan manfaat. Saya susun dengan baik dan teratur agar dalam penyusunan 
kitab ini saya termasuk orang yang kedua dan satu-satunya orang yang 
mengumpulkan hal-hal yang berserakan seperti seribu atau dua ribu dan 
menjadi rujukan dalam ilmu tafsir dan hadits dalam menyempurnakan 
bagian-bagian ilmu tersebut menjadi dua kali lipat, ketika cahaya bulan 
menjadi terang, ketika purnama kesempurnaannya dan menjadi terang 
benderang, dan fajarnya pun keluar di pagi hari ketika sang muazzin 
memanggil dengan hayya alal falah. Kitab itu kuberi nama: At-Tahbir fi 
Ulum at-Tafsir. Berikut ini daftar isi berbagai macam pembahasan yang 
ada dalam kitab tersebut setelah dibuka dengan mukadimah. 

Pertama dan kedua : Al-Makki dan Al-Madani. 

Ketiga dan keempat : A/Hadhari dan As-Safari. 

Kelima dan keenam : An-Nahari dan ALL aili. 

Ketujuh dan kedelapan : Ash-Shaifi dan Asy-Syita'i. 

Kesembilan kesepuluh : A/-Firasyi dan An-Naumi. 

Kesebelas : Asbabun Nuzul. 

Kedua belas : Awwalu maa Nuggila (ayat pertama yang diturunkan). 
Ketiga belas : Akhiru maa Nuggila (akhir ayat yang diturunkan). 
Keempat belas : Ayat yang diketahui pada saat turunnya. 


Al-ltgan fi Ulumil Lur'an 19 


Kelima belas : Apa yang diturunkan padanya (Muhammad) dan tidak diturunkan 
pada seorang pun dari para nabi. 

Keenam belas : Apa yang diturunkan atas para nabi. 

Ketujuh belas : Sesuatu yang berulang-ulang turunnya. 

Kedelapan belas : Sesuatu yang diturunkan secara terpisah. 

Kesembilan belas : Sesuatu yang diturunkan secara langsung. 

Kedua puluh : Cara turunnya A-Our'an, dan ini semua berkaitan dengan turunnya 
Al-Our'an. 

Kedua puluh satu : AMutawatir. 

Kedua puluh dua : ALAhaad, 

Kedua puluh tiga : Asy-Syadg, 

Kedua puluh empat : Oira'at Nabi saw. 

Kedua puluh lima dan enam : Ar-Ruwaat (para perawi) dan Al-Huffadz 
(para hafidz). 

Kedua puluh tujuh: Karfiyah at-Tahammul (Metode menerima hadits). 

Kedua puluh delapan : AL'Ali wa an-Nagil. 

Kedua puluh sembilan : A/Musalsal, ini berkaitan dengan sanad. 

Ketiga puluh : A/lbtida' 

Ketiga puluh satu : AlWagfu. 

Ketiga puluh dua : ALlmalah. 

Ketiga puluh tiga : A/Maddu. 

Ketiga puluh empat : Takhfiftul Hamzah. 

Ketiga puluh lima : A/ldgham. 

Ketiga puluh enam : A/-Ikhja' 

Ketiga puluh tujuh : A/lglab. 

Ketiga puluh delapan : Makharijul Huruf, ini berkaitan dengan al-ada' 

Ketiga puluh sembilan : A/-Gharib. 

Keempat puluh : A-Mu'arrab, 

Keempat puluh satu : A/Mujaz. 

Keempat puluh dua : Al-Musytarak. 

Keempat puluh tiga : A/Mutaradif. 

Keempat puluh empat dan lima : AlMuhkan dan Al-Mutasyabih. 

Keempat puluh enam : A/-Musykil. 

Keempat puluh tujuh dan delapan : A-Mujmal dan A-Mubayyan. 

Keempat puluh sembilan : ALlsti'arah. 

Kelima puluh : At-Tasybih. 


20 Al-ttgan fi Ulumil ur'an 


Kelima puluh satu dan dua : A/-Kinayah dan At-Taridh. 

Kelima puluh tiga : Al-'Am al-Baagi al-Bagi 'alaa Umumihi. 

Kelima puluh empat : Al'Am al-Makhsus. 

Kelima puluh lima : A/Am Alladgii Urida bihi a-Khbusus. 

Kelima puluh enam : Apa yang dikhususkan oleh Al-Our'an terbadap As- 
Sunah. 

Kelima puluh tujuh : Apa yang dikhususkan oleh As-Sunah terbadap Al- 
Ouran. 

Kelima puluh delapan : A-Mu'awwal. 

Kelima puluh sembilan : A-Mafhum. 

Keenam puluh dan enam puluh satu : A-Muthlag dan Al-Mugayyad. 

Keenam puluh dua dan tiga : An-Nasikh dan Al-Mansukh. 

Keenam puluh empat : Sesuatu yang diamalkan oleh satu orang, kemudian 
dinasakh. 

Keenam puluh lima : Sesuatu yang wajib atas seseorang. 

Keenam puluh enam, tujuh , dan delapan : Alljaz, Al-lthnab, dan Al- 
Musaawaat. 

Keenam puluh sembilan : A/Asybah. 

Ketujuh puluh dan tujuh puluh satu : A/-Fash/ dan Al-Washi. 

Ketujuh puluh dua : Al-Oashr. 

Ketujuh puluh tiga : A/Ikhtibak. 

Ketujuh puluh empat : AlOaul bil Mujib. 

Ketujuh puluh lima, enam, dan tujuh : A/-Muthabagah, Al-Munasabah, 
dan Al-Mujanasah. 

Ketujuh puluh delapan dan sembilan : At-Tauriyah dan Allstikhdam. 

Kedelapan puluh : A-Lujju dan An-Nasyru. 

Kedelapan puluh satu : A/lltifaat. 

Kedelapan puluh dua : A/-Fawashil dan Al-Ghayaat. 

Kedelapan puluh tiga, empat, dan lima : Ajdalul Our'an wa Faadiluhu wa 

Mafdhuluhu. 

Kedelapan puluh enam : Mufradat A-Our'an. 

Kedelapan puluh tujuh : A-Amtsaal, 

Kedelapan puluh delapan dan sembilan : Adabul Oari' wal Mugri'. 

Kesembilan puluh : Adabul Mufassir. 

Kesembilan puluh satu : Siapa yang diterima tafsirnya dan siapa yang tidak. 

Kesembilan puluh dua : Gharaibut Tafsir (Tafsir-Tafsir Gharib). 


Al-Itgan fi Ulumil Lur'an 21 


Kesembilan puluh tiga : Marifah A-Mufassirin (Mengenal para ahli tafsir). 

Kesembilan puluh empat : Kitabatul Ouran (Penulisan Al-Our'an). 

Kesembilan puluh lima : Tasmiyatus Suwar (Penamaan Surat-Surat Al-Our'an). 

Kesembilan puluh enam : Tartibul Ayaat was Suwar (Urutan Ayat-Ayat dan 
Surat-Surat Al-Our'an). 

Kesembilan puluh tujuh , delapan, dan sembilan : A/-Asma' Al-Kuna dan 
Al-Algaab. 

Keseratus : A/-Mubhamaat. 

Keseratus satu : Nama-nama yang Al-Our'an turun pada mereka. 

Keseratus dua : At-Tarikh. 


Inilah terakhir dari pembahasan yang saya sebutkan di dalam khutbah 
(pembukaan) dalam kitab saya At-Tahbir fi Ulumil Our'an. Albamdulillah 
kitab ini selesai pada tahun 92 H. dan ditulis oleh seseorang (ulama) yang 
dia adalah setingkat guru-guruku dari para ulama ahli tahkik. 


Kemudian terlintas dalam hatiku untuk menyusun suatu kitab yang 
mudah, lengkap, dan sempurna, yang di dalam kitab tersebut saya 
menggunakan metode ihsha' (statistik/perhitungan) dan istigsha' 
(pembahasan secara tuntas). Saya merasa paling unggul dalam hal tersebut 
dan tidak ada yang menyamai untuk memasuki berbagai metode 
pembahasan (yang saya pakai), tetapi ketika saya sedang menyampaikan 
pemikiran saya dan sedang melangkahkan kaki, tiba-tiba telah sampai 
kepadaku bahwa Syekh Imam Badruddin Muhammad bin Abdillah az- 
Zatrkasyi, beliau adalah salah satu ulama mutaakhirin dari Mazhab Syaffi, 
ternyata beliau telah menyusun suatu kitab tentang “Ulumul Our'an yang 
diberi judul A/-Burhan fi Ulumil Our'an. Maka saya meminta kitab itu untuk 
kemudian saya pelajari, ternyata saya mendapatkan beliau telah berkata 
dalam khutbah (pembukaan) kitab itu sebagai berikut: 


“Ketika (pembahasan tentang) ulumul Our'an tidak terhitung 
banyaknya dan makna-maknanya pun tidak dapat dicapai secara 
keseluruhan maka wajib (bagi kita) untuk memerhatikan semaksimal 
mungkin, dan di antara yang belum dilakukan oleh para ulama terdahulu 
adalah membuat (menyusun) kitab yang memuat tentang berbagai macam 
ilmu (Al-Gur'an), sebagaimana dilakukan oleh para ulama dalam ilmu 
hadits. Alhamdulillah, saya dapat beristikharah kepada Allah SWT untuk 
menyusun kitab seperti itu yang menghimpun apa saja yang 
diperbincangkan oleh para ulama tentang ilmu-ilmu tersebut dan mereka 
telah memasuki pembahasan dalam berbagai masalah yang pelik, dan saya 
memuat berbagai makna yang unik (menarik) dan berbagai hikmah yang 


22 Al-ttgan fi Ulumil Nur'an 


indah sehingga dapat menarik perhatian, agar menjadi pembuka bagi bab- 

babnya dan menjadi unwan (tanda) atas kitabnya (apa yang saya tulis di 

dalamnya), selain juga dapat membantu para mufasir untuk mengetahui 

hakikatnya dengan mengetahui sebagian rahasia dan berbagai 

permasalahannya. Maka saya beri nama kitab itu dengan: A/-Burhan fi 

Ulumil Our'an, dan inilah daftar isinya: 

Pertama : Mengenal Asbabun Nuzgul. 

Kedua : Mengenal Munasabah Bainal Ayaat. 

Ketiga : Mengenal Al-Fawashil (batas-batas ayat Al-Our'an). 

Keempat : Mengenal AlWnjuh dan An-Nadkgair. 

Kelima : Mengetahui Al-Mutasyabih. 

Keenam : Mengetahui Al-Mubhamaat. 

Ketujuh : Asrar Al-Fawatih (Mengetahui rahasia pembuka surat-surat). 

Kedelapan : Khawatm As-Suwar (Mengetahui akhir surat-surat?) 

Kesembilan : Mengenal Al-Makki dan Al-Madani. 

Kesepuluh : Mengenal sesuatu yang pertama kali diturunkan. 

Kesebelas : Mengenal berapa banyak bahasa Al-Our'an itu diturunkan 
berdasarkan bahasa tersebut. 

Kedua belas : Mengenal bagaimana kaifiyyah turunnya Al-Our'an. 

Ketiga belas : Mengenal penjelasan tentang Jam'ul Our'an, dan siapakah 
shahabat-shahabat yang hafal Al-Our'an. 

Keempat belas : Mengenal pembagian Al-Our'an. 

Kelima belas : Mengenal nama-nama Al-Our'an. 

Keenam belas : Mengenal apa yang ada di dalam Al-Our'an dari selain bahasa 
Hijaz. 

Ketujuh belas : Mengenal apa yang ada di dalam Al-Our'an dari selain bahasa 
Arab. 

Kedelapan belas : Gharib Al-Our'an. 

Kesembilan belas : Mengenal At-Tashrif. 

Kedua puluh : Mengenal Al-Ahkam. 

Kedua puluh satu : Mengenal adanya lafadz atau tarkib (susunan kata) itu 
lebih baik dan lebih fasih. 

Kedua puluh dua : Mengenal ikhtilaf al-alfadg (perbedaan kata) dengan 
penambahan atau pengurangan. 

Kedua puluh tiga : Mengenal Taujih Al-Our'an. 

Kedua puluh empat : Mengenal Al-Waafu. 

Kedua puluh lima : Mengetahui marsum al-khat (bentuk tulisan Al-Our'an). 


Al-ltgan fi Ulumil Lur'an 23 


Kedua puluh enam : Mengenal Fadhail Al-Our'an. 

Kedua puluh tujuh : Mengenal khawash (keistimewaan) A-Our'an. 

Kedua puluh delapan : Apakan di dalan Al-Our'an ada sesuatu yang lebih 
afdhal daripada sesuatu yang lainnya. 

Kedua puluh sembilan : Tentang adab membaca Al-Our'an. 

Ketiga puluh : Apakah boleh dalam menyusun kitab, risalah, dan khutbah- 
khutbah mempergunakan sebagian ayat-ayat Al-Our'an? 

Ketiga puluh satu : Mengenal a-amtsal (berbagai perumpamaan) di dalam Al- 
Our'an. 

Ketiga puluh dua : Mengenal ahkam Al-Our'an. 

Ketiga puluh tiga : Mengenal jadal Al-Our'an. 

Ketiga puluh empat : Mengenal nasikh dan mansukh. 

Ketiga puluh lima : Mengenal muuhim al-mukhtalaf. 

Ketiga puluh enam : Mengenal al-muhkam dan ak-mutasyabih. 

Ketiga puluh tujuh : Berbagai hikmah ayat-ayat mutasyabihat yang ada di dalam 
sifat-sifat Allah. 

Ketiga puluh delapan : Mengenal Iyazul Our'an. 

Ketiga puluh sembilan : Mengenal Wujubu Mutawatirihi. 

Keempat puluh : Penjelasan tentang mu dhadat (dukungan) Sunah terbadap Al- 
Our'an. 

Keempat puluh satu : Mengenal tafsir Al-Our'an. 

Keempat puluh dua : Mengenal wujuh a-mukhatabaat (berbagai bentuk kalam 
Uahi). 

Keempat puluh tiga : Uraian tentang hakikat dan majaz di dalam Al-Our'an. 

Keempat puluh empat : Tentang al-kinayaat dan at-ta ridh. 

Keempat puluh lima : Tentang macam-macam makna al-kalam. 

Keempat puluh enam : Mengenal uslub-uslub Al-Our'an. 

Keenam puluh tujuh : Mengenal a-adawaat (sebagian huruf-huruf Al-Our'an). 
Ketahuilah bahwa tidak ada satu pun pembahasan dari pembahasan- 

pembahasan tersebut di atas kecuali apabila seseorang ingin membahasnya 

secara tuntas maka dia akan menghabiskan umurnya, sementara dia belum 

sampai pada hakikatnya. Tetapi di sini kita ingin meringkas (pembahasan) 

dari setiap persoalan berdasarkan pokok-pokoknya saja dan menyinggung 

tentang sebagian pasal-pasalnya. Sebab jika kita ingin membahasnya secara 

tuntas, memerlukan waktu yang relatif lama, sedangkan umur kita pendek. 

Apalagi manusia pada umumnya memiliki banyak kekurangan.” Inilah 

akhir dari kata pembuka Imam az-Zarkasyi di dalam kitabnya. 


24 Al-ttgan fi Ulumil ur'an 


Ketika saya telaah kitab tersebut, saya semakin bertambah bahagia 
dan banyak memuji kepada Allah SWT dan tekadku semakin kuat untuk 
mewujudkan cita-cita yang tersimpan dalam hatiku. Saya pun berupaya untuk 
memperkuat tekad dalam mewujudkan karya ilmiah yang saya inginkan 
maka saya susun kitab yang sangat mulia ini yang penuh dengan uraian dan 
dalil serta yang banyak faedah dan manfaatnya, juga saya sajikan dengan 
baik. Saya telah menyusunnya dengan urut dan rapi melebihi susunan yang 
ada dalam kitab 4A/-Burhan fi Ulumil Our'an. Saya masukkan sebagian 
pembahasannya ke sebagian yang lain, kemudian saya uraikan secara 
terperinci apa-apa yang semestinya harus dijelaskan. Saya tambah di 
dalamnya berbagai faedah dan keunikan yang istimewa, juga berbagai kaidah 
dan keterangannya, kemudian saya beri nama A/-ligan fi Ulumil Ouran. 

Insya Allah, Anda akan melihat bahwa setiap pembahasan yang ada 
di dalam kitab ini ternyata pantas untuk disusun kitab tersendiri, dan Anda 
akan dapat memeroleh kesegaran dari sumber mata air tawar alami yang 
enak rasanya, dan siapa yang meminumnya maka dia tidak akan haus 
untuk selama-lamanya. Saya telah membuat mukadimah untuk tafsir Al- 
Kabir yang sedang saya susun dan saya beri nama mukadimah itu dengan 
nama: Majma' al-Bahrain, wa Mathla' al-Badrain, Al-Jami” li Tahrir ar-Riwayah 
wa Tagriri ad-Dirayah. 

Akhirnya hanya kepada Allah-lah saya memohon taufik, hidayah, 
ma'unah (pertolongan), dan "ayah (perlindungan). Sesungguhnya Dia 
Mahadekat dan Yang Mengabulkan, tidak ada taufik bagiku kecuali dari 
Allah, kepada-Nya saya bertawakal dan kepadanya saya kembali, dan 
inilah daftar isinya: 

Pertama : Mengenal al-Makki dan al-Madani. 

Kedua : Mengenal al-Hadhari dan as-Safari. 

Ketiga : An-Nahari dan ALL aili. 

Keempat : Ash-Shifi dan Asy-Syitaa 'i. 

Kelima : Al/-Firasyi dan An-Naumi. 

Keenam : A/-Ardhi dan As-Samawi. 

Ketujuh : Pertama kali yang diturunkan. 

Kedelapan : Terakhir kali yang diturunkan. 

Kesembilan : Asbabun Nugul (sebab-sebab turunnya ayat atau surat. 

Kesepuluh : Apa yang diturunkan pada lisan sebagian shahabat. 

Kesebelas : Sesuatu yang turunnya berulang-ulang. 

Kedua belas : Sesuatu yang Turunnya Ayat Lebih Dahulu Daripada Hukumnya 
dan Sesuatu yang Hukumnya Lebih Dahulu Daripada Turunnya Ayat. 


Al-Itgan fi Ulumil Lur'an 25 


Ketiga belas : Mengenal apa yang diturunkan secara terpisah dan apa yang 
diturunkan secara langsung. 

Keempat belas : Apa yang diturunkan dengan diiringi malaikat dan apa yang 
diturunkan secara tersendiri. 

Kelima belas : Apa yang diturunkan pada sebagian nabi dan apa yang tidak 
diturunkan kepada siapapun sebelum Nabi saw. 

Keenam belas : Tentang bagaimana Al-Our'an diturunkan. 

Ketujuh belas : Mengenal nama-nama Al-Our'an dan nama-nama suratnya. 

Kedelapan belas : Jam'ul Our'an wa Tartibuhu. 

Kesembilan belas : Tentang jumlah surat-surat, ayat-ayat, kalimat, dan hurufnya. 

Kedua puluh : Mengenal para huffadg dan para perawi Al-Our'an. 

Kedua puluh satu : Tentang sanad al-'ali dan an-nagzil. 

Kedua puluh dua : Mengenal al-Mutawatir. 

Kedua puluh tiga : Tentang a-Masyhur. 

Kedua puluh empat : Tentang al-Ahaad. 

Kedua puluh lima : Mengenal asy-Syaadz. 

Kedua puluh enam : A/Maudhu' 

Kedua puluh tujuh : A-Mudraj. 

Kedua puluh delapan : Mengenal al-Waafu dan al-Ibtida' 

Kedua puluh sembilan : Uraian tentang yang bersambung lafadznya dan yang 
terpisah maknanya. 

Ketiga puluh : Tentang al-lmalah dan al-Fath serta apa-apa yang ada di antara 
keduanya. 

Ketiga puluh satu : Tentang a-ldgham, a-ldzhar, a-lkhfa, dan al-Iglab. 

Ketiga puluh dua : Tentang al-Mad dan al-Oashr. 

Ketiga puluh tiga : Takhfitul hamzah. 

Ketiga puluh empat : Tentang kaifiyyah tahammulihi (cara meriwayatkan Al- 
OGuran). 

Ketiga puluh lima : Tentang adab tilawah Al-Our'an. 

Ketiga puluh enam : Mengenal gharibul Our'an. 

Ketiga puluh tujuh : Tentang apa yang terjadi di dalam Al-Our'an dengan selain 
bahasa Hijaz. 

Ketiga puluh delapan : Tentang apa yang terjadi di dalam Al-Our'an dengan 
selain bahasa Arab. 

Ketiga puluh sembilan : Mengenal a-Wujuh dan an-Nadkgir. 

Keempat puluh : Mengenal adawat (alat-alat) yang diperlukan bagi seorang 
mufasir. 


26 Al-ttgan fi Ulumil ur'an 


Keempat puluh satu : Mengenal irabnya Al-Our'an. 

Keempat puluh dua : Kaidah-kaidah penting yang perlu diketahui oleh mufasir. 

Keempat puluh tiga : A-Muhkan dan al-Mutasyabih. 

Keempat puluh empat : Tentang mugaddimihi dan mutaakhkhirihi. 

Keempat puluh lima : ALkhaas dan al-“Aam di dalam Al-Our'an. 

Keempat puluh enam : Tentang Mujmalihi dan Mubayyinihi. 

Keempat puluh tujuh : Tentang nasikh dan mansukh. 

Keempat puluh delapan : Tentang musykilnya Al-Our'an dan muuhbimu al- 
ikhtilaf serta at-tanagudh. 

Keempat puluh sembilan : Tentang mutlag dan mugayyad (dalam Al-Our'an). 

Kelima puluh : Tentang mantbug dan mafbum dalam Al-Our'an. 

Kelima puluh satu : Tentang wujuh (berbagai model) mukhatabatihi. 

Kelima puluh dua : Hakikat dan majaz dalam Al-Our'an. 

Kelima puluh tiga : Tasybih dan isti'arah. 

Kelima puluh empat : Kinaayah dan ta'ridh. 

Kelima puluh lima : Tentang al-khasr dan ak-ikhtishas. 

Kelima puluh enam : Alijag dan akithnab. 

Kelima puluh tujuh : Tentang kalam khabar dan insya" 

Kelima puluh delapan : Tentang bada'i (keindahan) A-Our'an. 

Kelima puluh sembilan : Tentang fawashil ayaat (batasan-batasan aya?) 

Keenam puluh : Tentang fawatih suwar (pembukaan surat-surat). 

Keenam puluh satu : Tentang khawatim suwar (penutup-penutup surat). 

Keenam puluh dua : Munasabat (korelasi) ayat-ayat dan surat-surat. 

Keenam puluh tiga : Tentang ayakayat yang musytabihaat. 

Keenam puluh empat : Ijjaz Al-Our'an 

Keenam puluh lima : Iu-ilmu yang diambil dari A-Our'an. 

Keenam puluh enam : Alamtsal dalam Al-Our'an. 

Keenam puluh tujuh : ALagsaam (sumpab-sumpah) dalam Al-Our'an. 

Keenam puluh delapan : Aljadal (perdebatan) dalam Al-Our'an. 

Keenam puluh sembilan : Alasma', al kuna, dan al-algaab. 

Ketujuh puluh : Mubhamaat Al-Our'an (hal-hal yang mubham). 

Ketujuh puluh satu : Nama-nama orang yang turun kepada mereka Al- Our'an. 

Ketujuh puluh dua : Tentang fadhail A-Our'an (berbagai keutamaan Al-Our'an). 

Ketujuh puluh tiga : Tentang afdhalil Our'an dan faadhilihi. 

Ketujuh puluh empat : Mufradat Al-Our'an. 

Ketujuh puluh lima : Khawasshil Our'an (berbagai keistimewaan Al-Our'an) 


Al-Itgan fi Ulumil Lur'an 27 


Ketujuh puluh enam : Tentang rusum al-khat dan adab penulisannya. 

Ketujuh puluh tujuh : Mengenal ta'wil Al-Our'an dan tafsirnya, serta penjelasan 
tentang kemuliaannya dan keperluan ke arah tersebut. 

Ketujuh puluh delapan : Syarat-syarat mufasir dan adab-adabnya. 

Ketujuh puluh sembilan : Gharaih A-Our'an. 

Kedelapan puluh : Thabagat al-Mufassirin. 

Inilah delapan puluh macam pembahasan (tentang ilmu-ilmu Al- 
Ouran) secara singkat. Seandainya saya perbanyak pembahasannya maka 
akan bertambah menjadi tiga ratus pembahasan. Sebagian besar 
pembahasan tersebut telah ditulis secara tersendiri. 

Di antara contoh dari kitab-kitab yang telah disusun (oleh para ulama) 
seperti tersebut di atas, meskipun sebenarnya tidak sama dan tidak serupa, 
akan tetapi jumlahnya sedikit dan pendek adalah sebagai berikut: 

» Kitab Funun al-Afnan fii Ulum Al-Our'an karya Ibnu al-Jauzi. 

“Kitab Jamal a-Ourra' karya Syekh “Alamuddin as-Sakhawi. 

Kitab AlMursyid al-Wajiz fii Uluum Tata'allag bi Al-Ouran ak Aziz, 
karya Abi Syaibah. 

s Kitab A/Burhan fii Musykilat Al-Our'an, karya Abul Ma'ali “Azizi bin 

Abdil-Malik, dikenal dengan nama: “Syaidzalah”. 

Semua kitab tersebut jika dibanding dengan kitab A/-ltgan fi Ulum 
Al-Our'an ini, maka bagaikan sebutir pasir di samping bukit yang tinggi 
atau seperti setetes embun di samping lautan yang luas. 

Berikut ini nama-nama kitab yang pernah saya lihat selain kitab saya 
ini dan secara ringkas sebagai berikut: 

“Di antara kitab-kitab tafsir bil ma'tsur adalah: 

- Tafsir Ibnu Jarir 

- Tafsir Ibnu Abi Hayyan. 

- Tafsir Ibnu Mardawaih. 

- Tafsir Abi Syekh Ibnu Hibban. 

- Tafsir Al-Faryabi. 

- Tafsir Abdur Razzag. 

- Tafsir Ibnul Mundzir. 

- Tafsir Sa'id bin Manshur (ini termasuk bahagian dari kitab 

sunannya). 

- Tafsir Al-Hakim (ini termasuk bahagian dari kitabnya, A/- 

Mustadrak). 


28 Al-ttgan fi Ulumil ur'an 


Tafsir Al-Hafidz Imaduddin Ibnu Katsir. 

Kitab Fadhail Al-Our'an karya Abu Ubaid. 

Kitab Fadhail A--Our'an karya Ibnu ad-Dhurais. 

Kitab Fadhail Al-Our'an karya Ibnu Abi Syaibah. 

Kitab A/-Mashahif karya Ibnu Asytah. 

Kitab Ar-Raddu 'ala Man Khaalafa Mushafa Utsman karya Abu 
Bakar ibnu al-Ambari. 

Kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Ouran karya An-Nawawi. 
Syarah Shahih Bukhari (Fathul Bari, karya Ibnu Hajar. 


“Di antara kitab-kitab al-giraa'aat dan ta'allugal ada” adalah: 


Kitab Jamal Al-Ourra' karya Imam As-Sakhawi. 

Kitab An-Nasyru wa at-Tagrib karya Ibnu al-Jazari. 

Kitab A/-Kamil karya Al-Hudzali. 

Kitab Al/-Irsyad fi al-Oiraa'at al-'Asyr, karya Al-Wasithi. 

Kitab Asy-Syawadz, karya Ibnu Ghalbun. 

Kitab A/Wagfu wa al-lbtida' karya Ibnu Al-Anbari, As-Sajawandi, 
An-Nahhas, Al-Ladani, Al“Ummani, dan Ibnu an-Naktawi. 
Kitab Ourratu al-Ain fi al-Fath wa al-Imalah baina al-Lafdzain karya 
Ibnu al-Gashih. 


“Di antara kitab-kitab /ughaat, gharib, 'arabiyyah, dan Frab adalah: 


Kitab Mufradat Al-Our'an karya Ar-Raghib al-Ashfahani. 

Kitab Gharih Al-Our'an karya Ibnu Gutaibah dan Al-Azizi. 
Kitab AlWujuh wa an-Nadzgaair karya An-Naisaburi dan Ibnu 
Abdis Shamad. 

Kitab Al-Wahid wa al-lam'u fi a-Ouran karya Abu al-Hasan al- 
Akhfasy al-Ausath. 

Kitab Az-Zaahir karya Ibnu al-Ambari. 

Kitab Syarah at-Tashiil wa allrtisyaaf karya Abu Hayyaan. 
Kitab Al-Mughni karya Ibnu Hisyam. 

Kitab Al/-Janaa ad-Daani fi Hurufi a-Ma'aani karya Ibnu Ummi 
Oasim. 

Kitab I'ruab Al-Our'an karya Abil Baga', As-Samin, As-Safaagusi, 
dan Muntajibuddin. 

Kitab A/Muhtasib fii Tanjih asy-Syawadz karya Ibnu Jinni. 

Kitab A/-Khasaaish karya Ibnu Jinni. 

Kitab A/Khathariyyat karya Ibnu Jinni. 


Al-Itgan fi Ulumil Lur'an 29 


30 


Kitab 4/-Oad karya Ibnu Jinni. 

Kitab Amaali karya Ibnu Al-Haajib. 

Kitab A/-Mu'arrab karya Al-Jawaaligi. 

Kitab Musykil Al-Ouran karya Ibnu @utaibah. 

Kitab A/Lughaat Allati Nuggila biha Al-Our'an karya Abul Gasim 
Muhammad bin Abdillah. 

Kitab Al-Mu'arrab wa al-Ajaaib karya Al-Kirmani. 

Kitab Oawaaid fi at-Tafsir karya Ibnu Taimiyyah. 


Di antara kitab-kitab a/-ahkaam dan hal-hal yang berhubungan 
dengannya: 


Kitab Ahkam Al-Our'an karya Ismail Al-@Yaadhi, Bakar bin “Ala”, 
Abu Bakar. 

Ar-Razi, Al-Kaya Al-Harasi (nama orang atau kitab), Ibnu Al- 
“Arabi, Ibnu Al-Faras, dan Ibnu Khuwaiz Mindad. 

Kitab An-Nasikh wa a-Mansukh karya Makky, Ibnu al-Khashshar, 
As-Sw'aid, Abu Ja'far an-Nahhas, Ibnu al-Arabi, Abu Dawud 
as-Sajastani, Abu Ubaid al-Yasim bin Salam, dan Abu Manshur 
Abdul @ahir bin Thahir at-Tamimi. 

Kitab Al/-Imam fii Adillatil Ahkam karya Syekh Tzzuddin bin 
Abdussalam. 


Di antara kitab-kitab yang berhubungan dengan al-ijaag dan funun 
al-balaghah: 


Kitab I'jaag Al-Our'an karya Al-Khathabi, Ar-Rummani, Ibnu 
Suragah, Al-Gadhi Abu Bakar al-Bagillani, Abdul Gadir al- 
Jurjani, dan Imam Fakhruddin. 

Kitab A/-Burhaan karya Ibnu Abi al-Ishbi' dan Al-Zamlakani. 
Kitab A/-Majid fii Mukhtasar al-Burban karya Al-Zamlakani. 
Kitab Mgjaz A-Our'an karya Ibnu Abdissalam. 

Kitab Al-ljaag fi a-Majaaz karya Ibnu Al-Gayyim. 

Kitab Nihayah at-Ta'mil fii Asraari at-Tangil karya Al-Zamlakani. 
Kitab At-T'ibyan fi al-Bayaan karya Al-Zamlakani. 

Kitab Al-Manhaj al-Mufid fii Ahkami at-Tankiid karya Al- 
Zamlakani. 

Kitab Bada'' Al-Ouran karya Ibnu Abi Al-Isb?. 

Kitab At-Tahbiir karya Ibnu Abi Al-Isb?. 

Kitab A/-Khawathir as-Sawaaih fii Asraari al-Fawaatih karya Ibnu 
Abil Ishb?. 


Al-Itgan fi Ulumil Lur'an 


Kitab Asrar at-Tangil karya Syaraf Al-Barizi. 

Kitab A/-Agsha al-Oariib karya At-Tanukhi. 

Kitab Minhaj al-Bulagha' karya Hazim. 

Kitab A/-Umdah karya Ibnu Rasyig. 

Kitab Ash-Shinaa'atain karya Al-Askari. 

Kitab A/-Mishbah, karya Badruddin bin Malik. 

Kitab .4At)-Thibyaan karya Ath-Thaibi. 

Kitab A/-Kinaayaat karya Al-Jurjani. 

Kitab A/lghridh fi Alfargi baina al-Kitaabah wat Ta ridh karya Syekh 
Tagiyyuddin As-Subuki. 

Kitab A/lgtinash fi al-Fargi baina al-Hashri wa al-Ikhtishas, karya 
As-Subuki. 

Kitab 'Arus al-Afrah, karya putranya, Bahauddin. 

Kitab Raudhul Afham fii Agsaamil Istifham karya Syekh 
Syamsuddin bin Shaigh. 

Kitab Nasyrul Abiir fii Igaamat Adg-Dgahir Magam adh-Dhamir 
karya Syekh Syamsuddin bin Shaigh. 

Kitab Al-Mugaddimah fii Sirri al-Alfadh al-Mugaddimah 

Kitab Ihkam ar-Ra'yi fii Ahkamil Aayii 

Kitab Munasabat Tartib as-Suwar karya Abu Ja'far bin Zubair. 
Kitab Fawashil a-Aayaat karya Ath-Thufi. 

Kitab A/-Martsal as-Saair karya Ibnul Atsir. 

Kitab Al/-Falak ad-Daair Ala al-Falak as-Saair dan kitab Kangul 
Balaghah karya Ibnul Atsir. 

Kitab Syarah Badi' Oudamah karya Al-Muwaffag Abdullatif. 


. Di antara kitab-kitab selain tersebut di atas adalah: 


Kitab A/-Burhan fii Mutasyaabihi Al-Ouran karya Al-Kirmani. 
Kitab Durratu at-Tangiil wa Ghurratu at-Ta wil fii a-Mutasyabihi 
karya Abu Abdillah Ar-Razi. 

Kitab Kasyf a-Ma anii an-Mutasyabihi al-Matsaani karya Al-Gadhi 
Badrudin bin Jama'ah. 

Kitab Amtsal Al-Our'an karya Al-Mawardi. 

Kitab Agsaam Al-Our'an karya Ibnu Al-Gayyim. 

Kitab Jawahir A-Ouran karya Al-Ghazali. 

Kitab Ar-Tarif wal Ilaam fiima Waga'a fi A-Our'an min a-Asma' 
wa a-Alaam karya As-Suhaili. 


Al-ltgan fi Ulumil Lur'an 31 


32 


- Kitab Adz-Dzail atas kitab tersebut, karya Ibnu “Asaakir. 

- Kitab Ar-Tibyaan fii Mubhamaat Al-Our'an karya Al-Gadhi 
Badruddin bin Jamaa'ah. 

- Kitab Asma' man Nuggila fiibim Al-Our'an karya Ismail Ad-Dharir. 

- Kitab Dzat ar-Rusyd fii Adadi al-Aayi dan syarahnya, karya Al- 
Mushili. 

- Kitab Syarah Ayaat ash-Shifaat karya Ibnu Labban. 

- Kitab Ad-Durru an-Nadzgim fii Manaafi Al-Our'an a-Adzgim karya 
Al-Yaffi. 

Di antara kitab-kitab rasm/khat adalah: 

- Kitab Al-Mugni' karya Ad-Daani. 

- Kitab Syarah ar-Raaiyah karya Imam Sakhawi dan syarahnya oleh 
Ibnu Jubaarah. 

Di antara kitab-kitab jawiah (gabungan) adalah: 

- Kitab Bada'' a-Fawaid karya Ibnu Al-Gayyim. 

- Kitab Kangul Fawaid karya Syekh Tzzuddin bin Abdussalam. 

- Kitab A/Ghurar wa ad-Durar karya Asy-Syarif Al-Murtadha. 

- Kitab Tudgkirah karya Al-Badar bin Ash-Shahib. 

- Kitab Jaami' al-Funun karya Ibnu Syabib Al-Hanbali. 

- Kitab An-Nafiis karya Ibnu Al-Jauzi. 

- Kitab A/-Bustan karya Abil Laits As-Samargandi. 

Di antara kitab-kitab tafsir selain milik para muhadditsin adalah: 

- Kitab A/Kasysyaf dan Hasyiahnya karya Ath-Thibbi. 

- Kitab Tafsir Imam Fakhruddin. 

- Kitab Tafsir Al Ashbahani. 

- Kitab Tapir Al-Hufi. 

- Kitab Tafsir Ibnu Hayyan. 

- Kitab Tafsir Ibuu Athiyyah. 

- Kitab Tafsir Al-Ousyairi. 

- Kitab Tafsir A-Mursi. 

- Kitab Tafsir Ibnu Al-Jangi. 

- Kitab Tafsir Ibuu Agil. 

- Kitab Tafir Ibuu Ragin. 

- Kitab Tafsir Al-Wahidi. 

- Kitab TafsirAl-Kawasyi. 

- Kitab Tafsir Al-Mawardi. 


Al-Itgan fi Ulumil Lur'an 


Kitab Tafsir Sulaim Ar-Ragi. 

Kitab Tafsir Imam Al-Haramain. 

Kitab Tafsir Ibuu Burjan. 

Kitab Tafsir Ibuu Bugaizah. 

Kitab Tafsir Ibuu Al-Munir. 

Kitab Awaali, Tafsir Surat al-Fatihah karya Imam Ar-Raffi. 
Kitab Mugaddimah Tafsir Ibnu an-Nagib. 

Kitab Al-Ghraib wal “Ajaaih karya Al-Karmani. 

Kitab Oawaaid fi at-Tafsiir karya Ibnu Taimiyyah. 


Inilah saatnya saya mulai untuk membahas berbagai masalah yang 
telah saya sebutkan di atas sebagaimana yang saya inginkan. Tentu dengan 
memohon pertolongan dari Allah SWT, Al-Maliku, Al-Ma'buud (Yang 
Berkuasa dan Yang Disembah). 


Penulis 


Al-ltgan fi Ulumil Lur'an 33 


6 6 Al-Our'an dalam bahasa Arab yang tidak 
ada kebengkokan (di dalamnya) supaya mereka 


bertakwa. 9 9 


“OS. az-Zumar: 28)-- 


Mengenal al-Makki 
dan al-Madani 


pustaka-indo.blogspot.com 


Mengenal al-Makki 


dan al-Madani 


A da sejumlah ulama yang membahas masalah ini 
secara khusus (dalam satu kitab tersendiri), di 
antaranya Imam Makki dan al-Tzzu ad-Dairini. Di antara 
faedah mengetahui masalah al-Makki dan al-Madani ini 
adalah mengetahui yang terakhir (dari turunnya ayat), 
sehingga dapat diketahui apakah ia berposisi sebagai 
nasikh (yang menghapus ayat sebelumnya) atau sebagai 
mukbassis (yang mengkhususkan terhadap ayat 
sebelumnya yang bersifat 4am). Ini menurut pendapat 
ulama yang berpandangan tentang 14 khir-nya (posisi 
terakhirnya) mukhassis. 

Abul Gasim Hasan bin Muhammad bin Habib an- 
Naisaaburi berkata di dalam kitab a#Tanbih 'alaa Fadhli 
Ulumul Our'an, “Di antara yang paling mulia dari ulum 
Al-Guran adalah ilmu tentang turunnya Al-Our'an, 
sasarannya, tartib (urutan) ayat yang diturunkan di 
Makkah dan di Madinah, apa yang diturunkan di 
Makkah tetapi hukumnya di Madinah, apa yang 
diturunkan di Madinah tetapi hukumnya di Makkah, 
apa yang diturunkan di Makkah tetapi untuk orang- 
orang Madinah, apa yang diturunkan di Madinah tetapi 
untuk orang-orang Makkah, apa yang mirip dengan 
Makki sementara ia Madani, dan apa yang mirip dengan 


37 


Madani sementara ia Makki, apa yang diturunkan di kota Juhfah, apa 
yang diturunkan di Baitulmagdis, apa yang diturunkan di Thaif, apa yang 
diturunkan di Hudaibiyah, apa yang diturunkan di waktu malam, dan apa 
yang diturunkan di waktu siang, apa yang diturunkan dengan diiringi 
malaikat dan apa yang diturunkan secara sendiri, ayat-ayat Madaniyyah 
tetapi berada di dalam surat-surat Makkiyyah, ayat-ayat Makkiyyah tetapi 
berada di dalam surat-surat Madaniyyah, apa yang dibawa dari Makkah 
ke Madinah, apa yang dibawa dari Madinah ke Makkah, apa yang dibawa 
dari Madinah ke negeri Habasyah (Ethiopia), apa yang diturunkan secara 
mujmal (global), dan apa yang diturunkan secara myfassar (diterangkan), 
dan apa yang diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian mereka mengatakan 
bahwa itu Madani dan sebagian yang lain mengatakan itu Makki.” 


Inilah lima puluh macam, barangsiapa tidak mengetahuinya dan tidak 
dapat membedakan di antara yang ada maka tidak halal baginya untuk 
berbicara tentang Kitabullah Ta'ala (Al-Gur'an). 


Saya (Imam as-Suyuthi) berkata, “Saya telah berbicara secara panjang 
lebat tentang masalah-masalah tersebut, sebagiannya ada yang saya bahas 
dalam satu kitab tersendiri dan sebagiannya ada yang saya bicarakan masuk 
dalam sebagian pembahasan yang lainnya.” 


Imam Ibnu al-'Arabi berkata dalam kitabnya, an-Nasikh wa al-Mansukh, 
“Apa yang kita ketahui secara global dari Al-Gur'an bahwa sebagiannya 
ada yang Makki dan ada yang Madani, ada Safari dan ada Hadhari, ada 
Laili dan ada Nahaari, ada Sama'i dan ada Ardhi, ada yang diturunkan di 
antara langit dan bumi, dan ada yang diturunkan di bawah tanah, di gua.” 


Ibnu an-Nagib berkata di dalam mukadimah tafsirnya sebagai berikut, 
“Apa yang diturunkan dari Al-Guran ada empat macam, yaitu: Makki, 
Madani, apa yang sebagian Makki dan sebagian Madani, dan apa yang 
tidak termasuk Makki dan tidak pula Madani.” 


Ketahuilah bahwa para ulama dalam mendefinisikan al-Makki dan 
al-Madani terdapat tiga istilah (definisi), yaitu sebagai berikut: 


Pertama, dan ini yang paling terkenal, yaitu al-Makki adalah sesuatu 
(ayat atau surat) yang diturunkan sebelum hijrah dan al-Madani adalah 
sesuatu yang diturunkan setelah hijrah, baik yang turun di Makkah atau di 
Madinah, turun pada tahun utuh Makkah atau tahun (terjadinya) Haji Wada”, 
atau dalam salah satu bepergian (Nabi saw). Utsman bin Sa'id ad-Darimi 
mengeluarkan sebuah riwayat dengan sanadnya yang sampai pada Yahya 
bin Salam, ia berkata, “Apa yang diturunkan di Makkah dan apa yang 
diturunkan di perjalanan menuju ke Madinah sebelum Nabi saw sampai 


38 Al-Itgan fi Ulumil Nur'an 


di Madinah, maka hal itu termasuk al-Makki, dan apa yang diturunkan 
kepada Nabi saw dalam perjalanannya setelah sampai di Madinah maka itu 
termasuk al-Madani.” Ini merupakan atsar (perkataan shahabat) yang baik, 
yang diambil kesimpulan darinya bahwa “apa yang diturunkan dalam 
perjalanan hijrah, secara istilah disebut Makki?”. 


Kedua, al-Makki adalah sesuatu yang diturunkan di Makkah, 
meskipun setelah hijrah, dan al-Madani adalah sesuatu yang diturunkan 
di Madinah. Berdasarkan definisi ini maka ada posisi ayat atau surat yang 
di tengah, artinya bahwa apa yang diturunkan pada saat Nabi saw bepergian 
(di luar Makkah dan Madinah) maka tidak dapat disebut Makki atau 
Madani. Imam ath-Thabrani mengeluarkan sebuah riwayat di dalam 
kitabnya a-Mujam al-Kabir melalui al-Walid bin Muslim, dari “Ufair bin 
Midan, dati Ibnu “Amir, dati Abi Umamah, ia berkata bahwa Rasulullah 
saw. bersabda, “Al-Our'an diturunkan dalam tiga tempat: Makkah, 
Madinah, dan Syam.” Walid bin Muslim berkata, “(yang dimaksud dengan 
Syam) adalah Baitulmagdis.” Syekh Imaduddin bin Katsir berkata, “Tetapi 
ditafsirkan dengan Tabuk itu lebih baik.” Saya (Imam Suyuthi) berkata, 
“Termasuk di Makkah dan sekelilingnya, seperti yang diturunkan di Mina, 
Arafat, dan Hudaibiyah, dan termasuk di Madinah dan sekelilingnya apa 
yang diturunkan di Badar, Uhud, dan (Gunung) Sala?” 


Ketiga, al-Makki adalah sesuatu (ayat atau surat) yang ditujukan 
untuk ahli Makkah dan al-Madani adalah sesuatu yang ditujukan untuk 
penduduk Madinah. al-Gadhi Abu Bakar berkata di dalam kitabnya, al- 
Intishar, “Sesungguhnya untuk mengetahui al-Makki dan al-Madani itu 
dikembalikan pada hafalan shahabat dan tabi'in, dan tidak ada suatu 
perkataan dari Nabi saw tentang hal tersebut, karena itu tidak 
diperintahkan dan Allah SWT tidak menjadikan mengetahui hal itu 
termasuk kewajiban umat, meskipun wajib bagi ahlul ilmu mengetahui 
sejarah nasikh dan mansukh yang dapat diketahui tanpa harus ada nash 
dari Rasulullah saw” 


Imam Bukhari mengeluarkan suatu riwayat dari Ibnu Mas'ud ra., ia 
berkata, “Demi Allah, tiada tuhan selain Dia, tidak ada satu ayat pun dari 
kitab Allah Ta'ala kecuali saya mengetahui kepada siapa ayat itu turun 
dan di mana ia turun.” 

Ayyub berkata, “Ada seorang bertanya kepada Ikrimah tentang satu 
ayat dari Al-Gur'an, maka ia berkata, Ayat itu turun di lereng gunung itu, 
dan ia berisyarat ke gunung Sala?” Ini diriwayatkan oleh Abu Nw'aim di 
dalam kitabnya, a/-Hilyah. 


Al-ltgan fi Ulumil Lur'an 39 


Ada sebuah riwayat dari Ibnu Abbas dan lainnya bahwa dia 
menghitung (surat-surat) Makki dan Madani. Saya mengemukakan apa 
yang terjadi padaku dari hal tersebut, kemudian saya garis bawahi dengan 
menyeleksi apa-apa yang diperselisihkan di dalamnya. 

Ibnu Sa'ad berkata di dalam kitabnya, at)-Thabagaat: al-Wagidi 
menceritakan kepada kami, Yudamah bin Musa menceritakan kepadaku 
dari Abi Salamah al-Hadrami (ia berkata): aku mendengar Ibnu Abbas 
berkata, “Aku bertanya kepada Ubay bin Ka'ab tentang Al-Guran yang 
diturunkan di Madinah, maka beliau berkata, “Telah turun di Madinah 
dua puluh tujuh surat, dan selebihnya di Makkah.” 


Abu Ja'far an-Nahhas berkata di dalam kitabnya, an-Nasikh wa al- 
Mansukh: telah bercerita kepadaku Yamut bin Muzri' (ia berkata): telah 
bercerita kepada kita Abu Hatim Sahl bin Muhammad as-Sajastani (ia 
berkata): telah memberitahukan kepada kita Abu Ubaidah Ma'mar bin 
Mutsanna (ia berkata): telah bercerita kepada kita Yunus bin Hubaib (ia 
berkata): aku pernah mendengar Aba “Amr bin al-“Ala” berkata: aku pernah 
bertanya kepada Mujahid tentang ta/khis (ringkasan) ayat-ayat Al-Our'an, 
mana yang Madani dan mana yang Makki, maka beliau berkata: aku pernah 
bertanya kepada Ibnu Abbas ra. tentang hal seperti itu, maka beliau 
berkata, “Surat al-An'am diturunkan di Makkah secara keseluruhan, dia 
adalah Makkiyyah, kecuali tiga ayat dari padanya itu turun di Madinah, 
yaitu: “Oul ta'alau atluu' (9S. al-An'am: 151-153) hingga sempurnanya 
tiga ayat tersebut dan surat-surat sebelumnya itu Madaniyyaat.” 


Turun di Makkah surat al-A'raf, Yunus, Hud, Yusuf, at-Ra'd, Ibrahim, 
al-Hijr, dan surat an-Nahl, kecuali tiga ayat dari akhirnya, maka itu turun di 
antara Makkah dan Madinah yaitu pada saat Nabi saw kembali dari Perang 
Uhud. Kemudian surat Bani Israil (Isra), al-Kahfi, Maryam, Thaha, al-Anbiya”, 
dan al-Hajj, kecuali tiga ayat: “Hudzaa ni khasmaani” (ayat 19-21) hingga 
sempurnanya tiga ayat tersebut, maka ia diturunkan di Madinah. Kemudian 
surat al-Mukminun, al-Furgan, asy-Syw'ara”, kecuali lima ayat dari yang lainnya, 
maka itu turun di Madinah, yaitu: “Wasy syu'araa'u yattabi uhum a-ghawun” 
(ayat 224) sampai akhir surat. Kemudian surat an-Naml, al-GYashash, al- 
Ankabut, ar-Ruum, dan surat Lugman, kecuali tiga ayat dari padanya, maka 
itu turun di Madinah, yaitu: “Walau annamaa fil ardhi min syajaratin aglaamun” 
(ayat 27-28) hingga sempurnanya dua ayat tersebut. Kemudian surat as- 
Sajadah, kecuali tiga ayat, yaitu “Afaman kaana mu minan. Kaman kaana jaasiga” 
(ayat 18-20) hingga sempurnanya tiga ayat tersebut. Kemudian surat Saba?, 
Fathir, Yasin, ash-Shaaffaat, Shad, dan surat az-Zumar, kecuali tiga ayat dari 
padanya yang turun di Madinah yaitu pada Wahsyi (budak Hindun) yang 


40 Al-ttgan fi Ulumil Nur'an 


membunuh Hamzah, yaitu “Oul yaa 'ibaadiyalladziina asrafuu...” tayat 53-55), 
hingga sempurnanya tiga ayat tersebut. Kemudian surat-surat A/-Hawaamim 
as-Sab'u (tujuh surat yang dimulai dengan haamiim), surat Yaaf, adz-Dzaariyaat, 
ath-Thuur, an-Najm, al-Gamar, ar-Rahman, al-Wagi'ah, ash-Shaf, at- 
Taghabun, kecuali beberapa ayat terakhir, itu turun di Madinah. Kemudian 
surat al-Mulk, Nuun, al-Haaggah, Sa'ala Saailun, Nuh, al-Jin, dan al- 
Muzammil, kecuali dua ayat, yaitu: Inna rabbaka yalamu annaka taguumu 
(ayat 20), dan surat al-Muddatstsir hingga Al-Guran yang terakhir, kecuali 
“Idza gulgilati/”, “Idgaa jaa'a nasshrullah”, “Oul huwallahu ahad”, “Oul a'uudgu 
bi rabbil falag”, dan “Oul audgu bi rabbinnaas”, maka surat-surat ini adalah 
Madaniyyaat, dan telah turun di Madinah surat al-Anfal, Barar'ah (Taubah), 
an-Nur, al-Ahzab, surat Muhammad, al-Fath, al-Hujurat, al-Hadid, dan 
setelahnya hingga surat at-Tahrim. 


Demikianlah Abu Ja'far an-Nahhas telah mengeluarkan riwayat 
tersebut secara panjang lebar, dan sanadnya adalah jayyid (baik), rijaluhu 
(para perawinya) adalah #igat (orang-orang yang dapat dipercaya). Mereka 
dari ulama Al-'Arabiyyah yang terkenal. 


Imam Baihagi berkata dalam kitabnya, Dalail an-Nubuwwah: telah 
bercerita kepada kami Abu Abdillah al-Hafidz (ia berkata): telah mengabarkan 
kepada kami Abu Muhammad bin Ziyad al-'Adl (ia berkata): telah 
menceritakan kepada kita Muhammad bin Ishag (ia berkata): telah 
menceritakan kepada kami Ya'gub bin Ibrahim ad-Dauragi (ia berkata): telah 
menceritakan kepada kami Ahmad bin Nashr bin Malik al-Khuza' (ia berkata): 
telah bercerita kepada kami Ali bin Husain bin Wagid, dari ayahnya (ia berkata): 
telah bercerita kepadaku Yazid an-Nahwi dari Ikrimah dan Hasan bin Abil 
Hasan, keduanya berkata, “Allah SWT telah menurunkan dari Al-Guran di 
Makkah (surat-surat sebagai berikut): Igra' bismi rabbik, surat Nun, al- 
Muzzammil, Al-Muddatstsir, tabbat yadaa abi lahab, idgasy syamsu kuwwirat, 
sabbihisma rabbika Al-alaa, wallaili idgaa yaghsyaa, al-Fajt, adh-Dhuha, Alam 
Nasyrah, al-Ashr, al-Adiyat, al-Kautsar, alhaakumut takaatsur, ara'aita, gul yaa 
ayyubal kaafiruun, ashabul fil, al-Falag, Oul a'uudgu bi rabbinnas, Oul huwallahu 
ahad, an-Najm, Abasa, inna angalnaahu, wasy syamsi wa dhuhaaha, wassamaai 
dgaatil buruuj, wattini wazgaitun, li'ila fii guraisyin, A- arah, laa ngsimi bi yaumil 
giyaamah, al-Humazah, al-Mursalaat, Oaaf, laa ngsimu bi baadgal balad, wassamaai 
wat thaari4, igtarabatissaa ah, Shaad, al-Jin, Yaasiin, al-Furgan, al-Malaaikah, 
Thaha, al-Wagi'ah, thaa siin miim, thaasiin, tbaa siin miim, Bani Israil (surat al- 
Isra”), at-Tasi'ah, Hud, Yusuf, Ashabul Hijr, al-An'am, ash-Shaaffat, Lugman, 
Saba', az-Zumat, Haa miim, A-Mwmin, Haa miim, ad-Dukhan, haa miim as- 
sajadah, baa miim 'aiin siin gaaf, haa miim az-zubruf, a-Jatsiyah, al-Ahgaf, adz- 


Al-ltgan fi Ulumil Lur'an 41 


Dzaariyaat, al-Ghasyiyah, Ashabul Kahfi, an-Nahl, Nuh, Ibrahim, al-Anbiya, 
al-Mukminun, alif laam miim as-sajadah, ath-Thur, Tabaarak, al-Haggah sa'ala 
saailun, 'amma yatasaa aluun, wan naagi at, idgassamaaun syaggat, idgas samaaun 
Jatharat, ar-Ruum, dan al-Ankabut. 


Surat-surat yang diturunkan di Madinah adalah wailul lil muthaffifin, al- 
Bagarah, Ali Imran, al-Anfaal, al-Ahzab, al-Ma'idah, al-Mumtahanah, an- 
Nisaa”, Idza Zulzilat, al-Hadid, Muhammad, at-Ra'du, at-Rahman, hal ataa 
alal insaan, ath-Thalag, lamyakunil, al-Hasyr, idzaa jaa' nasrullah, an-Nur, al- 
Hajj, al-Munafigun, al-Mujadalah, al-Hujuraat, yaa ayyuhan nabi lima tuharrim, 
ash-Shaf, al-Jum'ah, at-Taghabun, al-Fath, dan Baraa'ah (at-Taubah). 

Imam Baihagi berkata bahwa yang dimaksud surat at-Taasfah adalah surat 
Yunus. Imam Baihagi berkata, “Telah gugur (tidak disebut) di dalam riwayat 
ini surat: al-Fatihah, al-N'raf, dan kaaf haa yaa 'atin shaad sebagai surat yang 
diturunkan di Makkah.” Imam Baihagi berkata: telah mengabarkan kepada 
kami Ali bin Ahmad bin Abdan (ia berkata) : telah mengabarkan kepada kami 
Ahmad bin Ubaid ash-Shaffar (ia berkata): telah menceritakan kepada kami 
Muhammad bin al-Fadhl (ia berkata): telah menceritakan kepada kami Ismail 
bin Abdullah bin Zurarah ar-Ragi (ia berkata): telah menceritakan kepada kami 
Abdul Aziz bin Abdur Rahman al-Gurasyi (da berkata): telah bercerita kepada 
kami Khashif, dari Mujahid, dari Ibnu Abbas ra., ia berkata, “Sesungguhnya 
pertama kali sesuatu yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi-Nya dari Al- 
Ouran adalah Igra' bismi rabbik, kemudian beliau menyebutkan makna hadits 
ini dan menyebutkan surat-surat yang tidak disebutkan di dalam riwayat yang 
pertama dalam menyebutkan sesuatu yang diturunkan di Makkah.” Imam 
Baihagi berkata, “Hadits ini mempunyai syahid (penguat) dalam tafsirnya, Imam 
Mugatil, dan lainnya beserta hadits mursal yang shahih yang telah disebutkan.” 

Ibnu Dhurais berkata di dalam kitabnya, Fadhail Al-Our'an: telah 
menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdullah bin Abi Ja'far ar-Razi 
(ia berkata): telah menceritakan kepada kami Umar bin Harun (ia berkata): 
telah menceritakan kepada kita Utsman bin Atha al-Khurasani, dari ayahnya, 
dari Ibnu Abbas ra. ia berkata, “Apabila diturunkan pembuka surat di Makkah 
maka ditulis di Makkah, kemudian Allah menambah surat itu sesuai dengan 
kehendak-Nya, dan adalah pertama kali yang diturunkan dari Al-Guran 
adalah igra' bismi rabbik kemudian surat Nuun, kemudian yaa ayyuhal 
muggammil, kemudian yaa ayyuhal muddatstsir, kemudian tabbat yadaa abi lahab, 
kemudian idzas syamsu kuwwirat, kemudian sabbihisma rabbikal alaa, 
kemudian wallaili idgaa yaghsyaa, kemudian al-Fajr, kemudian adh-Dhuha, 
kemudian Alam Nasyrah, kemudian al-'Ashr, kemudian al-Adiyaat, 
kemudian innaa a'thainaaka, kemudian a-haakumut takaatsur, kemudian 


42 Al-Itgan fi Ulumil Aur'an 


araitalladgii yukadgdzgibu, kemudian gul yaa ayyuhal kaafirun, kemudian alam 
tara kaifa fa'ala rabbuka kemudian gul a'udgu bi rabbil falag, kemudian gul 
audgu bi rabbin naas, kemudian gul huwallahu ahad, kemudian an-Najm, 
kemudian “Abasa, kemudian innaa angalnaahu fii lailat al-gadr, kemudian was 
syamsi wa dhuhaaha, kemudian wassamaa'i dgaatil buruuj, kemudian wattiini 
waz Zaituun, kemudian /i iila fi guraisyin, kemudian al-Garfah, kemudian /aa 
ugsimu bi yaumil giyaamah, kemudian wailul likulli humazah, kemudian al- 
Mursalaat, kemudian Yaaf, kemudian laa ngsimu bi haadzgal balad, kemudian 
was samaai wath tbaarig,, kemudian igtarabatis saa “ah, kemudian Shaad, 
kemudian al-A'raf, kemudian gul uukhia, kemudian Yaasin, kemudian al- 
Furgan, kemudian surat al-Malaaikah, kemudian K£aaf haa yaa 'aiitin shaad, 
kemudian Thaha, kemudian al-Wagi'ah, kemudian #haa siin miim as-syu'a 
raa, kemudian #haasiin, kemudian surat al-Yashash, kemudian Bani Israil, 
kemudian surat al-Malaaikah, kemudian £aaf haa yaa 'aiiiin shaad, kemudian 
Thaha, kemudian al-Wagf?ah, kemudian #haa siin miim as-syu'ara, kemudian 
thaa siin, kemudian Al-@ashash, kemudian Bani Israil (Al-Isra), kemudian 
Yunus, kemudian Hud, kemudian Yusuf, kemudian al-Hijr, kemudian al- 
An'am, kemudian ash-Shaffat, kemudian surat Lugman, kemudian Saba?, 
kemudian az-Zumat, kemudian haamiim a-mukmin, kemudian haamiim as- 
sajadah, kemudian haamim 'aiin siin gaaf, kemudian haa miim az zukhbruf, 
kemudian ad-Dukhan, kemudian al-Jaatsiyah, kemudian al-Ahgaaf, 
kemudian adz-Dzaariyaat, kemudian al-Ghaasyiyah, kemudian al-Kahfi, 
kemudian an-Nahl, kemudian inna arsalnaa nuuhan, kemudian sutat Ibrahim, 
kemudian al-Anbiya', kemudian al-Mukminun, kemudian tangil as-sajadah, 
kemudian at-Thuur, kemudian tabarakal mulk, kemudian al-Haaggah, 
kemudian saala, kemudian Amma yatasaa'aluun, kemudian an-Naaz?'aat, 
kemudian 1dzas samaaun fatharat, kemudian idzas samaaun fatharat , kemudian 
idzgas samaaun syaggat, kemudian atr-Ruum, kemudian al-““Ankabut, dan 
kemudian wailul lil muthaffifin. Inilah surat-surat yang diturunkan oleh 
Allah di Makkah, kemudian telah diturunkan di Madinah surat al-Bagarah, 
kemudian al-Anfaal, kemudian Ali “lmtan, kemudian al-Ahzab, kemudian 
al-Mumtahanah, kemudian an-Nis2, kemudian idga gulgilat, kemudian al- 
Hadid, kemudian al-Oital, kemudian at-Ra'du, kemudian ar-Rahman, 
kemudian al-Insan, kemudian at-Thalag, kemudian /am yakunil, kemudian 
al-Hasyr, kemudian idga jaa nasrullahi, kemudian an-Nuur, kemudian al- 
Hajj, kemudian al-Munafigun, kemudian al-Mujadalah, kemudian al- 
Hujuraat, kemudian at-Tahriim, kemudian al-Jumu'ah, kemudian at- 
Taghabun, kemudian ash-Shaf, kemudian al-Fath, kemudian al-Ma'idah, 
dan kemudian Baraa'ah. 


Al-ltgan fi Ulumil Lur'an 43 


Abu Ubad berkata di dalam kitabnya, Fadhail Al-Our'an: telah 
menceritakan kepada kami Abdullah bin Salih dan Mw'awiyah bin Salih, 
dari Ali bin Abi 'Thalhah, ia berkata, “Telah diturunkan di Madinah surat 
al-Bagarah, Ali Imran, an-Nisa”, al-Maidah, al-Anfal, at-Taubah, al-Hajj, 
an-Nur, al-Ahzab, alladgina kafaru, al-Fath, al-Hadid, al-Mujadalah, al-Hasyr, 
al-Mumtahanah, al-Hawariyyin (ash-Shaf), at-Taghabun, yaa ayyuhan nabi 
idgaa thallagtum an-nisaa', yaa ayyuhan nabi lima tuharrim, aAl-Fajr, al-Lail, inna 
angalnaahu fii lailatil gadr, lam yakunil, idgaa gukgilatil, dan idgaa jaa'a nashrullah 
wal fath, sedangkan selain surat-surat tersebut diturunkan di Makkah. 

Abu Bakar Ibnul Ambari berkata: telah menceritakan kepada kami 
Ismail bin Ishag al-Gadhi (ia berkata): telah bercerita kepada kita Hajjaj bin 
Minhal (ia berkata): telah bercerita kepada kita Hisyam, dari Gatadah, ia 
berkata: telah diturunkan di Madinah dari Al-Guran: surat al-Bagarah, Ali 
Imran, an-Nisaa”, al-Maf'dah, Baraa'ah, ar-Ra'du, an-Nahl, al-Hajj, an-Nur, 
al-Ahzab, Muhammad, al-Fath, al-Hujuraat, al-Hadid, ar-Rahman, al- 
Mujadalah, al-Hasyr, al-Mumtahanah, ash-Shaf, al-Jum'ah, al-Munaafiguun, 
at-Taghabun, ath-Thalaag, yaa ayyuhan nabi lima tuharrimu, hingga 10 ayat 
pertama, idzaa gukgilat, dan idgaa jaa'a nashrullahu, sedangkan seluruh Al- 
Ouran yang lainnya diturunkan di Makkah. 

Abul Hasan bin Hashshr berkata di dalam kitabnya, An-Nasikh wal- 
Mansukh, “Al-Madani (surat-surat yang diturunkan di Madinah) berdasarkan 
kesepakatan ulama ada 20 surat, sedangkan yang diperselisihkan ada 12 
surat, dan selain itu maka disebut Makki berdasarkan kesepakatan.” 


Pasal 
Membahas Tentang Surat-Surat 
yang Diperselisihkan 


1. Surat al-Fatihah 


Sebagian besar ulama berpendapat bahwa ia adalah Makkiyyah 
(diturunkan di Makkah), bahkan ada riwayat yang mengatakan bahwa ia 
termasuk surat yang pertama kali diturunkan sebagaimana akan dijelaskan 
di bahagian pembahasan yang kedelapan. 

Pendapat tersebut didasarkan pada firman Allah SWT: “Wa lagad 
aatainaaka sab'an minal matsaani” (9S. al-Hijr: 87). Nabi saw menafsirkan 
ayat ini dengan al-Fatihah sebagaimana tersebut di dalam hadits shahih, 
dan surat al-Hijr adalah Makkiyyah berdasarkan kesepakatan, dan Allah 


44 Al-Itgan fi Ulumil Aur'an 


telah memberikan kenikmatan di Makkah dengan surat al-Fatihah ini. Hal 
itu menunjukkan turunnya di Makkah, karena jauh kemungkinannya Allah 
memberikan kenikmatan padanya dengan surat yang tidak diturunkan 
setelahnya, dan sesungguhnya tidak ada perbedaan bahwa kewajiban shalat 
juga terjadi di Makkah, dan tidak ada shalat di dalam Islam tanpa al-Fatihah. 
Pendapat ini disebutkan oleh Ibnu Athiyyah dan yang lainnya. 


Al-Wahidi dan ats-Tsa'labi meriwayatkan melalui “Ala” bin Musaab, 
dati Fadl bin “Amr, dati Ali bin Abi Thalib, ia berkata, “Fatihatul kitab ini 
diturunkan di Makkah dari sebuah tempat (penyimpanan) di bawah “Arasy.” 


Telah dikenal sebuah riwayat dari Mujahid bahwa surat al-Fatihah ini 
Madaniyyah. Al-Faryabi mengeluarkan riwayat ini di dalam tafsirnya, 
demikian juga Abu Ubaid di dalam kitabnya, a/-Fadhail, dengan sanad yang 
shahih, tetapi Husain bin Fadhl berkomentar bahwa ini suatu kesalahan 
dari Mujahid, karena para ulama berbeda dengan perkataannya. Demikian 
juga Ibnu “Athiyyah telah menukil suatu pendapat tentang hal tersebut dari 
az-Zuhri, Atha', Sawadah bin Ziyad, dan Abdullah bin Ubaid bin Umair. 


Terdapat sebuah riwayat dari Abi Hurairah ra. dengan sanad jayyid. Imam 
Thabrani berkata di dalam kitabnya, a-Mu jam al-Ausath: telah menceritakan 
kepada kami Ubaid bin Ghannam (ia berkata): telah menceritakan kepada 
kami Abu Bakar bin Abi Syaibah (ia berkata): telah menceritakan kepada 
kami Abul Akhwash, dari Manshur, dari Mujahid, dari Abi Hurairah, ia berkata, 
“Sesungguhnya Iblis telah merintih (kesakitan) ketika Fuatihatul Kitab 
diturunkan, dan ia diturunkan di Madinah.” Riwayat ini kemungkinan di bagian 
akhirnya mudraj (kemasukan) dari perkataan Mujahid. 

Sebagian ulama berpendapat bahwa al-Fatihah ini pernah diturunkan 
dua kali: sekali di Makkah dan sekali di Madinah, sebagai mubalaghah dalam 
memuliakannya. 

Ada pendapat keempat yang mengatakan bahwa surat al-Fatihah ini 
diturunkan setengah-setengah. Setengahnya di Makkah dan setengahnya 
di Madinah. Pendapat ini dikemukakan oleh Abu Laits as-Samargandi. 


2. Surat an-Nisa' 


Imam an-Nahhas mengira bahwa surat an-Nisa? ini termasuk Makkiyyah 
dengan berdalil pada firman Allah: “nnallaha ya murukum” (OS. an-Nisa”: 58) 
yang diturunkan di Makkah sebagai kesepakatan dalam hal kunci Kakbah. 
Tetapi ini adalah suatu pengambilan dalil yang sangat lemah, karena tidak 
menjadi keharusan turunnya satu ayat atau beberapa ayat dari suatu surat 


Al-ltgan fi Ulumil Lur'an 45 


yang panjang yang sebagian besar diturunkan di Madinah kemudian diklaim 
bahwa surat itu Makkiyyah. Terutama bahwa pendapat yang kuat mengatakan 
bahwa apa yang diturunkan setelah hijrah adalah Madani, dan siapa yang 
merujuk sebab-sebab turunnya ayat tersebut maka ia mengetahui jawabannya. 


Di antara riwayat yang membantah anggapan tersebut adalah apa 
yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, dari Aisyah ra. ia berkata, “Tidak 
diturunkan surat al-Bagarah dan an-Nisa” (pada Nabi saw) kecuali saya 
berada di sisinya.” (Diketahui) secara itifag (kesepakatan) bahwa Aisyah 
dikumpuli oleh Nabi setelah hijrah. Ada juga pendapat yang mengatakan 
bahwa surat ini diturunkan ketika Nabi berhijrah. 


3. Surat Yunus 


Menurut pendapat yang masyhur bahwa surat Yunus ini Makkiyyah 
(diturunkan di Makkah). Berdasarkan riwayat dari Ibnu Abbas terdapat dua 
riwayat, berdasarkan al-Aatsar as-Saabigah (berbagai riwayat terdahulu) 
bahwa surat ini adalah Makkiyyah. Ini dikeluarkan oleh Ibnu Mardawaih 
melalui al-Aufi dari Ibnu Abbas. 


Ibnu Mardawaih juga mengeluarkan sebuah riwayat melalui Ibnu Juraij 
dari Atha”, dari Ibnu Abbas, dan melalui Khashif, dari Mujahid, dari Ibnu 
Zubair, dan mengeluarkan juga melalu Utsman bin Atha' dari ayahnya, 
dari Ibnu Abbas, bahwa surat ini Madaniyyah (diturunkan di Madinah). 


Di antara riwayat yang memperkuat pendapat yang masyhur 
tersebut adalah suatu riwayat yang dikeluarkan oleh Ibnu Abi Hatim 
melalui adh-Dhahhak, dari Ibnu Abbas, ia berkata: ketika Allah mengutus 
Muhammad sebagai seorang rasul maka orang-orang Arab mengingkari 
hal itu, atau ada sebagian dari mereka yang mengingkari hal itu, mereka 
berkata: Allah Mahabesar (tidak mungkin) menjadikan rasulnya dari 
manusia, maka Allah SWT menurunkan firman-Nya: “Akaana linnaasi 
aban... ” (9S.Yunus: 2). 


4. Surat ar-Ra du 


Telah dijelaskan di dalam riwayat terdahulu melalui Mujahid, dari 
Ibnu Abbas, dari Ali bin Abi Thalhah, bahwa ia adalah Makkiyyah, tetapi 
menurut sebagian al-Aatsar yang lainnya bahwa ia adalah Madaniyyah. 

Ibnu Mardawaih mengeluarkan riwayat yang kedua melalui al- Aufi, 
dari Ibnu Abbas, dan melalui Ibnu Juraij dari Utsman bin Atha”, dari 
Ibnu Abbas, dan melalui Mujahid, dari Ibnu Zubair. Abu asy-Syaikh 
juga mengeluarkan riwayat yang serupa dari OYatadah, dan al-Uwal 


46 Al-Itgan fi Ulumil Nur'an 


mengeluarkan riwayat dari Sa'id bin Mansur di dalam kitab Sunan-nya, 
ia berkata: telah bercerita kepada kita Abu “Uwanah, dari Abi Bisyr ia 
berkata: aku bertanya pada Sa'id bin Jubair tentang firman Allah SWT: 
Waman indahuu “lamus saa'ah” (9S. ar-Ra'du: 43) apakah yang dimaksud 
adalah Abdullah bin Salam? ia berkata: bagaimana mungkin padahal 
surat ini Makkiyyah (diturunkan di Makkah)! 


Di antara riwayat yang menguatkan bahwa surat ar-Ra'du itu 
Madaniyyah (diturunkan di Madinah) adalah apa yang dikeluarkan oleh 
Imam ath-Thabrani dan lainnya dari Anas, bahwa firman Allah SWT: 
“Allahu ya lamu maa tahmilu kullu untsa” hingga firman-Nya: “wa huwa 
syadidul mihaal” (9S. ar-Ra'du: 8-13) turun berkenaan dengan kisah Arid 
bin Gais dan Amir bin Thufail ketika keduanya datang ke Madinah di 
hadapan Rasulullah saw. 


(Sebagai kesimpulan) bahwa yang dapat mengompromikan di antara 
perbedaan pendapat tersebut adalah bahwa surat ar-Ra'du ini Makkiyyah 
kecuali beberapa ayat dari padanya. 


5. Surat al-Hajj 


Berdasarkan riwayat terdahulu melalui Mujahid, dari Ibnu Abbas bahwa 
surat al-Hajj ini adalah Makkiyyah kecuali beberapa ayat yang dikecualikan, 
tetapi di dalam sebagian riwayat yang lainnya ia adalah Madaniyyah. Ibnu 
Mardawaih mengeluarkan sebuah riwayat melalui al-'Aufi, dari Ibnu Abbas, 
dan melalui Ibnu Juraij dan Utsman dari Atha”, dari Ibnu Abbas, dan melalui 
Mujahid, dari Ibnu Zubair bahwasanya ia adalah Madaniyyah. 


Ibnu al-Fars berkata di dalam kitabnya, Ahkam Al-Ouran, “Sebagian 
pendapat mengatakan bahwa surat ini adalah Makkiyyah kecuali firman Allah 
SWT: Hadgani khasmaani' (al-aayaai), dan sebagian pendapat mengatakan, 
“Kecuali sepuluh ayat,” dan pendapat yang lain mengatakan bahwa ia Madaniyyah 
kecuali empat ayat, yaitu: “Wa maa arsalnaa min gablika min rasuulin' hingga 
agiim ((9S. al-Hajj: 52-55). Ini dikatakan oleh Gatadah dan lainnya. Sebagian 
pendapat mengatakan bahwa surat al-Hajj ini kesemuanya Madaniyyah. Ini 
dikatakan oleh adh-Dhahhak dan lainnya. Sebagian pendapat yang lain 
mengatakan bahwa surat ini bercampur, di dalamnya ada Madani dan ada yang 
Makki, ini pendapat jumhur ulama. Di antara faktor yang menguatkan pendapat 
yang disandarkan pada jumhur adalah adanya suatu riwayat yang menyebutkan 
bahwa ada banyak ayat dari surat ini yang diturunkan di Madinah, sebagaimana 
telah kami jelaskan di dalam asbabun nuzul” 


Al-ltgan fi Ulumil Lur'an 47 


6. Surat al-Furgan 


Ibnu al-Fars berkata, “Jumhur ulama berpendapat bahwa surat al-Furgan 
ini Makkiyyah.” Adh-Dhahhak berkata bahwa ia Madaniyyah. 


7. Surat Yasin 


Abu Sulaiman ad-Dimasygi menceritakan pendapatnya bahwa surat 
Yasin ini adalah Madaniyyah. Beliau berkata, “Tetapi ini bukan pendapat 
yang masyhur.” 


8. Surat Shad 


Al-Ja'bari menceritakan suatu pendapat bahwa surat Shad ini adalah 
Madaniyyah, berbeda dengan apa yang diceritakan oleh jamaatul ijma' 
bahwa ia adalah Makkiyyah. 


9. Surat Muhammad 


An-Nasafi menceritakan suatu pendapat yang gharih (aneh) bahwa 
surat ini adalah Makkiyyah. 


10. Surat al-Hujurat 


Diceritakan dalam pendapat yang syadz (aneh) bahwa ia adalah 
Makkiyyah. 


11. Surat ar-Rahman 


Berdasarkan pendapat jumhur ulama, bahwa surat ini adalah Makkiyyah, 
dan ini pendapat yang benar sesuai dengan hadits yang diriwayatkan oleh 
Imam at-Tirmidzi dan al-Hakim, dari Jabir, ia berkata: ketika Rasulullah saw 
membaca surat ar-Rahman di hadapan para shahabatnya hingga selesai, maka 
Nabi bersabda, “Saya merasa heran mengapa kalian bergeming? Justru jinlah 
yang lebih baik daripada kalian dalam menjawab, karena tidak sekali saya 
membacakan kepada mereka ja biayyiaalaai rabbikumaa tukadgdgibaan kecuali 
mereka menjawab wa la bi syai'in min ni amika rabbunaa nukazgibu, fa lakal 
bamdu (wahai Tuhanku, tidak satupun dari nikmat-nikmat-Mu kami 


mendustakan, maka bagi-Mu segala pujian).” 


Imam al-Hakim berkata, “Hadits ini shahih berdasarkan syarat 
Bukhari dan Muslim. Perlu diketahui bahwa kisah jin itu di Makkah.” 


Ada riwayat yang lebih sarikh (jelas) secara makna adalah hadits yang 
dikeluarkan oleh Imam Ahmad di dalam Musnad-nya, dengan sanad jayyid, 


48 Al-ttgan fi Ulumil Nur'an 


dati Asma' binti Abi Bakar, ia berkata: aku mendengar Rasulullah saw. saat 
sedang shalat ke arah ar-rukn (Kakbah) sebelum secara terang-terangan untuk 
menyampaikan apa yang diperintahkan, dan saat itu orang-orang musyrik 
mendengarkan Nabi saw membaca ja biayyiaalaa irabbika tukadgdzibaan. 
Hadits ini sebagai dalil atas turunnya surat ar-Rahman terlebih dahulu 
daripada surat al-Hjjr. 


12. Surat al-Hadid 


Ibnu al-Faras berkata, “Berdasarkan pendapat jumhur ulama, bahwa 
surat ini Madaniyyah. Ada suatu kaum (ulama) berkata bahwa surat ini 
Makkiyyah dan tidak ada perbedaan pendapat bahwa di dalamnya terdapat 
gur'an (ayat-ayat) Madaniyyah, tetapi ayat-ayat yang ada di awal surat ini 
mirip dengan guran Makki.” 

Saya (Imam Suyuthi) berkata, “Persoalannya sebagaimana yang ia 
katakan, di dalam Musnad al-Bazzar dan lainnya, dari Umar, sesungguhnya 
Umar pernah masuk ke rumah saudara perempuannya sebelum ia masuk 
Islam, ternyata ada satu lembar di dalamnya awal surat al-Hadid, kemudian 
Umar membacanya maka itulah yang menjadi penyebab keislamannya.” 


Imam Al-Hakim dan lainnya mengeluarkan riwayat dari Ibnu Mas'ud 
ra. ia berkata, “Tidak ada sesuatu (tempo) antara keislamannya (Umar) 
dengan turunnya ayat ini yang Allah SWT mencela mereka dengan ayat itu 
kecuali empat tahun: “wa laa yakuumuu kalladziina uutul kitaaba min gablu fa 
thaala 'alaihimul amadu' (OS. al-Hadid: 16).” 


13. Surat ash-Shaf 


Menurut pendapat terbaik, ia adalah Madaniyyah, dan Ibnu al-Faras 
menisbatkan pendapat ini kepada jumhur ulama dan dia merwihkannya. 
Ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh al-Hakim dan lainnya dari 
Abdullah bin Salam, ia berkata: kami duduk bersama sebagian dari 
shahabat Nabi saw, maka kami saling mengingat-ingat, kemudian kami 
katakan: seandainya kita mengetahui amal manakah yang lebih dicintai 
oleh Allah SWT niscaya kita akan mengamalkannya, kemudian turun 
firman Allah SWT: “Sabbaha lillahi maa fi as-samaawaati wa maa fil ardhi wa 
buwal “agig al hakim, yaa ayyuballadgziina aamanuu lima taguuluuna maa laa 
taf aluun” (9S. ash-Shaf: 1-2), hingga akhir surat ini. Abdullah berkata: 
kemudian Rasulullah saw membacakan surat ini kepada kami hingga akhir. 


Al-ltgan fi Ulumil Lur'an 49 


14. Surat al-Jumu'ah 


Pendapat yang shahih bahwa surat ini adalah Madaniyyah berdasarkan 
hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dari Abi Hurairah ra. ia berkata: 
ketika kami sedang duduk bersama Rasulullah saw, maka Allah menurunkan 
kepadanya surat al-Jumwah: Wa aakhariina minhum lamma yalhaguu ilaibim” 
(OS. al-Jumu'ah: 3). Aku bertanya, “Siapakah mereka itu, ya Rasulullah?” 
“Ini suatu £hitab (firman) untuk orang-orang Yahudi,” dan mereka berada 
di Madinah, dan akhir surat ini turun berkenaan dengan kekacauan mereka 
pada saat khutbah yaitu ketika ada rombongan datang, sebagaimana 
disebutkan di dalam hadits-hadits shahih. Dengan demikian ditetapkan 


bahwa surat ini secara keseluruhan adalah Madaniyyah. 


15. Surat at-Taghabun 


Dikatakan dalam sebuah pendapat bahwa surat ini adalah 
Madaniyyah dan dikatakan dalam pendapat yang lainnya bahwa ia adalah 
Makkiyyah, kecuali di bagian akhirnya. 


16. Surat al-Mulk 


Ada pendapat yang gharih (aneh) mengatakan bahwa surat ini 
Madaniyyah (diturunkan di Madinah). 


17. Surat al-Insan 

Dikatakan dalam sebuah pendapat bahwa surat ini Madaniyyah dan 
dikatakan dalam pendapat yang lainnya bahwa ia Makkiyyah, kecuali satu ayat, 
yaitu “wa laa tuthi minbum aatsiman au kafuuraa.” (9S. a-Insan: 24) 


18. Surat al-Muthaffifin 


Ibnu al-Faras berkata: dikatakan bahwa ia adalah Makkiyyah, karena 
disebutkannya al-asaathir (dongeng-dongeng) di dalamnya, dan dikatakan pula 
bahwa ia adalah Madaniyyah, karena ahlul Madinah (penduduk Madinah) 
dahulu adalah manusia yang paling rusak dalam hal takaran/timbangan. 

Dikatakan pula dalam sebuah pendapat bahwa ia adalah Makkiyyah 
kecuali kisah kecurangan timbangan/takatan. Ada pendapat mengatakan 
bahwa surat ini diturunkan di antara Makkah dan Madinah. 

Saya (Imam Suyuthi) mengatakan, “Imam Nasa'i dan lainnya 
mengeluarkan sebuah riwayat dengan sanad yang shahih, dari Ibnu Abbas, 


50 Al-Itgan fi Ulumil Aur'an 


ia berkata, “Ketika Nabi saw datang ke Madinah, maka mereka (orang- 
orang Madinah itu) otang yang paling curang dalam hal takaran/timbangan, 
kemudian Allah SWT menurunkan: wailul lil muthaffifin, maka mereka 


» 


memperbaiki takaran mereka. 


19. Surat al-A'la 


Menurut pendapat jumhur ulama bahwa ia Makkiyyah. Ibnu al-Faras 
berkata: dikatakan dalam sebuah pendapat bahwa ia adalah Madaniyyah 
karena adanya penyebutan shalat Id dan zakat fitrah di dalamnya. 


Saya (Imam Suyuthi) mengatakan, “Pendapat tersebut dibantah oleh 
hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dari al-Bara bin “Azib, ia berkata, 
Pertama kali orang yang datang kepada kami dari shahabat Nabi saw. adalah 
Mush'ab bin Umait dan Ibnu Umi Maktum, kemudian keduanya membacakan 
kepada kami Al-Guran, kemudian datang “Ammar, Bilal, dan Sa'ad, kemudian 
datang Umar bin Khathab pada hari kedua puluh, kemudian datang Nabi 
saw, maka aku tidak melihat penduduk Madinah bergembira dengan sesuatu 
yang dapat menghibur mereka. Maka tidaklah ia datang hingga aku membaca 
Sabbihisma rabbikal alaa dan di dalam surat-surat yang mirip dengannya.” 


20. Surat al-Fajr 


Berkenaan dengan surat ini ada dua pendapat yang kedua-duanya 
diceritakan oleh Ibnu al-Faras. Abu Hayyan berkata, “Jumhur ulama 
berpendapat bahwa surat ini adalah Makkiyyah.” 


21. Surat al-Balad 


Ibnu al-Faras juga menceritakan tentang surat ini bahwa ada dua 
pendapat dan firman Allah SWT, “bi haadgal balad” menolak pendapat 
yang mengatakan bahwa surat ini Madaniyyah. 


22. Surat al-Lail 


Menurut pendapat yang paling masyhur bahwa ia adalah Makkiyyah, 
dan dikatakan dalam pendapat yang lain bahwa ia adalah Madaniyyah, 
karena di dalam sebab turunnya terdapat kisah an-nakhlah (pohon kurma) 
sebagaimana telah kami keluarkan riwayatnya di dalam asbabun nuzul. 
Dikatakan dalam pendapat yang lainnya bahwa di dalamnya terdapat 
Makki dan Madani. 


Al-ltgan fi Ulumil Lur'an 51 


23. Surat al-Oadr 


Terdapat dua pendapat mengenai surat ini, tetapi pendapat yang 
terbanyak mengatakan bahwa ia adalah Makkiyyah. Bagi yang mengatakan 
bahwa ia adalah Madaniyyah berdalil dengan hadits yang diriwayatkan 
oleh Imam at-Tirmidzi dan al-Hakim dari Hasan bin Ali, sesungguhnya 
Nabi saw melihat bani Umayyah dari atas mimbarnya, maka hal itu 
membuat Nabi tidak berkenan, sehingga turunlah ayat “Inna a'thainaakal- 
kautsar” dan turun pula ayat “Innaa angalnaahu fii lailati-gadr” (al-hadits). 
Imam al-Mizzi berkata bahwa hadits ini mungkar. 


24. Surat Lam Yakunil 


Ibnu al-Faras berkata: pendapat yang paling masyhur adalah bahwa 
surat ini adalah Makkiyyah. Saya (Imam Suyuthi) mengatakan: sebagai 
bukti kebalikannya adalah hadits yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, 
dari Abi Hayyah al-Badri, ia berkata: ketika turun “Jam yakunilladgiina 
kafaruu min ahlil kitaabi” hingga akhir surat ini, maka Jibril berkata, “Wahai 
Rasulullah, sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan kepadamu 
untuk membacakan surat ini ke Ubay...” (al-Hadits). Ibnu Katsir 
menegaskan bahwa surat ini adalah Madaniyyah dan beliau berdalil dengan 
hadits tersebut. 


25. Surat az-Zalzalah 


Mengenai surat ini ada dua pendapat. Bagi pendapat yang mengatakan 
bahwa ia Madaniyyah berdalil dengan hadits yang dikeluarkan oleh Ibnu 
Abi Hatim, dari Abu Sa'id al-Khudri, ia berkata, “Ketika turun Ya man 
Jamal mitsgala dzarratin khairan yarah' (a-aayat), maka aku bertanya, Wahai 
Rasulullah, apakah aku nanti benar-benar bisa melihat amalku?” (al-Hadits). 
(Dalam kejadian) ini Abu Sa'id tiada lain kecuali berada di Madinah dan 
usianya belum mencapai akil balig kecuali setelah Perang Uhud.” 


26. Surat al-Adiyaat 


Berkenaan dengan surat ini ada dua pendapat, bagi yang mengatakan 
bahwa surat ini Madaniyyah, ia berdalil dengan hadits yang dikeluarkan 
oleh Imam al-Hakim dan lainnya, dari Ibnu Abbas, ia berkata, “Rasulullah 
saw. telah mengirimkan (pasukan) berkuda, kemudian sudah berlalu selama 
satu bulan belum ada berita yang sampai kepada beliau, kemudian turun 
wal 'aadiyaati..” al-hadits.” 


52 Al-Itgan fi Ulumil Nur'an 


27. Surat al-Hakum (at-Takatsur) 


Menurut pendapat yang paling masyhur bahwa surat ini adalah 
Makkiyyah dan sebagai dalil bahwa ia Madaniyyah (ini pendapat yang 
dipilih) adalah hadits yang dikeluarkan oleh Ibnu Abi Hatim, dari Ibnu 
Buraidah bahwa surat ini turun berkenaan dengan dua kabilah dari kabilah 
Anshar yang mereka saling berbangga... (al-Hadits). 


Ibnu Abi Hatim juga mengeluarkan riwayat dari Yatadah, bahwa surat 
ini turun berkenaan dengan orang-orang Yahudi. Imam Bukhari 
mengeluarkan sebuah riwayat dari Ubay bin Ka'ab, ia berkata, “Kita melihat 
masalah ini melalui Al-Gur'an, yakni “Seandainya manusia itu memiliki satu 
lembah dari emas, maka dia akan meminta lembah emas yang lainnya”, 
hingga turun a-haakum at-takaatsur” 


Imam at-Tirmidzi mengeluarkan sebuah riwayat dari Ali, ia berkata, 
“Pada saat kita masih meragukan tentang azab kubur, hingga turun (surat 
ini), dan azab kubur itu tidak disebut-sebut kecuali di Madinah, 
sebagaimana dalam hadits shahih tentang kisah Yahudi.” 


28. Surat Ara'aita 


Terdapat dua pendapat mengenai surat tersebut sebagaimana 
diceritakan oleh Ibnu al-Faras. 


29. Surat al-Kautsar 


Berdasarkan pendapat yang benar bahwa ia adalah Madaniyyah, dan 
An-Nawawi mergjihkan pendapat ini di dalam Syarah Muslim, berdasarkan 
hadits yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari Anas, ia berkata: ketika 
Rasulullah saw. berada di tengah-tengah kita, tiba-tiba beliau tertidur, 
kemudian mengangkat kepalanya sambil tersenyum, beliau berkata, “Telah 
diturunkan kepadaku tadi suatu surat, kemudian beliau membaca: “Bisyuillahi- 
rahmanirrahim innaa a'thainaakal-kautsar' hingga akhir ... (al-Hadits).” 


30. Surat al-Ikhlash 


Dalam kaitannya dengan surat ini terdapat dua pendapat, karena ada 
dua hadits mengenai sebab turunnya yang bertolak belakang, tetapi sebagian 
ulama mengompromikan di antara keduanya yaitu dengan terulang-ulang 
turunnya. Kemudian tampak bagiku setelah proses tarjih bahwa ia adalah 
Madaniyyah sebagaimana telah aku jelaskan di dalam asbabun nugul, 


Al-ltgan fi Ulumil Lur'an 53 


31. Surat al-Mu'awwidzataani (al-Falag dan an-Nass) 


Menurut pendapat yang terpilih bahwa kedua surat ini adalah 
Madaniyyah, karena keduanya diturunkan berkenaan dengan kisah sihir 
Labid bin A'sham, sebagaimana riwayat yang dikeluarkan oleh Imam al- 
Baihagi di dalam kitabnya, ad-Dalaail. 


Pasal 


Imam Baihagi berkata di dalam kitabnya, 4d-Da/aail, “Di dalam sebagian 
surat-surat yang diturunkan di Makkah terdapat ayat-ayat yang diturunkan 
di Madinah, sehingga ayat-ayat tersebut dimasukkan ke dalamnya.” 


Demikian juga Ibnu al-Hashshar berkata, “Setiap macam dari al- 
Makki dan al-Madani di dalamnya terdapat ayat-ayat yang dikecualikan.” 
Beliau berkata, “Hanya saja ada sebagian orang yang dalam pengecualian 
itu berpegang pada ijtihad, bukan menukil periwayatan.” 


Ibnu Hajar berkata di dalam kitabnya, Fathul Bari (Syarah Bukhari), 
“Sebagian imam (ulama) telah memberikan perhatian (terhadap Al-Our'an), 
yaitu dengan menjelaskan apa-apa yang diturunkan dari ayat-ayat di Madinah 
dalam surat-surat Makkiyyah.” Beliau juga berkata, “Adapun kebalikan dari 
hal tersebut adalah turunnya surat di Makkah tetapi turunnya terlambat di 
Madinah maka saya tidak melihatnya, kecuali langka.” 

Saya (Imam Suyuthi) mengatakan, “Saya ingin mengemukakan apa 
yang telah saya teliti berupa ayat-ayat yang dikecualikan dari dua jenis, 
dengan meliputi apa yang kulihat penting berdasarkan istilah yang pertama, 
bukan yang kedua, dan saya sebutkan pula dalil-dalil pengecualian tersebut 
karena memerhatikan perkataan Ibnu al-Hashshar di atas, dan saya tidak 
menyebutkan dalil-dalil itu secara lafdziyyan, karena ingin meringkas dan 
menukil dari kitab kami, Asbabun Nuzul” 


1. Surat al-Fatihah 


Telah dikatakan dalam keterangan di atas bahwa setengah dari surat 
al-Fatihah ini diturunkan di Madinah. Secara lahiriah itu adalah setengah 
yang kedua, dan tidak ada dalil tentang hal tersebut. 


2. Surat al-Bagarah 


Telah diperkecualikan dari padanya dua ayat, yaitu “Fa'fuu washfahuu” 
ayat 109 dan “Yaisa 'alaika hudaahum”, ayat 272. 


54 Al-Itgan fi Ulumil Nur'an 


3. Surat al-An'am 


Ibnu al-Hashshar berkata, “Diperkecualikan dari padanya sembilan 
ayat, tetapi tidak ada riwayat yang shahih, apalagi surat al-An'am ini turun 
secara langsung.” 

Saya (Imam Suyuthi) mengatakan, “Terdapat riwayat shahih dari Ibnu 
Abbas yang mengecualikan “Owl ta'aalau...' hingga tiga ayat (151-153) 
sebagaimana telah diterangkan dan selanjutnya “Wa maa gadarullaha hagga 
gadrihi' (ayat 91) berdasarkan riwayat yang dikeluarkan oleh Ibnu Abi 
Hatim bahwa ayat tersebut turun kepada Malik bin ash-Shaif, dan firman 
Allah: wa man adglamu mimman iftaraa 'alallahi kadgiban', (ayat: 21-22). 
Kedua ayat ini turun berkenaan dengan Musailamah, dan firman Allah 
SWT: Alladgiina aatainaahumul-kitaaba ya'rifuunahu', (ayat 20), dan firman- 
Nya: Walladziina aatainaahumul-kitaaba ya lamuuna annahu munaggalun min- 
rabbika bil-hag', (ayat 114).” 

Abu asy-Syekh mengeluarkan sebuah riwayat dari al-Kalbi, ia berkata 
bahwa surat al-An'am ini kesemuanya turun di Makkah kecuali dua ayat 
yang turun di Madinah berkenaan dengan seseorang dari Yahudi. Itulah 
firman Allah SWT: “Maa angalallahu 'alaa basyarin min syaii.” 

Al-Faryabi berkata: telah bercerita kepada kami Sufyan, dari al-Laits, 
dari Bisyr, ia berkata, “Surat al-An'am ini Makkiyyah, kecuali ayat “gu/ 
ta'aalau atlu' (ayat 151 dan setelahnya).” 


4. Surat al-A'raf 


Abu asy-Syekh Ibnu Hayyan mengeluarkan suatu riwayat dari 
Gatadah, ia berkata, “Surat al-N'raf ini Makkiyyah kecuali ayat was'alhum 
anil garyati' ayat 163.” Ulama lainnya berkata, “Dari ayat ini sampai wa 
idg akhadza rabbuka min-banii aadama (ayat 172).” 


5. Surat al-Anfal 


Diperkecualikan dari padanya firman Allah, “Wa idg yamkuru bikalladzgiina 
kafaru” (ayat 30). Mugatil berkata bahwa ayat ini turun di Makkah. 

Saya (Imam Suyuthi) mengatakan, “Perkataan Mugatil ini ditolak oleh 
hadits shahih dari Ibnu Abbas, sesungguhnya ayat ini secara jelas turun di 
Madinah, sebagaimana telah kita keluarkan tentang asbabun nuzul. Sebagian 
ulama mengecualikan firman Allah SWT: “Yaa ayyuhan nabi hasbukallah' (ayat 
64) dan ini dishahihkan oleh Ibnu al-'Arabi dan lainnya.” 


Al-ltgan fi Ulumil Lur'an 55 


Saya mengatakan bahwa pendapat tersebut diperkuat oleh sebuah 
riwayat yang dikeluarkan oleh al-Bazzar, dari Ibnu Abbas: sesungguhnya 
ayat tersebut turun pada saat Umar masuk Islam. 


6. Surat Bara'ah (at-Taubah) 


Ibnu al-Faras berkata bahwa surat ini Madaniyyah, kecuali dua ayat, 
yaitu: “Jagad jaa'akum rasuulul mi anfusikum” hingga akhir (ayat 128-129). 

Saya mengatakan bahwa pendapat ini gharib (terasing). Bagaimana tidak, 
karena telah ada riwayat yang menerangkan bahwa ayat ini adalah akhir dari 
apa yang telah diturunkan dan sebagian yang lain mengecualikan ayat “yaa 
kaana lin-nabiyyi” (9S. Baraa'ah: 113). Ini berdasarkan riwayat yang ada bahwa 
ayat ini turun berkenaan dengan perkataan Rasulullah saw kepada Abu Thalib, 
“Sungguh aku akan memintakan ampun untukmu selama aku tidak dilarang” 


7. Surat Yunus 


(Ini Madani), kecuali firman Allah SWT: “Fa in-kunta fii syakkin...” (ayat 
94-95) dan “wa minhum man-yu'minu bihi..” (ayat 40). Dikatakan bahwa ini 
turun kepada Yahudi, dan ada yang mengatakan bahwa dari awal hingga 
empat puluh ayat pertama itu Makki sedangkan sisanya Madani. Ini diceritakan 
oleh Ibnu al-Faras dan as-Sakhawi di dalam kitab Jamaal al-Ourra' 


8. Surat Hud 


(Ini Makki) kecuali tiga ayat, yaitu: Ya la'allaka taarikun...” (ayat 12- 
14), “afaman kaana 'alaa bayyinatin min rabbihii” (ayat 17), dan “Wa 
agimisshalaata tharafayin nahaari” (ayat 114). 

Saya (Imam Suyuthi) mengatakan bahwa dalil untuk yang ketiga 
adalah hadits shahih yang diriwayatkan dari beberapa jalan periwayatan, 
bahwa ia diturunkan di Madinah berkenaan dengan masalah Abi al-Yusr. 


9. Surat Yusuf 

(Ini Makki) kecuali tiga ayat dari awal. Ini diceritakan oleh Abu 
Hayyan, tetapi riwayat ini waahin (sangat lemah), laa yultafatu ilaihi (tidak 
bisa dijadikan sebagai rujukan). 


10. Surat ar-Ra'du 


Abu Asy-Syekh mengeluarkan sebuah riwayat dari Yatadah, ia 
berkata, “Surat ar-Ra'du itu Madaniyyah kecuali satu ayat, yaitu firman 


56 Al-ttgan fi Ulumil Aur'an 


Allah SWT, Wa laa yazaalulladgiina kafaruu tushiibubum bimaa shona'uu 
gaari'atun (ayat 31).” 

Berdasarkan pendapat yang mengatakan bahwa surat ini adalah 
Makkiyyah, maka dikecualikan firman Allah “Allahu ya 'lamu” hingga 
“Syadiidul mihaal” (ayat 8-13), sebagaimana telah dijelaskan di atas dan 
ayat yang terakhir. Ibnu Mardawaih mengeluarkan sebuah riwayat dari 
Jundub, ia berkata: Abdullah bin Salam datang, dan ketika menjumpaiku 
di pintu masjid ia berkata, “Aku bersumpah kepada Allah, wahai kaumku, 
apakah kalian mengetahui bahwa akulah yang dimaksud di dalam turunnya 
firman Allah wa man 'indahuu ilmul-kitaab'? (9S. ar-Ra'du: 43)” Mereka 
berkata, “(Allahumma), iya.” 


11. Surat Ibrahim 


Abu asy-Syekh mengeluarkan sebuah riwayat dari Yatadah, ia berkata: 
surat Ibrahim ini Makkiyyah kecuali dua ayat, yaitu: “Alam tara ilalladzgiina 
baddaluu ni'matallaahi kufran” hingga “wa bisal garaar” (ayat 28-29), 
sesungguhnya keduanya Madaniyyah. 


12. Surat al-Hijr 


Ini Makkiyyah, tetapi sebagian ulama menganggap firman Allah “wa 
lagad aatainaaka sab'an ...” (ayat 87) (bahwa ini Madaniyyah, --edit.). Saya 
(Imam Suyuthi) mengatakan, “Dan sebaiknya dikecualikan pula firman Allah 
SWT: wa lagad 'alimnal-mustagdimin' (ayat 24), berdasarkan hadits yang 
dikeluarkan oleh Imam at-Tirmidzi dan lainnya tentang sebab turunnya, 
dan sesungguhnya ayat ini turun berkenaan dengan shaf-shaf shalat.” 


13. Surat an-Nahl 


(Ini Makkiyyah). Telah disebutkan di atas dari Ibnu Abbas, bahwa beliau 
mengecualikan akhirnya, dan akan dikemukakan dalam pembahasan as- 
Safari (Al-Our'an yang turun ketika Nabi bepergian), apa-apa yang 
memperkuat riwayat tersebut. Abu asy-Syekh mengeluarkan sebuah riwayat 
dari Asy-Sya'bi, ia berkata, “Surat an-Nahl ini semuanya turun di Makkah, 
kecuali ayat-ayat berikut: “wa in 4agabtum' (ayat 126 sampai akhir).” 

Abu asy-Syekh juga mengeluarkan sebuah riwayat dari Yatadah, ia 
berkata bahwa surat an-Nahl dari mulai firman Allah: “walladgiina haajaruu 
Jillahi min-badi maa dgulimuu” (ayat 41 hingga akhir) adalah Madani 
sedangkan ayat-ayat sebelumnya hingga akhir surat itu adalah Makki. Akan 
dikemukakan mengenai pembahasan (awwalu maa nuzgila) dari Jabir bin 


Al-ltgan fi Ulumil Lur'an er 


Zaid, ia berkata bahwa surat an-Nahl ini turun di Makkah empat puluh 
ayat, selebihnya diturunkan di Madinah. Tetapi dibantah oleh riwayat yang 
dikeluarkan oleh Ahmad, dari Utsman bin Abil “Ash tentang turunnya: 
“innallaha ya 'muru bil-'adli wa-ihsaan” (ayat 90), dan akan ada penjelasannya 
di dalam pembahasan “Tartibul-Ayaat was-Suwar”. 


14. Surat al- Isra' 


(Ini Makkiyyah), kecuali “ya yas aluunaka 'anirruuh” (ayat 85), berdasarkan 
hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ibnu Mas'ud bahwa ia turun 
di Madinah berkenaan dengan pemberian jawaban terhadap pertanyaan kaum 
Yahudi tentang ruh. Dikecualikan juga firman Allah: “wa in-kaadu 
layaftinuunaka” hingga “innak-baatbila kaana gahuuga” (ayat 73-81), firman Allah: 
“gul-lainijtama'atil insu wal jinmu”, dan firman Allah: “wa maa ja'alnar-ru'yaa” 
(ayat 60), serta firman Allah: “nnalladgiina nutuk-ilma min-gablihii” (ayat 107) 
berdasarkan riwayat yang kami keluarkan di dalam Asbabun Nuguil. 


15. Surat al-Kahfi 


(Ini Makkiyyah), kecuali ayat pertama hingga kata “juruza” (ayat 1-8) 
dan firman Allah: “washbir nafsaka” (ayat 28), dan “innalladgiina aamanu” 
(ayat 107 hingga akhir surat). 


16. Surat Maryam 


(Ini Makkiyyah), kecuali satu ayat sajadah, yaitu “wa in-minkum illa 
waaridu haa” (OS. Maryam: 71). 


17. Surat Thaha 


(Ini Makkiyyah), kecuali firman Allah: “yg ana ikhtartuka fastami limaayuu 
ha” (ayat 13). Saya (Imam Suyuthi) berkata, “Sebaiknya dikecualikan satu ayat 
yang lainnya.” Imam al-Bazzar dan Abu Ya'la mengeluarkan sebuah riwayat 
dari Abu Raff, ia berkata, “Nabi saw menerima seorang tamu, kemudian beliau 
mengutusku untuk menemui seorang laki-laki dari Yahudi agar meminjamiku 
tepung (gandum) (dengan tempo) sampai tanggal satu Rajab, maka orang Yahudi 
itu berkata, “Tidak, kecuali dengan gadai” Maka aku datang kepada Nabi saw. 
dan aku beritakan kepada beliau, maka Nabi saw bersabda, Demi Allah, 
sesungguhnya aku adalah orang yang dipercaya di langit, juga dipercaya di bumi. 
Maka aku tidak keluar dari sisi Nabi saw. hingga turun ayat: “ya laa tamuddanna 
Ainaika ilaa maa matta'na bihii agwaajanuinbum” (OS. Thaha: 131). 


58 Al-Itgan fi Ulumil Aur'an 


18. Surat al-Anbiya' 
(Ini Makkiyyah), kecuali “gfalaa yarauna anna natil ardha” (ayat 44). 


19. Surat al-Hajj 


(Ini Makkiyyah), telah diterangkan terdahulu tentang ayat-ayat yang 
dikecualikan. 


20. Surat al-Mukminun 


(Ini Makkiyyah), kecuali firman Allah SWT, “Hatta idgaa akhadgna 
mutrafiihim” hingga “muslimuun” (ayat 64-77). 


21. Surat al-Furgan 


(Ini Makkiyyah), kecuali firman Allah: “walladgiina laa yad'uuna” 
hingga “tahiiman” (OS. al-Furgan: 68-70) 


22. Surat asy-Syu'ara 


(Ini Makkiyyah). Ibnu Abbas mengecualikan firman Allah: “yasy- 
syu'ara” (ayat 224-227) hingga akhir sebagaimana telah diterangkan. Ada 
ulama lain yang menambah yaitu firman Allah: “awalam yakun lahum aayatun 
an-ya lamahu 'ulama'u banii israail” (9S. asy-Sywara: 197). (Diceritakan 
oleh Ibnu al-Faras). 


BERI 


23. Surat al-Oashash 


(Ini Makkiyyah), kecuali firman Allah: “Alladgima aatainaahumulLkitaaba” 
hingga “akjaahiliin” (ayat 52-55). Imam Thabrani mengeluarkan sebuah riwayat 
dari Ibnu Abbas, sesungguhnya ayat tersebut diturunkan bersamaan dengan 
akhir al-Hadid pada para shahabat Nabi yang pernah datang kepada Raja an- 
Najasyi dan ikut hadir dalam Perang Uhud, dan firman Allah: “Innallaakyi jaradha 
alaikal Our “aana” (ayat: 85), berdasarkan keterangan yang akan dijelaskan. 


24. Surat al-Ankabut 


(Ini Makkiyyah), kecuali dari awal surat ini hingga “wa layalamannal 
munaafigiin” (ayat 11), berdasarkan riwayat yang dikeluarkan Ibnu Jarit ath- 
Thabari dalam sebab turunnya. Saya (Imam Suyuthi) mengatakan, “Dan 
digabungkan pula dengan ayat tersebut (dalam pengecualian) firman Allah: 
wa kaayyin min daabbatin' ((9S. al-Ankabut: 60), berdasarkan riwayat yang 
dikeluarkan oleh Ibnu Abi Hatim dalam sebab turunnya.” 


Al-ltgan fi Ulumil Lur'an 59 


25. Surat Lugman 


(Ini Makkiyyah). Ibnu Abbas mengecualikan firman Allah: “wala 
annama fi-ardhi...” (ayat 27-29) sebagaimana telah diterangkan. 


26. Surat as-Sajadah 


(Ini Makkiyyah). Ibnu Abbas mengecualikan firman Allah: “Ajaman 
kaana mukminan” (9S. as-Sajadah: 18-20) sebagaimana yang telah dijelaskan, 
dan ulama lain menambahkan firman Allah: “atajaafa junuubuhum” (ayat 
16), berdasarkan riwayat yang dikeluarkan oleh al-Bazzar dari Bilal, ia 
berkata, “Ketika kami sedang duduk di masjid, ada sekelompok dari shahabat 
yang shalat bada Maghrib hingga Isya', maka turunlah ayat tersebut.” 


27. Surat Saba' 


(Ini Makkiyyah), kecuali firman Allah: “Wa yaralladzgiina nutul “ima” 
(ayat 6). Imam at-Tirmidzi meriwayatkan dari Farwah bin Nusaik al- 
Muradi, ia berkata, “Aku datang kepada Rasulullah saw kemudian aku 
berkata, Wahai Rasulullah, apakah saya tidak membunuh orang yang 
berpaling (murtad) dari kaumku?” (al-Hadits). Di dalam hadits ini terdapat 
keterangan: “dan (Allah) menurunkan pada negeri Saba? apa yang telah 
(Allah) turunkan”. Ada seorang laki-laki berkata, “Wahai Rasulullah, apa 
itu negeri Saba'?” (al-Hadits) 

Ibnul Hashshar berkata, “Ini menunjukkan bahwa kisah ini adalah 
Madaniyyah, karena hijrahnya Farwah setelah Islamnya Tsagif terjadi pada 
tahun sembilan.” Ibnul Hashshar juga berkata, “Dimungkinkan firman 
Allah: “wa angala' itu sebagai hikayah (menceritakan) tentang apa yang 
telah terdahulu turunnya, sebelum hijrahnya.” 


28. Surat Yasin 


(Ini Makkiyyah), kecuali firman Allah: “unaa nahnu nuhyi-mautaa” 
(OS. Yasin: 12), berdasarkan riwayat yang dikeluarkan oleh Imam at- 
Tirmidzi dan Al-Hakim dari Abu S2'id, ia berkata bahwa ketika bani 
Salamah berada di salah satu wilayah Madinah, mereka ingin pindah ke 
wilayah dekat masjid, maka turunlah ayat tersebut. Kemudian Nabi saw. 
bersabda, “Sesungguhnya bekas-bekas kakimu (ketika ke masjid) itu 
dicatat (oleh malaikat),” sehingga mereka tidak jadi pindah. 


?3 


Sebagian ulama mengecualikan firman Allah: “ya idgaa gila lahum anfigu 
(OS. Yasin: 47). Dikatakan bahwa ini turun kepada orang-orang munafik. 


60 Al-Itgan fi Ulumil Aur'an 


29. Surat Ghafir 


(Ini Makkiyyah), kecuali firman Allah: “innalladgiina yujaadiluuna” hingga 
firman-Nya “Yaa yalamuun” (ayat 56-57). Ibnu Abi Hatim mengeluarkan 
sebuah riwayat dari Abul “Aliyah dan lainnya bahwa sesungguhnya ayat 
tersebut turun kepada Yahudi yaitu ketika mereka memperbincangkan 
tentang Dajjal, dan ini sudah saya jelaskan di dalam Asbabun Nuzul. 


30. Surat asy-Syura 


(Ini Makkiyyah), kecuali firman Allah: “am yaguuluunaftaraa” hingga 
“bashiir” (24-27). Saya Imam Suyuthi) berkata, “Ini berdasarkan riwayat 
yang dikeluarkan oleh Imam ath-Thabrani dan al-Hakim tentang sebab 
turunnya, karena ayat ini turun kepada shahabat Anshar, sedangkan “wa 
lau basatha' (ayat 27) ini turun pada shahabat ash-Shuffah.” 

Sebagian ulama mengecualikan firman Allah: “walladziina idgaa 
ashaaba humul-baghaa” hingga firman-Nya “Yuin sabiil” (9S. asy-Syura: 39- 
41). (Diceritakan oleh Ibnu al-Faras) 


31. Surat az-Zukhruf 


(Ini Makkiyyah), kecuali firman Allah: “was'al man arsalnaa” (ayat 49). 
Dikatakan bahwa ayat ini di Madinah, dan dikatakan bahwa ayat ini turun 
di langit. 


32. Surat al-Jatsiyah 


(Ini Makkiyyah), kecuali firman Allah: “Oul lilladgiina aamanuu” (9S. 
al-Jatsiyah: 14). Ini diceritakan di dalam kitab Jamalul Ourra' dari Yatadah. 


33. Surat al-Ahgaf 


(Ini Makkiyyah), kecuali “Owl ara'aitum inkaana min 'indillah” (9S. al- 
Ahgaf: 10). Imam ath-Thabrani mengeluarkan sebuah riwayat dengan 
sanad yang shahih dari “Auf bin Malik al-Asyja'i, “Sesungguhnya ayat ini 
turun di Madinah berkenaan dengan kisah Islamnya Abdullah bin Salam.” 
Riwayat ini memiliki beberapa jalan periwayatan yang lainnya, tetapi Ibnu 
Abi Hatim mengeluarkan riwayat dari Masrug, ia berkata, “Ayat ini 
diturunkan di Makkah, padahal Islamnya Abdullah bin Salam di Madinah, 
tetapi berkenaan dengan perdebatan yang ditujukan kepada Nabi 
Muhammad saw” Ibnu Abi Hatim juga meriwayatkan dari asy-Sya”bi, ia 


Al-ltgan fi Ulumil Lur'an 61 


berkata, “Ini tidak berkaitan dengan Abdullah bin Salam, dan ayat ini 
Makkiyyah.” 

Sebagian ulama mengecualikan firman Allah: Wa washshainal insaana” 
(OS. al-Ahgaf: 15 hingga empat ayat), dan firman Allah: “Fashbir kamaa 
sha bara ulul “azmi” (ayat 35). Ini diceritakan di dalam kitab Jamalul Ourra'. 


4, 


34. Surat Oaf 


(Ini Makkiyyah), kecuali firman Allah: “wa lagad khalagnas-samaawaati” 
hingga Yughuub” (OS. Yaf: 38). Imam al-Hakim dan lainnya mengeluarkan 
sebuah riwayat, bahwa ayat ini turun kepada orang-orang Yahudi. 


35. Surat an-Najm 


(Ini Makkiyyah), kecuali firman Allah: “Alladziina yajtanibuuna” hingga 
“it tagaa” (ayat 32). Ada yang berpendapat bahwa termasuk firman Allah: 
“Afara aitalladgi tawallaa” (ayat 33) hingga sembilan ayat. 


36. Surat al-Oamar 


(Ini Makkiyyah), kecuali firman Allah: “Sayuhzamul jamu” (ayat 45), 
tetapi pendapat ini tidak diterima berdasarkan penjelasan yang akan 
diterangkan di dalam pembahasan yang keduabelas, dan dikatakan juga 
firman Allah “innal muttagiina” (dua ayat: 54-55). 


37. Surat ar-Rahman 


(Ini Makkiyyah), kecuali firman Allah: “Yas'aluhu”, ayat 29. Ini 
diceritakan di dalam kitab Jamalul Ourra'. 


38. Surat al-Wagi'ah 


(Ini Makkiyyah), kecuali firman Allah: “Isullatum mina-awwaliin wa 
tsullatum minal-akhiriin” (ayat 39-40) dan firman-Nya: “Falaa ngsimu bi 
mawaagi in-nujuum” hingga “tukadgdzgibun” (ayat 75-82), berdasarkan 
riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam Sababun Nuzuk-nya. 


39. Surat al-Hadid 


Diperkecualikan dari surat ini akhir surat al-Hadid bagi pendapat 
yang mengatakan bahwa ia adalah Makkiyyah. 


62 Al-Itgan fi Ulumil Nur'an 


40. Surat al-Mujadalah 


(Ini Makkiyyah), kecuali “Maa yakuunu min najwaa tsalaatsatin” layat T). 
(Diceritakan oleh Ibnu al-Faras dan lainnya). 


41. Surat at-Taghabun 


Berdasarkan pendapat yang mengatakan bahwa ia Makkiyyah maka 
diperkecualikan akhirnya, berdasarkan riwayat yang dikeluarkan oleh 
Imam Tirmidzi di dalam Sababun Nugul-nya. 


42. Surat at-Tahrim 


Telah dijelaskan dalam uraian yang lalu dari Gatadah bahwa yang 
termasuk Madani dari surat ini adalah dari ayat pertama hingga ayat 
kesepuluh, sedangkan yang tersisa adalah Makki. 


43. Surat Tabarak 
Juwaibir telah mengeluarkan riwayat di dalam Tafsir-nya, dari adh- 


Dhahhak, dari Ibnu Abbas, ia berkata bahwa surat al-Mulk ini diturunkan 
kepada ahli Makkah, kecuali tiga ayat. 


44. Surat Nuun 


(Ini Makkiyyah), kecuali “innaa balaunaahum” hingga “Yalamuun” (ayat 
17-33) dan dari “fashbir” hingga “ash-shaalihin” (ayat 48-50), karena ia Madani. 
Ini diceritakan oleh Imam as-Sakhawi di dalam kitabnya, Jamaalul Ourra'. 


45. Surat al-Muzzammil 


(Ini Makkiyyah), kecuali “washbir 'alaa maa yaguulun” dua ayat dari 
surat al-Muzzammil, yaitu ayat 10-11. Ini diceritakan oleh al-Ashbahani, 
dan firman-Nya: “ina rabbaka yalamu...', ayat 20 hingga akhir surat. Ini 
diceritakan oleh Ibnu al-Faras. Riwayat ini ditolak oleh riwayat yang 
dikeluarkan oleh al-Hakim dari Aisyah bahwa ia diturunkan setelah satu 
tahun dari turunnya ayat-ayat sebelumnya. Demikian itu ketika shalat malam 


diwajibkan pada permulaan Islam sebelum diwajibkannya shalat lima waktu. 


46. Surat al-Insan 
(Ini Makkiyyah), kecuali firman Allah: “Fashbir li hukmi rabbik” layat 24). 


Al-ltgan fi Ulumil Lur'an 63 


47. Surat al-Mursalat 


(Ini Makkiyyah), kecuali firman Allah: “Wa idzaa giila lahumurka'uu 
laa arka'uun” (ayat 48). Diceritakan oleh Ibnu al-Faras dan lainnya. 


48. Surat al-Muthaffifin 
Dikatakan bahwa ia Makkiyyah, kecuali enam ayat dari awalnya. 


49. Surat al-Balad 


Dikatakan bahwa ia Madaniyyah, kecuali empat ayat dari awalnya. 


50. Surat al-Lail 
Dikatakan bahwa ia Makkiyyah, kecuali awalnya. 


51. Surat Ara'aita 


Tiga ayat pertamanya diturunkan di Makkah dan yang selebihnya di 
Madinah. 


Dhawaabith 
(Beberapa Kaidah Penting) 


Imam al-Hakim telah mengeluarkan sebuah riwayat di dalam kitabnya, a/- 
Mustadrak, demikian juga al-Baihagi di dalam kitabnya, ad-Dalaail, dan al-Bazzat 
di dalam Musnad-nya melalui jalan periwayatan al-A'masy, dari Ibrahim, dari 
“Algamah, dari Abdullah, ia berkata, “Apa-apa (surat-surat) yang ada Yaa 
ayyuballadgziina amanu' maka ia diturunkan di Madinah, dan apa-apa (surat-surat) 
yang ada Yaa ayyuhannas', maka ia (diturunkan) di Makkah.” Riwayat ini juga 
dikeluarkan oleh Abu Ubaid dari Algamah secara mursal (terputus sanadnya). 

Abu “Ubaid juga mengeluarkan riwayat dari Maimun bin Mihran, ia 
berkata, “Apa-apa yang ada di dalam Al-Guran terdapat Yaa ayyuhannaas' 
atau Yaa banii aadama' maka ia Makki, dan apa-apa yang di dalamnya terdapat 
Yaa ayyuhalladziina aamanuu' maka ia adalah Madani.” Ibnu “Athiyyah dan 
Ibnu al-Faras dan selain keduanya berkata, “Untuk Yaa ayyuhalladziina aamanu' 
memang benar, tetapi untuk Yaa ayyuhanmaas', maka kadang-kadang ia Madani.” 

Ibnul Hashshar berkata, “Para ulama yang sibuk memerhatikan masalah 
nasakh berpegang pada hadits ini dan menjadikan sebagai sandarannya 
meskipun dhaif, dan ulama telah sepakat bahwa surat an-Nisa” itu Madaniyyah, 
padahal awalnya ada Yaa ayyuhannas', dan bahwa sesungguhnya surat al-Hajj 


64 Al-Itgan fi Ulumil Nur'an 


itu Makkiyyah, padahal di dalamnya terdapat Yaa ayyuhalladziina aamanuu 
irka'nu wasjuduu' (OS. al-Hajj: 77). 

Ulama lain mengatakan, “Pendapat tersebut apabila diambil secara 
mutlak maka perlu dilihat ulang, karena surat al-Bagarah itu Madaniyyah 
dan di dalamnya terdapat Yaa ayyuhannaas u'buduu rabbakum' (OS. al- 
Bagarah: 21) dan Yaa ayyuhan naasu kuluu mimma fil ardhi' (9S. al-Bagarah: 
168), sementara surat an-Nisa” itu Madaniyyah, padahal di awalnya 


479 


terdapat Yaa ayyuhannas'. 


Imam Makki berkata, “Kaidah tersebut berlaku pada umumnya, tetapi 
tidak secara mutlak, karena sebagian besar di dalam surat-surat Makkiyyah 
terdapat Yaa ayyuhalladzgiina aamanuu'” 


Ulama lain mengatakan, “Pendapat yang lebih mendekati (kebenaran) 
adalah memahami masalah tersebut berdasarkan £hitab-nya. Yang dimaksud 
atau sebagian besar yang dimaksud adalah ahlu Makkah atau Madinah.” 


Al-Gadhi Bulgini berkata, “Apabila yang menjadi rujukan dalam 
masalah ini adalah rag/ (periwayatan yang shahih) maka hal itu bisa diterima, 
tetapi apabila yang menjadi penyebab adalah adanya orang-orang yang 
beriman di Madinah itu lebih banyak, bukan di Makkah maka hal itu dhaif 
(lemah), karena pada hakikatnya boleh berbicara dengan orang-orang 
beriman dengan menyebut sifat, nama, dan jenis mereka. Sedangkan orang- 
orang yang tidak beriman itu diperintahkan untuk beribadah sebagaimana 
orang-orang yang beriman itu diperintahkan untuk secara kontinu beribadah 
dan bertambah semangatnya dalam beribadah. Pendapat ini dinukil oleh 
Imam Fakhruddin di dalam Tafir-nya.” 


Imam al-Baihagi mengeluarkan riwayat di dalam kitabnya, ad-Dalaail, 
melalui Yunus bin Bukair, dari Hisyam bin “Urwah, dari ayahnya, ia 
berkata, “Segala sesuatu yang diturunkan dari Al-Gur'an yang di dalamnya 
menyebut umat dan kurun waktu, maka ia diturunkan di Makkah, dan 
sesuatu yang berkaitan dengan berbagai kewajiban dan sunah maka hal 
itu diturunkan di Madinah.” 

Al-Ja'bari berkata, “Untuk mengetahui al-Makki dan al-Madani ada dua 
cara, yaitu sarya' (cara periwayatan) dan giyasi (melalui tanda-tanda dan kaidah). 
Adapun sama'i adalah sesuatu yang kisah turunnya telah sampai kepada kita 
dengan salah satu di antara keduanya (al-Makki dan al-Madani). Sedangkan 
giyasi adalah setiap surat yang di dalamnya terdapat yaa ayyuhannasu saja atau 
terdapat kata £allaa atau di awalnya terdapat huruf tahajji selain Azgahrawain 
(surat al-Bagarah dan Ali Imran) dan surat ar-Ra'du atau di dalamnya terdapat 


Al-ltgan fi Ulumil Lur'an 65 


kisah Adam dan iblis selain al-Bagarah, karena ia Makkiyyah. Setiap surat 
yang di dalamnya terdapat kisah-kisah para nabi dan umat-umat terdahulu 
maka ia Makkiyyah sedangkan setiap surat yang di dalamnya terdapat suatu 
kewajiban atau ada had (hukuman) maka ia Madaniyyah.” 


Imam Makki berkata, “Setiap surat yang di dalamnya terdapat 
penyebutan bagi orang-orang munafik maka ia Madaniyyah.” Ulama 
lainnya menambah, “Selain surat al-Ankabut.” Di dalam kitab a/-Kamil 
karya al-Hudzali dikatakan bahwa setiap surat yang di dalamnya terdapat 
sajadah, dia adalah Makkiyyah. 


Imam ad-Darimi rahimahullah berkata, “Apa yang diturunkan (dengan 
kata-kata) &a/la di Yatsrib (Madinah), maka ketahuilah, dan itu tidak ada di 
dalam Al-Guran pada setengah yang pertama.” 

Hikmahnya bahwa setengah yang terakhir (dari Al-Gur'an) itu sebagian 
besar diturunkan di Makkah dan sebagian besar bersifat keras, dengan 
diulang-ulang kata £a/la untuk menakut-nakuti mereka dan bersikap keras 
serta mengingkari perbuatan mereka. Ini berbeda dengan setengah Al-Gur'an 
yang pertama, dan apa-apa yang diturunkan berkenaan dengan kaum Yahudi 
maka tidak dapat dijadikan sebagai hujah untuk disampaikan, sebab kehinaan 
dan kelemahan mereka. Ini dikemukakan oleh al-Ummani. 


Faedah 


Imam ath-Thabrani mengeluarkan sebuah riwayat dari Ibnu Mas'ud (ia 
berkata): surat-surat a-mmufashshal (pendek-pendek) diturunkan di Makkah, 
dan beberapa tahun kami membacanya, dan tidak turun yang lainnya. 


Tanbih (Peringatan) 


Telah jelas apa yang kita sebutkan dari berbagai permasalahan yang 
dikemukakan oleh Ibnu Hubaib berupa al-Makki dan al-Madani, apa yang 
diperselisihkan, tartib turunnya, ayat-ayat Madaniyyah di dalam surat-surat 
Makkiyyah, dan ayat-ayat Makkiyyah di dalam surat-surat Madaniyyah, dan 
tinggal beberapa aspek yang berhubungan dengan bab ini untuk disebutkan 
dengan contoh-contohnya. Kami akan mengemukakan sebagai berikut: 

1. Ayat yang diturunkan di Makkah, tetapi hukumnya Madani 

Firman Allah SWT: “Yaa ayyuhannasu inna khalagnaakum min-dzakarin 

wa untsaa” (9S. al-Hujurat: 13). Ayat ini turun di Makkah pada hari 

penaklukan kota Makkah, padahal ayat ini Madaniyyah, karena ia 


66 Al-Itgan fi Ulumil Nur'an 


turun setelah hijrah. Demikian juga ayat “ALyauma akmaltu lakum 
diinakum...” (0S. al-Ma'idah: 3). 

Saya (Imam Suyuthi) berpendapat, “Demikian juga firman Allah: 
innallaha ya” murukum an-tuaddul-amaanaati ilaa ahlihaa' (9S. an-Nisa': 
58) di dalam ayat-ayat yang lainnya.” 

Ayat ayat yang diturunkan di Madinah, tetapi hukumnya Makki. 


Surat al-Mumtahanah, ia diturunkan di Madinah tetapi isinya ditujukan 
untuk ahli Makkah. Demikian juga firman Allah: “walladgiina haajaruu” 
(OS. an-Nahl: 41) hingga akhir diturunkan di Madinah tetapi isinya 
ditujukan untuk ahli Makkah. Demikian juga permulaan surat Bara'ah 
(at-Taubah), ia diturunkan di Madinah, tetapi isinya ditujukan untuk 
orang-orang musyrik Makkah. 

Ayat yang mirip dengan yang diturunkan di Madinah, sementara ia 
berada di dalam surat-surat Makkiyyah. 


Firman Allah SWT di dalam surat an-Najm: “alladgiina yajtanibuuna 
kabaairal-itsmi wal-fawaakhisya illallamam” (OS. an-Najm: 32). 
Sesungguhnya al-fawaakhisy adalah setiap dosa yang di dalamnya 
terdapat had (hukuman) dan al-kabaair adalah setiap dosa yang 
berakibat masuk neraka, sedangkan allamam adalah dosa-dosa yang 
berada di antara dua batasan sebelumnya. Padahal di Makkah tidak 
ada had (hukuman) dan tidak ada yang sejenis itu. 

Ayat -ayat yang mirip dengan ayat yang diturunkan di Makkah, tetapi 
berada di dalam surat-surat Madaniyyah. 

Firman Allah SWT: “wal 'aadiyaati dhab-ha” dan firman Allah di dalam 
surat al-Anfal: “wa idg gaalullaahumma in kaana haadzga huwal bag” 
(OS. al-Anfal: 32). 

Ayat atau surat yang dibawa dari Makkah ke Madinah. 

Ini seperti surat Yusuf dan surat al-Ikhlash. Saya Imam Suyuthi) 
berpendapat, “Demikian juga surat sabbihisma sebagaimana telah 
dijelaskan di dalam hadits al-Bukhari.” 

Ayat yang dibawa dari Madinah ke Makkah. 

Seperti firman Allah: “Yas aluunaka 'anisy-syahril haraam gitaalun-fiihi” 
(OS. al-Bagarah: 217), dan ayat tentang riba, permulaan surat Bara'ah 
(at-Taubah), dan firman Allah: ““nnalladgiina tawafjaahum al-malaaikah 
Aaalimii anfusihim” (9S. an-Nisa': 97). 


Al-ltgan fi Ulumil Lur'an 67 


Ayat yang dibawa ke Habasyah (Ethiopia). 

Firman Allah: “Oul yaa ahlal kitaabi ta'aalan ilaa kalimatin sawaa-in...” 
(OS. Ali Imran: 64). Saya (Imam Suyuthi) berpendapat, “Benar juga 
membawa ayat ini ke negeri Romawi dan sebaiknya dimasukkan juga 
sebagai contoh bahwa surat yang dibawa ke Habasyah adalah surat 
Maryam, karena ada riwayat yang shahih bahwa Ja'far bin Abi Thalib 
pernah membacanya di hadapan Raja an-Najasyi, dan riwayat ini 
dikeluarkan oleh Imam Ahmad di dalam Musnad-nya.” 


Adapun ayat-ayat yang turun di al-Juhfah, Thaif, Baitulmagdis, dan 


Hudaibiyah, maka akan dijelaskan dalam pembahasan berikutnya setelah 
ini. Demikian juga ayat-ayat yang turun di Mina, “Arafat, Asfan, Tabuk, 
Badar, Uhud, Hira', dan Hamra' al-Asad. 


68 


Al-ltgan fi Ulumil Rur'an 


Mengenal al- Hadhari,, 


pustaka-indo.blogspot.com 


Mengenal al-Hadhari 
dan as-Safari 


C ontoh-contoh dari ayat-ayat a-Hadhari (yang 


turun pada saat Rasulullah saw. berada di 


kampung halaman) itu banyak. Adapun ayat-ayat as- 
Safari (yang diturunkan pada saat Rasulullah saw. dalam 
bepergian) itu ada beberapa contoh yang saya teliti, 
antara lain sebagai berikut: 


Ik 


Firman Allah: Wattakbidguu min magami ibraahiima 
mushalla” ((9S. al-Bagarah: 125). Ayat ini turun di 
Makkah pada saat Haji Wada”, berdasarkan hadits 
yang dikeluarkan oleh Ibnu Abi Hatim dan Ibnu 
Mardawaih dari Jabir, ia berkata: ketika Nabi saw. 
sedang melakukan thawaf, maka Umar berkata 
kepadanya, “Apakah ini magam ayah kita Ibrahim?” 
Nabi saw. menjawab, “Iya.” Umar berkata, 
“Mengapa kita tidak menjadikannya sebagai 
mushala (tempat shalat)?” Maka turunlah ayat 
tersebut. Ibnu Mardawaih juga mengeluarkan 
sebuah riwayat melalui Amr bin Maimun dari Umar 
bin Khathab: sesungguhnya Umar pernah melewati 
magam Ibrahim (ketika thawaf), maka ia berkata, 
“Wahai Rasulullah, mengapa kita tidak shalat di 
magam kekasih Tuhan kita?” Nabi saw menjawab, 
“Ya.” Umar berkata, “Mengapa kita tidak 


71 


72 


menjadikannya sebagai mushala?” Maka tidak begitu lama kemudian 
turun ayat tersebut. 


Ibnu al-Hashshar berkata, “Ayat ini turun, mungkin pada saat 
Rasulullah melakukan umrah al-@Yadha' atau ketika Ghazwah al-Fath 
(Penaklukan Makkah) atau ketika peristiwa Haji Wada”.” 


Firman Allah: “ya laisa-birru bi an tatul buyuuta min dzuhmurihaa” (OS. al- 
Bagarah: 189). Imam Ibnu Jarir ath-Thabari meriwayatkan dari az-Zuhri, 
bahwa ayat ini turun pada saat (Rasulullah saw) sedang umrah Al- 
Hudaibiyah. Menurut as-Sudy bahwa ayat ini turun pada saat Haji Wada'. 


Firman Allah: “wa atimmul-hajja wal 'umrata lillah” (OS. al-Bagarah: 
196). Ibnu Abi Hatim mengeluarkan sebuah riwayat dari Shafwan bin 
Umayyah, ia berkata, “Datang seorang laki-laki kepada Rasulullah saw. 
dengan mengenakan minyak za'faran dan dia memakai jubah (pakaian 
panjang), kemudian berkata, “Bagaimana engkau menyuruhku dalam 
umrtahku?” maka turun ayat ini, kemudian Nabi saw. bertanya, “Siapakah 
yang bertanya tentang umrah tadi? Lepaskanlah bajumu kemudian 
mandilah.” (al-Hadits) 


Firman Allah: “Fa man kaana minkum mariidhan au bibii adzan min rasibi” 
(OS. al-Bagarah: 196). Ayat ini turun di al-Hudaibiyah, sebagaimana 
riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dari Ka'ab bin “Ajazah yang 
ayat itu turun kepadanya, dan al-Wahidi dari Ibnu Abbas. 


Firman Allah: “zamana ar-rasuulu...” (9S. al-Bagarah: 285). Dikatakan 
dalam suatu pendapat bahwa ayat ini diturunkan pada saat Futuh 
Makkah, dan saya tidak menemukan ada dalilnya. 


Firman Allah: “wattaguu yauman turja'uuna fiihi...” (OS. al-Bagarah: 
281), ini turun di Mina pada tahun Haji Wada', sebagaimana 
diriwayatkan oleh Imam Baihagi di dalam kitabnya, ad-Dalaail. 


Firman Allah: “alladgiina istajaabu lillahi war rasuul” (9S. Ali Imran: 172). 
Imam ath-Thabrani mengeluarkan sebuah riwayat dengan sanad yang 
shahih, dari Ibnu Abbas, sesungguhnya ayat ini turun di Hamra' al-Asad. 
Firman Allah tentang tayamum di dalam surat an-Nisa'ayat 43. Ibnu 
Mardawaih mengeluarkan sebuah riwayat dari al-Asla' bin Syuraik, 
bahwa ayat ini turun dalam sebagian bepergian Nabi saw. 

Firman Allah: “Innallaha ya murukum an tuaddul amaanaati ilaa ahlihaa”. 
Ayat ini turun pada saat Futhu Makkah di tengah Kakbah, sebagaimana 
dikeluarkan oleh Sunaid di dalam Tafsr-nya dari Ibnu Juraij, dan Ibnu 
Mardawaih juga mengeluarkan sebuah riwayat dari Ibnu Abbas. 


Al-ltgan fi Ulumil Rur'an 


1G. 


11, 


12, 


13, 


14. 


Firman Allah: “wa idgaa kunta fihim fa agamta lahum ash-shalaatu” (OS. 
an-Nisa”: 102). Ayat ini turun di sebuah tempat bernama 'Usfan antara 
Dzuhur dan Asar sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari 
Abi “Ayyasy az-Zuragi. 

Firman Allah: “Yastaftuunaka gulillahu yuftiikum fil kalaalah” (9S. an- 
Nisa”: 176). Imam al-Bazzar dan lainnya mengeluarkan sebuah riwayat 
dari Hudzaifah sesungguhnya ayat ini turun kepada Nabi saw. dalam 
perjalanannya. 


Ayat di awal surat al-Ma'idah. Imam al-Baihagi mengeluarkan sebuah 
riwayat di dalam kitabnya, Syu abul Iman, dari Asma” binti Zaid bahwa 
ayat ini turun di Mina. Imam Baihagi juga mengeluarkan riwayat di 
dalam kitabnya, ad-Dalaail, dari Ummu “Amr, dari pamannya: bahwa 
ayat ini turun dalam suatu perjalanan Nabi. Abu Ubaid juga 
mengeluarkan sebuah riwayat dari Muhammad bin Ka'ab, ia berkata, 
“Surat al-Ma'idah ini turun pada saat Haji Wada' (di sebuah tempat) 
antara Makkah dan Madinah.” 


Firman Allah: “Alyauma akmaltu lakum diinakum” (9S. al-Ma'idah: 3) 
tersebut di dalam ash-Shahih dari Umar, “Sesungguhnya ayat ini turun 
pada sore hari di Arafah pada hari Jum'at tahun Haji Wada”” Hadits ini 
memiliki beberapa jalan periwayatan yang banyak, tetapi Ibnu Mardawaih 
mengeluarkan sebuah riwayat dari Abu Sa'id al-Khudri, sesungguhnya 
ia turun pada hari Ghadir Khum. Beliau juga mengeluarkan sebuah riwayat 
yang sama dari hadits Abu Hurairah dan di dalamnya terdapat 
(keterangan) bahwa itu terjadi pada hari ke-18 Dzulhijjah sepulang Nabi 
dari Haji Wada”, tetapi kedua riwayat ini tidak benar. 


Ayat “tayamum” di dalam surat al-Ma'idah. Tersebut di dalam ash- 
Shahih dari Aisyah, sesungguhnya ayat ini turun di “al-Baida” dan 
mereka sedang masuk kota Madinah. Dalam suatu riwayat dikatakan 
bahwa ayat ini turun di al-Baida' atau di Dzatul Jaisy. 


Ibnu Abdil Bar berkata di dalam kitabnya, at Tamhid, dikatakan bahwa 
(ayat tersebut) turun ketika Perang Bani Musthalig. Beliau 
menegaskan pendapatnya ini juga dalam kitabnya, a/-Istidgkaar, dan 
pendapat ini terlebih dahulu dikatakan oleh Ibnu Sa'ad dan Ibnu 
Hibban. Perang bani Musthalig sama dengan Perang al-Muraisi', tetapi 
pendapat ini dianggap jauh dari kebenaran oleh sebagian ulama 
muta akbirin. Ibnu Abdil Bat berkata, “Ini karena al-Muraisi' dari arah 
Makkah terletak di antara Yudaid dan as-Saakhil, sedangkan kisah 
ini datang dari arah Khaibar. Ini berdasarkan perkataan Aisyah bahwa 


Al-ltgan fi Ulumil Lur'an To 


15, 


16. 


Ik 


1: 


13, 


20. 


PAI 


22. 


74 


ayat tersebut turun di al-Baida” atau di Dzatul Jaisy, Keduanya berada 
di antara Madinah dan Khaibar, sebagaimana ditegaskan oleh Imam 
an-Nawawi, tetapi Ibnu at-Tin menegaskan bahwa al-Baida' itu 
adalah Dzul Khulaifah. Abu Ubaid al-Bakri berkata bahwa al-Baida” 
adalah pinggiran kota yang menghadap ke arah Dzul Khulaifah dari 
jalan Makkah. Ia mengatakan bahwa Dzatul Jaisy itu termasuk 
Madinah, masuk dalam kawasan Buraid. 


Firman Allah: “Yaa ayyuhalladziina aamanuu udgekuruu ni matallahi “alaikum 
idz hamma” (9S. a-Ma'idah: 11). Ibnu Jarir ath-Thabari mengeluarkan 
sebuah riwayat dari Yatadah, ia berkata: telah disebutkan kepada kami 
bahwa ayat ini turun kepada Rasulullah saw pada saat berada di tengah 
kebun kurma dalam peperangan yang ketujuh ketika bani 'Tsa'labah dan 
bani Muharib ingin membunuh Nabi. Maka Allah SWT memberitahukan 
hal itu kepadanya. 


Firman Allah: “wallahu yashimuka minamaas” (9S. al-Ma'idah: 67). Di 
dalam Shahih Ibuu Hibban disebutkan dari Abu Hurairah bahwa ayat 
ini turun ketika (Nabi saw) sedang dalam bepergian. Ibnu Abi Hatim 
dan Ibnu Mardawaih mengeluarkan sebuah riwayat dari Jabir bahwa 
ayat ini turun di Dzatir Riga', di puncak kebun kurma dalam Perang 
Bani Anmaar. 

Ayat-ayat di permulaan surat al-Anfal, yang turun di Badar usai perang, 
sebagaimana diceritakan oleh Imam Ahmad dari Sa'ad bin Abi Waggash. 
Firman Allah: “dg tastaghiitsuuna rabbakum” (OS. al-Anfal: 9). Ayat 
ini turun di Badar juga sebagaimana diriwayatkan oleh Imam at- 
Tirmidzi dari Umar. 

Firman Allah: “walladzgiina yakniguuna adz-dzahaba...” (9S. at-Taubah: 
34), ini turun dalam sebagian bepergian Nabi saw sebagaimana 
diriwayatkan oleh Ahmad dari Tsauban. 

Firman Allah: Yau kaana 'aradhan gariiban” (OS. at-Taubah: 42). Ayat 
ini turun pada saat Perang Tabuk, sebagaimana diriwayatkan oleh 
Ibnu Jarir dari Ibnu Abbas. 

Firman Allah: “wa la-in saaltahum layaguulunna innamaa kunnaa nakhuudhu 
wa nalabu” ((9S. at-Taubah: 56). Ayat ini turun pada saat Perang Tabuk 
sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Ibnu Umar. 
Firman Allah: “yaa kaana linnabiyyi walladgiina aamanuu” (OS. at- 
Taubah: 113). Imam ath-Thabrani dan Ibnu Mardawaih mengeluarkan 
sebuah riwayat dari Ibnu Abbas, “Sesungguhnya ayat ini turun ketika 
Nabi saw sedang umrah dan turun dari dataran “Usfan, kemudian 


Al-ltgan fi Ulumil Rur'an 


25. 


24. 


25, 


26. 


2 


28. 


23, 


Al-ltgan fi Ulumil Lur'an 


berziarah ke kuburan ibunya, dan beliau memohon izin untuk 
memintakan ampun ibunya.” 


Akhir surat an-Nahl. Imam al-Baihagi mengeluarkan sebuah riwayat 
di dalam kitabnya, ad-Dalaail, demikian juga al-Bazzar: dari Abu 
Hurairah bahwa ayat ini turun di Uhud. Ketika itu Nabi saw. berdiri 
di atas mayat Hamzah ketika mati syahid. Imam at-Tirmidzi dan 
Hakim mengeluarkan sebuah riwayat dari Ubai bin Ka'ab, 
sesungguhnya ayat ini turun pada hari Fathu Makkah. 


Firman Allah: “wa in kaaduu layastafizzuunaka minal ardhi liyukbrijuuka 
min baa” ((9S. al-Isra”: 76). Abu asy-Syekh dan al-Baihagi di dalam 
kitabnya, ad-Dalaail, mengeluarkan sebuah riwayat dari jalan 
periwayatan Syahr bin Khausyab, dari Abdur Rahman bin Ghanam, 
“Sesungguhnya ayat ini turun di Tabuk.” 


Firman Allah yang ada di awal surat al-Hajj. Imam at-Tirmidzi dan 
al-Hakim mengeluarkan sebuah riwayat dari Imran bin Khushain, ia 
berkata: ketika turun kepada Nabi saw. ayat “Yg ayyuhannas ittaguu 
rabbakum inna galgalatas saa'ati syai'un 'adgiim” hingga “wa laakinna 
'adgaaballaahi syadiid”, Nabi saw. dalam keadaan bepergian (al-Hadits). 
Ibnu Mardawaih meriwayatkan melalui jalan periwayatan al-Kalbi, 
dari Abi Shalih, dari Ibnu Abbas, “Sesungguhnya ayat ini turun dalam 
perjalanan Nabi menuju peperangan melawan bani Mushtalig.” 


Firman Allah: “Hadgaani khashmaani..” (9S. al-Hajj: 19). Al-Gadhi 
Jalaluddin al-Bulgini mengatakan, “Secara zahir ayat ini turun pada 
hari (perang) Badar, pada saat mubaarazgah (perang tanding), karena 
di sini ada isyarat yaitu: haadzaani.” 

Firman Allah: “ydgina lilladgiina yugaatiluuna” ((9S. al-Hajj: 39). Imam 
at-Tirmidzi mengeluarkan sebuah riwayat dari Ibnu Abbas, ia berkata: 
ketika Nabi saw. diusir dari Makkah, maka Abu Bakat berkata, 
“Mereka telah mengusir nabinya, benar-benar mereka akan binasa.” 
Maka turunlah ayat ini. Ibnu al-Hashshar berkata, “Sebagian ulama 
ber-istinbath hukum berdasarkan hadits ini bahwa ayat ini turun pada 
Nabi saw ketika dalam perjalanan hijrah.” 

Firman Allah: “alam tara ilaa rabbika kaifa maddadz-dzill” (9S. al- 
Furgan: 45). Ibnu Hubaib berkata, “Ayat ini turun di Thaif,” tetapi 
saya tidak mendapatkan wustanad (sandaran) terhadap pendapat ini. 
Firman Allah: “iunalladgii faradha 'alaikal gur'aana” (OS. al-Washash: 
85) ini turun di al-Juhfah dalam perjalanan hijrah, sebagaimana 
diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari adh-Dhahhak. 


75 


2. 


31. 


32. 


2 


34. 


35, 


36. 


76 


Firman Allah di awal surat ar-Rum. Imam at-Tirmidzi meriwayatkan dari 
Abu Sa'id, ia berkata: ketika Perang Badar terjadi, maka Romawi berunjuk 
rasa pada Persia, sehingga membuat orang-orang yang beriman merasa 
heran, maka turun ayat: “A/f laam miim, gbulibatirrum” hingga “binashrillah” 
(OS. ar-Rum: 1-5). Imam at-Tirmidzi berkata, “Yang dimaksud 
'ehulibatirrun? adalah Romawi diberi kemenangan (pada akhitnya).” 


Firman Allah: “was'al man arsalnaa min gablika min rusulinaa” (OS. 
az-Zukhruf: 45). Ibnu Hubaib berkata, “Ayat ini turun di Baitulmagdis 


223 


pada malam Isra”. 


Firman Allah: “ya kaayyin min garyatin hiya asyaddu guwwah” (OS. 
Muhammad: 13). Imam as-Sakhawi berkata di dalam kitabnya, Jamalul 
Our'an: dikatakan bahwa Nabi saw ketika berhijrah menuju Madinah, 
beliau berdiri dan melihat Makkah sambil menangis, maka turunlah 
ayat ini. 

Surat al-Fath. Imam al-Hakim mengeluarkan sebuah riwayat dari 
Miswar bin Makhrumah dan Marwan bin Hakam, keduanya berkata, 
“Surat al-Fath ini turun (di suatu tempat) antara Makkah dan Madinah 
dalam peristiwa Hudaibiyah, dari awal hingga akhir surat.” 
Diriwayatkan di dalam a/-Mustadrak juga dari hadits Majma' bin 
Jariyah bahwa awal surat ini turun di tempat bernama Kura” al- 
Ghamim. 


Firman Allah: “Yga ayyuhannas inna khalagnaakum min dgakarin wa 
untsaa” (9S. al-Hujurat: 13). Al-Wahidi mengeluarkan sebuah riwayat 
dari Ibnu Abi Mulaikah: sesungguhnya ayat ini turun di Makkah pada 
hari Fath (Makkah), ketika Bilal naik ke atap Kakbah dan 
mengumandangkan azan. Maka berkata sebagian orang, “Apakah 
hamba sahaya berkulit hitam itu azan di atap Kakbah?” 

Firman Allah: “Sa yuhzamuljam'u...” (OS. a- amar : 45), dalam sebuah 
pendapat dikatakan bahwa ayat ini turun pada hari Perang Badar. Ini 
diceritakan oleh Ibnu al-Faras, tetapi pendapat ini wardud (ditolak) 
berdasarkan keterangan yang akan dijelaskan di bagian yang kedua 
belas. Kemudian aku melihat dari Ibnu Abbas ada sesuatu yang 
menguatkannya. 

Firman Allah: “Isullatun minal awwalin” (OS. al-Wagi ah: 13) dan 
“Afabiha dzal badiitsi antum mudhinuun” (9S. al-Wagi'ah: 81). An-Nasafi 
berkata, “Kedua ayat tersebut turun pada saat Nabi saw bepergian 


Al-ltgan fi Ulumil Rur'an 


5 Yun 


38. 


39. 


40. 


41. 


42. 


43. 


Al-ltgan fi Ulumil Lur'an 


ke Madinah.” Tetapi saya tidak mendapatkan ada dalil yang menjadi 
dasar perkataan ini. 


Firman Allah: “wa taj'aluuna riggakum innakum tukadgdzibuun” (OS. 
al-Wagi ah: 82). Ibnu Abi Hatim mengeluarkan sebuah riwayat melalui 
jalan periwayatan Ya'gub bin Mujahid Abi Khazrah, ia berkata, “Ayat 
ini turun berkenaan dengan seorang laki-laki dari Anshar dalam Perang 
Tabuk, ketika mereka turun (singgah) di Al-Hijr, maka Rasulullah 
saw. memerintahkan mereka agar tidak membawa air dari daerah itu 
sedikit pun, kemudian berangkat dan ketika turun di tempat yang 
lainnya sementara mereka tidak mempunyai air, maka mereka 
mengeluh. Nabi saw lalu berdoa maka Allah mengirimkan awan, 
kemudian menghujani mereka hingga dapat minum dari air itu. Maka 
berkata seseorang dari golongan munafigin, “Sesungguhnya kita ini 
diberi hujan karena ada bintang ini, maka turunlah ayat ini.” 

Ayat “al-Imtihan”, yaitu: “Yaa ayyuhalladgiina aamanuu idzaa jaa 'akum 
almukminaatu mubaajiraatin famtahinuuhun” ((9S. al-Mumtahanah: 10). 
Ibnu Jarit ath-Thabari mengeluarkan sebuah riwayat dari az-Zuhri: 
sesungguhnya ayat ini turun di bagian bawah Hudaibiyah. 


Surat al-Munafigun. Imam at-Tirmidzi mengeluarkan sebuah riwayat 
dari Zaid bin Argam: sesungguhnya surat ini turun di malam hari 
dalam Perang Tabuk. Sufyan juga mengeluarkan sebuah riwayat 
bahwa surat ini turun dalam Perang Bani Mushtalig. Pendapat ini 
ditetapkan pula oleh Ibnu Ishag dan lainnya. 


Surat al-Mursalat. Imam Bukhari dan Muslim mengeluarkan sebuah 
riwayat dari Ibnu Mas'ud, ia berkata: ketika kami sedang bersama 
Rasulullah saw. di sebuah gua di Mina, tiba-tiba turun kepada beliau 
“wal-mursalaat”... (al-Hadits). 

Surat al-Muthaffifin atau sebagiannya. An-Nasafi dan lainnya 
menceritakan bahwa surat ini turun dalam perjalanan hijrah sebelum 
Rasulullah masuk ke kota Madinah. 

Awal surat Igra” turun di Gua Hira', sebagaimana disebutkan di dalam 
Shahih Bukhari dan Muslim. 

Surat al-Kautsar. Ibnu Jarir ath-Thabari mengeluarkan sebuah riwayat 
dari Sa'id bin Jubair: sesungguhnya surat ini turun pada hari 
Hudaibiyah, tetapi ini perlu dilihat kembali. 


7 


44. Surat an-Nashr. Al-Bazzar mengeluarkan sebuah riwayat, demikian juga 


18 


Al-Baihagi di dalam kitabnya, ad-Da/aail, dari Ibnu Umar, ia berkata: 
surat “Idgaa jaaa nashrullahi wal fath” ini diturunkan kepada Rasulullah 
saw. di tengah-tengah hari-hari tasyrik, maka diketahui bahwa itu adalah 
wada' (perpisahan) Nabi, maka Nabi memerintahkan untanya, “al- 
Gaswa”, lalu diberangkatkan. Kemudian Nabi berdiri dan berkhutbah 
di hadapan shahabatnya, kemudian beliau menyampaikan khutbahnya 
yang terkenal. 


Al-ltgan fi Ulumil Rur'an 


Mengenal an-Nahari 
dan al-Laili 


pustaka-indo.blogspot.com 


Mengenal an-Nahari 
dan al-Laili 


ontoh-contoh dari an-Nahari (ayat-ayat yang 
turun di siang hari) banyak sekali. Ibnu Hubaib 


berkata, “Sebagian besar Al-Gur'an turun di siang hari, 
sedangkan yang turun di malam hari dapat saya teliti 
dan ada beberapa contoh sebagai berikut: 


1, 


Ayat mengenai perpindahan arah kiblat. Disebutkan 
dalam Shahihain (kedua kitab Shahih Bukhari dan 
Muslim) dari hadits Ibnu Umar: ketika para shahabat 
sedang melaksanakan shalat Subuh di Masjid 
Ouba”, tiba-tiba ada seseorang yang datang, 
kemudian ia berkata, “Sesungguhnya telah 
diturunkan kepada Nabi saw. Guran pada malam 
ini, dan beliau diperintahkan untuk menghadap ke 
kiblat.” 


Imam Muslim juga meriwayatkan dari Anas: 
sesungguhnya Nabi saw. ketika sedang shalat ke 
arah Baitulmagdis, maka turunlah firman Allah: 
“Oad naraa tagallu bi wajhika fissamaa” (OS. al- 
Bagarah: 144), maka ada seorang laki-laki dari 
bani Salamah, dan mereka sedang rukuk dalam 
shalat Subuh dan mereka telah shalat satu rakaat, 
maka laki-laki itu memanggil-manggil, “Ingat 


81 


82 


bahwa (arah) kiblat telah dipindahkan,” kemudian mereka semua 
condong ke arah kiblat. 


Tetapi di dalam Shahih Bukhari dan Muslim terdapat sebuah riwayat 
dari al-Bara': sesungguhnya Nabi saw. (semula) shalat ke arah 
Baitulmagdis selama enam belas atau tujuh belas bulan, dan Nabi 
merasa senang apabila kiblatnya ke arah Baitullah (Kakbah), dan 
sesungguhnya itulah pertama kali Nabi shalat Asar dan para shahabat 
juga ikut shalat bersamanya dengan menghadap Baitullah. Maka 
keluarlah seorang laki-laki di antara orang yang ikut shalat bersama 
Nabi, dia melewati penghuni masjid sedangkan mereka sedang rukuk 
maka orang itu berkata, “Aku bersaksi demi Allah, aku telah melakukan 
shalat bersama Rasulullah saw ke arah Kakbah.” Maka mereka 
memutar (diri mereka) ke arah Baitullah (Kakbah). Ini membuktikan 
bahwa ayat tersebut turun di waktu siang antara Zuhur dan Asar. 

Al-Gadhi Jalaluddin al-Bulgini berkata: pendapat yang lebih rajih 
(unggul) sesuai dengan istidla/ adalah turunnya ayat tersebut di waktu 
malam, karena permasalahan ahli Guba' adalah di waktu subuh, dan 
Ouba' adalah suatu tempat dekat Madinah. Maka jauh kemungkinannya 
jika Rasulullah saw mengakhitkan penjelasannya kepada mereka dari 
Asar ke Subuh. 


Ibnu Hajar berkata: pendapat yang lebih kuat adalah turunnya 
ayat tersebut di waktu siang. Ini juga sebagai jawaban dari hadits 
Ibnu Umar bahwa berita itu sampai pada waktu Asar kepada orang- 
orang yang ada di dalam kota Madinah dan mereka adalah bani 
Haritsah dan sampai pada waktu Subuh pada orang-orang yang ada 
di luar kota Madinah dan mereka adalah bani Amr bin Auf penduduk 
Ouba'. Sedangkan ungkapan “telah diturunkan kepadanya (Nabi) 
pada malam itu” termasuk pengucapan d4/-/ailah untuk sebagian hari 
yang telah berlalu dan hari berikutnya. 


Saya (Imam Suyuthi) berpendapat bahwa yang menguatkan 
pendapat Ibnu Hajar adalah riwayat yang dikeluarkan oleh Imam 
Nasa'i dari Abu Sa'id bin al-Mw'alla, ia berkata: pada suatu hari kami 
sedang lewat dan Rasulullah saw. sedang duduk di atas mimbar. Maka 
aku katakan, “Telah terjadi sesuatu,” lalu aku duduk. Maka Rasulullah 
saw. membaca ayat: “Oad naraa tagalluba wajhika fis samaa” 
selesai dari ayat itu, kemudian Nabi turun dan shalat Zuhur. 


hingga 


Ayat-ayat terakhir dari surat Ali Imran. Ini berdasarkan hadits yang 
diriwayatkan oleh Ibnu Hibban di dalam Shahih-nya, Ibnul Mundzir, 


Al-ltgan fi Ulumil Rur'an 


Ibnu Mardawaih, dan Ibnu Abi ad-Dunya di dalam kitab a/-Fikr, dari 
Aisyah, “Sesungguhnya Bilal telah datang kepada Nabi saw. 
memberitahukan kepadanya untuk shalat Subuh, tetapi dia 
mendapatkan Nabi dalam keadaan menangis maka Bilal berkata, 
Wahai Rasulullah, apa yang membuat engkau menangis?” Nabi 
bersabda, “Apa yang menghalangiku untuk menangis, padahal telah 
turun kepadaku pada malam ini: inna fii khalgissamaawaati wal ardhi 
wakhtilaafillaili wannahaari la aayaatil li ulil albaab. (OS. Ali Imran: 190), 
kemudian Nabi berkata, “Celaka bagi orang yang membacanya tetapi 


29 


tidak merenungkannya. 


Firman Allah: “wallahu yashimuka minannaas” (9S. al-Ma'idah: 67). 
Imam at-Tirmidzi dan Al-Hakim mengeluarkan sebuah riwayat, dari 
Aisyah, ia berkata: Nabi saw pernah dijaga (oleh para shahabat), 
hingga turun ayat tersebut, maka beliau mengeluarkan kepalanya dari 
kubah, kemudian berkata, “Hai manusia (para shahabatku), pergilah, 
sungguh Allah telah menjagaku.” Imam Thabrani juga mengeluarkan 
sebuah riwayat dari Ishmah bin Malik al-Khutami, ia berkata, “Kita 
(sebelumnya) menjaga Rasulullah saw pada waktu malam hingga 
turun (ayat tersebut), maka tidak lagi Nabi saw. dijaga.” 


Surat al-An'am. Imam Thabrani telah mengeluarkan sebuah riwayat, 
demikian juga Abu Ubaid di dalam kitab Fadhai-nya, dari Ibnu 
Abbas, ia berkata, “Surat al-An'am ini turun di Makkah pada waktu 
malam secara keselutuhan/langsung, dan sekelilingnya terdapat tujuh 
puluh ribu malaikat yang gemuruh dengan tasbih.” 


Ayat: “wa 'alats tsalaatsati alladgiina kbullifuu”. Dalam kedua kitab 
Shahih disebutkan sebuah riwayat dari hadits Ka'ab bin Malik, “Maka 
Allah menurunkan (penerimaan) taubat kami (bertiga) yaitu ketika 
tersisa (waktu) sepertiga akhir dari malam itu.” 


Surat Maryam. Imam Thabrani meriwayatkan dari Abu Maryam al- 
Ghassani, ia berkata: aku datang kepada Rasulullah saw, kemudian 
aku berkata, “Pada malam ini aku telah dikaruniai anak perempuan.” 
Nabi bersabda, “Dan malam ini telah diturunkan kepadaku surat 
Maryam, karena itu namailah dia dengan Maryam.” 


Awal surat al-Hajj. Ini disebutkan oleh Ibnu Hubaib dan Muhammad 
bin Barakat di dalam kitabnya, An-Nasikh wal-Mansukh, dan Imam as- 
Sakhawi menetapkan pendapat ini di dalam kitabnya, Jamalul Ourra'. 
Ini diperkuat dengan sebuah riwayat yang dikeluarkan oleh Ibnu 


Al-ltgan fi Ulumil Lur'an 83 


10. 


UT 


84 


Mardawaih, dari Imran bin Khushain, “Sesungguhnya ayat itu turun, 
sedangkan Nabi saw sedang dalam bepergian. Sebagian kaum merasa 
mengantuk dan sebagian yang lainnya berpisah, maka dengan ayat ini 
Nabi mengangkat suaranya....” (al-Hadits) 

Ayatul idgni (ayat yang memberikan izin) tentang keluarnya wanita 
dalam Perang al-Ahzab. Al-Gadhi Jalaluddin al-Bulgini berkata: 
secara zahir ayat itu adalah: “Yga ayyuhannabi gul liazwaajika wa 
banaatika” (9S. al-Ahzab: 59). 


Telah disebutkan di dalam Shahih Bukhari dari Aisyah bahwa Saudah 
keluar setelah kewajiban mengenakan hijab (menutup aurat) untuk 
keperluannya. Dia wanita yang berbadan besar, tidak samar bagi 
orang yang mengenalnya maka Umar melihatnya. Umar berkata, 
“Wahai Saudah, demi Allah, kamu tidak akan bisa bersembunyi 
dari kita, maka perhatikan bagaimana kamu keluar.” Saudah berkata, 
“Aku merasa malu lalu kembali kepada Rasulullah saw, sementara 
Nabi sedang makan malam. Di tangan beliau terdapat tulang yang 
berdaging, maka aku katakan, Wahai Rasulullah, pada saat aku 
sedang keluar untuk sebagian keperluanku, Umar berkata kepadaku 
begini.” Maka Allah memberikan wahyu kepada Nabi sedangkan 
tulang itu berada di tangannya dan tidak beliau letakkan. Maka 
beliau berkata, “Sesungguhnya telah diizinkan kepada kalian (para 
istri Nabi) untuk keluar memenuhi keperluan kalian.” Al-Gadhi 
Jalaluddin al-Bulgini berkata, “Sesungguhnya menurut pendapat 
kami peristiwa itu terjadi pada malam hari, karena mereka (istri- 
istri Nabi) itu keluar untuk keperluan mereka di malam hari 
sebagaimana diriwayatkan di dalam hadits shahih dari Aisyah dalam 
Hadits al-Ifki (berita bohong yang dituduhkan kepada istri Nabi, 
Aisyah).” 

Firman Allah: “was'al man arsalnaa min gablika min rusulinaad” (9S. az- 
Zukhruf: 45). Berdasarkan pendapat Ibnu Hubaib bahwa ayat ini 
turun pada malam Isra”. 

Awal surat al-Fath. Disebutkan di dalam Shahih Bukhari dari hadits: 
“Sesungguhnya telah diturunkan kepadaku pada malam ini suatu surat 
yang ia lebih aku cintai daripada munculnya matahari, kemudian Nabi 
membaca, “una fatahnaa laka fathan mubiina”” (al-Hadits) 


Surat al-Munafigin, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi 
dari Zaid bin Argam. 


Al-ltgan fi Ulumil Rur'an 


12, 


13, 


14. 


13, 


16. 


Surat al-Mursalat. Berkata Imam as-Sakhawi di dalam kitab Jamalul 
Ourra". diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud: sesungguhnya surat ini turun 
pada malam al-Jin di Hira”. 

Saya (Imam Suyuthi) berpendapat bahwa ini atsar yang tidak 
dikenal, kemudian saya melihat di dalam Shahih al-Isma'ili, dan 
dialah yang mengeluarkannya atas Shahih Bukhari bahwa surat (al- 
Mursalat) itu turun pada malam Arafah di sebuah gua di Mina. Ini 
ada di dalam Shahihain (kedua kitab shahih) tanpa menyebut: 
“Jailata 'arafah”. Maksud dengan malam Arafah adalah malam 
(hari) kesembilan dari bulan Zulhijah, dan itulah malam ketika 
Nabi mabit di Mina. 

Al-Mwawwidzatain (surat al-Falag dan an-Nas). Ibnu Asytah berkata 
di dalam kitab a/-Mashahif. telah menceritakan kepada kami 
Muhammad bin Ya'gub (ia berkata): telah menceritakan kepada kami 
Abu Dawud (ia berkata): telah menceritakan kepada kami Utsman bin 
Abi Syaibah (ia berkata): telah menceritakan kepada kami Jarir dari 
Bayan dari Yais dari Ugbah bin “Amir al-Juhani, ia berkata: Rasulullah 
saw bersabda, “Telah diturunkan kepadaku pada malam ini ayat-ayat 
yang tidak dilihat seperti ayat-ayat itu, (yaitu): gul a'ndgu birabbil falag 


113 


dan gul a'udgu birabbinnas'. 


Ada Al-Guran yang diturunkan antara malam dan siang, yakni pada 
waktu Subuh, yaitu beberapa ayat. 

Ayat “tayamum” di dalam surat al-Ma'idah. Disebutkan dalam hadits 
shahih dari Aisyah, “Ketika datang saat Subuh maka Nabi mencari air, 
tetapi tidak ada, maka turunlah: “Yaa ayyuhalladziina aamanun idgaa gumtum 
ilash shalaati hingga la'a-lakum tasykurun' (9S. al-Ma'idah: 0). 


Firman Allah: “Jaisa laka minal amri min syai” (9S. Ali Imran: 128). 
Disebutkan di dalam hadits shahih bahwa ayat ini turun pada saat 
(Nabi) berada di rakaat terakhir dari shalat Subuh, ketika beliau ingin 
gunut untuk mendoakan celaka bagi Abu Sufyan dan orang-orang 
yang disebut bersamanya. 


Al-ltgan fi Ulumil Lur'an 85 


Tanbih (Peringatan) 


Jika Anda bertanya, “Bagaimana sikap kita terhadap hadits Jabir yang 
matfu: 'ashdag ar-ru'ya maa kaana nahaaran, liannallaha khashshani bil wahyi 
nahaaran'.  Akhrajahu al-Hakim fi taarikhihi?” artinya: “sebaik-baik mimpi 
adalah mimpi yang terjadi di siang hari, karena Allah telah mengkhususkan 
kepadaku dengan wahyu di siang hari” (HR. Hakim di dalam Tuarikh-nya). 
Maka saya (Imam Suyuthi) berpendapat bahwa hadits ini mungkar dan 
tidak dapat dijadikan sebagai hujah (sandaran). 


86 Al-Itgan fi Ulumil Aur'an 


Ash-Shafi dan 
asy-Syita 1 


pustaka-indo.blogspot.com 


Ash-Shaifi dan 
ash-Svita'i 


mam al-Wahidi mengatakan bahwa Allah telah 

menurunkan dalam masalah “al-Kalaalah” dua 
ayat, salah satunya di waktu musim dingin. Itulah yang 
ada di awal surat an-Nisa', sedangkan yang lainnya di 
waktu musim panas (kemarau), dan itulah yang ada di 
akhit surat an-Nis2. 

Diriwayatkan di dalam Shahih Muslim, dari Umar: 
belum pernah aku berkonsultasi tentang suatu masalah 
sebagaimana aku berkonsultasi tentang masalah “al- 
Kalaalah”, dan tidak pernah Nabi bersikap keras tentang 
suatu masalah sebagaimana beliau bersikap keras 
terhadapku tentang masalah tersebut, sehingga beliau 
menusuk dadaku dengan jari telunjuk beliau, dan beliau 
berkata, “Wahai Umar, tidak cukupkah bagimu ayat ash- 
Shaif (musim panas) yang ada di akhir surat an-Nisa'?” 

Diriwayatkan pula di dalam kitab al-Mustadrak, 
dari Abu Hurairah, sesungguhnya ada seorang laki-laki 
berkata, “Wahai Rasulullah, apa itu a/-kalaalah?” Nabi 
bersabda, “Apakah kamu belum pernah mendengar ayat 
yang turun pada musim kemarau, yaitu Yastaftuunaka 
gulillabu yuftiikum fill kalaalah?” (9S. an-Nisa: 176). 

Telah dijelaskan bahwa ayat tersebut turun pada 
saat Nabi dalam perjalanan Haji Wada” maka dianggap 


89 


ash-Shifi semua ayat yang diturunkan pada waktu Haji Wada” seperti awal 
surat al-Ma'idah, dan seperti firman Allah: “Al-yauma akmaltu laku 
diinakum” ((9S. al-Ma'idah: 3) serta ayat: “wattaguu yauman turja'nuna ...” 
(OS. al-Bagarah: 281). Demikian juga ayat “ad-dain” dan surat an-Nashr. 


Di antara ayat-ayat ash-Shaif adalah ayat-ayat yang turun pada saat 
Perang Tabuk, karena perang itu terjadi dalam situasi yang sangat panas, 
sebagaimana diriwayatkan oleh Imam al-Baihagi di dalam kitabnya, ad- 
Dalaail melalui Ibnu Ishag, dari “Ashim bin “Umar bin Gatadah dan 
Abdullah bin Abi Bakar bin Khazm: sesungguhnya Rasulullah saw. 
tidaklah keluar dalam suatu peperangan kecuali menampakkan bahwa 
beliau menginginkan arah yang lain, kecuali dalam Perang Tabuk. Beliau 
berkata, “Wahai manusia, sesungguhnya aku menginginkan Romawi.” 
Beliau memberitahukan kepada mereka (para shahabatnya), dan itu 
terjadi pada masa sulit, sangat panas, dan kekeringan. Maka ketika 
Rasulullah saw pada suatu hari mempersiapkan perang tersebut beliau 
berkata kepada al-Jad bin Gais, “Apakah kamu mempunyai masalah 
dengan wanita bani al-Ashfar?” Ia berkata, “Wahai Rasulullah, 
sesungguhnya telah diketahui oleh kaumku bahwa tidak ada sesuatu 
yang sangat menakjubkan bagiku kecuali wanita, dan saya takut kalau 
melihat wanita-wanita dati bani al-Ashfat itu membuatku tertarik, maka 
izinkan aku (untuk tidak ikut perang)” Maka turunlah firman Allah: 
“wa minbum man yaguulu idgan li.” (OS. at-Taubah: 49) 


Ada seseorang dari kaum munafik berkata, “Janganlah kamu sekalian 
pergi (berjihad) pada saat panas seperti ini.” Maka Allah menurunkan 
firman-Nya: “Oul naaru jahannama asyaddu harra.” (9S. at-Taubah: 81) 


Di antara contoh ayat-ayat asy-Syita'i adalah firman Allah SWT: 
“innalladgiina jaan bil ijki” hingga “wa rizgun kariim” (9S. an-Nur: 11-26). 
Di dalam hadits shahih diriwayatkan dari Aisyah bahwa sesungguhnya ayat- 
ayat tersebut diturunkan pada hari musim dingin. 

Demikian juga ayat-ayat mengenai Perang Khandag (menggali parit) 
yang ada di dalam surat al-Ahzab, turun pada saat musim dingin. Dalam 
hadits Hudzaifah diterangkan: bahwa pada malam (Perang) al-Ahzab itu 
para shahabat berpencar dari Rasulullah saw kecuali dua belas orang, 
maka Rasulullah saw mendatangiku, kemudian beliau berkata, “Bangkitlah 
dan berangkatlah ke tentara al-Ahzab (koalisi) Aku katakan, “Wahai 
Rasulullah, demi Allah yang telah mengutus engkau dengan benar, aku 
tidak bangkit untuk taat kepadamu kecuali merasa malu dari rasa dingin” 


90 Al-Itgan fi Ulumil Nur'an 


(al-Hadits). Dalam hal ini Allah menurunkan firman-Nya: “Yaa 
ayyuballadgiina aamanuu udg kuruu ni matallahi “alaikum idg jaa'atkum 
Junnudun” (OS. al-Ahzab: 9). Riwayat ini dikeluarkan oleh Imam al-Baihagi 
di dalam kitabnya, ad-Dalaail. 


Al-ltgan fi Ulumil Lur'an 91 


Ada seseorang dari kaum munafik berkata, 
“Janganlah kamu sekalian pergi (berjihad) pada saat 
panas seperti ini.” Maka Allah menurunkan 
firman-Nya: " OW/NGAIUjahannamaasyaddu hara." 


—(OS. at-Taubah: 81)-- 


pustaka-indo.blogspot.com 


Al-Firasyi dan 
an-Naumi 


i antara contoh ayat-ayat a/-Firasyi adalah firman 

Allah SWT: “wallahu yashimuka minan naas” (OS. 
al-Ma'idah: 67) sebagaimana telah dibahas, dan ayat 
tentang tiga shahabat Nabi yang tertinggal dalam Perang 
Tabuk. Dalam hadits shahih dikatakan bahwa ayat ini 
turun sementara malam tinggal sepertiga dan pada saat 
itu Nabi saw sedang berada di tempat tidur istrinya, 
Ummu Salamah. Tetapi dianggap bermasalah apabila 
dikompromikan antara ini dan perkataan Nabi saw. dalam 
kaitannya dengan Aisyah, “Tidak pernah diturunkan 
kepadaku wahyu di tempat tidur wanita selain dia.” Imam 
al-Gadhi Jalaluddin berkata, “Kemungkinan ini terjadi 
sebelum kisah yang wahyu itu turun berkenaan dengan 
peristiwa itu di tempat tidur Ummi Salamah.” 

Saya (Imam as-Suyuthi) berpendapat: saya merasa 
beruntung dengan hadits yang diambil sebagai jawaban 
yang lebih baik daripada jawaban di atas, yaitu berdasarkan 
hadits yang diriwayatkan oleh Abu Ya'la di dalam Musnad- 
nya, dari Aisyah, ia berkata, “Aku diberi sembilan 
keistimewaan...” (al-Hadits), dan di dalam hadits itu ada 
ungkapan sebagai berikut: “dan apabila wahyu yang akan 
diturunkan kepadanya sedangkan dia berada di rumah istri- 
istrinya maka mereka pergi meninggalkannya. Adapun bila 


95 


wahyu itu turun kepadanya, sedangkan aku bersamanya (maka wahyu itu 
turun kepadanya) dan saya berada di dalam selimutnya”. Berdasarkan hadits 
ini maka tidak ada pertentangan di antara dua hadits. 


Adapun ayat-ayat an-Naumi, di antara contoh-contohnya adalah surat 
al-Kautsar. Ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, 
dari Anas, ia berkata: ketika Rasulullah saw. sedang berada di tengah-tengah 
kami, tiba-tiba beliau tidur lelap, kemudian beliau mengangkat kepalanya 
sambil tersenyum, maka kami bertanya, “Apa yang menyebabkan engkau 
tertawa, wahai Rasulullah?” Nabi bersabda, “Tadi telah diturunkan kepadaku 
suatu surat,” kemudian beliau membaca: “Bismillahirrahmaanir rabiim. Inna 
athainaakal-kautsar fa shalli lirabbika wanhar inna syaani'aka huwal abtar” 


Imam ar-Rafi'i berkata di dalam kitabnya, a/-Amaali: mereka 
memahami dari hadits tersebut bahwa surat al-Kautsar ini turun pada 
saat Nabi saw. tidur lelap, dan mereka berkata, “Di antara wahyu ada 
yang datang pada Nabi saat beliau tidur, karena mimpi para nabi adalah 
wahyu.” Imam Raffi berkata, “Itu benar, tetapi yang lebih tepat adalah 
jika dikatakan bahwa Al-Our'an seluruhnya diturunkan (kepada Nabi) 
pada saat beliau tidak tidur sehingga seakan-akan telah terlintas bagi Nabi 
dalam tidurnya surat al-Kautsar yang telah diturunkan (kepada beliau) 
dalam keadaan sadar (tidak tidur), atau telah diperlihatkan kepadanya al- 
Kautsar sebagaimana tersebut di dalam surat, maka beliau membacakan 
dan menerangkan kepada mereka.” Kemudian Imam Raff'i berkata, “Telah 
ada di dalam sebagian riwayat bahwa Nabi memang ditidurkan. Keadaan 
yang dialami Nabi ketika turunnya wahyu seperti ini memang 
dimungkinkan dan dikatakan pada surat ini: Burha' a-Wahyu.” 


Saya (Imam Suyuthi) mengatakan: pendapat yang dikatakan oleh Imam 
ar-Raffi itu sangat teratur, dan itulah pendapat yang aku sukai sebelum aku 
teliti, dan penakwilan yang terakhir lebih shahih daripada yang pertama, 
karena ungkapan: “tadi telah diturunkan kepadaku” itu mendorong bahwa 
hal itu diturunkan sebelumnya. Bahkan kita katakan bahwa surat ini turun 
pada saat beliau seperti itu, dan bukan karena lelap dalam tidurnya. Itu 
adalah kondisi yang dialami Nabi ketika menerima wahyu. Ulama telah 
menyebutkan bahwa Nabi pada saat itu telah diambil dari dunia. 


96 Al-Itgan fi Ulumil Aur'an 


Al-Ardhi dan 


. 1). 
as-$amaa i 
Yan. 


pustaka-indo.blogspot.com 


Al-Ardhi dan 


as-Samaa'i 


TT elah berlalu perkataan Ibnu al-'“Arabi: sesung- 
guhnya di antara Al-Guran itu ada yang Sama'i 
(diturunkan di langit), dan ada yang Ardhi (diturunkan 
di bumi), dan ada juga yang diturunkan di antara langit 
dan bumi serta ada yang diturunkan di bawah dasar 
bumi, yaitu di gua. 

Ibnu al-Arabi berkata: telah menceritakan kepada 
kami Abu Bakat al-Fihri, ia berkata: telah menceritakan 
kepada kami at-Tamimi (ia berkata): telah menceritakan 
kepada kami Hibatullah al-Mufassir, ia berkata: telah 
diturunkan Al-Gur'an di antara Makkah dan Madinah 
kecuali enam ayat, yaitu yang diturunkan tidak di bumi 
dan tidak pula di langit: tiga berada di surat ash-Shaffat, 
yaitu: “wa maa minna illa lahuu magaamun ma” luum.” (OS. 
ash-Shaffat: 164-166), satu ayat di surat az-Zukhruf: 
45, yaitu: “was'al man arsalnaa min gablika min rusulinaa”, 
dan dua ayat di akhir surat al-Bagarah diturunkan pada 
malam Miraj. 

Ibnu al-'Arabi berkata, “Mungkin yang dimaksud 
(tidak di langit dan tidak di bumi) adalah di angkasa 
antara langit dan bumi.” Ibnu al-'Arabi juga berkata, 
“Adapun yang diturunkan di bawah bumi adalah 


99 


surat al-Mursalat, sebagaimana disebutkan di dalam hadits shahih dari 
Ibnu Mas'ud.” 

Saya (Imam Suyuthi) berpendapat: adapun ayat-ayat yang telah 
disebutkan maka saya tidak mendapatkan ada wustanad (sandaran/ dalil) 
terhadap apa yang beliau kemukakan, kecuali akhir surat al-Bagarah yang 
mungkin berdalil dengan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, 
dari Ibnu Mas'ud: “ketika Rasulullah saw. diisra'kan hingga sampai ke 
Sidratil Muntaha” (al-Hadits), dan di dalamnya terdapat ungkapan sebagai 
berikut: “Maka Rasulullah saw. diberi tiga hal: diberi shalat lima waktu, 
akhir surat al-Bagarah, dan diampuni bagi orang yang tidak musyrik dari 
umatnya atas dosa-dosa yang merusak. Disebutkan di dalam kitab al- 
Kamil karya Al-Hudzali: “aamanar rasuulu” (9S. al-Bagarah: 285-286 
hingga akhir). 


100 Al-Itgan fi Ulumil Aur'an 


10: 


Pertama Kali yang Diturunkan 
dari Al-Our anul Karim 


TT elah diperselisihkan mengenai yang pertama kali 
diturunkan dari Al-Gur'an atas beberapa pen- 
dapat sebagai berikut ini. 

Pendapat pertama, dan inilah yang shahih, yaitu 
“Ygra' bismi rabbika”. Irnam Bukhari, Muslim, dan lainnya 
meriwayatkan dari Aisyah, ia berkata, “Pertama kali 
Rasulullah saw menerima wahyu adalah mimpi yang benar 
dalam tidur, maka Nabi saw tidak melihat mimpi kecuali 
mimpi itu datang seperti cahaya subuh. Kemudian Nabi 
dibuat senang untuk menyendiri, maka beliau pergi ke Gua 
Hira” untuk beribadah di dalamnya beberapa malam yang 
dapat dihitung dan membawa perbekalan untuk itu 
kemudian kembali kepada Khadijah ra. Maka Khadijah 
memberi beliau perbekalan seperti sebelumnya, hingga 
a-hag (kebenaran) itu membuatnya terkejut, sedangkan 
dia berada di Gua Hira. Maka datanglah malaikat (Jibril) 
kepadanya di gua itu. Malaikat itu berkata, Bacalah (ya 
Muhammad). Nabi saw berkata, “Kemudian saya katakan, 
Saya tidak dapat membaca, kemudian dia memegang dan 
mendekapku hingga aku merasa berat, kemudian 
melepaskanku dan dia berkata, Bacalah (bai Muhammad), 
maka aku katakan, Saya tidak dapat membaca, kemudian 
Jibril mendekapku yang kedua, hingga aku merasa payah, 


103 


104 


kemudian melepaskanku, kemudian ia berkata, Bacalah (bai Muhammad), maka 
aku katakan, Aku tidak dapat membaca, maka ia mendekapku yang ketiga hingga 
aku merasa payah, kemudian melepaskanku, kemudian ia berkata, Igra' bismi 
rabbika hingga maa lam yalam (9S. al-Alag: 1-5)? Kemudian Rasulullah saw. 
pulang dengan membawa ayat-ayat itu dalam keadaan gemetar...” (al-Hadits). 


Imam al-Hakim mengeluarkan sebuah riwayat di dalam a-Mustadrak, 
juga al-Baihagi di dalam ad-Dalaai/ dan keduanya menshahihkannya, dari 
Aisyah, ia berkata: bahwa surat yang turun pertama kali dari Al-Guran 
adalah: “igra' bismi rabbika”. 


Imam ath-Thabrani mengeluarkan sebuah riwayat di dalam kitabnya, 
al-Mu jam a-Kabir, dengan sanad berdasarkan syarat shahih, dari Abi Raja” 
al-Utharidi, ia berkata: Abu Musa pernah membacakan (Al-Ouran) pada 
kami, kemudian kami duduk melingkar di sekelilingnya. Dia memakai 
dua pakaian putih, dan ketika membaca surat: “igra' bismi rabbika alladgii 
khalag”, beliau berkata, “Ini adalah pertama kali surat yang diturunkan 
kepada Nabi Muhammad saw.” 


Sa'id bin Manshur berkata di dalam kitab Synar-nya: telah menceritakan 
kepada kita Sufyan, dari “Amr bin Dinar, dari “Ubaid bin “Umair, ia berkata: 
Jibril datang kepada Nabi saw, kemudian ia berkata kepadanya, “Bacalah 
(ya Muhammad). Nabi berkata, Apa yang harus saya baca? Demi Allah, 
saya tidak bisa membaca. Maka Jibril berkata, Igra' bismi rabbikalladgii 
khalag.' Maka Nabi berkata, Inilah yang pertama kali diturunkan.” 

Abu “Ubaid berkata di dalam Fadha'/-nya: telah menceritakan kepada 
kita Abdurrahman, dari Sufyan, dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, ia berkata, 
“Sesungguhnya pertama kali yang diturunkan dari Al-Yuran adalah '“gra 
bismi rabbik' dan Nuun wal galami' (OS. a-Yalam: 1)” 

Ibnu Asytah mengeluarkan sebuah riwayat di dalam kitabnya, a-Mashahif, 
dari “Ubaid bin “Umait, ia berkata: Jibril datang kepada Nabi saw dengan 
membawa selembar (sutra tertulis), kemudian ia berkata, “Bacalah (ya 
Muhammad).” Nabi saw berkata, “Saya tidak bisa membaca.” Ia berkata, 
“Igra' bismi rabbik,” rnaka mereka mengetahui bahwa itulah pertama kali surat 
yang diturunkan dari langit. 

Dikeluarkan juga dalam sebuah riwayat dari az-Zuhri, sesungguhnya 
ketika Nabi berada di Gua Hira”, tiba-tiba datang seorang malaikat (Jibril) 
dengan membawa selembar kain dari sutra, tertulis di atasnya: “igra' bismi 
rabbikalladzgii khalag” hingga “maa lam yalam” (9S. al-'Alag: 1-5). 

Pendapat kedua, adalah “Yaa ayyuhal muddatstsir”, berdasarkan hadits 
yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, dari Abi Salamah bin 


Al-Itgan fi Ulumil Nur'an 


Abdurrahman, ia berkata: aku pernah bertanya kepada Jabir bin Abdillah, 
“Mana Al-Ouran yang diturunkan terlebih dahulu: yaa ayyuhal muddatstsir 
atau igra' bismi rabbika?” Jabir menjawab, “Saya akan menceritakan 
kepadamu apa yang pernah dikatakan oleh Rasulullah saw kepada kami. 
Rasulullah saw. bersabda, “Sesungguhnya aku pernah berada di Gua Hira”. 
Ketika sudah selesai keberadaanku di gua itu, aku turun (keluar dari gua 
itu) kemudian aku berada di tengah lembah. Aku melihat ke depan dan 
ke belakang, ke kanan dan ke kiri, kemudian aku melihat ke langit, tiba- 
tiba (aku melihat) Jibril. Aku merasa takut, maka aku mendatangi Khadijah 
kemudian Khadijah menyuruh mereka, dan mereka pun memberikan 
selimut padaku. Lalu Allah SWT menurunkan firman-Nya: Yaa ayyuhal 
muddatstsir, gum fa andzir” 


Pendapat pertama menjawab hadits ini dengan beberapa jawaban 
sebagai berikut: 


a. Sesungguhnya yang ditanyakan adalah tentang turunnya satu surat 
secara sempurna maka menjadi jelas bahwa surat al-Muddatstsir 
diturunkan secara keseluruhan sebelum turunnya surat “Igra” secara 
sempurna karena yang turun pertama adalah ayat-ayat di awalnya. 
Ini diperkuat dengan hadits yang ada di kedua kitab Shahih (Bukhari 
dan Muslim) juga dari Abi Salamah dari Jabir (ia berkata): aku 
mendengar Rasulullah saw. sedang berbicara tentang masa 
kevakuman wahyu, maka beliau bersabda dalam haditsnya, “Ketika 
aku sedang berjalan, aku mendengar ada suara dari langit, kemudian 
aku angkat kepalaku, ternyata ada seorang malaikat yang pernah 
datang kepadaku di Hira” sedang duduk di atas kursi antara langit 
dan bumi, maka aku pulang dan aku katakan, “Tolong selimuti aku, 
selimuti aku, maka mereka memberikan selimut padaku, dan Allah 
menurunkan: Yaa ayyuhal muddatstsir'” 


Ungkapan Nabi saw: “malaikat yang pernah datang kepadaku di Gua 
Hira” menunjukkan bahwa kisah yang ada di dalam hadits ini terjadi 
setelah kisah Hira' yang turun di dalamnya: “igra' bismi rabbik”. 

b. Sesungguhnya apa yang dimaksudkan oleh Jabir tentang yang pertama 
itu adalah yang pertama secara khusus, yaitu masa setelah wahyu itu 
vakum (terputus), bukan yang pertama kali turun secara mutlak. 

c. Sesungguhnya yang dimaksud adalah yang pertama kali turun secara 
khusus dengan adanya perintah untuk mengingatkan (berdakwah). 
Sebagian ulama mengungkapkan demikian itu dengan istilah: 
“pertama kali yang diturunkan untuk kenabian adalah: “1gra' bismi 


Al-ltgan fi Ulumil Lur'an 105 


106 


rabbik”, dan pertama kali yang diturunkan untuk kerasulan adalah: 
“Yaa ayyuhal muddatstsir”. 

d. Sesungguhnya yang dimaksud adalah pertama kali yang diturunkan 
dengan sebab terdahulu yaitu apa yang terjadi pada Nabi yang beliau 
memakai selimut karena ketakutan. Adapun “igra” itu turun sejak 
awal tanpa ada sebab yang mendahului. Pendapat ini disebutkan oleh 
Ibnu Hajar. 


e. Sesungguhnya Jabir mengeluarkan riwayat tersebut atas dasar 
ijtihadnya, bukan dari riwayatnya. Dengan demikian maka hadits yang 
diriwayatkan oleh Aisyah lebih didahulukan. Pendapat ini dikatakan 
oleh al-Karmani. 


Jawaban paling baik dari berbagai jawaban di atas adalah yang pertama 
(a) dan terakhir (e). 

Pendapat ketiga, bahwa yang pertama kali diturunkan dari Al-Guran 
adalah surat al-Fatihah. Imam Fakhruddin ar-Razi berkata di dalam tafsirnya, 
al-Kasyafp bahwa Ibnu Abbas dan Mujahid berpendapat bahwa surat yang 
pertama kali diturunkan adalah Igra', dan sebagian besar ahli tafsir 
berpendapat bahwa surat yang pertama kali turun adalah “Fatihatul kitab”. 


Ibnu Hajar berkata: pendapat yang diikuti oleh kebanyakan para imam 
adalah pendapat pertama. Adapun pendapat yang disandarkan pada sebagian 
besar dari ulama, maka tidak ada yang berkata demikian kecuali sedikit 
sekali dibanding dengan orang-orang yang berkata dengan pendapat 
pertama. Sebagai hujahnya: hadits yang dikeluarkan riwayatnya oleh Imam 
al-Baihagi di dalam kitab ad-Dalaail, dan Imam Al-Wahidi melalui Yunus 
bin Bukair, dari Yunus bin “Amr, dari ayahnya, dari Abi Maisarah “Amr bin 
Syarahbil, sesungguhnya Rasulullah saw. berkata kepada Khadijah, 
“Sesungguhnya bila aku sedang seorang diri maka aku mendengar seruan 
(panggilan). Demi Allah, aku benar-benar khawatir bila terjadi apa-apa.” 
Kemudian Khadijah berkata, “Ma'adzallah (semoga Allah melindungi 
engkau), Allah tidak akan berbuat jahat kepadamu. Demi Allah, 
sesungguhnya engkaulah orang yang benar-benar menyampaikan amanah, 
menyambung silaturrahim, dan jujur dalam tutur kata.” Ketika Abu Bakar 
masuk maka Khadijah menyebut haditsnya pada Abu Bakar, dan Khadijah 
berkata, “Pergilah engkau bersama Muhammad kepada Waragah.” Keduanya 
pergi menemui Waragah, dan keduanya menceritakan kepadanya. 


Muhammad berkata, “Apabila aku seorang diri maka aku mendengar 
suara memanggil di belakangku: Ya Muhammad! Ya Muhammad!, 
kemudian aku pergi keluar.” Waragah berkata, “Jangan berbuat begitu, 


Al-Itgan fi Ulumil Aur'an 


apabila datang kepadamu maka tetaplah (di tempatmu) hingga kamu 
mendengar apa yang ia katakan, kemudian datanglah kepadaku dan 
beritakan kepadaku.” Kemudian ketika Muhammad sendirian maka Jibril 
memanggilnya, “Ya Muhammad, katakanlah Bismwillahirrahmanirrahim, 
albamdu lillahi rabbil “alamin hingga “wa ladhdhaallin'...” (al-Hadits). Hadits 
ini mursal, para perawinya sigat. 


Imam al-Baihagi berkata, “Apabila ia hadits wahfudz maka 
kemungkinan ia adalah berita tentang turunnya surat al-Fatihah setelah 
turun kepada Nabi saw. surat Igra” dan surat al-Muddatstsir.” 


Pendapat yang keempat, mengatakan bahwa pertama kali yang 
diturunkan dari Al-Gur'an adalah “Biswillahirrahmaanirrahiin?”. 


Imam al-Wahidi mengeluarkan sebuah riwayat dengan sanadnya dari 
Ikrimah dan Hasan, keduanya berkata, “Pertama kali yang diturunkan dari 
Al-Ouran adalah “Bismillahirrahmaanirrahim' dan awal surat Igra' bismi rabbik”” 


Ibnu Jarir ath-Thabari dan lainnya juga mengeluarkan sebuah 
riwayat melalui adh-Dhahhak, dari Ibnu Abbas ta., ia berkata, “Pertama 
kali yang dibawa turun oleh Jibril as. kepada Nabi Muhammad saw. adalah 
perkataan Jibril “Ya Muhammad!, mohonlah perlindungan (kepada Allah), 


NI 


kemudian katakan “Bisyuillahirrahmaantrrahim”. 


Menurut saya (Imam Suyuthi): sesungguhnya pada dasarnya ini tidak 
dianggap pendapat, karena sudah barang tentu konsekuensi turunnya suatu 
surat adalah turunnya “basmalah” bersama surat itu, maka ia merupakan 
ayat yang pertama kali turun secara mutlak. 


Berkenaan dengan pertama kali yang diturunkan dari Al-Gur'anul 
Karim, ada sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan 
Muslim dari Aisyah ra., ia berkata, “Sesungguhnya pertama kali yang 
diturunkan adalah surat al-Mufashshal. Di dalamnya disebutkan surga 
dan neraka, hingga ketika manusia melompat untuk masuk Islam maka 
turunlah (ayat-ayat yang menjelaskan tentang) halal dan haram.” 


Penjelasan tersebut agak sulit dipahami, karena pertama kali yang 
diturunkan adalah “sgrz”, padahal tidak ada di dalam surat “gra” penyebutan 
surga dan neraka. Tetapi kesulitan ini dapat dijawab bahwa di sana ada kata 
min” yang diperkirakan sehingga maknanya: di antara pertama kali yang 
diturunkan, dan yang dimaksud adalah surat al-Muddatstsir, karena ia 
merupakan pertama kali yang diturunkan setelah masa vakumnya 
(terputusnya) wahyu, dan di akhirnya terdapat penyebutan surga dan neraka. 
Maka kemungkinan akhir surat al-Muddatstsir itu diturunkan sebelum 
turunnya ayat-ayat kelengkapan dari surat “1gra”. 


Al-ltgan fi Ulumil Lur'an 107 


108 


Farun 
(Pembahasan Tambahan) 


Al-Wahidi mengeluarkan sebuah riwayat melalui Al-Husen bin Wagid, 
ia berkata: aku mendengar Ali bin Husen berkata bahwa pertama kali 
surat yang turun di Makkah adalah “'gra' bismi rabbik” dan surat yang 
terakhir turun di Makkah adalah Al-Mukminun dan dikatakan dalam 
pendapat yang lain adalah al-'Ankabut. Sedangkan surat yang pertama 
kali turun di Madinah adalah “wailul lil muthajjifin” dan yang terakhir turun 
di Madinah adalah surat Bara'ah atau at-Taubah. Kemudian surat yang 
disampaikan oleh Rasulullah saw di Makkah adalah surat an-Najm. 


Di dalam Syarah al-Bukhari (Fath al-Baari), karya Ibnu Hajar disebutkan 
bahwa para ulama sepakat bahwa surat al-Bagarah adalah surat yang 
pertama kali turun di Madinah, tetapi pengakuan bahwa hal itu telah 
menjadi kesepakatan perlu ditinjau kembali, karena adanya perkataan Ali 
bin Husen tersebut. Di dalam Tafsir an-Nasafi, dari al-Wagidi, ia berkata 
bahwa surat yang pertama kali turun di Madinah adalah surat al-Yadar. 


Abu Bakar Muhammad bin Harits bin Abyadh berkata di dalam juz'ihi 
Al-Masyhur: telah menceritakan kepada kami Abu al-'Abbas Ubaidillah 
bin Muhammad bin A'yun al-Baghdadi (ia berkata): telah menceritakan 
kepada kami Hassan bin Ibrahim al-Kirmani (ia berkata): telah 
menceritakan kepada kami Umayyah al-Azdi, dari Jabir bin Zaid, ia 
berkata: bahwa pertama kali yang diturunkan oleh Allah SWT dari Al- 
Ouran di Makkah adalah: Igra' bismi rabbik, kemudian Nuun wal-galami, 
kemudian yaa ayyuhal muggammil, kemudian yaa ayyuhal muddatstsir, kemudian 
al-Fatihah, kemudian tabbat yada abii lahab, kemudian idzas syamsu kuwwirat, 
kemudian Sabbihisma rabbik al-a'laa, kemudian wallaili idgaa yaghsyaa, 
kemudian al-Fajr, kemudian adh-Dhuha, kemudian Alam Nasyrah, 
kemudian al-Ashr, kemudian al-'Adiyat, kemudian al-Kautsar, kemudian 
Al-haakumuttakaatsur, kemudian Ara'aitalladgii yukadgdzgibu, kemudian al- 
Kafirun, kemudian Alam tara kaifa, kemudian Oul a'udgu birabbil falag, 
kemudian Oul a'uudgu birabbinnaas, kemudian Oul huwallaahu ahad, 
kemudian surat an-Najm, kemudian Abasa wa tawallaa, kemudian Innaa 
angalnaahu, kemudian Was syamsi wa dhuhaaha, kemudin al-Buruuj, 
kemudian Wat tiini, kemudian Li “ila fi guraisy, kemudian al-gari'ah, 
kemudian al-giyaamah, kemudian Wailul likulli humazah, kemudian 
Walmursalaati, kemudian @Yaaf, kemudian al-Balad, kemudian ath-Tharig, 
kemudian Igtarabat as-saa'ah, kemudian Shad, kemudian al-A'raf, kemudian 
al-Jin, kemudian Yasin, kemudian al-Furgan, kemudian al-Malaikah, 


Al-Itgan fi Ulumil Aur'an 


kemudian “Kaaf haa yaa 'aiin shood”, kemudian Thaha, kemudian al- 
Wagi'ah, kemudian asy-Syu'araa, kemudian “T'haa siiin/ Sulaiman”, 
kemudian “Thaa siiim miiim”/al-@ashash, kemudian bani Israil, kemudian 
at-Tasi'ah/ Yunus, kemudian Hud, kemudian Yusuf, kemudian al-Hijjt, 
kemudian al-An'am, kemudian ash-Shaffat, kemudian Lugman, kemudian 
Saba', kemudian az-Zumart, kemudian “Haa miim? /al-Mwmin, kemudian 
Haa miim as-sajadah, kemudian Haa miim/ az-Zukhruf, kemudian Haa 
miim|/ad-Dukhan, kemudian Haa miim/al-Jatsiyah, kemudian Haa miim/ 
al-Ahgaf, kemudian adz-Dzariyat, kemudian al-Ghasyiyah, kemudian al- 
Kahfi, kemudian Haa miim 'aiin siin gaaf, kemudian Tangil as-sajadah, 
kemudian al-Anbiya”, kemudian an-Nahl (40 ayat pertama, karena 
selebihnya adalah Madaniyyah), kemudian Inna arsalnaa nuuhan, kemudian 
ath-Thur, kemudian al-Mukminun, kemudian Tubarak, kemudian al- 
Haggah, kemudian Sa'ala saa'ilun, kemudian 'Amma yatasaa'aluun, 
kemudian an-Naazr?'aat, kemudian Idgas samaaun fatharat, kemudian Idzgas 
samaaaun syaggat, kemudian at-Rum, kemudian al-Ankabut, dan kemudian 
Wailul lil muthaffifin. Inilah surat-surat yang diturunkan di Makkah. 


Surat-surat yang diturunkan di Madinah adalah: surat al-Bagarah, 
kemudian Ali Imran, kemudian al-Anfal, kemudian al-Ahzab, kemudian 
al-Ma'idah, kemudian al-Mumtahanah, kemudian Idza jaa'a nashrullah, 
kemudian an-Nur, kemudian al-Hajj, kemudian al-Munafigun, kemudian 
al-Mujadalah, kemudian al-Hujurat, kemudian at-Tahrim, kemudian al- 
Jumu'ah, kemudian at-Taghabun, kemudian Sabbih al-Hawariyyin, kemudian 
al-Fath, kemudian at-Taubah, kemudian (ayat terakhir) penutup Al-Guran. 

Saya (Imam Suyuthi) berpendapat bahwa susunan atau urutan seperti ini 
Iharib (aneh) dan perlu ditinjau kembali, dan Jabir bin Zaid termasuk ulama Al- 
Ouran di kalangan tabiin. Al-Burhan (Burhanuddin) al-Ja'bari telah 
menadzamkan atsar ini dalam gasidah (syair)-nya yang beliau beri nama “Tagribul 
ma'mul fii tartiibun nuguul”. 


Far'un (Pembahasan Tambahan) 
Tentang Awal-Awal yang Bersifat Khusus 


1. Yang pertama kali diturunkan tentang “perang”. 
Imam al-Hakim meriwayatkan di dalam kitabnya, a/Mustadrak, dari Ibnu 
Abbas ia berkata: ayat yang pertama kali turun tentang “perang” adalah: 
“udgina lilladgiina yugaataluuna bi annahum dzulimuu”. (OS. a-Hajj: 39) 
Ibnu Jarir ath-Thabari juga mengeluarkan sebuah riwayat dari Abil 
“Aliyah, ia berkata: ayat yang pertama kali turun tentang “perang” di 


Al-ltgan fi Ulumil Lur'an 109 


110 


Madinah adalah “wa gaatiluu fii sabiilillah alladziina yugaatiluunakum”. 
(OS. al-Bagarah: 190) 


Di dalam kitab a/Ik/i/ karya Imam al-Hakim dikatakan bahwa yang 
pertama kali diturunkan tentang “perang” adalah: “Ynnallaha isytaraa minal 
mukminiina anfusahum wa amwaalahum”. (OS. at-Taubah: 111) 


Yang pertama kali diturunkan tentang “pembunuhan”. 


Ayat (yang ada di dalam surat) al-Isra” ayat 33, yaitu: "wa man gutila 
madgluuman” sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Adh-Dhahhak. 


Yang pertama kali diturunkan tentang “khamr”. 


Imam ath-Thayalisi meriwayatkan di dalam Musnad-nya, dari Ibnu 
Umar, ia berkata: telah turun tiga ayat tentang khamr (minuman 
keras), dan yang pertama kali adalah: “Yas'aluunaka 'anil khamri wal 
maisir” (9S. al-Bagarah: 219), kemudian dikatakan bahwa khamr telah 
diharamkan, maka mereka berkata, “Wahai Rasulullah, biarkanlah 
kami memanfaatkan khamr sebagaimana difirmankan oleh Allah 
SWT.” Nabi diam di hadapan mereka, maka turunlah: Yaa 
tagrabushshalaata wa antum sukaaraa' (9S. an-Nisa?: 43), kemudian 
dikatakan bahwa khamt telah diharamkan. Mereka berkata, “Wahai 
Rasulullah, kami tidak meminumnya ketika mendekati shalat.” Nabi 
diam di hadapan mereka, kemudian turunlah: “Yaa ayyuhalladgiina 
amanuu innama alkhamru wal maisiru...” (9S. al-Ma'idah: 90), maka 
Rasulullah saw. bersabda, “Khamrt telah diharamkan.” 


Yang pertama kali diturunkan tentang “berbagai jenis makanan” di 
Makkah adalah ayat yang ada di surat al-An'am ayat 145: “gul laa 
ajidu fii maa uubiya ilayya mubarraman”, kemudian ayat yang ada di 
dalam surat an-Nahl: 114 hingga akhirnya, yaitu: Ya kuluu mimmaa 
ragagakumullaahu balaalan thayyiban”, sedangkan yang turun di 
Madinah adalah ayat yang ada di surat al-Bagarah: 173, yaitu: 
“Yunamaa barrama “alaikum al-maitata”, kemudian ayat yang ada di 
surat al-Ma'idah: 3, yaitu: “Hurrimat 'alaikum al-maitatu...”. Ini 
dikatakan oleh Ibnu al-Hashshar. 

Yang pertama kali diturunkan tentang berbagai persoalan yang 
lainnya: 

Imam Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, ia berkata: pertama kali 
surat yang diturunkan di dalamnya adalah “Sajadah”/an-Najm. 


Al-Faryabi berkata: telah menceritakan kepada kita Warga”, dari Ibnu 
Abi Najih, dari Mujahid, tentang firman Allah: “Jagad nashara- 


Al-Itgan fi Ulumil Nur'an 


kumullahu fii mawaathina katsiiratin” ((S. at-Taubah: 25), ia berkata: 
inilah ayat yang pertama kali diturunkan dari surat Baraa'ah. 


Al-Faryabi juga mengatakan: telah menceritakan kepada kita Israil, (ia 
berkata): telah menceritakan kepada kami Sa'id, dari Masrug, dari Abi 
ad-Duha, ia berkata: pertama kali yang diturunkan dari surat Baraa'ah 
(at-Taubah) adalah: “infiruu khifaa fan wa tsigaalan” (ayat 41), kemudian 
turun ayat-ayat yang pertama, kemudian turun ayat-ayat yang akhir (dari 
surat at-Taubah). 

Ibnu Asytah mengeluarkan sebuah riwayat di dalam kitabnya, al- 
Mashahif, dari Abi Malik, ia berkata: yang pertama kali turun dari 
surat Bara'ah (at-Taubah) adalah “infiruu khifaafan wa tsigaalan”. 
Setelah beberapa tahun kemudian diturunkan “baraa 'atun minallahi 
wa rasuulihi” awal surat, kemudian dirangkai dengan empat puluh 
ayat (berikutnya). 

Ibnu Asytah juga mengeluarkan sebuah riwayat melalui Dawud, dari 
“Amir tentang firman Allah: “nfiruu khifaafan wa tsigaalan”, ta berkata: 
ini adalah ayat yang pertama kali diturunkan di dalam surat Bara'ah 
dalam Perang Tabuk, dan ketika pulang dari Tabuk maka turunlah 
ayat Bara'ah yang lainnya, kecuali tiga puluh delapan ayat dari awalnya. 
Ibnu Asytah juga mengeluarkan sebuah riwayat melalu Sufyan dan 
lainnya, dari Hubaib bin Abi “Umrah, dari Sa'id bin Jubair, ia berkata: 
bahwa pertama kali ayat yang diturunkan dari surat Ali Imran: 138: 
“haadgaa bayaanun linnaasi wa hudan wa mau'idgatun lil muttagiin”, 
kemudian selebihnya diturunkan pada hari Perang Uhud. 


Al-ltgan fi Ulumil Lur'an 111 


? Maka datanglah malaikat Jibril) kepadanya di gua itu. 
Malaikat itu berkata, Bacalah (ya Muhamm ad): 
Nabi saw. berkata, Kemudian saya katakan, saya tidak dapat 
membaca, kemudian dia Memegang dan mendekapku 
hingga aku merasa berat, kemudian melepaskanku dan dia berkata, 
“Bacalah (hai Muhammad)', maka aku katakan, 
saya tidak dapat membaca, kemudian Jibril mendekapku yang 
kedua, hingga aku Merasa payah, kemudian melepaskanku, 
kemudian ia berkata, 'Bacalah (hai Muhammad)", maka aku katakan, 
aku tidak dapat membaca, makaia mendekapku yang ketiga 
hingga aku merasa payah, kemudian melepaskanku, 
kemudian ia berkata, /gra bismirabbikahingga maa lam ya lam 
(OS. al-'Alag: 1-5): 
Kemudian Rasulullah saw. pulang dengan membawa ayat-ayat 
itu dalam keadaan gemetar... @ 


—(al-Hadits)-- 


an be roin 


3 audi ah 
MULI 


Mengenal yang Terakhir 
Diturunkan dari 
AL: Juranul/Karim 


pustak 


pustaka-indo.blogspot.com 


Mengenal yang Terakhir 
Diturunkan dari Al-Our anul Karim 


D i dalam pembahasan masalah tersebut terdapat 
perbedaan pendapat. 


1. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari al- 
Bara bin “Azib, ia berkata: ayat yang terakhir turun 
adalah: “Yastaftuunaka gulillaahu yuftiikum fil 
kalaalah” ((9S. an-Nisa”: 176), dan surat yang 
terakhir turun adalah surat Bara'ah (at-Taubah). 


Imam Bukhari juga mengeluarkan sebuah riwayat 
dari Ibnu Abbas, ia berkata: ayat yang terakhir turun 
adalah “ayatur riba”. Imam al-Baihagi juga 
meriwayatkan dari Umat seperti yang diriwayatkan 
oleh Imam Bukhari, dan yang dimaksud tentang 
ayatur riba adalah: “Yaa ayyuhalladgiina aamanu 
ittagullaha wa dgaruu maa bagiya minar ribaa” (OS. 
al-Bagarah: 278). 

Imam Ahmad dan Ibnu Majah juga meriwayatkan 
dari Umar bahwa di antara yang terakhir diturunkan 
adalah ayatur riba. Ibnu Mardawaih juga 
meriwayatkan dari Abu Said al-Khudri, ia berkata: 
Umar pernah berkhutbah di hadapan kami kemudian 
ia berkata, “Sesungguhnya di antara yang terakhir 
turun dari A-Guran adalah ayatur riba” 


115 


116 


Imam an-Nasa'i mengeluarkan sebuah riwayat melalui Ikrimah, dari 
Ibnu Abbas ra. ia berkata bahwa ayat yang terakhir dari Al-Gur'an 
adalah: “wattaguu yauman turja'una fiihi ilallah” (9S. al-Bagarah: 281). 
Ibnu Mardawaih juga mengeluarkan sebuah riwayat sebagaimana 
tersebut melalui Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, dengan ungkapan: 
“bahwa ayat yang terakhir turun”. 


Ibnu Jarir juga mengeluarkan sebuah riwayat melalui al-Aufi dan adh- 
Dhahhak, dari Ibnu Abbas. 


Al-Faryabi berkata dalam tafsirnya: telah menceritakan kepada kami 
Sufyan, dari al-Kalbi, dari Ibnu Shalih, dari Ibnu Abbas, ia berkata: 
ayat yang terakhir turun adalah: “wattaguu yauman turja'nuna ftibi ilallah” 
(a-aayah), dan antara turunnya ayat ini dengan wafat Nabi saw. (masih 
ada waktu) delapan puluh satu (81) hari. 

Ibnu Abi Hatim juga mengeluarkan sebuah riwayat dari Said bin 
Jubair, ia berkata: bahwa ayat yang terakhir diturunkan dari Al-Gur'an 
secara keseluruhan (mutlak) adalah: “wattaguu yauman turja'uuna fiihi 
dallah”, dan Nabi saw. masih hidup setelah turunnya ayat ini selama 
sembilan malam. Kemudian beliau wafat pada (Ahad) malam Senin 
setelah melewati dua malam pertama dari bulan Rabi'ul Awal. 


Ibnu Jarir juga meriwayatkan seperti tersebut di atas dari Ibnu Juraij dan 
meriwayatkan pula melalui “Athiyyah dari Abu Sa'id, ia berkata: ayat 
yang terakhir (turun) adalah: “wataguu yauman turja uuna...” (al-aayah). 


Abu Ubaid mengeluarkan sebuah riwayat di dalam kitabnya, al- 
Fadhail, dari Ibnu Syihab, ia berkata: bahwa Al-Gur'an yang terakhir 
perjanjiannya dengan “Arasy adalah ayatur riba dan ayat ad-dain (utang). 
Ibnu Jarir juga mengeluarkan sebuah riwayat melalui Ibnu Syihab 
dari Sa'id bin Musayyab: sesungguhnya telah sampai kepadanya 
bahwa sesungguhnya Al-Our'an yang terbaru perjanjiannya dengan 
“Arasy adalah ayat ad-dain (utang). Ini hadits mursal, shahihul isnaad, 


Saya Imam Suyuthi) berpendapat: menurut saya tidak ada saling 
menafikan di antara riwayat-riwayat tersebut tentang ayatur riba, yaitu 
“wattaguu yauman...” dengan ayat ad-dain, karena secara zahir keduanya 
turun dalam satu tahapan secara langsung sebagaimana urutannya di 
dalam al-Mushaf (Al-Guran). Keduanya dalam satu kisah, maka 
masing-masing dari keduanya memberitahukan tentang apa yang 
diturunkan bahwa ayat tiba itulah yang terakhir, dan inilah yang 
shahih. Sedangkan perkataan Bara? bin “Azib bahwa yang terakhir 


Al-ltgan fi Ulumil Rur'an 


diturunkan adalah: Yastaftuunakan” maksudnya adalah dalam masalah 
fara'id (pembagian hukum waris). 


Ibnu Hajar berkata di dalam Syarah Bukhari: cara untuk menjamak 
(mengompromikan) di antara dua pendapat di dalam ayatur riba yaitu 
“wattaguu yauman...” adalah ayat ini merupakan penutup dari ayat-ayat 
yang diturunkan tentang riba, karena ayat ini di- athafkan (dihubungkan) 
dengan ayat-ayat yang diturunkan itu dan dikompromikan antara ayat- 
ayat itu dengan perkataan Bara” bahwa kedua ayat itu diturunkan secara 
bersamaan. Dengan demikian dapat dibenarkan bahwa ada di antara 
keduanya yang terakhir bagi yang lainnya, dan mungkin ayat yang terakhir 
adalah ayat dari surat an-Nisa? yang terikat dengan sesuatu yang 
berhubungan dengan almawaarits (hukum waris), berbeda dengan ayat 
al-Bagarah, tetapi juga mungkin terbalik. Tetapi pendapat yang pertama 
itulah yang unggul, karena di dalam ayat al-Bagarah terdapat isyarat 
tentang makna al-wafa' 'kesetiaan' yang menjadi kelaziman terhadap 
penutupan turunnya Al-Guran. 

3. Disebutkan di dalam kitab 4/-Mustadrak, dari Ubai bin Ka'ab, ia 
berkata: ayat terakhir yang turun adalah: “Jagad jaa'akum rasuulum 
min anfusikum” (9S. at-Taubah: 128-129). 


Abdullah bin Ahmad meriwayatkan di dalam Zawaid al-Musnad, dan 
Ibnu Mardawaih dari Ubai bin Ka'ab: sesungguhnya mereka 
mengumpulkan Al-Guran pada masa kekhilafahan Abu Bakar, dan 
pada saat itu ada orang-orang yang menulis. Ketika sampai pada ayat 
yang ada di surat Bara'ah ini “summa insharafuu sharafallahu guluubahum 
biannahum gaumun laa yafgahuun” (ayat 127), mereka mengira bahwa 
ini merupakan ayat yang terakhir diturunkan dari A-Guran. Maka 
Ubai bin Ka'ab berkata kepada mereka, “Sesungguhnya Rasulullah 
saw pernah membacakan dua ayat setelah ayat tersebut, yaitu: Yagad 
Jaa'akum rasuulun min anfusikum' hingga wa buwa rabbul 'arsyil 'adgiim'” 
Dan ia berkata, “Inilah yang terakhir diturunkan dari Al-Guran, maka 
Allah mengakhiri dengan sesuatu yang Allah juga memulai dengannya, 
demi Allah yang tiada Tuhan selain Dia, yaitu firman Allah: wa maa 
arsalnaaka min gablika min rasuulin illa nuubii ilaihi annahuu laa ilaaha 
illaa ana fa buduun' ((9S. al-Anbiya”: 25). 

Ibnu Mardawaih juga mengeluarkan sebuah riwayat dari Ubai bin 
Ka'ab, ia berkata: Al-Gur'an yang terakhir ada perjanjian dengan Allah 
adalah dua ayat berikut ini, yaitu: “Jagad jaa'akum rasuulun min 
anfusikum.... 


Al-Itgan fi Ulumil Lur'an 117 


118 


Ibnu al-Anbari juga mengeluarkan sebuah riwayat dengan ungkapan: 
agrab Al-Our'an bissamaa'i 'ahdan” artinya “Al-@uran yang paling dekat 
(akhir) perjanjiannya dengan langit”. Abu asy-Syekh juga mengeluarkan 
sebuah riwayat di dalam Tafsir-nya melalui Ali bin Zaid, dari Yusuf al- 
Makki, dari Ibnu Abbas, ia berkata, “Ayat yang terakhir turun adalah 


,. 


lagad jaa'akum rasuulun min anjusikum' 


Imam Muslim mengeluarkan sebuah riwayat dari Ibnu Abbas, ia berkata, 
“Surat yang terakhir turun adalah: Ydzgua jaa'a nashrullahi wal fath”” 


Imam Tirmidzi dan Hakim mengeluarkan sebuah riwayat, dari Aisyah, 
ia berkata: surat terakhir yang turun adalah surat al-Ma'idah, maka 
apa-apa yang kamu dapati di dalamnya berupa halal maka halalkanlah 
(al-Hadits). Kedua imam hadits tersebut juga mengeluarkan sebuah 
riwayat dari Abdullah bin Amr, ia berkata: bahwa surat yang terakhir 
turun adalah surat al-Ma'idah dan al-Fath. Saya (Imam Suyuthi 
berpendapat: yaitu “idga jaa'a nashrullahi wal fath”. 

Di dalam hadits Utsman yang masyhur dikatakan bahwa ayat Bara'ah 
adalah yang terakhir diturunkan di dalam Al-Guran. 


Imam Baihagi berkata: berbagai pendapat yang berbeda ini jika 
memang shahih (benar) maka dapat dijamak (dikompromikan) yaitu 
bahwa setiap pendapat telah memberikan jawaban sesuai dengan 
dalilnya masing-masing yang ada padanya. Al-Gadhi Abu Bakar 
berkata dalam kitabnya, 4/-Intishar: pendapat-pendapat tersebut, tidak 
ada satu pun yang marfu' kepada Rasulullah saw, dan setiap pendapat 
yang dikatakan itu merupakan salah satu jenis dari ijtihad dan 
ghalabatidgan (kuatnya keyakinan). Kemungkinan masing-masing dari 
mereka menceritakan kepada yang lain apa yang ia dengar dari Nabi 
saw. pada hari ketika beliau wafat atau sebelum beliau sakit. Yang 
lainnya mendengar dari beliau setelah itu meskipun dia tidak 
mendengar sendiri, atau kemungkinan juga ayat tersebut adalah ayat 
terakhir yang dibacakan Rasulullah saw. bersama dengan ayat-ayat 
yang turun bersamanya maka ia diperintahkan untuk menulis apa 
yang turun bersamanya setelah menulis ayat-ayat itu, sehingga ia 
mengira bahwa itu terakhir dari apa yang diturunkan secara urutannya. 
Di antara pendapat yang aneh tentang ayat yang terakhir diturunkan 
adalah riwayat yang diceritakan oleh Ibnu Jarir, dari Mu'awiyah bin 
Abi Sufyan, sesungguhnya ia membaca ayat ini: Yaman kaana yarjuu 
ligaa'a rabbibii” (9S. al-Kahfi: 110) dan ia berkata bahwa ayat ini 
adalah ayat yang terakhir turun dari Al-Guran. Ibnu Katsir berkata: 


Al-ltgan fi Ulumil ur'an 


ini adalah atsar (riwayat) yang sulit, dan mungkin dia bermaksud bahwa 
tidak ada setelah ayat ini ayat lain yang menasakhnya atau mengubah 
hukumnya, bahkan ayat ini ditetapkan dan diperkuat. 


Menurut saya (Imam Suyuthi): sebagaimana riwayat tersebut adalah 
riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan lainnya dari Ibnu 
Abbas, ia berkata: ayat ini: “wa man yagtul mu minan muta ammidan fa 
Jazaauhu jahannam” (9S. an-Nisa': 93), adalah ayat yang terakhir 
diturunkan dan tidak ada suatu ayat pun yang menasakhnya. 


Imam Ahmad dan Nasa'i juga meriwayatkan dari Ibnu Abbas: 
sesungguhnya telah turun ayat tersebut yang dia adalah yang terakhir 
diturunkan, tidak ada sesuatu pun yang menasakhnya. 


Ibnu Mardawaih mengeluarkan sebuah riwayat melalui Mujahid, dari 
Ummu Salamah, ia berkata: ayat yang terakhir diturunkan adalah: 
Fastajaaba lahum rabbubum anni laa udhiiu 'amala 'aamilin” (9S. Ali 
Imran: 195). 


Saya (Imam Suyuthi) berpendapat: demikian itu karena dia (Ummu 
Salamah) berkata, “Wahai Rasulullah, saya melihat bahwa Allah 
menyebutkan kaum laki-laki, dan tidak menyebutkan kaum 
perempuan.” Maka turunlah: “wa laa tatamannau maa fadhdhalallahu 
bihi badhakum 'alaa badhin” (9S. an-Nisa': 32), dan turun pula “iunal 
muslimiina wal muslimaati” (9S. al-Ahzab: 35), dan turunlah ayat ini, 
maka dia adalah tiga ayat yang terakhir turunnya atau ayat yang terakhir 
diturunkan setelah diturunkan ayat yang khusus untuk kaum pria saja. 


Ibnu Jarir juga mengeluarkan sebuah riwayat dari Anas, ia berkata: 
Rasulullah saw. bersabda, “Barangsiapa berpisah dengan dunia ini atas 
dasar ikhlas karena Allah semata dan untuk beribadah kepada-Nya, 
tidak ada sekutu bagi-Nya, dan mendirikan shalat, menunaikan zakat, 
maka dia dapat berpisah dengan (dunia itu) sedangkan Allah 
meridhainya.” Anas berkata, “Untuk membenarkan hal itu di dalam 
kitab Allah dalam kaitan dengan ayat yang terakhir diturunkan adalah 
firman Allah Ya in taabuu wa agaamush shalaata wa aatawuz Lakaata' 
(OS. at-Taubah: 5).” Saya (Imam Suyuthi) berpendapat: maksudnya di 
dalam akhir surat ia diturunkan. 


6. Di dalam kitab alBurhan fi Ulumil Our'an karya Imam Haramain 
disebutkan bahwa firman Allah “gul laa ajidu fii maa nukhiya ilayya 
mubarraman” (9S. al-An'am: 145) adalah yang terakhir diturunkan, 
dan Ibnu al-Hashshar mengomentari bahwa surat itu Makkiyyah secara 


Al-ttgan fi Ulumil ur'an 119 


ittifag, dan tidak ada riwayat yang menerangkan tentang terakhirnya 
ayat ini dari turunnya surat, bahkan ia menghujat orang-orang musyrik 
dan membantah mereka, sedang mereka di Makkah. 


Tanbih (Peringatan) 


Termasuk sesuatu yang musykil (sulit) berdasarkan keterangan yang 
ada, bahwa firman Allah SWT: “Alyauma akmaltu lakum diinakum” (OS. 
al-Ma'idah: 3), sesungguhnya ayat ini turun di Arafah pada tahun Haji 
Wada', dan secara zahir menyempurnakan seluruh hal yang diwajibkan 
dan hukum-hukum sebelumnya. Ada jamaah dari mereka yang berterus 
terang, di antaranya Imam as-Sudi, yang mengatakan, “Tidak diturunkan 
setelah ayat tersebut, halal dan tidak pula haram, padahal itu ada di dalam 
ayatur riba dan ad-dain serta alkalaalah, bahwa ini semua turun setelah 
ayat tersebut.” 

Ibnu Jarir menganggap demikian itu musykil (sulit) dan beliau 
berkata: yang lebih utama ditakwilkan saja bahwa Allah SWT telah 
menyempurnakan agama mereka yaitu memberikan keistimewaan 
dengan (meraih kembali) al-balad al-haram, dan hengkangnya kaum 
musyrikin dari negeri itu, hingga kaum muslimin dapat menuju negeri 
itu dan orang-orang musyrik tidak bercampur dengan mereka. Kemudian 
diperkuat dengan riwayat yang dikeluarkan oleh Ibnu Jarir melalui Ibnu 
Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas, ia berkata: dahulu orang-orang musyrik 
dan orang-orang muslim melakukan haji secara bersamaan maka ketika 
turun “bara'atun”, orang-orang musyrik dibersihkan dari Baitullah 
(Kakbah). Akhirnya orang-orang muslim melaksanakan haji sedangkan 
tidak ada seorangpun dari orang-orang musyrik yang menyertai mereka 
di Baitullah al-Haram. Maka ini termasuk sempurnanya nikmat. “Wa 
atmamtu “alaikum ni mati”. 


120 Al-Itgan fi Ulumil Aur'an 


pustaka-indo.blogspot.com 


Mengenal Sababun Nuzul 


TT erdapat sekelompok ulama yang menyusun kitab 
secara khusus tentang masalah sababun nugul. 
Ulama yang pertama kali menyusun adalah Ali Ibnul 
Madini, guru Imam Bukhari. Di antara yang paling 
populer adalah kitab al-Wahidi, betapapun di dalam 
kitab itu terdapat kekurangan, dan kitab itu telah 
diringkas oleh al-Ja'bari yang membuang sanad- 
sanadnya dan tidak menambah sedikit pun. 


Syekhul Islam Abul Fadhl Ibnu Hajar juga telah 
menyusun kitab tentang sababun nugul ini, tetapi masih 
berbentuk tulisan tangan dan terburu meninggal. Maka 
kita tidak mendapatkan kitab itu secara sempurna. Saya 
pun telah menyusun suatu kitab sababun nugul secara 
lengkap, ringkas, dan telah diteliti yang belum pernah 
ada kitab yang menyamai, yang beri nama Lubabun Nugul 
Jii Asbaabin Nuzuul. 


Imam al-Ja'bari mengatakan bahwa nuzulul Guran 
(turunnya Al-Gur'an) itu terbagi menjadi dua bagian: satu 
bagian turun sejak awal (tidak ada sebab musababnya), 
sedangkan bagian yang lainnya itu turun disertai dengan 
adanya peristiwa atau adanya pertanyaan. Dalam bagian 
yang kedua inilah terdapat beberapa masalah. 


123 


Masalah Pertama 


Sebagian orang mengira bahwasanya tidak ada faedah dan manfaat 


mengetahui sababun nugul, karena ini berlaku sesuai dengan sejarah. Tetapi 


anggapan ini salah, sebab memiliki beberapa faedah, antara lain: 


CP 
Bi 


124 


Mengetahui hikmah di balik pensyariatan hukum. 


Mengkhususkan hukum dengan sababun nuzul, Ini berlaku bagi orang 
yang berpendapat bahwa “al-7brah bi khususis sabab”. 
Sesungguhnya lafadz itu bisa jadi bersifat umum, dan ada dalil yang 
berfungsi untuk men-/akhshis (mengkhususkannya). Apabila sebab 
itu diketahui maka #a&hsish (pengkhususan) itu hanya terbatas pada 
sesuatu selain yang digambarkan. Karena masuknya bentuk sabab 
itu bersifat gath', maka mengeluarkannya dengan cara berjjtihad itu 
dilarang, sebagaimana diceritakan oleh Al-Gadhi Abu Bakar tentang 
adanya Ijmak (konsensus) atas hal tersebut di dalam kitab at-Tagrib, 
dan tidak perlu diperhatikan orang yang keluar (dari kaidah), sehingga 
dia memperbolehkan hal tersebut. 


Mendapatkan makna yang dimaksud dan menghilangkan isy£a/ 
(sesuatu yang sulit). Al-Wahidi berkata, “Tidak mungkin kita dapat 
menafsirkan ayat tanpa mengetahui kisah ayat itu dan uraian tentang 
turunnya.” Ibnu Dagig al-“Id berkata, “Mengetahui bayan (uraian) 
tentang asbabun nuzul adalah cara yang kuat (efektif) untuk memahami 
Al-Guran.” Ibnu Taimiyyah berkata, “Mengetahui sababin nugzul dapat 
menolong seseorang untuk memahami ayat, karena mengetahui suatu 
penyebab itu akan mewariskan ilmu tentang musabab.” 


Marwan bin Hakam pernah merasa kesulitan memahami firman 
Allah SWT: “Jaa tahsabanmalladziina yafrahuuna bimaa” atau Ali Imran: 
188 dan dia berkata, “Jikalau setiap orang merasa senang terhadap 
apa yang diberikan kepadanya dan ia merasa senang apabila dipuji 
dengan apa yang tidak ia lakukan sebagai penyiksaan, niscaya kita 
semua akan disiksa, hingga Ibnu Abbas menjelaskan kepadanya: 
sesungguhnya ayat tersebut turun kepada ahlul kitab yaitu ketika 
Nabi saw bertanya kepada mereka tentang sesuatu, maka mereka 
menyembunyikan sesuatu itu dan menceritakan sesuatu itu dengan 
yang lainnya dan memperlihatkan sesuatu itu bahwa mereka telah 
menceritakannya dengan sesuatu yang ditanyakan oleh Nabi saw. 
kepada mereka tentang sesuatu itu, dan mereka meminta dipuji dengan 
demikian itu.” (HR. Bukhari dan Muslim) 


Al-ltgan fi Ulumil Rur'an 


Diceritakan dari Utsman bin Madz'un dan Amr bin Ma'dikarib, 
keduanya pernah berkata bahwa khamr itu mubah (boleh diminum), 
dan keduanya berdalil dengan firman Allah SWT: “Yaisa alalladgiina aamanuu 
wa 'amilus saalihaati junaahun fimaa tha'imuu” (9S. al-Ma'idah: 93). 
Seandainya keduanya mengerti sebab turunnya ayat ini niscaya mereka 
tidak berkata demikian dan sebab turunnya ayat ini adalah ada 
orang-orang yang berkata, “Jika khamr diharamkan maka bagaimana 
dengan orang yang terbunuh di jalan Allah, kemudian mati sementara 
dia masih meminum khamr padahal khamr itu najis?” Maka turunlah 
ayat ini. (HR. Ahmad, An-Nasa'i, dan lainnya) 

Di antara ayat yang musykil dipahami adalah: “wallaa'i ya'isna minal 
mahiidhi min nisaa 'ikum inirtabtum fa 'iddatuhumna tsalaatsatu asyhur” (9S. 
ath-Thalag: 4). Makna asy-syarth di dalam ayat ini telah dianggap 
musykil bagi sebagian para imam, hingga golongan adz-Dzahiriyah 
mengatakan bahwa sesungguhnya wanita yang menopause itu tidak 
ada idah baginya apabila ia tidak ragu. Hal seperti ini telah dijelaskan 
oleh asbabun nugul, yaitu ketika ayat yang ada di surat al-Bagarah ini 
turun berkenaan dengan sejumlah kaum wanita. Maka mereka 
(shahabat Nabi) berkata: masih tersisa sejumlah kelompok wanita 
yang belum disebutkan, yaitu anak-anak dan orang dewasa, maka 
turunlah ayat tersebut (HR. Hakim dari Ubai bin Ka'ab). Dengan 
demikian, dapat diketahui bahwa ayat tersebut merupakan Khitab 
(suatu pesan) yang ditujukan bagi seseorang yang tidak mengetahui 
dan merasa ragu bagaimana hukumnya. Mereka (kaum wanita) dalam 
masalah idah, apakah berkewajiban untuk menunggu masa idah atau 
tidak? Apakah idah mereka seperti yang ada di surat al-Bagarah atau 
tidak? Maka makna jrirtabtum adalah Yika sulit bagi kalian tentang 
hukum mereka dan kalian tidak mengetahui bagaimana mereka 
menunggu masa idah', maka inilah hukum mereka. 


Di antara ayat yang musykil (sulit) dipahami adalah firman Allah 
SWT: Ya aina ma tuwalluu fa tsamma wajhullah” (CS. al-Bagarah: 115). 
Sesungguhnya jika kandungan makna lafadz dalam ayat ini diserahkan 
kepada kita (tidak ada penjelasan dari Nabi saw), maka akan muncul 
suatu pemahaman bahwa tidak wajib bagi orang yang sedang shalat 
untuk menghadap kiblat, baik dalam bepergian atau sedang di rumah. 
Tetapi pemahaman seperti ini bertentangan dengan Ijmak ulama. Maka 
ketika diketahui sabab turunnya ayat ini, dapat diketahui bahwa yang 
dimaksud adalah dalam shalat sunah safar atau berlaku bagi seseorang 


Al-Itgan fi Ulumil Iur'an 125 


126 


yang shalat dengan berjjtihad tetapi dia salah, berdasarkan perbedaan 
berbagai riwayat mengenai hal tersebut. 


Di antara ayat yang juga musykil maknanya adalah firman Allah SWT: 
“inna ash-shafaa wal marwata min sya'aairillah” (CS. al-Bagarah: 158). 
Secara zahir dari ayat ini tidak menunjukkan bahwa sa'i itu fardhu. 
Tetapi ada sebagian ulama berpendapat bahwa sa' itu tidak wajib 
karena berpegang pada dalil ini. Aisyah pernah membantah Urwah 
bin Zubair ketika dia berpendapat seperti itu dengan sebab turunnya 
ayat ini, yaitu bahwa para shahabat merasa berdosa untuk melakukan 
sa'i di antara Shafa dan Marwa, karena termasuk perbuatan jahiliah, 
maka turunlah ayat ini. 


Menghindarkan kesalahpahaman terhadap adanya pembatasan dalam 
ayat. 

Imam Syafii berkata berkenaan dengan firman Allah SWT: “gul laa 
ajidu fii maa uuhiya ilayya mubarraman” (OS. al-Anam: 145), “Sesung- 
guhnya orang-orang kafir ketika mereka mengharamkan apa yang 
dihalalkan oleh Allah, juga menghalalkan apa yang diharamkan oleh 
Allah, dan mereka sering melanggar dan menentang, maka turun ayat 
ini untuk membantah tujuan mereka, seakan-akan Allah SWT 
berfirman, “Tidak ada yang halal kecuali apa yang kalian haramkan 
dan tidak ada yang haram kecuali apa yang kalian halalkan.' Ini seperti 
kedudukan seseorang yang mengatakan, Janganlah hari ini kamu 
makan halaawah (kue-kue yang manis), kemudian kamu mengatakan, 
“Hari ini tidak ada makan, kecuali halaawah' Yang menjadi tujuan 
sebenarnya dari ini semua adalah perlawanan (kebalikannya), bukan 
menafikan atau menetapkan, seakan-akan Allah SWT berfirman, “Tidak 
ada yang haram kecuali apa yang kalian halalkan, seperti bangkai, darah, 
daging babi, dan hewan yang disembelih untuk selain Allah, dan tidak 
berarti menghalalkan selain itu, karena yang dimaksud adalah 
menetapkan keharamannya, bukan menetapkan kehalalannya.” 


Imam Haramain berkata, “Ini sangat baik, dan seandainya Imam 
Syaffi tidak mendahului dengan pemahaman seperti itu maka kita 
tidak akan memperbolehkan berbeda pendapat dengan Imam Malik 
dalam membatasi hal-hal yang diharamkan sesuai dengan yang 
disebutkan di dalam ayat.” 


Mengenal nama kepada siapakah ayat itu diturunkan dan 
menentukan yang mubham atau yang belum jelas pada ayat itu. 
Marwan pernah berkata tentang Abdurrahman bin Abi Bakar, bahwa 


Al-ltgan fi Ulumil Rur'an 


dialah yang dimaksud dalam firman Allah SWT: “walladgii gaala 
liwaalidaihi uffin lakumaa” (9S. al-Ahgaf: 17), sehingga Aisyah 
menolak (membantah)nya dan menjelaskan kepadanya tentang 
sebab turunnya ayat ini. 


Masalah Kedua 


Ulama ahli ushul berbeda pendapat tentang: “Hal ak brah bi “umumil 
lafdi au bikbushusis sabah”? Artinya: apakah yang diambil sebagai pedoman 
suatu hukum itu berdasarkan wmumil lafdgi (lafadznya secara umum), atau 
karena sebab tertentu? Yang lebih tepat menurut kami adalah yang pertama. 
Telah turun beberapa ayat dengan sebab-sebab turunnya, tetapi para ulama 
telah sepakat bahwa secara penerapan ayat-ayat itu tidak hanya terbatas 
pada sebab-sebab turunnya saja tetapi juga pada yang lainnya. Misalnya 
ayat zihar yang turun kepada Salamah bin Shakhr, ayat IPan yang turun 
berkenaan dengan peristiwa yang terjadi pada Hilal bin Umayyah, dan 
hukuman atau had karena tuduhan berbuat zina yang ditujukan kepada 
orang-orang yang melakukan tuduhan zina kepada Aisyah. Hal-hal tersebut 
juga bisa diberlakukan kepada selain mereka, tetapi barangsiapa tidak 
menganggap bahwa hal itu juga berlaku untuk umum maka dia mengatakan 
bahwa ayat-ayat seperti itu atau yang sejenis telah keluar karena adanya 
dalil yang lainnya sebagaimana ayat-ayat seperti itu hanya terbatas pada 
sebab-sebab turunnya secara kesepakatan karena adanya dalil yang tegak 
atas hal tersebut. 


Imam Zamakhsyari mengatakan tentang surat al-Humazah, “Boleh 
saja sebab turunnya surat ini bersifat khusus, tetapi ancaman yang ada 
pada surat ini bersifat umum, agar setiap orang yang melakukan perbuatan 
yang buruk seperti itu juga akan mengalami nasib yang sama, dan agar hal 
tersebut juga berlaku atau berfungsi sebagai sindiran.” 


Saya (Imam Suyuthi) berpendapat bahwa di antara dalil yang 
menunjukkan bahwa konteks secara umum itu dijadikan sebagai standar 
hukum adalah berdalilnya para shahabat Nabi dan selain mereka dalam 
berbagai peristiwa yang ada dengan konteks umum dari ayat-ayat yang turun 
berdasarkan sebab-sebab tertentu. Hal itu telah menjadi kebiasaan yang 
beredar secara umum di antara mereka. 

Imam Ibnu Jarit ath-Thabari mengatakan: telah menceritakan kepadaku 
Muhammad bin Abi Masyar, (ia berkata): telah menceritakan kepada kami 
ayahku, Abu Ma'yar Najih, (ia berkata): aku mendengar Sa'id al-Magburi 
mengajak berdiskusi dengan Muhammad bin Ka'b al-Guradzi, maka Sa'id 


Al-ltgan fi Ulumil Lur'an 127 


berkata: sesungguhnya di dalam sebagian kitab-kitab Allah terdapat 
penjelasan bahwa “sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah itu ada 
yang lisan mereka lebih manis daripada madu, dan hati mereka lebih pahit 
daripada buah bratawali (yang sangat pahit, bersabar dari sesuatu yang 
tidak disukai, --ed.). Mereka memakai pakaian dari kulit domba yang lunak, 
mereka menarik dunia dengan agama (mereka)”, maka Muhammad bin Ka'ab 
berkata: ini ada di dalam kitab Allah: “wa minannaasi man yujibuka gauluhuu 
Jil hayaatid dunyaa” (OS. al-Bagarah: 204), maka Sa'id berkata: sungguh kamu 
telah mengetahui kepada siapakah ayat ini diturunkan? Muhammad bin 
Ka'ab berkata: sesungguhnya ayat tersebut diturunkan pada orang tersebut, 
kemudian ayat ini berlaku untuk umum. 


Apabila saya (Imam Suyuthi) mengatakan bahwa itulah Ibnu Abbas 
yang tidak menganggap ayat “wa laa tahsabannalladgiina yafrahuuna” (OS. 
Ali Imran: 188) berlaku untuk umum, tetapi terbatas pada sebab yang 
ayat itu diturunkan yaitu kisah ahlul kitab, maka saya (Imam Suyuthi) 
berpendapat bahwa demikian itu telah dijawab, sesungguhnya tidak samar 
bagi Ibnu Abbas bahwa lafadznya lebih bersifat umum daripada sebab 
(turunnya). Tetapi beliau telah menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan 
lafadz itu bersifat khusus, dan persamaannya seperti penafsiran Nabi saw. 
tentang kalimat “adg-dgulm” yang ada di dalam firman Allah SWT: 
“wa lam yalbissu iimaanahum bi dzulmin” (OS. al-Amram 82) dengan syirik 
yang diambil dari firman Allah: “inna asy-syirka ladgulmun 'adgiim” (OS. 
Lugman: 13). Selain juga pemahaman para shahabat yang memahami ayat 
ini secara umum yaitu segala bentuk kezaliman. 


Terdapat riwayat dari Ibnu Abbas yang menunjukkan tentang “Ttibar 
al-Umum”: sesungguhnya Ibnu Abbas mengatakan tentang ayat as-sarigah, 
bahwa ayat itu turun berkenaan dengan seorang wanita yang mencuri. 
Ibnu Abi Hatim berkata: telah bercerita kepada kami Ali bin Husin (ia 
berkata): telah bercerita kepada kami Muhammad bin Abi Hammad, (ia 
berkata): telah menceritakan kepada kami Abu Tsumailah bin Abdul 
Mukmin, dari Najdah al-Hanafi, ia berkata: aku pernah bertanya kepada 
Ibnu Abbas tentang firman Allah SWT: “wassaarigu wassaarigatu fagtho'uu 
aidiyahuma” (9S. al-Ma'idah: 38) apakah ini £hass atau ram? Ibnu Abbas 
berkata, “Bahkan umum.” 


Ibnu Taimiyyah berkata, “Berkenaan dengan bab ini banyak kita 
dapatkan perkataan mereka (para ulama Al-Gur'an) sebagai berikut: ayat 
ini turun pada persoalan begini, terutama hal yang disebutkan itu adalah 
orangnya, seperti perkataan mereka: sesungguhnya ayat zihar itu turun 
berkenaan dengan istri Tsabit bin GYais, ayat al-kalaalah turun berkenaan 


128 Al-Itgan fi Ulumil Dur'an 


dengan Jabir bin Abdillah, dan sesungguhnya firman Allah: “wa anibkum 
bimaa angalallah... (9S. al-Ma'idah: 49) turun berkenaan dengan bani 
Ouraidhah dan bani An-Nadhir, serta hal-hal yang serupa dengan itu dari 
berbagai riwayat yang disebutkan bahwa itu diturunkan berkenaan dengan 
suatu kaum dari orang-orang musyrik di Makkah atau kaum Yahudi dan 
Nasrani atau pada kaum yang beriman. Karena itu, orang-orang yang 
berkata demikian tidak bermaksud bahwa hukum yang terkandung di 
dalam ayat tersebut dikhususkan pada orang-orang tertentu dan tidak 
kepada selain mereka, karena sesungguhnya hal yang seperti itu tidak 
dikatakan oleh seorang muslim dan tidak pula oleh orang yang berakal 
secara mutlak. Pada umumnya para ulama ketika berselisih tentang lafadz 
yang bersifat umum yang sampai kepada kita berdasarkan sebab turunnya, 
apakah ia bersifat khusus berdasarkan sebabnya, maka tidak ada seorang 
ulama pun yang mengatakan bahwa (ayat-ayat) Al-Yuran dan Hadits yang 
bersifat umum itu dikhususkan pada orang tertentu. Akan tetapi tujuan 
dari apa yang dikatakan adalah sesungguhnya ayat-ayat atau hadits itu 
pada awalnya dikhususkan pada orang tertentu, tetapi kemudian 
diberlakukan secara umum untuk kasus-kasus yang serupa dengan hal 
tersebut. Tidaklah pemberlakuan umum pada nash-nash tersebut 
berdasarkan lafadz atau redaksinya. Ayat yang memiliki sebab tertentu 
apabila bersifat perintah atau larangan, berlaku untuk orang tersebut dan 
juga untuk yang lainnya yang memiliki kesamaan. Apabila berupa 
informasi tentang pujian atau celaan, berlaku untuk orang tersebut dan 
untuk orang lain yang memiliki tingkatan yang sama. 


Tanbih (Peringatan) 


Anda telah mengetahui tentang uraian yang disebutkan bahwa 
kepastian masalahnya adalah pada lafadz yang bersifat umum. Adapun 
ayat yang turun pada orang tertentu dan tidak bersifat umum pada 
lafadznya, hal itu bersifat khusus padanya secara pasti, seperti firman 
Allah SWT: “wa sayujannabuha-atga alladzii yuktii maalahuu yatagakkaa” 
(OS. al-Lail: 17-18). Ayat ini secara Ijmak turun berkenaan dengan Abu 
Bakar ash-Shiddig. Imam Fakhruddin ar-Razi menjadikan ayat ini dan 
juga firman Allah “una akramakum indallahi atgaakum” (OS. al-Hujurat: 
13) sebagai dalil bahwa sesungguhnya Abu Bakar adalah orang yang paling 
mulia setelah Rasulullah saw. dan salahlah orang yang beranggapan bahwa 
ayat tersebut bersifat umum, berlaku untuk setiap orang yang melakukan 
amal seperti itu. Ini diberlakukan sesuai dengan kaidah, dan ini salah, 
karena ayat tersebut tidak ada di dalamnya shigat (bentuk kata) yang bersifat 


Al-ttgan fi Ulumil ur'an 129 


umum, karena a/if dan /aam itu menunjukkan makna umum apabila itu 
maushul atau isim ma'rifah pada kalimat jamak. Sebagian ulama menambah: 
atau mufrad, dengan syarat di sana tidak ada perjanjian. Laam yang ada di 
“a-atgaad” bukanlah maushul, karena ia tidak disambung dengan af alu at- 
tafdhil secara Ijmak, dan kalimat “a/atgaa” bukanlah kata jamak, tetapi ia 
kata mufrad (tunggal), dan al 'ahdu di sini ada, terutama dengan adanya 
faedah. Maka pendapat yang mengatakan bahwa itu bersifat umum 
menjadi batal (tidak sah, dan bisa dipastikan menjadi khusus dan terbatas 
pada orang yang ayat itu diturunkan berkenaan dengannya). 


Masalah Ketiga 


Telah disebutkan dalam keterangan di atas bahwa bentuk dari sababun 
nugul ita bersifat gath'iyyatud dukhul fi al-am (sesuatu yang harus masuk 
atau termasuk di dalam konteks umum). Kadang-kadang ayat-ayat itu 
diturunkan berdasarkan sebab-sebab yang khusus sementara ia diletakkan 
bersamaan dengan ayat-ayat yang umum dalam rangka memerhatikan 
susunan Al-Guran dan keindahan untaian kalimat-kalimatnya, sehingga 
yang khusus itu menjadi dekat dari bentuk sebab dalam kaitannya bahwa 
ia masuk di dalam yang umum secara pasti. Imam as-Subuki memilih 
pendapat bahwa itu merupakan rutbah mutawassithah (tingkatan menengah 
di bawah sabab) dan di atas almujarrad (yang tidak ada). Sebagai contoh 
adalah firman Allah SWT: “alam tara ilalladgiina uutuu nashiiban minal kitaabi 
Jukminuuna bil jibti wat thaaghuuti” surat an-Nisa': 51, maka ayat ini 
merupakan isyarat pada Ka'ab bin Asyraf dan orang yang seperti dia dari 
pemuka Yahudi ketika mereka datang ke Makkah dan ingin menyaksikan 
orang-orang yang terbunuh dalam Perang Badar. Mereka ingin memberi 
semangat kepada orang-orang musyrik untuk membangkitkan kemarahan 
mereka dan untuk memerangi Nabi saw, maka orang-orang musyrik itu 
bertanya kepada mereka, “Siapakah yang paling benar jalan hidupnya? 
Muhammad dan para shahabatnya atau kita?” Maka kaum Yahudi itu 
berkata, “Antum yang lebih benar.” Padahal mereka mengetahui sesuai 
dengan apa yang ada di dalam kitab mereka dari ciri-ciri Nabi saw yang 
sesuai dengannya dan pengambilan janji pada mereka agar tidak 
menyembunyikan hal tersebut, bahkan hal itu menjadi amanat yang lazim 
bagi mereka, tetapi mereka tidak melaksanakannya. Mereka berkata 
kepada orang-orang kafir, “Antum adalah orang-orang yang paling benar 
jalan hidupnya.” Ini mereka lakukan karena hasud (kedengkian) mereka 
terhadap Nabi saw. 


130 Al-Itgan fi Ulumil Nur'an 


Ayat tersebut berdasarkan pendapat yang telah dikemukakan 
mengandung suatu ancaman yang bermanfaat bagi Nabi saw untuk 
memerintahkan kepadanya agar melakukan sesuatu yang berlawanan 
dengannya dan yang mengandung pelaksanaan amanah yang merupakan uraian 
tentang sifat Nabi saw dengan pemberitahuan bahwa itulah sifat yang 
disebutkan di dalam kitab mereka. Ini sesuai dengan firman Allah SWT: 
“Ynnallaha yakmurukum an tuaddil amaanaati ilaa ahlihaa” (9S. an-Nisa”: 58), 
maka bersifat umum dalam setiap amanah, sedangkan itu merupakan amanah 
yang bersifat khusus. Itulah sifat Nabi saw dengan cara yang telah disebutkan, 
sedangkan yang umum itu datang setelah yang khusus dalam catatan, maka 
secara korelasi menunjukkan masuknya sesuatu yang khusus ke yang umum. 
Oleh karena itu, Ibnu al-Arabi mengatakan di dalam tafsirnya: secara teratur 
bahwa Allah SWT memberitahukan tentang perilaku ahlul kitab yang 
menyembunyikan ciri sifat Muhammad saw dan memberitahukan pula 
perkataan mereka bahwa orang-orang musyrik itu (menurut mereka) lebih 
mendapat petunjuk yang benar (daripada Muhammad). Ini merupakan 
pengkhianatan dari mereka, sehingga mendorong pembicaraan itu mengarah 
pada penyebutan seluruh amanah yang ada. 


Sebagian ulama mengatakan: tidak ada riwayat yang menyebutkan 
tentang keterlambatan turunnya ayat mengenai “a-amaanaa?” yang turun 
sebelumnya kurang lebih enam tahun, karena persoalan waktu itu menjadi 
persyaratan di dalam asbabun nuzul dan tidak disyaratkan dalam hal munasabah 
(korelasi), sebab yang dimaksud dari korelasi atau munasabah adalah 
meletakkan ayat pada posisi yang sesuai, sedangkan ayat-ayat itu diturunkan 
berdasarkan sebab-sebabnya. Nabi saw. juga memerintahkan para 
shahabatnya untuk meletakkan ayat-ayat itu pada posisi-posisi yang beliau 
ketahui dari Allah SWT bahwa itu memang letaknya. 


Masalah Keempat 


Imam al-Wahidi mengatakan, “Tidak halal berbicara tentang asbabun 
nuzul, kecuali berdasarkan riwayat dan mendengarkan (langsung) dari orang- 
orang yang menyaksikan turunnya Al-Gur'an, serta mengetahui masalahnya 
dan mengamalkan apa yang menjadi isinya.” 

Muhammad bin Sirin berkata, “Saya pernah bertanya kepada Ubaidah 
tentang ayat dari Al-Gur'an, maka beliau berkata, “Bertakwalah kepada Allah 
dan berkatalah dengan tepat, karena telah pergi orang-orang yang mengetahui 
tentang apakah Allah menurunkan Al-Guran.” 


Al-ltgan fi Ulumil Lur'an 131 


Ulama lain berkata, “Mengenal sababun nuzul merupakan sesuatu yang 
dicapai oleh para shahabat dengan menggunakan berbagai garinah (bukti- 
bukti) seputar masalah-masalah yang terjadi. Tetapi sebagian mereka tidak 
tegas dalam penyampaiannya lalu berkata, “Saya kira ayat ini turun berkenaan 
dengan masalah ini” sebagaimana riwayat yang dikeluarkan oleh Imam 
Enam dari Abdullah bin Zubair, ia berkata bahwa Zubair pernah beradu 
mulut dengan seorang lelaki dari Anshar dalam hal pengairan sawah, maka 
Nabi saw. bersabda, Siramilah (tanamanmu), hai Zubair, kemudian alirkan 
airnya ke tetanggamu' Maka orang Anshar itu berkata, Wahai Rasulullah, 
apakah karena dia adalah putra bibimu (keponakanmu)? Seketika wajah 
Nabi saw merah (marah) (al-Hadits).” Zubair berkata (mengomentari hadits 
ini): saya tidak mengira ayat ini turun kecuali karena berkenaan dengan 
peristiwa tersebut. Ayat itu adalah: “Fg laa warabbika laa yukminun hatta 
Juhakkimuuka fimaa syajara baina hum.” ((9S. an-Nisa: 65) 


Al-Hakim berkata di dalam kitabnya, U/umul Hadits, “Apabila ada 
shahabat yang menyaksikan wahyu dan turunnya suatu ayat Al-Gur'an 
itu mengabarkan bahwa ayat itu turun berkenaan dengan peristwa begini 
(misalkan), maka sesungguhnya ini merupakan hadits musnad.” Ibnu 
Shalah dan ulama lainnya juga mengikuti pendapat ini, dan mereka 
memberikan contoh dengan hadits yang dikeluarkan riwayatnya oleh Imam 
Muslim dari Jabir, ia berkata, “Orang-orang Yahudi pernah berkata, 
“Barangsiapa mendatangi (bersetubuh) dengan istrinya melalui jalan 
belakang, maka anaknya akan lahir dalam keadaan juling matanya. Maka 
Allah SWT menurunkan: Nisaaukum hartsun lakum' (9S. al-Bagarah: 223).” 


Ibnu Taimiyyah berkata, “Perkataan mereka (ulama) bahwa “ayat ini 
turun berkenaan dengan masalah ini' kadang-kadang dimaksudkan sababun 
nuzul, dan kadang-kadang apa yang diceritakan itu merupakan sesuatu yang 
masuk di dalam ayat tersebut meskipun bukan yang menjadi sebab turunnya, 
sebagaimana Anda berkata, Menurutku ayat ini berbicara tentang begini.... 
Para ulama berselisih pendapat tentang perkataan shahabat: “ayat ini turun 
berkenaan dengan masalah ini? apakah diberlakukan sebagai hadits musnad 
sebagaimana seandainya disebutkan faktor yang menjadi penyebab turunnya 
ayat atau diberlakukan seperti penafsiran darinya yang tidak termasuk hadits 
musnad? Dalam hal ini Imam Bukhari memasukkannya dalam hadits 
musnad, sedangkan ulama yang lainnya tidak memasukkannya. Sebagian 
besar kitab a/wasaanid disusun berdasarkan kaidah ini, seperti kitab Musnad 
Imam Ahmad dan yang lainnya. Ini berbeda dengan apabila disebutkan “sebab 
yang ayat itu diturunkan setelahnya. Maka mereka (para ulama) semuanya 
memasukkan hal seperti ini di dalam musnad.” 


132 Al-Itgan fi Ulumil Nur'an 


Iman Zarkasyi mengatakan di dalam kitabnya, a/-Burhan, “Telah 
diketahui dari kebiasaan shahabat dan tabiin bahwa apabila salah seorang 
di antara mereka berkata, Ayat ini turun berkenaan dengan ini” maka dia 
bermaksud dengan itu bahwa ayat tersebut memuat hukum ini, bukan 
dimaksudkan bahwa itu adalah sabab turunnya. Ini termasuk jenis istidlal 
dalam hukum terhadap ayat itu, bukan termasuk jenis menukil terhadap 
peristiwa yang terjadi.” 

Saya (Imam Suyuthi) berpendapat: untuk pendapat yang terpilih mengenai 
sababun nuzgul, ia adalah “suatu peristiwa yang menyebabkan ayat itu turun pada 
saat-saat terjadinya”. Definisi ini mengeluarkan atau meniadakan apa yang 
disebutkan oleh al-Wahidi berkenaan dengan surat al-Fiil yang mengatakan 
bahwa sebab turunnya berkenaan dengan kisah datangnya (Abrahah) dari 
Habasyah/Ethiopia dengan membawa gajah. Sesungguhnya hal seperti itu 
bukanlah termasuk asbabun nuzul, tetapi termasuk memberitakan tentang 
peristiwa-peristiwa masa lalu, seperti juga kisah kaum Nuh, Aad, Tsamud, kisah 
membangun Kakbah, dan kisah-kisah yang lainnya. Demikian juga penyebutan 
al-Wahidi berkenaan dengan firman Allah SWT: “vattakhadgallahu ibraahiima 
khalila” (9S. an-Nisa: 125) bahwa ini merupakan penyebab Nabi Ibrahim 
diangkat sebagai kekasih Allah. Ini juga bukan termasuk asbabun nugzul A- ur'an, 
sebagaimana hal itu tidak samar. 


Tanbih (Peringatan) 


Apa yang telah dijelaskan bahwa itu termasuk musnad dari shahabat, 
apabila terjadi dari seorang tabiin maka hal itu juga dianggap marfu”. Tetapi 
disebut mursal bisa jadi diterima apabila sanadnya shahih dan dia termasuk 
imam (ulama) tafsir yang mengambil dari shahabat, seperti Mujahid, Ikrimah, 
Said bin Jubair, atau sanad itu diperkuat dengan mursal yang lainnya. 


Masalah Kelima 


Sebagian besar pendapat yang dikemukakan oleh ulama tafsir adalah 
bahwa turunnya ayat itu memiliki sebab-sebab yang beraneka ragam, dan 
cara untuk mengambil keputusan tentang hal yang demikian itu adalah 
dengan melihat ungkapan yang ada. 

1. Apabila ada salah seorang di antara mereka yang mengungkapkan dengan 
kata-kata: “ayat ini turun berkenaan dengan masalah in?”, dan yang lain 
juga mengungkapkan kata-kata yang sama, kemudian yang lain 
mengungkapkan dengan kata-kata yang lain, maka kondisi yang seperti 
ini telah dijelaskan bahwa itu berarti suatu penafsiran, bukan dimaksudkan 


Al-ltgan fi Ulumil Lur'an 133 


134 


penyebutan sababun nuzul. Tidak ada pertentangan di antara kedua 
ungkapan tersebut apabila lafadz (di ayat itu) berkaitan dengan keduanya, 
sebagaimana akan dijelaskan di Bab 78. 


Apabila ada seorang ulama mengungkapkan dengan kata-katanya: “ayat 
ini turun berkenaan dengan masalah in?”, kemudian ada seorang ulama 
yang lain secara terang-terangan menyebutkan sababun nuzul yang berbeda 
dengannya, maka dialah yang 7zu tamad (dijadikan pegangan), sedangkan 
yang pertama itu istinbath (ijtihad). Sebagai contoh adalah riwayat yang 
dikeluarkan oleh Imam Bukhari, dari Ibnu Umat, ia berkata, “Telah 
diturunkan: “risaaukum hartsullakum' (9S. al-Bagarah: 223) berkenaan 
dengan mempergauli wanita (para istri mereka) melalui belakangnya.” 
Kemudian sebagaimana telah dijelaskan secara terang-terangan dari Jabir 
dengan menyebutkan sababun nugzul yang berbeda dengan riwayat Ibnu 
Umar, maka yang menjadi pegangan adalah hadits Jabir, karena ini yang 
bersifat mangul, sedangkan perkataan Ibnu Umar itu istinbath darinya. 
Ibnu Abbas menyalahkan Ibnu Umar dalam masalah ini dan 
menyebutkan seperti hadits Jabir, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu 
Dawud dan al-Hakim. 


Apabila ada seorang ulama menyebutkan sababun nuzul kemudian 
yang lainnya juga menyebutkan sababun nugul yang lainnya, maka 
apabila sanad salah satu di antara keduanya itu shahih, bukan yang 
lainnya maka sanad yang shahih itulah yang menjadi pegangan. 
Sebagai contoh riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan 
Muslim dan yang selain keduanya, dari Jundub, ia berkata, “Nabi 
saw. pernah sakit, kemudian beliau tidak dapat menjalankan shalat 
malam selama satu atau dua malam, maka datanglah seorang wanita 
kepadanya kemudian berkata, “Hai Muhammad, aku tidak melihat 
setan kamu kecuali dia telah meninggalkan kamu. Maka Allah SWT 
menurunkan: “waddhuhaa, wallaili idgaa sajaa, maa wadda'aka rabbuka 
wamaa gala” (9S. adh-Dhuha: 1-3). 


Imam ath-Thabrani dan Ibnu Abi Syaibah mengeluarkan sebuah 
riwayat dari Hafsh bin Maisarah, dari ibunya, dan ibunya juga dari 
ibunya, yang pada saat itu dia menjadi £hadim Rasulullah saw, ia 
berkata, “Sesungguhnya pernah ada anak anjing masuk ke rumah 
Nabi saw Anak anjing itu masuk ke bawah tempat tidur Nabi 
kemudian anak anjing itu mati. Maka selama empat hari Rasulullah 
saw. tinggal sementara wahyu tidak turun kepadanya, maka Nabi 
bersabda, “wahai Khaulah, apa yang sedang terjadi di rumah 
Rasulullah? Sesungguhnya Jibril tidak datang kepadaku” Aku berkata 


Al-ltgan fi Ulumil Rur'an 


dalam hatiku, “Seyogianya aku merapikan rumah dan menyapunya, 
maka aku masukkan sapu ke bawah tempat tidur beliau, ternyata 
aku dapat mengeluarkan anak anjing itu. Lalu Nabi saw datang dalam 
keadaan jenggotnya bergetar, dan adalah apabila datang wahyu 
kepadanya maka beliau gemetar, maka Allah SWT menurunkan: 
Wwaddhuhaa wallaili idgaa sajaa', hingga Ya tardhaa'.” 


Ibnu Hajar di dalam (Fathul Bar) syarah Shahih Bukhari mengatakan, 
“Kisah tidak masuknya Jibril (kepada Nabi saw) yang disebabkan karena 
adanya anak anjing adalah kisah yang masyhur (terkenal), akan tetapi 
keberadaannya sebagai sebab turunnya ayat adalah sesuatu yang gharib 
(aneh), dan di dalam sanadnya terdapat perawi yang tidak dikenal. Maka 
yang mutamad (dapat dipegang) adalah riwayat yang ada di dalam kitab 
ash-Shahih.” 

Di antara contohnya juga adalah riwayat yang dikeluarkan oleh Ibnu 
Jarir dan Ibnu Hatim dari Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas, ia 
berkata, “Sesungguhnya ketika Rasulullah saw. berhijrah ke Madinah, 
Allah SWT memerintahkan kepadanya untuk menghadap Baitulmagjdis, 
maka orang-orang Yahudi merasa bergembira dan Nabi menghadap 
Baitulmagdis (dalam shalatnya) selama enam belas bulan. Namun 
beliau juga menginginkan kiblat Nabi Ibrahim, maka beliau berdoa 
kepada Allah dan melihat ke atas langit, lalu Allah menurunkan: “Fa 
walluu wujunbakum syathrahu' (9S. al-Bagarah: 150). Kemudian orang- 
orang Yahudi meragukan hal itu dan mereka berkata, “Apa yang 
membuat mereka (orang-orang beriman) itu berpaling dari kiblat 
mereka yang sebelumnya menghadap ke sana? Maka Allah SWT 
menurunkan Ya ainamaa tuwalluu ja tsamma wajhullah” (OS. al-Bagarah: 
115).” Imam al-Hakim dan yang lainnya mengeluarkan sebuah riwayat 
dari Ibnu Umar, ia berkata, “Telah turun: Fa ainamaa tuwalluu fa tsamma 
wajbullah, agar engkau shalat (hai Muhammad) ke arah mana 
kendaraanmu menghadap dalam shalat sunah”. 


Imam at-Tirmidzi mengeluarkan sebuah riwayat dan mendhaifkannya, 
dari hadits “Amir bin Rabi'ah, ia berkata, “Ketika kami sedang dalam 
bepergian, pada suatu malam yang gelap, pada saat itu kami tidak bisa 
melihat di mana arah kiblat. Maka masing-masing orang dari kami 
melaksanakan shalat sesuai dengan ijtihadnya, sehingga ketika berada 
di pagi hari kami menyampaikan hal itu kepada Rasulullah saw, maka 
turunlah (ayat tersebut).” 


Al-ltgan fi Ulumil Lur'an 135 


136 


Imam ad-Daruguthni mengeluarkan sebuah riwayat yang serupa dari 
hadits Jabir, dengan sanad yang dhaif. Ibnu Jarir mengeluarkan sebuah 
riwayat dari Mujahid ia berkata, “Ketika turun “1d'uunii astajib lakum” 
(OS. Ghafir: 60), mereka (para shahabat ) bertanya, “Ke mana? 
Kemudian turun ayat ini.” Ini hadits mursal. Ibnu Jarir juga 
mengeluarkan riwayat dari Yatadah, sesungguhnya Nabi saw. bersabda, 
“Sesungguhnya saudara kamu ada yang meninggal dunia maka 
shalatilah dia.” Mereka berkata, “Sesungguhnya dia dahulu tidak shalat 
ke arah kiblat” Maka turunlah ayat ini. Ini hadits mudhal dan gharib 
Jiddan. Di antara lima faktor itu, hadits ini berada pada tingkat yang 
terakhir, karena ia mu'dhal, kemudian sebelumnya, karena ia mursal, 
kemudian sebelumnya karena kedhaifan (kelemahan) para perawinya, 
sedangkan yang kedua, itu shahih.Tetapi dia mengatakan, “Telah 
diturunkan ayat itu berkenaan dengan ini,” dan tidak secara jelas 
menyebutkan sebabnya. Kemudian yang pertama itulah yang shahibul 
isnaad (shahih sanadnya), dan secara terang-terangan menyebutkan 
sebab turunnya, dan inilah yang dapat dijadikan sebagai pegangan. 
Di antara contohnya juga adalah riwayat yang dikeluarkan oleh Ibnu 
Mardawaih dan Ibnu Abi Hatim dari jalan periwayatan Ibnu Ishag, dari 
Muhammad bin Abi Muhammad, dari Ikrimah atau Said, dari Ibnu Abbas, 
ia berkata: Umayyah bin Khalaf dan Abu Jahal bin Hisyam serta beberapa 
orang Ouraisy keluar, kemudian datang kepada Rasulullah saw, kemudian 
meteka berkata, “Hai Muhammad, kemarilah! Sentuhlah tuhan-tuhan kami, 
maka kami akan masuk bersama kamu di dalam agamamu.” Pada saat itu 
Nabi berkeinginan agar kaumnya masuk Islam maka Nabi merasa perlu 
bersikap lunak kepada mereka. Lalu Allah menurunkan: “ya in kaaduu 
layaftimuu naka 'anilladgii anbainaa ilaika” (9S. al-Isra”: 73-77), akayat. Ibnu 
Mardawaih juga mengeluarkan sebuah riwayat melalui al-Aufi, dari Ibnu 
Abbas: sesungguhnya bani 'Tsagif telah berkata kepada Nabi saw, “Beri 
kami waktu selama satu tahun, hingga diberikan petunjuk untuk tuhan- 
tuhan kami. Apabila kami telah mengambil tuhan yang telah diberikan 
petunjuk maka kami mengeluarkannya, kemudian kami akan masuk Is- 
lam.” Nabi saw bersedih untuk memberikan waktu kepada mereka, maka 
turunlah ayat tersebut di atas. Ini menunjukkan bahwa turunnya di Madinah, 
tetapi sanadnya dhaif, sedangkan riwayat yang pertama menunjukkan 
turunnya di Makkah dan sanadnya hasan, serta mempunyai syahid (hadits 
lain yang menguatkan) dari Abus Syekh dari Sa'id bin Jubair, yang naik ke 
tingkat shahih. Itulah yang mu tamad (yang dijadikan sebagai pegangan). 


Al-ltgan fi Ulumil Rur'an 


4. Apabila ada dua sanad yang sama-sama shahih, maka salah satu di 
antara keduanya di-tarjih dengan pertimbangan bahwa perawinya ikut 
hadir dan terlibat dalam kisah itu atau karena sebab yang lainnya 
dari berbagai cara untuk mentarjih. Sebagai contoh riwayat yang 
dikeluarkan oleh Imam Bukhati, dari Ibnu Mas'ud, ia berkata: aku 
pernah berjalan bersama Nabi saw. di Madinah, kemudian Nabi 
bersandar pada pelepah kurma. Sekelompok dari orang-orang Yahudi 
lewat, dan sebagian dari mereka berkata, “Bertanyalah padanya 
(Muhammad)!” Maka mereka berkata (kepada Nabi), “Tolong 
ceritakan kepada kami tentang ruh.” Nabi berdiri sesaat dan 
mengangkat kepalanya, maka aku mengetahui bahwa telah 
diwahyukan kepadanya, hingga naik kembali wahyu itu, kemudian 
Nabi membaca: “Oulirruubu min amri rabbi wamaa uutiitum minal “mi 
illa galiila.” (OS. al-Isra”: 85) 

Imam Tirmidzi juga mengeluarkan sebuah riwayat dan menshahih- 
kannya, dari Ibnu Abbas, ia berkata: orang-orang Ouraisy berkata 
kepada kaum Yahudi, “Berikanlah, berikanlah kepadaku sesuatu yang 
kami tanyakan kepada orang ini (Nabi Muhammad).” Maka mereka 
berkata, “Bertanyalah kepadanya tentang ruh (nyawa).” Mereka lalu 
bertanya kepada Nabi, maka Allah menurunkan: “ya yasaluunaka 


4, 


anirruuh...” a-ayat. 

Ini menunjukkan bahya ayat tersebut turun di Makkah, sedangkan 
riwayat yang pertama sebaliknya tetapi telah ditarjih bahwa hadits 
yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari itu lebih shahih daripada 
riwayat yang lainnya dan sesungguhnya Ibnu Mas'ud termasuk yang 


ikut hadit dalam kisah tersebut. 


5. Apabila turunnya ayat itu disertai dengan adanya dua penyebab atau 
sebab-sebab yang disebutkan, yang tidak diketahui jaraknya sebagaimana 
pada ayat-ayat yang telah disebutkan maka hal itu dipahami berdasarkan 
masalah tersebut. Sebagai contoh adalah riwayat yang dikeluarkan oleh 
Imam Bukhari dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, sesungguhnya Hilal bin 
Umayyah telah menuduh zina istrinya di sisi Nabi saw dengan Syuraik 
bin Sahma”. Maka Nabi saw bersabda, “Kamu harus mendatangkan 
bukti atau hukuman (cambuk) di punggungmu.” Kemudian ia berkata, 
“Wahai Rasulullah, apabila salah seorang di antara kita melihat orang 
lain bersama istrinya pergi, apakah dia harus mendatangkan bukti?” Maka 
Allah SWT menurunkan: “walladziina yarmuu nal arpyaajahum...” hingga 
“in kaana minasshadigin” (9S. an-Nur: 6-9). 


Al-ltgan fi Ulumil Lur'an 137 


138 


Imam Bukhari dan Muslim mengeluarkan sebuah riwayat dari Sahl 
bin Sa'ad, ia berkata: “Uwaimir pernah datang kepada “Ashim bin 
“Adi, kemudian ia berkata, “Aku bertanya kepada Rasulullah saw, 
Bagaimana engkau berpendapat jika ada seseorang yang mendapati 
orang lain bersama istrinya, kemudian ia membunuhnya, apakah dia 
(yang membunuh) itu juga harus dibunuh, atau bagaimana ia berbuat? 
Lalu Nabi mencela orang yang bertanya. “Ashim memberitahukan 
hal itu kepada “Uwaimir, dan “Uwaimir berkata, “Demi Allah, aku 
akan datang kepada Rasulullah saw dan akan bertanya kepadanya. 
Kemudian ia datang kepada Nabi dan Nabi bersabda, “Sesungguhnya 
telah diturunkan Yuran berkenaan dengan kamu dan temanmu.” 
(al-Hadits) 

Telah dikompromikan di antara kedua riwayat tersebut bahwa 
pertama kali peristiwa itu terjadi pada Hilal bin Umayyah, dan ini 
bertepatan juga dengan datangnya “Uwaimir maka turunlah ayat 
tersebut berkenaan dengan masalah keduanya secara bersamaan. 
Inilah pendapat yang diambil oleh Imam Nawawi dan diambil pula 
oleh Khatib al-Baghdadi. Beliau berkata, “Mungkin keduanya terjadi 
secara bersamaan dan dalam satu waktu.” 


Al-Bazzar mengeluarkan sebuah riwayat dari Hudzaifah, ia berkata: 
Rasulullah saw. berkata kepada Abu Bakar, “Seandainya kamu melihat 
ada seorang laki-laki bersama Ummu Ruman (istrimu), apa yang akan 
kamu lakukan?” Abu Bakar berkata, “Aku akan berbuat buruk.” Nabi 
berkata, “Bagaimana jika itu terjadi pada kamu, wahai Umar?” Umar 
berkata, “Aku akan katakan, “semoga Allah melaknat orang yang lemah 
(yang berbuat seperti itu), sungguh itu merupakan orang yang kotor.” 
Maka turunlah ayat tersebut. Ibnu Hajar berkata, “Tidak ada larangan 
(tidak ada masalah) dengan banyaknya sebab turunnya suatu ayat.” 


Apabila tidak mungkin, maka dipahami bahwa ayat itu turun 
berulang kali. Contohnya riwayat yang dikeluarkan oleh Bukhari 
dan Muslim dari al-Musayyab, ia berkata: ketika datang kematian 
pada Abu Thalib, maka Rasulullah saw masuk ke rumahnya, dan 
di sisinya ada Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah. Nabi 
berkata, “Hai pamanku, katakan: Laa ilaaha illallah yang dengan 
itu aku akan membela engkau di sisi Allah.” Maka Abu Jahal dan 
Abdullah berkata, “Hai Abu Thalib, apakah kamu membenci agama 
Abdul Muthalib?” Maka keduanya terus berbicara dengannya, 
hingga ia berkata, “Dia mengikuti agama Abdul Muthalib.” Nabi 


Al-ltgan fi Ulumil Rur'an 


saw. berkata, “Aku akan memohonkan ampun untukmu selama aku 
tidak di larang” Maka turunlah: “Maa kaana linnabi walladgiina 
aamanuu an yastaghfiruu lil musyrikiin” ((9S. at-Taubah: 113). 


Imam at-Tirmidzi mengeluarkan sebuah riwayat dan menganggap 
riwayat itu hasan dari Ali. Ia berkata, “Aku pernah mendengar ada 
seorang laki-laki memohonkan ampun untuk kedua bapak ibunya 
sedangkan keduanya masih musyrik. Maka aku berkata, “Apakah 
mungkin kamu memohonkan ampun untuk kedua orang tuamu 
sedangkan keduanya musyrik?” Maka ia menjawab, Nabi Ibrahim 
pernah memohonkan ampun untuk bapaknya, sedangkan ia musyrik.” 
Lalu aku sampaikan hal itu kepada Rasulullah saw, kemudian turun 
ayat tersebut.” 


Imam al-Hakim dan yang lainnya mengeluarkan sebuah riwayat dari 
Ibnu Mas'ud, ia berkata: pada suatu hari Nabi saw. pergi ke kuburan- 
kuburan yang ada, lalu beliau duduk di salah satu kuburan. Beliau 
bermunajat (kepada Allah) dalam waktu yang lama, kemudian 
menangis. Nabi bersabda, “Sesungguhnya kuburan yang aku duduk 
di sebelahnya adalah kuburan ibuku, dan sesungguhnya aku pernah 
meminta izin kepada Tuhanku untuk mendoakan dia, tetapi Tuhanku 
tidak mengizinkanku maka Allah menurunkan kepadaku: Maa kaana 
linnabi walladgina aamanu an yastaghfiruu lilmusyrikiin.”” Maka kita 
kompromikan di antara hadits-hadits tersebut dengan turunnya ayat 
yang berulang kali (“a'addud an-nuzul. 

Di antara contohnya juga adalah riwayat yang dikeluarkan oleh Imam 
Baihagi dan Al-Bazzar dari Abi Hurairah: sesungguhnya Nabi saw. 
berdiri di dekat Hamzah ketika mati syahid, dan Hamzah telah 
dicincang mayatnya, maka Nabi saw bersabda, “Sungguh aku akan 
(mencincang) tujuhpuluh orang dari mereka sebagai pembalasan 
untukmu.” Maka turunlah Jibril, sedangkan Nabi saw. tengah 
membaca akhir surat an-Nahl: “wa in 'uugibtum fa 'aagibuu bi mitsli 
maa vugibtum bibi” ((9S. an-Nahl: 126 hingga akhir surat). 


Imam at-Tirmidzi dan Hakim mengeluarkan sebuah riwayat dari Ubai 
bin Ka'ab, ia berkata: ketika Perang Uhud terjadi, maka telah gugur 
dari shahabat Anshar 64 orang dan dari Muhajitin enam orang. Di antara 
mereka (enam orang itu) adalah Hamzah. Mereka berenam dicincang 
(mayatnya) maka berkatalah shahabat Anshar, “Sungguh jika suatu 
hari kita dapat mengalahkan mereka, maka kita akan memperlihatkan 
seperti ini kepada mereka.” Ketika pada hari Futuh Makkah, Allah 


Al-ltgan fi Ulumil Lur'an 139 


menurunkan: “wa in 'nugibtum ...” a-aayah. Maka secara zahir ayat ini 
turun diakhirkan sampai saat Fath Makkah, sedangkan di dalam hadits 
sebelumnya ayat ini turun pada saat Perang Uhud. 


Ibnu al-Hashshar mengatakan: telah dikompromikan bahwa ayat ini 
turun pertama kali di Makkah sebelum hijrah bersama dengan surat (an- 
Nahl, --ed.) karena ia Makkiyyah. Kemudian yang kedua turun di Uhud, 
dan yang ketiga turun pada saat Fath Makkah. Demikian itu sebagai 
peringatan dari Allah untuk hamba-hamba-Nya, dan Ibnu Katsir 
menjadikan dari masalah ini ke ayat tentang ruh. 


Tanbih (Peringatan) 


4, 


Bisa jadi dalam salah satu dari dua kisah terdapat kata “fu talaa”, 
maka perawi mengira, kemudian ia berkata “ja nagzala”. Sebagai contoh 
adalah riwayat yang dikeluarkan oleh Imam at-Tirmidzi dan mensha- 
hihkannya, dari Ibnu Abbas, ia berkata: ada seorang Yahudi berjalan lalu 
bertemu dengan Nabi saw, kemudian ia berkata, “Bagaimana kamu 
berkata, hai Abal Gasim, apabila Allah meletakkan langit di sini, dan bumi 
di sini, air di sini, dan gunung-gunung di sini, dan seluruh makhluk di 
sini?” Maka Allah menurunkan: “wa maa gadarullaha hagga gadrihii” (9S. 
al-An'am: 91). Hadits yang ada di kitab Shahih mengatakan dengan kata 
Ya talaa rasulullah saw.”, dan inilah yang benar, karena ayatnya Makkiyyah. 


Di antara contoh juga adalah riwayat yang dikeluarkan oleh Imam 
Bukhari, dari Anas, ia berkata: Abdullah bin Salam telah mendengar tentang 
datangnya Rasulullah saw, maka ia datang kepadanya dan berkata, 
“Sesungguhnya aku ingin bertanya kepadamu tentang tiga pertanyaan yang 
tidak ada yang mengetahui selain nabi, (yaitu): apa pertama tanda-tanda 
kiamat, apa pertama kali makanan ahli surga, dan apa yang diambil (diwarisi) 
anak dari bapak atau ibunya?” Nabi bersabda, “Jibril tadi telah memberitahu 
kepadaku tentang hal tersebut.” Abdullah bin Salam berkata, “Jibril?” Nabi 
bersabda, “Ya.” Abdullah berkata, “Itu musuh orang-orang Yahudi dari 
kalangan malaikat.” Kemudian Nabi membaca ayat: “yan kaana 'aduwwan 
li jibriila fa innahuu naggalahuu alaa galbika” (9S. a-Bagarah: 97). 

Ibnu Hajar mengatakan di dalam kitabnya, Fathu/ Bari, (syarah Bukhari), 
“Susunan kata secara zahir bahwa Nabi saw pernah membacakan ayat dalam 
rangka menolak perkataan kaum Yahudi, dan hal itu tidak mengharuskan 
turunnya.” Dia berkata, “Inilah pendapat yang yu tamad (dijadikan sebagai 
pegangan), karena ada riwayat yang shahih tentang sebab turunnya ayat, 
suatu kisah yang bukan kisah Abdullah bin Salam.” 


140 Al-Itgan fi Ulumil Nur'an 


Tanbih (Peringatan) 


Sebagai kebalikan dari pembahasan tersebut adalah apabila 
disebutkan satu sebab dalam turunnya beberapa ayat yang berbeda-beda. 
Tetapi hal seperti ini tidak menjadi masalah, karena kadang-kadang dalam 
satu peristiwa (kasus) turun beberapa ayat yang beraneka ragam dalam 
surat yang bermacam-macam. Sebagai contoh adalah riwayat yang 
dikeluarkan oleh Tirmidzi dan Hakim, dari Ummu Salamah, sesungguhnya 
ia berkata, “Wahai Rasulullah, saya tidak pernah mendengar Allah 
menyebut-nyebut wanita sedikitpun dalam hijrah.” Maka Allah 
menurunkan: “fas tajaaba lahu rabbuhum anni laa udhii'u...” hingga akhir 
ayat. (OS. Ali Imran: 195) 


Imam al-Hakim juga mengeluarkan sebuah riwayat, yang Ummu Salamah 
berkata, “Wahai Rasulullah, mengapa engkau sebut-sebut laki-laki, sementara 
tidak engkau sebut-sebut kaum wanita?” Maka diturunkan: “innal muslimiin 
walmuslimaati” surat al-Ahzab: 34, dan diturunkan pula: “ami laa udhiiu 'amala 
aamilin minkum min dgakarin au untsaa”. Yinam al-Hakim juga mengeluarkan 
sebuah riwayat, dari Ummu Salamah, ia berkata, “Mengapa kaum laki- 
laki berperang sedangkan kaum wanita tidak berperang, bahkan kami, 
kaum wanita, hanya mendapat separo dari bagian waris laki-laki?” Maka 
Allah menurunkan: “wa laa tatamannau maa fadhdhalallahu bibii badhakum 
alaa badhin'dan “innal muslimiina wal muslimaati”. 


Di antara contohnya juga adalah riwayat yang dikeluarkan oleh Imam 
Bukhari dari hadits Zaid bin Tsabit, sesungguhnya Rasulullah saw. 
membacakan kepadanya: “wa yastawil gaa'iduuna minal mukminiina” hingga 
“wal mujaabiduuna fii sabiilillah” (CS. an-Nisa: 95), maka Abdullah bin 
Ummi Maktum datang dan berkata, “Wahai Rasulullah, seandainya aku 
bisa berjihad, maka aku akan berjihad.” Dia adalah buta, maka Allah 


menutunkan: “ohatru ulid dharari”. 


Ibnu Abi Hatim juga mengeluarkan sebuah riwayat dari Zaid bin Tsabit, 
ia berkata, “Saya dahulu menulis untuk Rasulullah saw., dan saya 
menyelipkan pena di telinga saya, ketika Nabi diperintahkan untuk berperang 
maka Rasulullah saw memerhatikan apa yang diturunkan kepadanya ketika 
datang seorang buta, yang berkata, “Bagaimana berperang bagiku, wahai 
Rasulullah, sedangkan saya ini buta?” Maka turunlah : “Yaisa 'alad dhu'afaai” 
(OS. at-Taubah: 91). 


Di antara contohnya juga adalah riwayat yang dikeluarkan Ibnu Jarit 
ath-Thabari, dari Ibnu Abbas, ia berkata: ketika Rasulullah saw sedang 


Al-ltgan fi Ulumil Lur'an 141 


duduk di bawah naungan kamar, Rasulullah berkata, “Sesungguhnya akan 
datang kepadamu manusia yang melihat dengan kedua mata setan.” Maka 
muncullah seorang laki-laki berkulit biru, lalu Rasulullah saw. 
memanggilnya, “Mengapa kamu dan teman-temanmu mencaci-maki aku?” 
Maka orang itu pergi, kemudian ia datang dengan teman-temannya, 
kemudian mereka bersumpah kepada Allah dengan apa yang mereka 
katakan, hingga Nabi membiarkan (memaafkan) mereka, maka Allah 
menurunkan: Yahlifuuna billahi maa gaaluu” (CS. at-Taubah: 74). 


Imam Hakim dan Ahmad juga mengeluarkan riwayat ini dengan lafadz 
seperti ini, dan di bagian akhirnya terdapat kata-kata: “kemudian Allah 
menurunkan: Yauma yab'atsuhumullahu jamii'an fa yablifuuna labuu kamaa 
Jahlifuuna lakum' (a-aayah) (OS. al-Mujadalah: 18). 


Tanbih (Peringatan) 


Coba Anda renungkan apa yang telah saya sebutkan tentang masalah 
ini, dan peganglah erat-erat dengan kedua tanganmu. Sesungguhnya saya 
telah melakukan penelitian tentang apa yang dilakukan oleh para imam 
dan berbagai perincian kata-kata mereka. Belum ada yang mendahuluiku 
dalam penelitian ini. 


142 Al-Itgan fi Ulumil Aur'an 


NBenasarkan Lisan 
0... Seh asian Shahabat darig —. 


pustaka-indo.blogspot.com 


Tentang Apa yang Diturunkan 
Berdasarkan Lisan Sebagian 


Shahabat dari Al-Our anul Karim 


$ ebenarnya pembahasan ini merupakan bagian 
dari “asbabun nuzul”, tetapi berasal dari “muwa- 
fagat Umar” yang para ulama mengkhususkan masalah 
ini dalam kitab tersendiri. 


Imam at-Tirmidzi mengeluarkan sebuah riwayat 
dari Ibnu Umar, sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda, 
“Sesungguhnya Allah telah menjadikan kebenaran (al- 
hag) melalui lisan Umar dan hatinya.” Ibnu Umar 
berkata, “Tidak ada sesuatu yang diturunkan pada 
manusia, kemudian mereka berkata dan ia betkata, 
kecuali Al-Gur'an itu diturunkan sebagaimana apa yang 
dikatakan oleh Umar.” 

Ibnu Mardawaih mengeluarkan sebuah riwayat dari 
Mujahid, ia berkata: ketika Umar menyampaikan 
pendapatnya, maka Al-Our'an turun berdasarkan 
pendapatnya itu. 

Imam Bukhari dan lainnya juga mengeluarkan 
sebuah riwayat, dari Anas, ia berkata: Umar berkata, “Aku 
pernah sependapat dengan Tuhanku dalam tiga hal, aku 


145 


katakan, Wahai Rasulullah, bagaimana kalau kita menjadikan Magam 
Ibrahim sebagai mushala (tempat shalat)? Maka turunlah, wat takhidguu 
min magaami ibraahima mushallaa' ((9S. al-Bagarah: 125), dan aku berkata, 
Wahai Rasulullah, sesungguhnya yang masuk ke rumah istri-istrimu itu 
ada yang baik dan ada yang jahat, karena itu perintahkanlah kepada mereka 
untuk berhijab?” maka turunlah ayat hijab. Dan istri-istri Rasulullah saw. 
pernah cemburu pada Nabi saw maka aku berkata kepada mereka, Jika 
Allah memisahkan Nabi dengan kalian maka Allah akan memberikan 
pengganti kepadanya dengan istri-istri yang lebih baik daripada kalian” Maka 
turunlah, “Asaa rabbuhuu in thallagakunna an yubdilahuu azwaajan khairan 
minkunna” (9S. at-Tahrim: 5).” 


Imam Muslim juga mengeluarkan sebuah riwayat dari Ibnu Umar, 
dari Umar, ia berkata: aku pernah sependapat dengan Tuhanku, atau 
Tuhanku telah menyetujui pendapatku dalam empat perkara: telah turun 
ayat “wa lagad khalagnal insaana min sulaalatin min tbiin” (9S. A-Mukminun: 
12). Ketika turun ayat ini, aku berkata, “fa tabaarakallahu ahsanul 
khaaligiin,”” maka turunlah firman Allah: “Fa tabaarakallaahu ahsanul khaa 
ligiin” (9S. al-Mukminun: 14). 

Ibnu Abi Hatim juga mengeluarkan sebuah riwayat dari Abdurrahman 
bin Abi Laila: sesungguhnya ada seorang Yahudi bertemu dengan Umar 
bin Khathab, kemudian orang Yahudi itu berkata, “Sesungguhnya Jibril 
yang telah disebut-sebut oleh temanmu (Muhammad) itu adalah musuh 
kita” Maka Umar berkata, “Man kaana 'adumwan lillahi wa malaaikatihi wa 
rusulihii wa Jibriila wa miikaala fa innallaha 'aduwwun lil kaafiriin” (9S. al- 
Bagarah: 98), maka turunlah ayat itu sesuai dengan lisan Umar. 


Sunaid telah mengeluarkan sebuah riwayat di dalam Tafsir-nya, dari 
Said bin Jubair, ia berkata: sesungguhnya Sa'ad bin Mw'adz ketika mendengar 
tuduhan (zina) yang ditujukan kepada Aisyah, maka ia berkata, “Subhaanaka 
hadgaa buhtaanun 'adgiim”, maka turunlah ayat di dalam surat an-Nur: 16, 
sesuai dengan ungkapan tersebut. 

Ibnu Akhi Mimi telah mengeluarkan sebuah riwayat di dalam 
Fawaid-nya, dari S2'id bin Musayyab, ia berkata: ada dua orang dari 
shahabat Nabi saw., apabila mendengar sesuatu dari hal tersebut (berita 
tuduhan tentang Aisyah), maka keduanya berkata, “Subhaanaka hadzaa 
buhtaanun 'adgiim.” Itulah Zaid bin Haritsah dan Abu Ayyub, maka 
turunlah ayat itu. 

Ibnu Abi Hatim juga mengeluarkan sebuah riwayat dari Ikrimah, ia 
berkata: ketika berita tentang Perang Uhud itu datang terlambat pada 


146 Al-Itgan fi Ulumil Nur'an 


kaum wanita, maka mereka keluar mencari berita, ternyata mereka 
mendapat informasi bahwa ada dua orang terbunuh sedang berada di atas 
untanya. Berkatalah seorang wanita dari Anshar, “Siapakah dua orang 
itu?” Maka shahabat berkata, “Fulan dan Fulan (saudara wanita itu dan 
suaminya, atau suami wanita itu dan anaknya).” Maka wanita itu berkata, 
“Bagaimana Rasulullah saw?” Shahabat berkata, “Nabi saw masih hidup.” 
Wanita itu berkata, “(Kalau begitu) saya tidak masalah, karena Allah telah 
mengambil hamba-hamba-Nya sebagai syuhada.” Maka turunlah Al-Gur'an 
sebagaimana dikatakan oleh wanita itu: “wa yattakhidgu minkum syuhada” 
(OS. Ali Imran: 140). 


Ibnu Said berkata di dalam kitab at)-Thabagaat. telah menceritakan 
kepada kita al-Wagidi (ia berkata): telah menceritakan kepadaku Ibrahim bin 
Muhammad bin Syurahbil al-“Abdari, dari ayahnya, ia berkata: Mush'ab bin 
Umair pada hari (Perang) Uhud membawa bendera, dan tangan kanannya 
terputus (terkena pedang). Mw'adz lalu mengambil (memegang) bendera itu 
dengan tangan kirinya, dan dia berkata, “Wa maa muhammadun illa rasuulun 
gad khalat min gablibir rusul afain maata au gutilan galabtum 'alaa a'gaabi kum.” 
Lalu tangan kirinya terputus juga, kemudian ia membungkuk untuk mengambil 
pedang itu dan menempelkannya dengan kedua lengannya ke dada, dan ia 
berkata, “Wa maa muhammadun illaa rasuulun” (9S. Ali Imran: 144) pada saat 
itu, hingga turun ayat setelah itu (persis dengan apa yang ia katakan). 


Tambahan 


Mirip dengan hal tersebut adalah apa yang ada di dalam Al-Gur'an 
bukan berdasarkan dari firman Allah, tetapi Nabi saw, Jibril, dan para 
malaikat, dan memang tidak secara terus terang dijelaskan bahwa kata- 
kata itu disandarkan kepada mereka dan tidak pula diceritakan dengan 
kata-kata, seperti firman Allah SWT: 

“Oad jaa'akum bashaairu min rabbikum'”. Sesungguhnya ayat ini ada 
berdasarkan lisan Nabi saw, karena perkataan Nabi saw. di akhir ayat: 
“wa maa ana “alaikum bi hafidz” (OS. al-Ar'am: 104). 

Firman Allah: “Afaghairallaahi abtaghii hakaman” (9S. al-Amam: 114), 
sesungguhnya juga sampai berdasarkan lisan Nabi-Nya. 

Firman Allah SWT: “Wa maa natanazzalu illaa bi amri rabbika” (OS. 
Maryam: 64) ada berdasarkan lisan Jibril. Firman Allah SWT: “Wa maa 
minnaa illa lahuu magaamun malum, wa innaa lanahnu as-shooffuun, wa inna 
lanahnul musabbihuun” (9S. ash-Shaffat: 164-166) ada berdasarkan lisan 
malaikat. 


Al-ltgan fi Ulumil Lur'an 147 


Demikian juga firman Allah: “Iyyaaka na budu wa iyyaka nasta'iin” (9S. 
al-Fatihah: 4), ini ada berdasarkan lisan para hamba Allah yang sedang 
beribadah. Hanya saja di sini mungkin “tagdirul gaul”. Maksudnya: 
“katakanlah”. Demikian juga dua ayat yang pertama kali, maka sah-sah 


saja jika diperkirakan pada keduanya kata “O4/”. Ini berbeda dengan yang 
ketiga dan keempat. 


148 Al-Itgan fi Ulumil Aur'an 


Apa-Apa yang Turunnya 
erulang Kali 
sae Rea AE 


BI SA 


K2 
Ti 


pustaka-indo.blogspot.com 


Apa-Apa yang Turunnya 
Berulang Kali 


$ ejumlah ulama wutagaddimin dan muta'akhirin 
secara terang-terangan menyatakan bahwa sesung- 
guhnya ada sebagian dari Al-Gur'an yang turunnya 
berulang kali. Ibnul Hashshar berkata, “Bisa jadi turunnya 
ayatitu berulang-ulang untuk memberikan peringatan dan 
maw'idzah.” Beliau menyebutkan (contoh) seperti ayat- 
ayat yang ada di akhir surat an-Nahl dan awal surat ar- 
Rum. Ibnu Katsir juga menyebutkan sebagai contoh 
adalah ayat tentang “ruh”, ulama lainnya menyebutkan 
sebagai contoh surat al-Fatihah, dan sebagian ulama juga 
menyebutkan sebagai contoh adalah firman Allah: “Maa 
kaana linnabi walladziina aamanuu” al-aayah, (OS. at- 


Taubah: 113). 


Imam Zarkasyi berkata dalam kitabnya, a/-Burhan fi 
Ulum Al-Our'an, “Kadang-kadang suatu (ayat atau surat) 
itu turun dua kali, karena ta4giman lisya'nihi (masalahnya 
penting) dan untuk mengingatkan peristiwa itu yang 
menjadi faktor penyebab turunnya karena khawatir 
dilupakan.” Kemudian Imam Zarkasyi menyebutkan 
contoh di antaranya adalah ayat tentang “ruh” dan firman 
Allah SWT: “Wa agimish shalaata tharafayin nahaar?” al- 
aayah, dan surat Hud:114. Beliau berkata, “Sesungguhnya 
surat al-Isra' dan surat Hud keduanya Makkiyyah, tetapi 


151 


sebab turunnya menunjukkan bahwa kedua surat itu diturunkan di Madinah. 
Oleh karena itu, bagi sebagian orang hal seperti itu dianggap musykil (sulit), 
padahal tidak sulit, karena ia diturunkan satu demi satu.” Imam Zarkasyi 
juga mengatakan, “Demikian juga yang terjadi pada surat al-Ikhlas, yang 
surat ini (diturunkan) sebagai jawaban bagi orang-orang musyrik di Makkah 
dan ahlul kitab di Madinah. Demikian juga firman Allah SWT: Maa kaana 
limabi walladziina aamamuu' (9S. at-Yaubah: 113)” Imam Zarkasyi berkata, 
“Hikmah dari ini semua bahwa sesungguhnya kadang-kadang terjadi suatu 
sebab karena adanya pertanyaan atau suatu peristiwa yang menyebabkan 
turunnya ayat, dan sesungguhnya telah turun sebelumnya apa yang dikandung 
oleh ayat maka kemudian diwahyukan kepada Nabi saw. ayat itu secara 
tersendiri dalam rangka mengingatkan kepada mereka tentang ayat itu dan 
sesungguhnya ayat itu memuat hal tersebut.” 


Tanbih (Peringatan) 


Bisa jadi termasuk dalam pembahasan ini adalah huruf-huruf yang 
dibaca dengan dua cara atau lebih, berdasarkan hadits yang diriwayatkan 
oleh Imam Muslim, dati hadits Ubai bin Ka'ab, Nabi saw. bersabda, 
“Sesungguhnya Tuhanku telah mengirimkan kepadaku agar aku membaca 
Al-Guran berdasarkan satu huruf. Maka aku kembali kepadanya untuk 
meminta keringanan atas umatku, maka Dia mengirimkan kepadaku agar 
aku membacanya berdasarkan tujuh huruf.” Hadits ini menunjukkan bahwa 
Al-Guran tidak diturunkan pada awalnya sekaligus, tetapi sedikit demi 
sedikit atau tahap demi tahap. Di dalam kitab Jamal al-Ourra' karya Imam 
as-Sakhawi dikatakan setelah menceritakan pendapat yang mengatakan 
tentang turunnya surat al-Fatihah sebanyak dua kali: “Apabila dikatakan, 
“apa faedah turunnya al-Fatihah yang kedua kali?” Maka saya (Imam 
Suyuthi) berpendapat, “Boleh saja surat al-Fatihah itu turun pada kali 
pertama berdasar satu huruf, dan turun yang kedua dengan huruf-huruf 
yang lainnya, seperti kata maliki dan maaliki, kata ash-shiraath dan ash- 
shirath, dan yang lainnya.” 


Tanbih (Peringatan) 


Sebagian ulama mengingkari adanya sesuatu dari Al-Gur'an itu bisa 
turun berulang kali. Demikian saya melihat permasalahan ini dalam kitab 
al-Kafil bi Ma'ani at-Tangiil, dan dia memberikan alasan bahwa mencari 
sesuatu yang sudah ada itu tidak ada faedahnya, tetapi pendapat ini wardud 
(ditolak) dengan berbagai faedah yang telah diterangkan. Sesungguhhnya 


152 Al-Itgan fi Ulumil Nur'an 


sesuatu yang lazim dari Al-Gur'an jika setiap apa yang diturunkan di 
Makkah juga diturunkan lagi di Madinah, karena Jibril selalu mengontrol 
bacaan Nabi saw. setiap tahun, tetapi ini ditolak dengan menafikan adanya 
mulagamah. Sesungguhnya tidak ada makna bagi diturunkannya (dua kali), 
kecuali bahwa Jibril itu turun kepada Rasulullah saw dengan membawa 
Our'an yang belum pernah dia bawa turun sebelumnya maka Jibril 
membacakan kepadanya. Tetapi ini pun ditolak dengan tidak adanya 
pensyaratan perkataannya: “sesuatu yang belum dibawa turun oleh 
malaikat Jibril sebelumnya”. 


Kemudian sebagian ulama berpendapat, “Barangkali yang dimaksud 
dengan turunnya surat atau ayat sebanyak dua kali itu bahwa Jibril turun 
ketika arah kiblat dialihkan, maka dia memberitahukan kepada Rasulullah 
saw bahwa al-Fatihah merupakan rukun di dalam shalat sebagaimana di 
Makkah. Demikian itu dianggap turun lagi yang kedua kali. Atau Jibril 
membacakan kepada Nabi ayat itu dengan bacaan yang lainnya yang belum 
ia bacakan kepadanya ketika di Makkah, tetapi orang mengira bahwa itu 
merupakan turunnya.” 


Al-ltgan fi Ulumil Lur'an 153 


Sesungguhnya surat al-Isra' dan surat Hud keduanya 


Makkiyyah, tetapi sebab turunnya menunjukkan bahwa kedua 
surat itu diturunkan di Madinah. 


Oleh karena itu, bagi sebagian orang hal seperti itu dianggap 
musykil (sulit), padahal tidak sulit, karena ia diturunkan satu 
demi satu." 


--(lmam Zarkasyi)-- 


1 all bt 
AP IN an 


| uni 


Mw NN TNI 


pustaka-indo.blogspot.com 


Sesuatu yang Turunnya Ayat Lebih 

Dahulu daripada Hukumnya dan 
Sesuatu yang Hukumnya Lebih Dahulu 
daripada Turunnya Ayat 


mam Zarkasyi berkata di dalam kitabnya, a/Burhan, 

“Bisa jadi turunnya ayat itu lebih dahulu daripada 
ketetapan hukumnya, seperti firman Allah SWT: Oad 
dflaha man tagakkaa, wa dzakarasma rabbihii fa shallaa' (OS. 
al-Ala: 14-15)” Imam Baihagi dan imam yang lainnya 
telah meriwayatkan dari Ibnu Umar, “Sesungguhnya ayat 
tersebut turun berkenaan dengan zakat fitrah.” Al-Bazzar 
juga mengeluarkan sebuah riwayat yang sama dan marfu”. 
Sebagian ulama mengatakan, “Saya tidak mengetahui 
bagaimana pengertian ayat tersebut, karena surat al-A'la 
ini Makkiyyah, padahal di Makkah (pada saat) itu belum 
ada Id, zakat, dan juga belum ada puasa?” 


Imam al-Baghawi menjawab bahwasanya boleh 
ayat itu turun lebih dahulu daripada ketetapan 
hukumnya, sebagaimana firman Allah SWT: “Laa ugsimu 
bihaadzal balad, wa anta billun bihaadzal balad”. Surat al- 
Balad ini Makkiyyah, sementara Rasulullah benar-benar 
dapat tinggal dan menguasai Makkah itu pada saat Fath 


157 


Makkah, sampai-sampai beliau saw bersabda: “Wa uhillat lii saa'atun min 
nahaar”, artinya: “dan telah dihalalkan bagiku (untuk meraih kemenangan 
di Makkah) pada saat siang hari.” 


Demikian juga telah diturunkan di Makkah firman Allah: “Sayuhzamul 
Jam'u wa yuwalluunad dubura?” (9S. a-@amar: 45). Umar bin Khathab berkata, 
“Aku katakan, “Golongan yang mana (yang akan kita kalahkan)? Maka 
ketika terjadi Perang Badar dan orang-orang Ouraisy telah dikalahkan (oleh 
umat Islam), maka aku melihat Rasulullah saw berada di belakang mereka 
sambil menghunus pedang, dan beliau membaca: sayuhzamul jamu wa 
Juwalluunad dubura'” Sehingga dapat dipahami bahwa ayat tersebut memang 
untuk Perang Badar. Riwayat ini dikeluarkan oleh Imam ath-Thabrani di 
dalam a-Mujam al-Ausath. 


Demikian juga firman Allah SWT: “Jundun maa hunaalika mahguumun 
bainal ahzaa bi” (9S. Shad: 11). Gatadah berkata, “Allah telah menjanjikan 
kepada Nabinya (pada saat dia berada di Makkah) bahwa dia akan dapat 
mengalahkan pasukan dari orang-orang musyrik maka datang takwilnya 
(penjelasannya) pada saat Perang Badar.” Riwayat ini dikeluarkan oleh 
Ibnu Abi Hatim. 


Ibnu Abi Hatim juga mengeluarkan sebuah riwayat, dari Ibnu Mas'ud 
tentang firman Allah SWT: “Wa guljaa'al hag wa ahagal baati?”. Ibnu Mas'ud 
berkata, “Al-hag di sini maksudnya “pedang”, dan ayatnya Makkiyyah, lebih 
mendahului daripada diwajibkannya berperang,” Penafsiran Ibnu Mas'ud 
ini dikuatkan oleh riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Mus- 
lim dari hadits Ibnu Mas'ud sendiri. Ia berkata, “Nabi saw masuk di Makkah 
pada hari Fath Makkah, dan pada saat itu Kakbah dikelilingi oleh 360 berhala, 
maka Rasulullah menusuk berhala-berhala itu dengan batang kayu yang 
ada di tangannya, dan beliau membaca: wa gul jaa'al hag wa gahagal baathil, 
innal baathila kaa na gahuuga' (9S. al-Isra”: 81) dan Yaa'al haggu wa maa 


999 


Jubdiul baatbilu wa maa yu'id'. 

Ibnu al-Hashshar berkata, “Allah SWT banyak menyebutkan kata-kata 
gakat di dalam surat-surat Makkiyyah, baik secara terang-terangan maupun 
secara isyarat. Allah juga akan mewujudkan janji-Nya kepada rasul-Nya 
dan akan menegakkan serta memberi kemenangan terhadap agamanya, 
hingga shalat, zakat, dan kewajiban-kewajiban yang lainnya telah ditetapkan, 
tetapi zakat tidak diambil kecuali di Madinah. Persoalan ini tanpa ada khilaf 
(perbedaan).” Ibnu al-Hashshar memberikan contoh firman Allah SWT: 
“Wa aatuu haggahuu yauma bashaadih” (9S. a-Aram: 141) dan “Wa agiimush 
shala ta wa aatuz kakaah” (9S. a-Muzzammil: 20), yang di dalamnya terdapat 


158 Al-Itgan fi Ulumil Aur'an 


“Wa aakharuuna yugaatiluuna fii sabiilillah”. Ayat yang lainnya adalah firman 
Allah: “Wa man ahsanu gaulan mimman daaa ilallaahi wa 'amila shaalihar?” 
(OS. Fushilat: 33). Aisyah, Ibnu Umar, Ikrimah, dan shahabat-shahabat yang 
lainnya mengatakan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan para 
muadzin, sedangkan ayat ini Makkiyyah dan adzan belum disyariatkan 
kecuali di Madinah. 


Di antara contoh yang turunnya lebih akhir daripada hukumnya 
adalah ayat tentang “wudhu”, sebagaimana diriwayatkan di dalam Shahih 
Bukhari, dari Aisyah, ia berkata, “Kalungku pernah jatuh di tanah lapang, 
dan kami sedang memasuki kota Madinah. Rasulullah saw turun dan 
memasukkan untanya, kemudian meletakkan kepalanya ke pangkuanku 
sambil tidur. Pada saat itu Abu Bakar datang dan memukulku dengan 
pukulan yang keras dan ia berkata, “Kamu menahan orang banyak karena 
kalungmu?” Kemudian Nabi saw bangun dan Subuh pun telah tiba, maka 
Rasulullah saw mencari air, tetapi tidak mendapatkannya, maka turunlah: 
Yaa ayyuballadgiina aamanu idkaa gum tum ilashshalaati ... hingga “Ya'allakum 
tasykuruun' (9S. al-Ma'idah: 6).” Ayat ini berdasarkan Ijmak ulama 
Madaniyyah, tetapi wudhu itu diwajibkan di Makkah bersamaan dengan 
diwajibkannya shalat. 


Ibnu Abdil Bar berkata, “Telah dimaklumi menutut selutuh ahli 
sejarah perang bahwa Rasulullah saw. belum pernah shalat sejak 
diwajibkannya shalat kepadanya kecuali dengan wudhu, dan tidak ada 
yang menolak demikian itu kecuali orang bodoh dan yang menentang.” 
Ibnu Abdil Bar berkata, “Hikmah diturunkannya ayat wudhu, sementara 
pelaksanaannya didahulukan, agar diwajibkannya wudhu diiringi dengan 


turunnya ayat.” 


Ulama lain mengatakan, “Bisa jadi pada awal ayat diturunkan terlebih 
dahulu bersamaan dengan diwajibkannya wudhu, kemudian selebihnya 
diturunkan, yaitu penyebutan tayamum dalam kisah ini.” 


Menurutku (Imam Suyuthi): pendapat tersebut ditentang oleh Ijmak 
yang mengatakan bahwa ayat tersebut Madaniyyah. 


Di antara contohnya lagi adalah ayat al-Jumw'ah, sesungguhnya ia 
Madaniyyah, sedangkan shalat Jum'at diwajibkan di Makkah dan perkataan 
Ibnu al-Faras, “Sesungguhnya shalat Jum'at belum pernah dilaksanakan 
di Makkah sama sekali”, ini ditentang oleh riwayat yang dikeluarkan oleh 
Ibnu Majah, dari Abdurrahman bin Ka'ab bin Malik, ia berkata, “Saya 
adalah orang yang menuntun ayah ketika matanya tidak ada. Sayalah yang 
membawa dia keluar untuk shalat Jum'at. Ketika ia mendengar adzan, ia 


Al-ltgan fi Ulumil Lur'an 159 


memintakan ampun untuk Abi Umamah (As'ad bin Zurarah), lalu aku 
berkata, Wahai ayahku, tahukah engkau bahwa kamu telah mendoakan 
As'ad bin Zurarah setiap mendengar adzan shalat Jum'at? Mengapa itu 
kamu lakukan?” Ayahku berkata, Wahai anakku, dialah orang yang 
pertama kali menjadi imam kita pada shalat Jum'at sebelum datangnya 
Rasulullah saw dari Makkah.” 


Di antara contohnya juga adalah firman Allah SWT: “Innamaash 
Shadagaatu lil fugara?” (9S. at-Taubah: 60). Sesungguhnya ayat ini turun 
pada tahun 9 Hijriah, dan zakat telah diwajibkan sebelumnya pada awal- 
awal hijrah. 


Ibnu al-Hashshar mengatakan, “Bisa jadi kedudukan ayat tersebut 
sebelumnya telah diketahui, dan belum ada GYur'an yang dibaca, 
sebagaimana wudhu yang telah diketahui sebelum turunnya ayat, kemudian 
turun tilawah Al-Guran untuk menegaskannya.” 


160 Al-Itgan fi Ulumil Aur'an 


Apa yang Diturunkan 
Secara Bertahap 
“dan/Apa yang Diturunkan 


Pa ai SG kngng ii 


pustaka-indo.blogspot.com 


Apa yang Diturunkan Secara 
Bertahap dan Apa yang Diturunkan 
Secara Langsung 


| | ntuk yang pertama (yaitu yang diturunkan 
secara berangsur) itulah yang terbanyak di dalam 


Al-Guran. Di antara contoh-contohnya dalam surat- 
surat pendek adalah surat Igra”, yaitu dari awal hingga 
“maa lam yalani”, dan surat adh-Dhuha dari awal hingga 
“fa tardha”, sebagaimana tersebut di dalam hadits ath- 
Thabari. 


Di antara contoh-contoh yang kedua (yaitu yang 
diturunkan secara langsung) adalah surat al-Fatihah, al- 
Ikhlash, al-Kautsar, Tabbat, Lam yakunil, an-Nashr, dan 
al-Mu'awwidzataan (an-Nas dan al-Falag) yang 
keduanya diturunkan secara bersamaan. 


Di antara contoh-contoh yang kedua dalam surat- 
surat panjang adalah surat al-Mursalat, sebagaimana 
disebutkan di dalam kitab a-Mustadrak karya Imam 
Hakim, dari Ibnu Mas'ud, ia berkata, “Kita pernah 
bersama Nabi saw. di gua, maka turunlah kepadanya: 
“wal mursalaati 'urfaa', maka aku mendengarkan surat 
ini langsung darinya, dan sesungguhnya mulutnya 
basah dengan surat itu, maka saya tidak mengetahui 
dengan ayat yang manakah diakhiri: Ya biayyi hadiitsin 
badahuu yukminuun' ((9S. al-Mursalat: 50) atau “wa idz 
gila lahumur ka'uu laa yarka'uun' (9S. al-Mursalat: 48).” 


163 


Di antaranya juga surat ash-Shaf, berdasarkan hadits tentang surat 
ini yang telah dibahas di bagian pertama. Di antara contohnya juga adalah 
surat al-An'am. Abu Ubaidah dan ath-Thabrani telah mengeluarkan sebuah 
riwayat dari Ibnu Abbas, ia berkata, “Surat al-An'am diturunkan di Makkah 
pada malam hari dan secara keseluruhan, sekelilingnya ada tujuh puluh 
ribu malaikat.” 


Imam ath-Thabrani mengeluarkan sebuah riwayat melalui Yusuf bin 
“Athiyyah ash-Shaffar, dan dia ini matruk, dari Ibnu Aun, dari Naf?, dari 
Ibnu Umar, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda, “Telah diturunkan 
kepadaku surat al-An'am secara langsung, ia diiringi oleh tujuh puluh ribu 
malaikat.” 


Imam Baihagi mengeluarkan sebuah riwayat di dalam kitabnya, 
Syu'abul Inaan, dengan sanad yang di dalamnya terdapat perawi yang tidak 
dikenal, dari Ali, ia berkata, “Al-Guran diturunkan lima ayat-lima ayat, 
kecuali surat al-An'am. Sesungguhnya ia diturunkan secara keseluruhan 
sekaligus. Ia diiringi dari setiap langit tujuh puluh malaikat, hingga mereka 
menyampaikannya kepada Nabi saw” 

Abu Syekh mengeluarkan sebuah riwayat dari Ubai bin Ka'ab, marfw, 
Nabi saw bersabda, “Telah diturunkan kepadaku surat al-An'am secara 
sekaligus, ia diiringi oleh tujuh puluh ribu malaikat.” 

Abu Syekh juga mengeluarkan sebuah riwayat dari Mujahid, ia 
berkata, “Surat al-An'am ini secara keseluruhan diturunkan secara 
sekaligus, bersamanya lima ratus malaikat.” Beliau juga mengeluarkan 
sebuah riwayat dari Atha', “Telah diturunkan surat al-An'am secara 
kesemuanya, dan bersamanya tujuh puluh ribu malaikat.” 


Inilah syawaahid (berbagai hadits) yang sebagiannya memperkuat 
terhadap sebagian yang lainnya. 

Ibnu Shalah berkata di dalam Fatawa-nya, “Hadits yang menerangkan 
bahwa ia diturunkan secara sekaligus telah kami riwayatkan melalui Ubay 
bin Ka'ab, dan di dalam sanadnya ada sesuatu yang dhaif, dan kami tidak 
melihat pada hadits tersebut sanad yang shahih. Juga telah diriwayatkan 
hadits yang berbeda dengannya, yang diriwayatkan bahwa ia tidak 
diturunkan secara sekaligus, tetapi ada beberapa ayat darinya diturunkan 
di Madinah, yang mereka berselisih dalam jumlahnya. Ada yang 
mengatakan tiga ayat, ada yang mengatakan enam ayat, dan ada yang 
mengatakan selain dari jumlah itu. Wallahu alam.” 


164 Al-Itgan fi Ulumil Nur'an 


Apa yang Diturunkan 
dengan Diiringi Malaikat 
dan Apayang Diturunkan 
Tanpa Duringi Malaikat 


pustaka-indo.blogspot.com 


Apa yang Diturunkan dengan 
Diiringi Malaikat dan Apa yang 
Diturunkan Tanpa Diiringi Malaikat 


I bnu Hubaib berkata dan diikuti oleh Ibnun Nagib, 
“Dari Al-Guran ada surat-surat yang diturunkan 
dengan diiringi oleh para malaikat, yaitu surat al-An'am, 
ia diiringi oleh tujuh puluh ribu malaikat, Fatihatul Kitab 
(surat al-Fatihah), yang diturunkan dan bersamanya 
delapan puluh ribu malaikat, ayat a/-Kursi telah diturunkan, 
dan bersamanya tiga puluh ribu malaikat, surat Yasin telah 
diturunkan, dan bersamanya tiga puluh ribu malaikat, 
firman Allah: “was'al man arsalnaa min gablika min 
rusulinaa, surat az-Zukhruf: 45, ayat ini diturunkan dan 
bersamanya dua puluh ribu malaikat. Sedangkan surat- 
surat Al-Guran selebihnya dibawa turun oleh Jibril 
sendirian, tanpa diiringi oleh para malaikat.” 


Saya (Imam Suyuthi) berpendapat: adapun surat al- 
An'am maka telah dibahas dengan sanad-sanadnya, dan 
di antara sanad-sanadnya juga adalah riwayat yang 
dikeluarkan oleh Imam Baihagi di dalam kitabnya, 
Syu'abul Iman, dan Imam Thabrani dengan sanad yang 
dhaif, dari Anas, marfw', “Surat al-Ar'am ini diturunkan 
dan bersamanya rombongan dari malaikat yang memenuhi 
antara langit dan bumi. Mereka bergemuruh dengan tagdis 
dan tasbih, dan (pada saat itu) bumi bergetar.” 


167 


Imam al-Hakim dan Baihagi mengeluarkan sebuah riwayat dari hadits 
Jabir, ia berkata, “Telah mengiringi surat ini dari malaikat yang memenuhi 
ufuk.” Imam Hakim berkata, “Hadits ini shahih berdasarkan syarat Mus- 
lim,” tetapi Imam adz-Dzahabi berkata, “Di dalam hadits ini ada ingitha' 
(sanadnya terputus), dan saya kira ia mandhu' (hadits palsu).” 


Adapun surat al-Fatihah dan surat Yasin serta firman Allah: “was'an 
man arsal naa...”, maka saya belum menemukan suatu hadits mengenai 
hal tersebut dan tidak pula ada atsar (dari shahabat maupun tabiin). 


Adapun ayat al Kursi, maka ada hadits tentang hal itu dan ada pula hadits 
yang berkaitan dengan seluruh ayat al-Bagarah. Imam Ahmad di dalam 
Musnad-nya mengeluarkan sebuah riwayat dari Ma'gil bin Yasar, sesungguhnya 
Rasulullah saw bersabda, “Al-Bagarah adalah punuknya Al-Gur'an dan puncak 
ketinggiannya, turun bersama setiap ayat darinya delapan puluh malaikat, 
dan telah dikeluarkan Allaahu laa ilaaha illaa huwal hayyul gayyuum' dari bawah 
“Arasy, maka ayat ini sampai pada surat al-Bagarah ini.” 


Sa'id bin Manshur juga mengeluarkan sebuah riwayat di dalam Sunan- 
nya, dari adh-Dhahhak bin Muzahim, ia berkata, “Khawaatim (akhir) surat 
al-Bagarah, Jibril telah datang dengan membawanya, dan bersamanya 
malaikat-malaikat yang jumlahnya masya Allah.” 


Tinggal beberapa surat yang lainnya, diantaranya surat al-Kahfi. 
Ibnu adh-Dhurais berkata di dalam Fadhail-nya: telah menceritakan 
kepada kami Yazid bin Abdul Aziz ath-Thayalisi (ia berkata): telah 
menceritakan kepada kami Ismail bin “Ayyasy, dari Ismail bin Rafi”, ia 
berkata: telah sampai kepada kami bahwa Rasulullah saw bersabda, 
“Maukah kalian saya beri tahu tentang suatu surat bahwa keagungannya 
sepenuh antara langit dan bumi, ia diikuti oleh tujuhpuluh ribu malaikat? 
Itulah surat al-Kahfi.” 


Tanbih (Peringatan) 


Hendaklah diperhatikan bagaimana mengompromikan antara apa 
yang telah dijelaskan dengan riwayat yang dikeluarkan oleh Ibnu Abi Hatim 
dengan sanad yang shahih dari Said bin Jubair, ia berkata, “Tidaklah Jibril 
turun dengan (membawa) Al-Ouran kepada Nabi kecuali bersamanya 
ada empat malaikat penjaga.” Ibnu Jarir juga mengeluarkan sebuah riwayat 
dari adh-Dhahhak, ia berkata, “Adalah Nabi saw. apabila diutus kepadanya 
malaikat, maka diutus pula malaikat-malaikat yang menjaganya dari depan 
dan dari belakang, demikian itu karena khawatir ada setan yang menyerupai 
rupa malaikat.” 


168 Al-Itgan fi Ulumil Aur'an 


Faedah 


Ibnu adh-Dhurais berkata: telah menceritakan kepada kami Mahmud 
bin Ghailan, dari Yazid bin Harun (ia berkata): telah menceritakan 
kepadaku Walid bin Jamil, dari Yasim dari Abi Umamah, ia berkata: ada 
empat ayat diturunkan dari “Kanzil “Arsy”, tidak ada sesuatupun yang 
diturunkan darinya selain empat ayat itu. Itulah Ummul Kitab, ayat al- 
Kursi, akhir surat al-Bagarah, dan (surat) al-Kautsar. 


Saya Imam Suyuthi) berpendapat: adapun surat al-Fatihah, maka 
Imam Baihagi mengeluarkan sebuah riwayat di dalam kitabnya, Syu abul 
Iman, dari hadits Anas, marfu', “Sesungguhnya Allah telah memberiku 
sesuai dengan apa yang Dia karuniakan kepadaku. (Allah berfirman), 
Sesungguhnya Aku (Allah) telah memberimu (Muhammad) Fatihatal Kitab 
(surat al-Fatihah), dan ia dari Kunug Arasy-Ku.” 


Al-Hakim mengeluarkan sebuah riwayat dari Ma'gil bin Yasar, marfu 
(Nabi bersabda), “Aku diberi Fatihatal Kitab dan akhir surat al-Bagarah 
dari bawah “Arasy.” Ibnu Rahawaih juga mengeluarkan sebuah riwayat di 
dalam Musnad-nya, dari Ali, sesungguhnya ia ditanya tentang Fatihatal 
Kitab, maka Ali berkata, “Telah menceritakan kepada kami Nabiyyullah 
saw. bahwasanya ia diturunkan dari Kang (bawah) “Arasy.” 


Adapun akhir surat al-Bagarah, maka Imam ad-Darimi mengeluarkan 
sebuah riwayat di dalam Musnad-nya, dari Aifa” al-Kala'i, ia berkata: ada 
seorang laki-laki berkata, “Wahai Rasulullah, ayat yang manakah yang 
engkau suka agar ayat itu mengenai engkau dan umatmu?” Nabi saw. 
bersabda, “Akhir surat al-Bagarah, sesungguhnya ia dari Kangur Rahmah, 
dari bawah “Arasy Allah.” 


Imam Ahmad dan yang lainnya juga mengeluarkan sebuah riwayat 
dari hadits “Ugbah bin Amir, marfu”, (Nabi saw. bersabda), “Bacalah dua 
ayat ini, sesungguhnya Tuhanku telah memberiku kedua ayat itu dari 
bawah “Arasy, sesuatu yang tidak diberikan kepada nabi sebelumku.” Imam 
Ahmad juga mengeluarkan sebuah riwayat dari hadits Hudzaifah, Nabi 
saw. bersabda, “Aku diberi ayat-ayat ini dari akhir surat al-Bagarah, dari 
Kang (simpanan) di bawah “Arasy. Demikian itu tidak diberikan kepada 
nabi sebelumku.” Imam Ahmad juga mengeluarkan sebuah riwayat dari 
hadits Abu Dzar, Nabi saw bersabda, “Aku diberi akhir surat al-Bagarah 
dari Kang (simpanan) di bawah “Arasy, tidak ada seorang nabi pun diberi 
sebelumku.” Hadits ini mempunyai sanad yang banyak sekali, dari Umar, 
Ali, dan Ibnu Mas'ud serta selain mereka. 


Al-ltgan fi Ulumil Lur'an 169 


Adapun ayat a/-Kursi telah dijelaskan di dalam hadits Ma'gil bin Yasar 
di atas. 

Ibnu Mardawaih mengeluarkan sebuah riwayat dari Ibnu Abbas, ia 
berkata, “Rasulullah apabila membaca ayat al-Kursi maka beliau 
tersenyum, dan beliau bersabda, Sesungguhnya ayat Kursi ini dari Kangur 
Rahman di bawah “Arasy”” Abu Ubaid juga mengeluarkan sebuah riwayat, 
dari Ali, ia berkata, “Itulah ayat al-Kursi, Nabimu telah diberi ayat Kursi 
ini dari Kang di bawah “Arasy, dan tidak ada seorang pun yang diberi 
sebelum Nabimu.” 

Adapun surat al-Kautsar, saya tidak mendapatkan hadits tentang surat 
ini. Perkataan Abi Umamah mengenai hal itu diberlakukan seperti hadits 
marfu'. Riwayat itu juga telah dikeluarkan oleh Abu Syekh bin Hayyan, 
Imam Dailami, dan selain keduanya dari jalan periwayatan Muhammad bin 
Abdul Malik ad-Dagigi, dari Yazid bin Harun, dengan sanadnya yang telah 
lewat, dati Abi Umamah, marfu'. 


170 Al-Itgan fi Ulumil Aur'an 


Apa yang Diturunkan Kepada 
Sebagian Para Nabi dan Apa 
yang Diturunkan kepada 
| Siapapun Sebelum/Nabi saw. 


pustaka-indo.blogspot.com 


Apa yang Diturunkan kepada 
Sebagian Para Nabi 

dan Apa yang Tidak Diturunkan 
kepada Siapapun Sebelum Nabi Saw. 


D i antara yang kedua adalah surat al-Fatihah, ayat 
al-Kursi, dan akhir surat al-Bagarah, sebagai- 
mana yang baru saja dijelaskan di dalam hadits-hadits. 


Imam Muslim meriwayatkan dari Ibnu Abbas: 
datang seorang malaikat kepada Nabi saw, kemudian 
ia berkata, “Bergembiralah (Muhammad) dengan dua 
cahaya yang diberikan kepadamu dan tidak diberikan 
kepada Nabi sebelummu. Itulah Fatihatul Kitab dan 
Khawatim al-Bagarah (akhir surat al-Bagarah).” 


Imam ath-Thabrani mengeluarkan sebuah riwayat, 
dari Ugbah bin Amir, ia berkata, “Bacalah secara 
berulang kali dua ayat dari akhir surat al-Bagarah, yaitu 
damanar rasulu..? hingga akhir (OS. al-Bagarah: 285- 
286). Sesungguhnya Allah telah memilih Muhammad 
dengan kedua ayat itu.” 

Abu Ubaid mengeluarkan sebuah riwayat di dalam 
Fadhai-nya, dari Ka'ab, ia berkata, “Sesungguhnya 
Muhammad saw. telah diberi empat ayat, yang keempat 
ayat itu tidak diberikan kepada Musa. Begitupun 


173 


sesungguhnya Musa diberi satu ayat yang tidak diberikan kepada Muhammad.” 
Ka'ab berkata, “Ayat-ayat yang diberikan kepada Muhammad adalah: “Vi/laahi 
maa fissamaawaati wal ardh ...' hingga akhir surat al-Bagarah (ayat 284-280) 
maka itulah tiga ayat, dan ayat “al-Kurs?, sedangkan satu ayat yang diberikan 
kepada Musa adalah: Allaahumma laa tuulijisysyaithaana fii guluubinaa wa 
khallishnaa min hu, min ajli anna lakal malakuutu wal aidu was sultbaanu wal mulku, 
wal-hamdu wal ardhu was samaa'u, ad-dahra addaabir, abadan abadan aamiin aamiin” 


Imam Baihagi mengeluarkan sebuah riwayat di dalam kitabnya, Syu abul 
Imaan, dari Ibnu Abbas, ia berkata, “Assab'uth thiwaal (tujuh surat yang 
terpanjang) adalah belum pernah diberikan kepada siapapun kecuali kepada 
Nabi saw, dan Nabi Musa diberi dua dari padanya.” 


Imam ath-Thabrani mengeluarkan sebuah riwayat dari Ibnu Abbas, 
marfu” (Nabi saw. bersabda), “Umatku telah diberi sesuatu yang tidak 
diberikan kepada siapapun dari umat-umat (sebelumku) ketika ada 
musibah, (yaitu) inna lillaahi wa innaa ilaihi raajiuun ((YS. al-Bagarah: 156).” 


Di antara contoh-contoh yang pertama adalah riwayat yang 
dikeluarkan oleh Imam al-Hakim, dati Ibnu Abbas, ia berkata, “Ketika 
turun “Sabbihisma rabbika a-Ala', Nabi bersabda, Semuanya ada di suhuf 
Ibrahim dan Musa. Ketika turun “wannajmi idgaa hawaa' sampai pada ayat 
wa ibraabiimalladzii waffaa' maka Nabi saw. bersabda, Ibrahim telah 
memenuhi (janjinya)' Allaa taziru waagiratun wigra ukhraa sampai firman 
Allah haadgaa nadzgirun minan nudguril uulaa (9S. an-Najm: 1-56).” 

Said bin Manshur berkata: telah menceritakan kepada kami Khalid 
bin Abdullah, dati Atha' bin Saaib, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, ia berkata, 
“Surat ini ada di suhuf Ibrahim dan Musa.” Ibnu Abi Hatim juga 
mengeluarkan sebuah riwayat dengan kata-kata, “Telah dinasa&h (dihapus) 
subuf Ibrahim dan Musa.” Ibnu Abi Hatim juga mengeluarkan sebuah 
riwayat dari as-Sudy, ia berkata, “Sesungguhnya surat ini ada di suhuf 
Ibrahim dan Musa seperti juga turun kepada Nabi saw.” Al-Faryabi berkata, 
“Telah menceritakan kepada kami Sufyan, dari ayahnya, dari Ikrimah: 
Inna haadzaa lafishshuhufil nulaa' (9S. al-M'la: 18). Ikrimah berkata, Itulah 
ayat-ayat (yang dimaksud).” 

Imam al-Hakim mengeluarkan sebuah riwayat dari sanadnya al-Yasim, 
dari Abi Umamah, ia berkata, “Allah telah menurunkan kepada Nabi 
Ibrahim sesuatu yang juga diturunkan kepada Nabi Muhammad, yaitu: 
“At-taaibuunal aabiduuna' hingga Wa basy syiril mukminiin' (9S. at-Taubah: 
112), “Oad aflahal mukminun' hingga “Hum fiihaa khalidun' (OS. al- 
Mukminun: 1-11), Iunal muslimiina wal muslimaa (9S. al-Ahzab: 35), 


174 Al-Itgan fi Ulumil lur'an 


dan “Alladgiina hum 'alaa shalaatihim daaimuun' hingga “Oaaimuun' (9S. al- 
Ma'arij: 23-33), maka tidak ada yang dapat memeroleh pembagian ini 
kecuali Nabi Ibrahim dan Muhammad saw” 


Imam Bukhari mengeluarkan sebuah riwayat dari Abdullah bin Amr 
bin “Ash, ia berkata, “Sesungguhnya dia (Nabi) saw. yang disifati di dalam 
Taurat dengan sebagian sifatnya di dalam Al-Gur'an: “Yaa ayyuhan nabi 
innaa arsalmaka syaahidan wa mubasysyiran wa nadziiran' (9S. al-Ahzab: 45). 
(al-Hadits) 

Ibnu adh-Dhurais dan lainnya juga mengeluarkan sebuah riwayat dari 
Ka'ab, ia berkata, “Taurat telah dibuka (dimulai) dengan: “Alhamdu lillaahil 
ladgii khalaga as-samaa waati wal ardha wa ja'ala adg-dzulumaati wan-nuur 
tsumma alladgiina kafaruu birabbi bim ya diluun' (9S. al-Am'am: 1) dan diakhiri 
dengan “Alhamdu lillaabilladgii lam yat takbidz waladan' hingga “wa kabbirbu 
takbiran ((9S. al-Isra”: 111).” 

Ibnu adh-Dhurais juga mengeluarkan sebuah riwayat dari Ka'ab, ia 
berkata, “Yang menjadi pembuka surat at-Taurat adalah yang menjadi 
pembuka surat al-An'am, yaitu: “Alhamdu lillaahi alladgii khalaga as- 
samaawaati wal ardha wa ja'ala adg-dgulumaati wan nuur'. Dan yang menjadi 
penutup Taurat adalah yang menjadi penutup surat Hud, yaitu: Fa budhu 
wa tawakkal 'alaihi wa maa rabbuka bi ghaafilin 'ammaa ta'maluun' (OS. Hud: 
123)” Ibnu adh-Dhurais juga mengeluarkan riwayat dari Ka'ab dari sanad 
yang lainnya, ia berkata, “Pertama kali yang diturunkan di dalam kitab 
Taurat adalah sepuluh ayat dari surat al-An'am: 151-161.” Abu Ubaid 
juga mengeluarkan sebuah riwayat dari Ka'ab, ia berkata, “Pertama kali 
ayat yang Allah turunkan di dalam Taurat adalah sepuluh ayat dari surat 
al-An'am: Bismillahirrahmaanirrahim “gul ta'aalau atluu' (a-ayat)” 

Sebagian ulama mengatakan, “Maksudnya adalah sesungguhnya ayat- 
ayat ini memuat sepuluh ayat yang telah ditetapkan oleh Allah untuk Nabi 
Musa di dalam Taurat sebagai permulaannya, yaitu: tauhidullah, larangan 
untuk berbuat syirik, sumpah palsu, durhaka (kepada orang tua), 
membunuh, berzina, mencuri, berkata dusta, melirik sesuatu yang ada di 
tangan orang lain, dan perintah untuk memuliakan hari Sabtu.” 


Imam ad-Daruguthni mengeluarkan sebuah riwayat dari hadits 
Buraidah, sesungguhnya Nabi saw. bersabda, “Sungguh benar-benar saya 
akan mengajarkan kepadamu suatu ayat yang belum pernah diturunkan 
kepada seorang nabipun setelah Sulaiman selain aku. Itulah “Bisyyillaahirrah- 


Sh 


manirrabim. 


Al-Itgan fi Ulumil Iur'an 175 


Imam Baihagi meriwayatkan sebuah hadits dari Ibnu Abbas, ia 
berkata, “Manusia melupakan suatu ayat dari kitab Allah yang belum 
pernah diturunkan kepada seorang nabi pun sebelum Nabi saw, kecuali 


» 9 


kepada Nabi Sulaiman bin Dawud as. Itulah “Bisyzillaahirrahmaanirrahin?. 


Imam al-Hakim mengeluarkan sebuah riwayat dari Ibnu Maisarah ia 
berkata, “Sesungguhnya ayat tersebut telah tertulis di dalam Taurat di 
antara tujuh ratus ayat, yaitu: “Yusabbibu lillaahi maa fissamaawaati wa maa 
Jil ardhi Al-maliki Al-guddusi Alagiig Al-hakiim'. Ini di awal surat al- 
Jumwu'ah.” 


Faedah 


Termasuk dalam pembahasan pada bab ke-15 ini adalah apa yang 
dikeluarkan oleh Ibnu Abi Hatim, dari Muhammad bin Ka'ab al-Gurdzi, 
ia berkata, “Al-burhan (bukti) yang diperlihatkan kepada Yusuf as. ada 
tiga ayat dari Kitabullah, yaitu: wa inna alaikum lahaafidgiin, kiraaman 
kaatibiin, ya lamuuna maa taf 'aluun' (OS. a-afithar: 10-12) dan firman Allah: 
Wa maa takuumu fii sya'nin wa maa tatluu minhu min Our'aanin ak-ayat (OS. 
Yunus: 61) serta firman Allah: “Afaman huwa gaaimun 'alaa kulli nafsin 
bimaa kasabat' (9S. ar-Ra'du: 33), dan yang lain menambah dengan ayat 
yang lain, yaitu: wa laa tagrabuz ginaa' (OS. al-Isra”: 32).” 

Ibnu Abi Hatim juga mengeluarkan sebuah riwayat dari Ibnu Abbas 
berkenaan dengan firman Allah: “Laulaa an ra'aa burbaana rabbihi?” (OS. 
Yusuf: 24), ia berkata, “Yusuf melihat ayat dari kitab Allah yang 
mencegahnya, yang tampak di dinding.” 


176 Al-ttgan fi Ulumil lur'an 


Tentang Bagaimana 
Al-Our an Diturunkan 


pustaka-indo.blogspot.com 


Tentang Bagaimana Al-Our an 
Diturunkan 


D alam pembahasan ini terdapat beberapa 


masalah sebagai berikut ini. 


Masalah Pertama 


Allah SWT berfirman: “Syahru ramadhaanalladzii 
ungila fiihil-Ouran” (9S. al-Bagarah: 185). Dia juga 
berfirman: “Innaa angalnaahu fi lailatil gadri” (9S. a-Yadr). 

Para ulama berbeda pendapat tentang bagaimana 
cara Al-Our'an diturunkan dari Lauh Mahfudz atas tiga 
pendapat. 

1. Pendapat yang pertama, dan ini yang paling shahih 
dan masyhur. Al-Gur'an diturunkan ke langit dunia 
pada malam lailatul gadr secara sekaligus, 
kemudian diturunkan secara berangsur-angsur 
dalam dua puluh tahun atau dua puluh tiga tahun 
atau dua puluh lima tahun. Ini berdasarkan 
perbedaan pendapat tentang masa tinggal 
Rasulullah saw. di Makkah setelah bitsah (diutus 
menjadi Nabi saw). 

Imam al-Hakim, Baihagi, dan yang lainnya 

mengeluarkan sebuah riwayat melalui Manshur dari 

Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, ia berkata, “Al- 


179 


180 


Ouran diturunkan pada malam (lailatul) gadr secara sekaligus ke langit 
dunia, di tempat bintang-bintang berada, dan Allah menurunkannya 
kepada Rasul-Nya saw. sebagian mengiringi sebagian yang lainnya.” 
Imam al-Hakim, Baihagi, dan Nasa'i juga mengeluarkan sebuah 
riwayat melalui Dawud bin Abi Hindun, dari Ikrimah, dari Ibnu 
Abbas, ia berkata, “Telah diturunkan Al-Gur'an pada malam yang 
satu ke langit dunia, yaitu malam (lailatul) gadr. Setelah itu diturunkan 
selama dua puluh tahun. Kemudian Ibnu Abbas membaca: 


Wa laa yatuu naka bi matsalin illa jinaaka bil baggi wa ahsana tafsiira 
(OS. al-Furgan: 33). 

Wa gur'aanan faragnaabu litagra'ahuu “alan naasi 'alaa muktsin wa 
naggalnaabu tangiila (9S. al-Isra': 100). 


Imam Ibnu Hatim juga mengeluarkan sebuah riwayat berdasarkan 
sanad ini, dan di akhirnya terdapat kata-kata: “orang-orang musyrik 
itu apabila melakukan sesuatu maka Allah memberikan jawabannya 


2 31 


untuk mereka”. 


Imam al-Hakim dan Ibnu Abi Syaibah mengeluarkan sebuah riwayat 
melalui Hassan bin Hurait, dari Said bin Jubair dari Ibnu Abbas, ia 
berkata, “Al-Our'an telah dipisah dari adz-Dzikr kemudian diletakkan 
di Baitulizzah di langit dunia, kemudian Jibril membawa turun kepada 
Nabi saw Sanad-sanad riwayat tersebut semuanya shahih.” 


Imam ath-Thabrani mengeluarkan sebuah riwayat melalui sanad yang 
lain dari Ibnu Abbas, ia berkata, “Al-Guran telah diturunkan pada 
malam (lailatul) gadr di bulan Ramadhan ke langit dunia secara 
sekaligus, kemudian diturunkan secara bertahap.” Sanad hadits ini 
laa basa bihi (tidak mengapa). Imam ath-Thabrani dan Al-Bazzar juga 
mengeluarkan sebuah riwayat melalui sanad yang lainnya dari Ibnu 
Abbas, ia berkata, “Al-Our'an telah diturunkan secara sekaligus hingga 
diletakkan di Baitul'izzah di langit dunia dan Jibril membawanya turun 
kepada Nabi Muhammad saw untuk menjawab perkataan hamba- 
hamba (Allah) dan berbagai perbuatan mereka.” 

Ibnu Abi Syaibah mengeluarkan sebuah tiwayat di dalam kitabnya, 
Fadhail A-Our'an, melalui sanad yang lain dari Ibnu Abbas, ia berkata, 
“YAl-Guran) telah diberikan kepada Jibril pada malam (lailatul) gadr 
secara sekaligus, kemudian ia letakkan di Baitul'izzah kemudian ia 
bawa turun secara bertahap.” 


Al-ltgan fi Ulumil Lur'an 


Ibnu Mardawaih dan Imam Baihagi mengeluarkan sebuah riwayat di 
dalam kitab a-Asma' wa ash-Shifaat melalui jalan periwayatan As-Sudy, 
dari Muhammad dari Ibnu Abi al-Mujalid, dari Mugsim dari Ibnu Abbas, 
sesungguhnya “Athiyyah bin Aswad bertanya kepadanya, ia berkata, 
“Telah terjadi keraguan di dalam hatiku tentang firman Allah: “Syahru 
ramadhaanalladzii ungzila fiihil Ouran...' ((9S. al-Bagarah: 185) dan firman 
Allah: “nnaa angalnaahu fii lailatil gadr', apakah ini diturunkan pada bulan 
Syawal, Dzulga'dah, Dzulhijah, Muharam, Safar, dan Rabiul Awal?” 
Maka Ibnu Abbas berkata, “Sesungguhnya ia diturunkan pada bulan 
Ramadhan pada malam (lailatul) gadr secara sekaligus, kemudian 
diturunkan (ke dunia) di tempat terletaknya bintang-bintang secara 
bertahap (berangsur) selama berbulan-bulan dan berhari-hari.” 


Abu Syamah berkata, “Kata rasalan artinya “rifgan' (perlahan-lahan), 
dan ungkapan wa 'alaa mawaagi'in nujuum artinya “witsli mawaagi'in 
nujuum', dan mawaagi 'ihaa artinya “masaagithihaa' (tempat jatuhnya 
bintang-bintang). Maksudnya bahwa Al-Our'an diturunkan pada 
bulan Ramadhan, pada saat lailatul gadr secara sekaligus, kemudian 
diturunkan secara berangsur sebagian atas sebagian yang lain secara 
perlahan-lahan dan berangsur-angsur.” 


2. Pendapat kedua mengatakan bahwa Al-Our'an diturunkan ke langit 
dunia selama 20 kali lailatul gadr atau 23 kali, yang setiap malam 
Allah menentukan apa yang akan diturunkan-Nya dalam sepanjang 
satu tahun. Setelah itu Allah menurunkannya secara bertahap secara 
keseluruhan pada seluruh tahun yang ada. 

Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Fakhrudin ar-Razi sebagai 
suatu pembahasan. Beliau berkata, “Kemungkinan ia diturunkan pada 
setiap saat lailatul gadr sesuatu yang diperlukan oleh manusia untuk 
diturunkan dari Lauh Mahfudz ke langit dunia, kemudian berhenti.” 
Apakah pendapat ini lebih utama atau pendapat yang pertama, Ibnu 
Katsir berkata, “Inilah yang membuat pendapat ini masih bersifat 
kemungkinan, ini dinukil oleh Imam al-Yurthubi dari Mugatil bin 
Hayyan dan Ijmak (konsensus).” Para ulama menyatakan bahwa ia 
diturunkan secara sekaligus dari Lauh Mahfudz ke Baitul'izzah di 
langit dunia. 

Saya (Imam Suyuthi) berpendapat: di antara orang yang berkata seperti 
perkataan Mugatil adalah al-Hulaimi dan al-Mawardi, dan ini sesuai 
dengan perkataan Ibnu Syihab, “Terakhir Al-Gur'an perjanjiannya 
dengan “Arasy adalah ayat ad-dain (utang).” 


Al-ltgan fi Ulumil Lur'an 181 


182 


Pendapat yang ketiga mengatakan bahwa telah dimulai turunnya pada 
saat lailatul gadr, kemudian diturunkan secara bertahap pada waktu- 
waktu yang berbeda-beda dari seluruh waktu yang ada. Pendapat ini 
dikatakan oleh asy-Sya'bi. 


Ibnu Hajar berkata di dalam kitabnya, Syarah Bukhari: pendapat yang 
pertama itulah yang shahih yang mu tamad (yang dapat dijadikan sebagai 
pegangan). Ia juga berkata: Imam al-Mawardi telah menceritakan 
pendapat yang keempat, yaitu bahwa Al-Guran itu diturunkan dari 
Lauh Mahfudz secara sekaligus, dan sesungguhnya para malaikat 
penjaga telah menyampaikannya kepada Jibril secara bertahap selama 
dua puluh malam, dan sesungguhnya Jibril menyampaikannya secara 
bertahap kepada Nabi saw. selama dua puluh tahun. Pendapat ini juga 
gharib (aneh). Karena itu, pendapat yang mu tamad adalah bahwa Jibril 
dahulu mengontrol bacaan Nabi saw pada bulan Ramadhan atas apa 
yang telah diturunkannya sepanjang satu tahun. 


Abu Syamah berkata, “Seakan pemilik pendapat ini ingin 
mengompromikan di antara dua pendapat, yaitu pendapat yang 
pertama dan pendapat yang kedua.” 

Saya (Imam Suyuthi) menyatakan: inilah pendapat yang diceritakan 
oleh Imam al-Mawardi yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim melalui 
jalan periwayatan adh-Dhahhak dari Ibnu Abbas, ia berkata: Al-Gur'an 
diturunkan secara sekaligus dari sisi Allah, dari Lauh Mahfudz kepada 
para malaikat yang mulia. Mereka itulah para penulis di langit dunia, 
kemudian oleh mereka disampaikan kepada Jibril secara bertahap dalam 
waktu dua puluh malam, dan oleh Jibril disampaikannya kepada Nabi 
saw. secara bertahap pula selama dua puluh tahun. 


Tanbihat (Beberapa Peringatan) 


Dikatakan bahwa yang menjadi rahasia mengapa Al-OGur'an 
diturunkan secara sekaligus (dari Lauh Mahfudz) ke langit (dunia) 
adalah memuliakan kedudukannya dan kedudukan orang yang 
diturunkan kepadanya kitab itu (Muhammad saw). Demikian itu 
dengan mengumumkan kepada penghuni tujuh langit (para malaikat) 
bahwa kitab itu adalah kitab yang terakhir dari kitab-kitab yang 
diturunkan yang disampaikan kepada rasul terakhir untuk umat yang 
paling mulia (umat Muhammad). “Kami (Allah) telah mendekatkan 
Al-Ouran kepada mereka untuk Kami turunkan kepada mereka, dan 


Al-ltgan fi Ulumnil Lur'an 


seandainya tidak karena hikmah ilahiah yang berkehendak untuk 
menyampaikan Al-Our'an itu kepada mereka secara berangsur sesuai dengan 
berbagai peristiwa, maka ia akan diturunkan ke bumi ini secara langsung 
sekaligus seperti kitab-kitab sebelumnya.” Tetapi Allah SWT membedakan 
antara Al-Guran dengan kitab-kitab sebelumnya, sehingga Allah 
menjadikan Al-Gur'an diturunkan dua tahap: diturunkan secara 
sekaligus kemudian diturunkan secara terpisah-pisah (berangsur). 
Demikian itu untuk memuliakan orang yang diturunkan kepadanya 
kitab itu (Muhammad). Pendapat ini disebutkan oleh Abu Syamah 
di dalam kitabnya, a-Mursyid al-Wajiz. 

Al-Hakim at-Tirmidzi berkata, “Al-Our'an telah diturunkan secara 
sekaligus ke langit dunia untuk diserahkan kepada umat, sesuatu yang 
tampak bagi mereka dari tujuan diutusnya Muhammad saw. Demikian 
itu karena diutusnya Muhammad saw merupakan rahmat (bagi 
mereka), sehingga ketika rahmat itu keluar dengan terbukanya pintu 
maka datanglah rahmat itu dengan datangnya Muhammad dan Al- 
Ouran. Maka Al-Gur'an diletakkan di Baitulizzah di langit dunia 
agar ia masuk di perbatasan dunia, dan kenabian diletakkan di hati 
Muhammad, lalu datanglah Jibril dengan membawa risalah dan wahyu, 
seakan-akan Allah SWT ingin menyerahkan risalah ini yang telah 
menjadi keistimewaan umat.” 


Imam as-Sakhawi berkata di dalam kitabnya, Jamalul Our'an, “Dalam 
turunnya (Al-Ouran) ke langit (dunia) secara sekaligus memberikan 
kemuliaan bagi bani Adam (manusia) dan memuliakan kedudukan 
mereka di sisi malaikat serta memberitahukan kepada mereka tentang 
inayah dan rahmat Allah pada mereka. Karena itulah Allah SWT 
memerintahkan 70 tibu malaikat untuk mengiringi (turunnya) surat 
al-An'am, dan Allah SWT juga memberikan kemuliaan pada umat 
ini dengan memerintahkan malaikat Jibril untuk mengimlak 
(mendikte) Al-Guran pada as-Safarah al-Kiram (malaikat-malaikat 
yang mulia) dan membacakannya pada mereka. Termasuk kemuliaan 
yang diberikan oleh Allah kepada umat ini adalah bahwa Allah SWT 
telah menyamakan antara Nabi kita Muhammad saw dengan Nabi 
Musa as. dari sisi menurunkan kitab-Nya secara langsung sekaligus 
dan membedakan dengan Nabi Muhammad dari sisi diturunkannya 
Al-Guran secara bertahap agar ia menghafalkannya.” 


Abu Syamah berkata, “Apabila Anda bertanya tentang firman Allah SWT: 
TInnaa angalnaahu fii lailatil gadr” (9S. A-@adr: 1), apakah termasuk Al- 


Al-ltgan fi Ulumil Lur'an 183 


184 


Ouran yang diturunkan secara sekaligus atau tidak? Apabila tidak 
termasuk, maka “tidak diturunkan secara sekaligus” dan apabila termasuk, 
maka bagaimana maksud dari ungkapan dalam ayat ini?” 

Saya (Imam Suyuthi) berpendapat: ini mempunyai dua makna. 
Pertama, artinya Kami (Allah) telah memutuskan untuk menurunkan 
Al-Guran pada malam lailatul gadr, dan Kami telah memutuskan 
serta menentukannya sejak awal (aga/i). Makna yang kedua, 
sesungguhnya ungkapan yang ada dalam ayat tersebut lafadznya muadhi 
(bermakna telah lewat/lampau), tetapi maknanya mustagbal (yang 
akan datang), maksudnya Allah akan menurunkannya secara sekaligus. 


Abu Syamah juga berkata bahwa secara zahir (lahiriah) turunnya Al- 
Our'an secara sekaligus ke langit dunia itu terjadi sebelum munculnya 
kenabian Muhammad saw, tetapi juga mungkin terjadi setelahnya. 
Saya Imam Suyuthi) berpendapat: yang jelas adalah yang kedua, dan 
redaksi dari hadits-hadits dari Ibnu Abbas yang telah kami sampaikan 
secara jelas menunjukkan makna tersebut. 


Ibnu Hajar berkata di dalam kitabnya, Fathul Bari, syarah Bukhari: Imam 
Ahmad telah mengeluarkan sebuah riwayat, demikian juga Imam Baihagi 
di dalam kitabnya, Syu'abul Iwan, dari Wailah bin Asga', sesungguhnya 
Nabi saw bersabda, “Telah diturunkan Taurat pada (hari) ke-6 dari 
Ramadhan, Injil pada ke-13 dari Ramadhan, Zabur pada (hari) ke-18 
dari Ramadhan, dan Al-Our'an pada (hari) ke-24 dari Ramadhan.” Dalam 
riwayat lain disebutkan: “dan Suhuf Ibrahim (diturunkan) pada malam 
pertama (di bulan Ramadhan).” Ibnu Hajar berkata: hadits ini sesuai 
dengan firman Allah SWT: “Syahru ramadhaanallaakii ungila fihi-Ourarn”. 
(OS. al-Bagarah: 185) dan “Innaa angalnaahu fti lailatil gadP”, maka 
dimungkinkan bahwa lailatul gadr itu terjadi pada tahun di malam Al- 
Ouran diturunkan. Pada malam itulah Allah menurunkan Al-Gur'an ke 
langit dunia, kemudian pada hari ke-24 Allah SWT menurunkan ke bumi 
awal surat “Igra”: “Igra' bismi rabbik”. 

Saya (Imam Suyuthi) berkata: tetapi yang sulit dipahami dari pendapat 
ini adalah suatu berita yang masyhur bahwa Nabi saw. diutus pada 
bulan Rabiul Awal. Tetapi kesulitan ini bisa dijawab dengan riwayat 
yang disebutkan oleh para ulama bahwa pertama kali Nabi mendapat 
mimpi pada bulan kelahirannya, kemudian setelah masa enam bulan, 
beliau mendapat wahyu secara sadar (bukan dalam mimpi). Pendapat 
ini disebutkan oleh Imam Baihagi dan yang lainnya. 


Al-ltgan fi Ulumil Lur'an 


Hadits tersebut juga dianggap sulit dipahami karena ada riwayat yang 
dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah di dalam kitabnya, Fadhailul 
Our'an, dari Abi @allabah, ia berkata, “Kitab-kitab itu diturunkan 
secara sempurna pada malam ke-24 dari Ramadhan.” 


3. Abu Syamah juga berkata, “Apabila dikatakan: apa rahasia Al-Gur'an 
diturunkan secara berangsur (bertahap) dan mengapa ia tidak 
diturunkan seperti kitab-kitab sebelumnya yaitu sekaligus?” 


Kita dapat memberikan jawaban sebagai berikut: bahwa pertanyaan 
ini sebenarnya telah dijawab oleh Allah SWT secara langsung. Allah 
SWT berfirman: “wa gaalalladziina kafaruu laulaa nuggila alaihi gur'aanu 
Jumlatan waahidatan”. Mereka bermaksud untuk mengatakan: mengapa 
tidak diturunkan seperti kitab-kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi 
sebelumnya? Maka Allah SWT menjawab dengan jawaban: “kadzaalika 
linutsabbita bihii juaadaka” (9S. al-Furgan: 32), maksudnya Kami 
(Allah) telah menurunkan Al-Guran itu secara berangsur agar Kami 
dapat memperkuat hatimu (Muhammad), karena wahyu itu apabila 
selalu baru dalam setiap peristiwa maka akan lebih kokoh dan kuat 
dalam hati, dan lebih kuat pula untuk memberi pertolongan dan 
perhatian pada Nabi yang Al-Our'an itu diturunkan kepadanya. 
Demikian itu benar-benar terwujud karena seringnya Jibril turun 
kepadanya, sehingga terasa baru pertemuan dan ikatan dengannya 
dengan membawa risalah yang datang dari Allah SWT Yang Mahamulia, 
sehingga dapat membangkitkan perasaan senang yang tidak dapat 
diungkapkan. Karena itu, di bulan Ramadhan Nabi paling tampak 
kedermawanannya karena seringnya bertemu dengan Jibril as. 


Ada sebagian pendapat mengatakan bahwa makna: “Jinutsabbita bihii 
Juaadaka” artinya agar Kami (Allah) dapat mempermudah kamu 
menghafalkannya, karena Nabi saw. adalah ummi, tidak membaca 
dan tidak menulis. Maka diturunkannya secara berangsur agar dapat 
mudah dihafal. Ini berbeda dengan nabi-nabi yang lainnya, karena 
mereka dapat menulis dan membaca maka mudah bagi mereka untuk 
menghafal semuanya. 


Ibnu Furak berkata, “Taurat diturunkan sekaligus kepada nabi yang 
dapat menulis dan membaca, yaitu Musa as., dan Allah telah 
menurunkan Al-OGuran secara berangsur, karena Dia menurunkannya 
secara tidak tertulis pada nabi yang ummi (tidak dapat membaca dan 
menulis).” 


Al-ltgan fi Ulumil Lur'an 185 


Ulama lain berkata, “Sesungguhnya Al-Guran tidak diturunkan secara 
sekaligus karena di dalamnya terdapat nasikh dan mansukh, dan demikian 
itu tidak dapat disampaikan kecuali dengan cara bertahap. Di dalamnya 
juga terdapat ayat yang berfungsi untuk menjawab pertanyaan dan ayat 
yang berfungsi untuk mengingkari suatu perkataan yang diucapkan atau 
suatu perbuatan yang dilakukan.” Ini telah diterangkan dalam perkataan 
Ibnu Abbas sebagai berikut: “Bahwa Jibril membawa turun Al-Guran 
untuk menjawab perkataan manusia dan perbuatan mereka.” Dia 
menafsirkan hal tersebut atas firman Allah: “wa laa yatuunaka bi matsalin 
illaa jinaaka bil ha?” ((9S. al-Furgan: 33). Riwayat ini dikeluarkan oleh 
Ibnu Abi Hatim dari Ibnu Abbas. Dengan demikian, kesimpulannya adalah 
ayat ini mengandung dua hikmah mengapa Al-Our'an diturunkan secara 
bertahap. 


Komentar 


Apa yang telah disampaikan bahwa kitab-kitab samawi yang lain 
diturunkan secara sekaligus merupakan perkataan yang masyhur di dalam 
perkataan para ulama dan pendapat-pendapat mereka. Bahkan bisa 
dikatakan merupakan Ijmak (kesepakatan) mereka tetapi saya melihat ada 
sebagian ulama modern yang mengingkari pendapat tersebut, dan 
mengatakan bahwa itu tidak berdalil, bahkan yang benar adalah kitab-kitab 
itu juga diturunkan secara berangsur seperti Al-Guran. Maka saya Imam 
Suyuthi) berpendapat bahwa yang benar adalah pendapat yang pertama. Di 
antara dalil-dalilnya adalah ayat yang ada di dalam surat al-Furgan: 32. 

Ibnu Abi Hatim mengeluarkan sebuah riwayat dari Said bin Jubair, 
dari Ibnu Abbas, ia berkata: kaum Yahudi berkata, “Hai Abal Gasim 
(Muhammad) mengapa Al-Our'an itu diturunkan secara sekaligus 
sebagaimana Taurat itu diturunkan kepada Musa?” Maka turunlah al- 
Furgan: 32. Ibnu Abi Hatim juga mengeluarkan sebuah riwayat dari sanad 
yang lainnya dari Ibnu Abbas dengan lafadz: “Berkata orang-orang 
musyrik”, dan dia juga mengeluarkan sebuah riwayat seperti itu dari 


Oatadah dan As-Sudi. 


Apabila Anda mengatakan bahwa di dalam Al-Guran tidak terdapat 
yang secara terang-terangan mengatakan seperti itu (bahwa Al-Guran 
diturunkan secara berangsur), akan tetapi ia hanya menceritakan perkataan 
orang-orang kafir maka aku (Imam Suyuthi) berpendapat bahwa diamnya 
Allah SWT dengan tidak menjawab perkataan orang-orang kafir tentang 
hal tersebut dan beralihnya untuk menjelaskan hikmah tentang diturunkan 


186 Al-Itgan fi Ulumil ur'an 


Al-Guran secara bertahap merupakan dalil (bukti) tentang adanya hal itu 
secara benar. Seandainya semua kitab samawi itu diturunkan secara 
bertahap niscaya cukup dengan memberikan jawaban kepada mereka 
bahwa demikian itu merupakan sunatullah (aturan Allah) yang 
diberlakukan pada kitab-kitab yang diturunkan pada rasul-rasul terdahulu, 
sebagaimana Allah menjawab demikian tentang perkataan mereka pada 
ayat-ayat berikut ini. 

“Wa gaaluu maa lihaadgar rasuuli ya kuluth-tha'aama wa yamsyii fil 
aswaag.” (OS. al- Furgan: 7) 

“Wa maa arsalnaa gablaka minal mursaliina illa annahum ya kuluth- 
tba'aama wa yam syuuna fil aswaag.” (OS. al-Furgan: 20) 


“Aba'atsallaahu raasuulan.” (OS. al-Isra”: 94) 


“Wa maa arsalnaa min gablika illaa rijaalan nuuhii ilaihim.” (9S. Yusut: 


109) 

Demikian juga perkataan mereka, “Bagaimana (Muhammad) sebagai 
rasul, sementara tidak ada keinginan bagi dia selain para wanita?” Maka 
Allah menjawab: “Wa lagad arsalnaa rusulan min gablika wa ja'alnaa lahum 
agwaajan wa gurriyah” ((9S. ar-Ra'du: 38), dan ayat-ayat yang lainnya. 

Di antara dalil-dalil yang menunjukkan hal tersebut juga adalah firman 
Allah SWT tentang bagaimana Allah menurunkan Taurat pada Musa pada 
hari ash-sha'gah (dia pingsan) sebagai berikut: 

“Fa khudg maa aatainaaka wa kun minas syaakirin. Wa katabnaa lahuu 
Jil ahyaahi min kulli syai mau'idgatan wa tafshiilan likulli syai jakhudz haa bi 
guwwah.” (OS. al-X'raf: 144-145) 


“Wa algal alwaakh.” (OS. al-Xraf : 150) 


“Wa lamma sakata “an Muusaal-ghadhabu akhadzal alwaakha wa fii 
nuskhatihaa hudan wa rahmah.” (OS. al-Xraf: 154) 


“Wa idg natagnal jibaala jaugahum kaannahuu dgullatun wa dganmuu annahuu 
waagi un bibim kbudruu maa aatainaakum bi gumwwah.” (OS. al-Araf: 171) 


Ayat-ayat ini semuanya menunjukkan bahwa Allah telah 
memberikan Taurat kepada Musa as. secara sekaligus. Ibnu Abi Hatim 
mengeluarkan sebuah riwayat dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, ia 
berkata: Musa diberi Taurat dalam tujuh alwah (papan) dari gabarjad, di 
dalamnya terdapat bayan (penjelasan) untuk segala sesuatu dan terdapat 
mauidgah (nasihat). Ketika ia datang dengan membawa tujuh alwah itu 
ia melihat bani Israil beribadah dengan mengelilingi anak sapi maka ia 
melemparkan Taurat itu dari tangannya sehingga berkeping-keping 


Al-ltgan fi Ulumil Lur'an 187 


(pecah). Kemudian Allah mengangkat (mengambil kembali) 6/7, dan 
tinggal tersisa 1/7. 

Ibnu Abi Hatim juga mengeluarkan sebuah riwayat dari Ja'far bin 
Muhammad, dari ayahnya dari kakeknya, ia memarfu'kannya, ia berkata, 
“Alwah yang diturunkan pada Musa itu berasal dari pohon bidara yang 
ada di surga. Panjang papan (lauh) itu 12 hasta (dzira”).” 


Imam an-Nasa'1 dan lainnya mengeluarkan sebuah riwayat dari Ibnu 
Abbas (di dalam hadits a-futuun), ia berkata, “Musa mengambil ahyah setelah 
kemarahannya reda. Musa lalu memerintahkan kepada mereka (bani Israil) 
dengan sesuatu yang telah diperintahkan Allah kepadanya untuk disampaikan 
kepada mereka dari berbagai tugas, tetapi mereka merasa keberatan dan 
enggan untuk mengakuinya, hingga Allah mencabut (mengangkat) gunung 
di atas mereka seakan-akan itu awan. Gunung itu dekat dengan mereka 
sehingga mereka merasa ketakutan kalau-kalau gunung itu menimpa mereka 
sehingga mereka mengakui (mau menerimanya).” 


Ibnu Abi Hatim juga mengeluarkan sebuah riwayat dari Tsabit bin 
Hajjaj, ia berkata, “Taurat telah datang kepada mereka secara sekaligus 
maka menjadi berat bagi mereka dan mereka enggan (menolak) untuk 
mengambilnya, sehingga Allah menaungi mereka dengan gunung (untuk 
ditimpakan mereka). Mereka pun lalu mengambilnya ketika itu.” Ini 
merupakan aatsaar (hadits-hadits) shahih dan sharih (jelas) yang 
menunjukkan bahwa Taurat itu diturunkan secara sekaligus. 


Telah diambil hikmah yang lainnya dari atsar (hadits) yang terakhir 
tentang diturunkannya Al-Gur'an secara berangsur, karena Al-Gur'an lebih 
bisa diterima apabila diturunkan secara bertahap. Ini berbeda seandainya 
diturunkan secara langsung sekaligus, karena akan banyak orang berlari, 
tidak mau menerima karena banyaknya beban kewajiban yang ada di 
dalamnya berupa berbagai perintah dan larangan. 


Demikian itu diperjelas oleh hadits yang diriwayatkan oleh Imam 
Bukhari dari Aisyah ra. ia berkata, “Sesungguhnya pertama kali yang 
diturunkan (di dalam Al-@ur'an) adalah surat-surat pendek yang di dalamnya 
terdapat penyebutan surga dan neraka, sehingga ketika manusia bersemangat 
menerima Islam, turunlah halal dan haram. Seandainya yang pertama kali 
diturunkan itu adalah Yaa tasyrabuul-khamra' janganlah kalian minum arak), 
pasti mereka akan berkata, “Kami tidak sanggup meninggalkan minum 
khamt untuk selamanya, dan seandainya (yang pertama kali diturunkan 
itu) Yaa taznuu' janganlah kalian berzina), niscaya mereka akan berkata, 
Kami tidak bisa meninggalkan zina untuk selama-lamanya.” 


188 Al-Itgan fi Ulumil lur'an 


Kemudian saya perhatikan bahwa hikmah-hikmah itu juga dijelaskan 
di dalam kitab Annaasikh wal Mansukh karya Imam Makki. 


Far'un (Pembahasan Cabang) 


Berdasarkan penelitian di dalam hadits-hadits shahih dan yang tidak 
shahih maka bisa dikatakan bahwa Al-Gur'an diturunkan berdasarkan suatu 
kebutuhan: 5 ayat, 10 ayat, dan lebih atau kurang, sebagaimana tersebut di 
dalam hadits shahih tentang turunnya 10 ayat secara langsung tentang kisah 
“al-ifk?” (berita bohong terhadap Aisyah). Demikian juga turunnya 10 ayat 
di awal surat al-Mukminun secara sekaligus, dan turunnya ayat “ghairi ulidh 
dharar?” (9S. an-Nisa: 95) secara sendirian. Ini merupakan sebagian ayat, 
demikian juga ayat “wa in khiftum 'ailatan” ((9S. at-Taubah: 28) hingga akhir 
ayat, ini turun setelah turunnya awal ayat sebagaimana telah kita teliti dalam 
“asbabun nuzgul”. Demikian itu juga sebagian ayat. 

Ibnu Asytah mengeluarkan sebuah riwayat di dalam kitabnya, al- 
Mashahif, dari Ikrimah tentang firman Allah SWT: “Bi mawaagi' an-nujuun? 
(OS. al-Wagi ah: 75), ia berkata, “Allah telah menurunkan tentang »wyuuman 
(bintang-bintang) 3 ayat, 4 ayat, dan 5 ayat.” 

Imam an-Nakzawi berkata dalam kitabnya, a-Wagfu, “A-Ouran itu 
diturunkan secara bertahap: ada yang 1, 2, 3, 4 ayat, atau lebih dari itu.” 


Ibnu Asakir mengeluarkan sebuah riwayat dari Abi Nadhrah, ia 
berkata, “Adalah Abu Sa'id al-Khudri mengajar Al-Guran kepada kita 
lima ayat di pagi hari dan lima ayat di sore hari, dan dia menceritakan 
bahwa Jibril telah membawa turun Al-Guran ini lima ayat-lima ayat.” 


Adapun hadits yang diriwayatkan oleh Imam Baihagi di dalam 
kitabnya, Syu abul Iman, dari jalan periwayatan Abi Khaldah dari Abil 
“Aliyah dari Umar, ia berkata, “Pelajarilah Al-Gur'an lima ayat-lima ayat, 
karena Jibril telah membawa turun Al-Gur'an ini kepada Nabi saw. lima 
(ayat)-lima (ayat).” Dari sanad yang dhaif dari Ali, ia berkata, “Al-Gur'an 
diturunkan lima ayat-lima ayat, kecuali surat al-An'am, dan barangsiapa 
menghafal (Al-Ouran) lima-lima maka dia tidak akan lupa.” 


Jika berdasarkan penelitian (hadits-hadits seperti ini) menunjukkan 
seperti tersebut di atas maka sebagai jawabannya adalah bahwa 
maknanya—jika memang benar—disampaikannya Al-Gur'an kepada 
Nabi saw dengan jumlah ayat seperti itu agar mudah dihafal, kemudian 
sisanya disampaikan kepadanya, bukan secara khusus diturunkannya 
dengan jumlah tersebut. Hal seperti ini dijelaskan oleh hadits yang 


Al-ltgan fi Ulumil Lur'an 189 


diriwayatkan oleh Imam al-Baihagi juga, dari Khalid bin Dinar, ia 
berkata: telah berkata kepada kita Abul “Aliyah, “Pelajarilah Al-Gur'an 
lima ayat-lima ayat, sesungguhnya Nabi saw. telah mengambil Al-Gur'an 
dari Jibril lima (ayat)-lima (ayat).” 


Masalah Kedua 
Tentang Bagaimana Cara Turunnya 
Al-Our'an dan Wahyu 


A. Cara Turunnya Al-Our'an 


Imam al-Ashfahani mengatakan di dalam awal pembukaan tafsirnya 
bahwa para ulama ahlusunah waljamaah sepakat bahwa kalam Allah itu 
diturunkan, dan mereka berbeda pendapat tentang makna “akinga?”. 


Sebagian ulama mengatakan bahwa al-ingal artinya “idghar al-gira'ah” 
yaitu: menampakkan bacaan. Sebagian yang lain berkata bahwa maknanya 
adalah sesungguhnya Allah SWT telah menyampaikan kalam-Nya kepada 
Jibril, dan Jibril berada di langit di sebuah tempat yang tinggi, dan Allah 
mengajarkan gira'ah (cara membaca) kepadanya, kemudian Jibril 
menyampaikannya di bumi (kepada Muhammad saw), dan dia turun di 
suatu tempat. Di dalam “at-tangi?” terdapat dua cara, salah satunya bahwa 
Nabi saw. telah berubah bentuk dari manusia ke malaikat, kemudian Nabi 
mengambil Al-Gur'an itu dari Jibril. Cara yang kedua bahwa Jibril itu 
berubah bentuk dari malaikat ke manusia, sehingga Rasul saw mengambil 
Al-Gur'an itu darinya. Tetapi pendapat yang pertama ini yang paling sulit 
(dan tidak mungkin) di antara kedua pendapat. 

Imam ath-Thiby berpendapat: kemungkinan turunnya Al-OGur'an 
kepada Nabi saw. itu adalah (yang pertama) malaikat (Jibril) menerima Al- 
Ouran dari Allah SWT secara ruhani atau menghafalkannya dari “Lauh 
Mahfudz”, kemudian Jibril membawanya turun kepada Rasulullah saw. dan 
menyampaikan kepadanya. 


Imam al-Outub ar-Razi berkata di dalam kedua hasyiyah tafsir al Kasysyaf, 
“Alingal secara bahasa berarti “akiiyaa' yang artinya menempatkan, juga 
berarti menggerakkan sesuatu dari atas ke bawah. Kedua makna ini tidak 
ada dan tidak terwujud dalam ucapan. Ia dipergunakan pada makna majazi 
(bukan hakiki), maka barangsiapa berkata bahwa Al-Gur'an itu adalah 
makna (suatu nilai) yang ada (melekat) pada Dzat Allah SWT maka 
diturunkannya Al-Gur'an itu mewujudkan kata-kata dan huruf-huruf yang 


190 Al-Itgan fi Ulumil ur'an 


menunjukkan makna dan ditetapkannya di Lauh Mahfudz, dan siapa yang 
mengatakan bahwa Al-Our'an itu adalah a/-alfadg (lafadz-lafadz yang 
diucapkan) maka diturunkannya semata-mata dan menetapkannya di Lauh 
Mahfudz. Makna ini sesuai dengan suatu pemahaman bahwa Al-Our'an itu 
mangul (diambil) dari dua makna yang keduanya secara bahasa. Mungkin 
yang dimaksud “diturunkannya Al-Gur'an' adalah ditetapkannya di langit 
dunia setelah ditetapkan di Lauh Mahfudz, dan ini sesuai dengan makna 
yang kedua, dan yang dimaksud dengan “diturunkannya kitab-kitab pada 
rasul-rasuP adalah bahwa malaikat Jibril telah menerima kitab-kitab itu dari 
Allah secara ruhani atau telah menghafalkannya dari Lauh Mahfudz, 
kemudian Jibil turun (ke bumi) dengan membawa kitab-kitab itu kemudian 
menyampaikannya kepada para rasul. Ulama lainnya mengatakan bahwa 
pengertian Al-Ouran diturunkan kepada Nabi saw? itu ada tiga pendapat 
sebagai berikut: 


1. Bahwa itu maksudnya lafadz dan maknanya, dan sesungguhnya Jibril 
telah menghafal Al-Guran dari Lauh Mahfudz, kemudian turun (ke 
bumi) dengan membawa Al-Our'an. 


2. Sesungguhnya Jibril turun membawa Al-Guran dengan makna- 
maknanya secara khusus, dan sesungguhnya Nabi saw. telah 
mengetahui makna-makna itu dan mengungkapkannya dengan bahasa 
Arab. Pendapat ini berpegang pada dalil firman Allah SWT: Nagala 
bibii ar-ruubul amiin 'alaa galbika (OS. asy-Syw'ara: 193-194). 

3. Pendapat yang ketiga mengatakan bahwa Jibril telah menyampaikan Al- 
Ouran ini kepada Nabi saw secara makna dan dia mengungkapkan 
lafadz-lafadznya dengan bahasa Arab, dan sesungguhnya ahlus sama' 
(penduduk langit/ malaikat) itu membaca Al-Gur'an dengan bahasa Arab, 
kemudian Jibril membawa turun Al-Ouran juga dengan bahasa Arab. 


Imam Baihagi berkata tentang makna firman Allah SWT: YGnnaa 
angalmaahu fii lailatil gadr, bahwa maknanya adalah (wallaahu alam), 
“Sesungguhnya Kami (Allah) telah memperdengarkan kepada malaikat (Jibril) 
dan memahamkan Al-Guran itu kepadanya serta menurunkannya sesuai 
dengan apa yang ia dengarkan. Dengan demikian maka Jibril telah membawa 
Al-Ouran itu dari tempat yang tertinggi ke tempat yang terendah. 

Abu Syaamah berkata, Makna seperti ini berlaku pada seluruh kata 
al-ingal yang disandarkan pada Al-Gur'an atau pada sesuatu dari Al-Guran 
yang diperlukan oleh ahlusunah yang meyakini keazalian Al-Gur'an (kalam 
Allah yang gadim), dan Al-GYur'an adalah sifat yang melekat pada Dzat 
Allah SWT.” 


Al-ltgan fi Ulumil Lur'an 191 


Aku (Imam Suyuthi) berpendapat: dalil yang memperkuat bahwa Jibril 
itu menerima Al-Guran secara siwaa'an (dengan mendengar langsung) 
adalah hadits yang dikeluarkan oleh Imam Thabrani dari hadits Nawwas 
bin Sam'an, sebagai hadits marfu' sebagai berikut: “Apabila Allah berbicara 
dengan wahyu maka langit bergetar dengan keras karena takut kepada 
Allah, dan apabila penduduk langit (malaikat) itu mendengar kalam Allah 
maka mereka pingsan dan tunduk untuk bersujud. Pertama kali dari mereka 
yang mengangkat kepalanya adalah Jibril, kemudian Allah membacakan 
wahyu kepadanya sesuai dengan yang diinginkan, hingga selesailah ketika 
sampai pada malaikat Jibril atas malaikat yang lainnya. Setiap dia melewati 
langit maka penduduknya (malaikat lainnya) bertanya, “Apa yang dikatakan 
oleh Rabb kita?” Jibril menjawab, “Kebenaran, maka selesailah Jibril sesuai 
dengan perintah.” 


Ibnu Mardawaih mengeluarkan sebuah riwayat dari Ibnu Mas'ud 
(marfw), “Apabila Allah berbicara dengan wahyu maka penghuni langit 
(malaikat) mendengarkan bunyi keras seperti bunyi rantai yang dipukulkan 
pada lonceng, sehingga mereka terkejut dan melihat bahwa itu merupakan 
bagian dari persoalan kiamat.” Hadits ini aslinya ada di dalam kitab Shahih. 


Disebutkan di dalam tafsir Ali bin Sahal an-Naisaburi bahwa ada 
sekelompok dari ulama mengatakan, “Al-Ouran itu diturunkan secara 
sekaligus pada malam lailatil gadr dari Lauh Mahfudz ke sebuah tempat 
yang diberi nama “Baitul'izzah', kemudian Jibril menjaganya, dan penduduk 
langit (malaikat) pingsan karena kehebatan (kewibawaan) kalam Allah. 
Kemudian Jibril melewati mereka, dan mereka telah sadar, kemudian 
berkata, “Apa yang dikatakan oleh Rabb kalian?” Mereka berkata, “Al-Hag 
(kebenaran), maksudnya Al-Gur'an. Itulah makna firman Allah: “Hattaa 
idgaa fuzi'a 'an guluubihim' (OS. Saba': 23), kemudian Jibril datang 
membawa Al-Ouran ke Baitul'izzah, kemudian membacakan kepada as- 
safarah al-katabah (malaikat-malaikat), dan inilah maksud dari firman Allah 
SWT: “Bi aidii safarah, kiraamin bararah' (9S. 'Abasa: 15-16). 


Imam al-Juwaini mengatakan bahwa kalam Allah yang diturunkan 
itu ada dua macam: 


1. Allah berfirman kepada Jibril, “Katakan kepada Nabi (Muhammad) 
yang kamu diutus kepadanya, “Sesungguhnya Allah berfirman: 
Lakukan ini dan itu, dan Dia memerintahkan (kepadamu) untuk 
melakukan ini dan itu.” Maka Jibril memahami apa yang difirmankan 
oleh Allah kepadanya, kemudian dia turun menemui Nabi dan berkata 
kepadanya apa yang difirmankan oleh Tuhannya, tetapi ungkapan 


192 Al-Itgan fi Ulumil ur'an 


itu tidak seperti ungkapan (aslinya). Ini seperti perkataan seorang 
raja kepada orang yang ia percaya, “Katakan kepada fulan, “Raja telah 
berkata kepadamu: bersungguh-sungguhlah dalam berkhidmah dan 
kumpulkan tentaramu untuk berperang.” Apabila utusan raja tadi berkata, 
“Raja telah berkata, Janganlah kamu main-main dalam berkhidmah 
kepadaku dan janganlah kamu membiarkan para prajurit bercerai- 


»9 


berai, perintahkan kepada mereka agar berperang,” maka perkataan 
seperti ini tidak termasuk berbohong atau main-main dalam 


menyampaikan suatu misi. 


2. Allah berfirman kepada Jibril, “Bacakanlah kitab (Al-Gur'an) ini 
pada Nabi.” Maka Jibril turun dengan membawa kalimat dari Allah 
SWT tanpa diubah, seperti seorang raja yang menulis surat dan 
menyerahkannya kepada sekretaris, dan berkata, “Bacakanlah surat 
itu pada si Fulan,” maka (sekretaris itu melakukan tugas tersebut) 
tanpa mengubah satu kalimat atau satu huruf pun dari surat itu. 


Saya (Imam Suyuthi) berpendapat: Al-Gur'an merupakan bagian atau 
macam yang kedua, dan bagian atau macam yang kedua adalah Sunah, 
sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa Jibril itu turun 
dengan membawa Sunah sebagaimana juga membawa Al-Our'an. Karena 
itu, boleh meriwayatkan hadits dengan maknanya, karena Jibril 
menyampaikannya dengan makna, sementara tidak boleh membaca dengan 
makna, karena Jibril menyampaikan dengan lafadznya dan tidak 
diperkenankan kepadanya untuk mewahyukan dengan makna. 


Sebagai rahasia dari itu adalah bahwa maksud dan tujuan dari Al-Guran 
(diturunkan dengan lafadz aslinya) adalah karena dengan melafadzkan Al- 
Ouran maka hal itu bernilai ibadah sekaligus mukjizat, sehingga tidak ada 
seorang pun mampu untuk mendatangkan satu lafadz yang menyamai Al- 
Ouran. Sesungguhnya pada setiap huruf dari Al-Guran terdapat makna- 
makna yang tak dapat dihitung banyaknya, sehingga tidak ada seorang pun 
yang dapat mendatangkan penggantinya sebagaimana yang dimuat di 
dalamnya. Merupakan suatu keringanan bagi umat karena apa yang 
diturunkan kepada mereka itu ada dua macam: pertama, mereka 
meriwayatkan dengan lafadznya sebagaimana diwahyukan sesuai dengan 
lafadz itu (yaitu Al-Our'an), dan yang £edua, mereka meriwayatkan dengan 
makna, karena seandainya semuanya harus diriwayatkan dengan lafadznya 
maka akan berat bagi mereka, atau seandainya harus dengan maknanya 
saja maka tidak akan aman (terhindar) dari perubahan dan penyimpangan. 
Karena itu, renungkanlah, dan saya pernah melihat ada perkataan ulama 
salaf yang menguatkan pendapat Al-Juwaini. 


Al-ltgan fi Ulumil Lur'an 193 


Ibnu Abi Hatim mengeluarkan sebuah riwayat dari Ugail, dari az- 
Zuhri: sesungguhnya ia pernah ditanya tentang wahyu, maka ia berkata, 
“Wahyu adalah sesuatu yang diwahyukan oleh Allah kepada seorang nabi, 
kemudian Allah menetapkan wahyu itu dalam hatinya sehingga ia berbicara 
dengan wahyu itu dan menulisnya, dan itu adalah kalam Allah. Di antara 
wahyu ada yang tidak disampaikan secara lafadznya dan tidak ditulis untuk 
seseorang, tidak pula diperintahkan untuk menulisnya, akan tetapi Nabi 
menceritakannya pada manusia dan menjelaskan pada mereka bahwa 
Allah telah memerintahkan kepadanya untuk menjelaskan dan me- 
nyampaikan kepada mereka.” 


B. Cara Penyampaian Wahyu 


Para ulama telah menjelaskan bahwa wahyu itu disampaikan oleh 
Allah kepada para nabi dengan beberapa cara, antara lain sebagai berikut: 


1. Dengan cara malaikat datang seperti suara lonceng (yang keras), 
sebagaimana disebutkan dalam hadits shahih. 


Disebutkan di dalam Musnad Imam Ahmad, dati Abdullah bin Umar, ia 
berkata: aku pernah bertanya kepada Nabi saw, “Apakah engkau 
merasakan datangnya wahyu?” Nabi saw berkata, “Aku mendengar 
(seperti) suara lonceng yang keras, kemudian aku diam ketika itu, maka 
tidaklah setiap kali wahyu datang kepadaku kecuali aku mengira bahwa 
nyawaku akan diambil.” Imam al-Khathabi berkata, “Yang dimaksud 
adalah bahwa itu suara yang ia dengar dan tidak dijelaskan padanya 
tentang awal (permulaan) apa yang ia dengarkan hingga ia paham 
setelahnya.” Ada sebagian pendapat mengatakan bahwa itu suara getaran 
sayap malaikat (Jibril), dan hikmahnya agar ketika ia datang maka didahului 
dengan mempersiapkan konsentrasi Nabi untuk mendengarkan wahyu, 
sehingga tidak ada ruangan yang tersisa selain untuk wahyu. 


Di dalam hadits shahih disebutkan bahwa kondisi seperti ini adalah 
kondisi turunnya wahyu yang paling berat. Dikatakan (dalam sebuah 
riwayat) bahwa hal yang seperti itu terjadi apabila turun ayat wa'id 
(ancaman) dan ayat 7ahdid (peringatan). 

2. Dengan cara malaikat meniupkan (mengembuskan) wahyu itu di hati 
Rasulullah saw, sebagaimana sabda Nabi saw: “Sesungguhnya Ruhul 
Oudus (Jibril) telah meniupkan (bisikannya) dalam hatiku” (HR. al- 
Hakim). Ini dikembalikan pada keadaan yang pertama atau setelahnya 
yang Jibril datang kepada Nabi dalam salah satu di antara kedua cara 
dan meniupkan di dalam hatinya. 


194 Al-Itgan fi Ulumil lur'an 


3. Jibril datang dengan bentuk seorang laki-laki, kemudian 
menyampaikan wahyu kepada Nabi saw, sebagaimana tersebut di 
dalam hadits shahih, Nabi saw bersabda, “Dan kadang-kadang 
malaikat itu (datang) kepadaku dengan rupa seorang laki-laki 
kemudian ia berbicara kepadaku, dan aku memahami apa yang ia 
katakan.” Abu Uwanah menambahkan di dalam shahihnya, “Dan 
itu (wahyu) yang paling ringan bagiku.” 

4. Malaikat Jibril datang kepada Nabi saw dalam keadaan tidur. Sebagian 
ulama memasukkan surat al-Kautsar dalam golongan ini. 


5. Allah berbicara langsung dengan Nabi saw, baik dalam keadaan Nabi 
sadar, seperti ketika malam Isra” Mi'raj maupun ketika sedang tidur, 
sebagaimana tersebut di dalam hadits Mw'adz sebagai berikut: 
“Rabbku telah datang kepadaku, kemudian berkata, “Tentang apakah 
ia membantah al-Mala'ul Ala...” (al-Hadits). Tetapi tidak ada di dalam 
Al-Guran sesuatu yang termasuk jenis ini sebagaimana yang aku 
ketahui. Mungkin ada yang termasuk jenis ini, yaitu akhir surat al- 
Bagarah dan sebagian surat adh-Dhuha serta surat Alam Nasyrah. 


Ibnu Abi Hatim mengeluarkan sebuah riwayat dari hadits “Adi bin 
'Tsabit, ia berkata, Rasulullah saw. bersabda, “Aku pernah bertanya tentang 
suatu masalah pada Rabbku (tentang) sesuatu yang sebenarnya aku tidak suka 
mempertanyakan-Nya. Aku katakan, Wahai Tuhanku, mengapa Engkau telah 
mengambil Ibrahim sebagai kekasih, dan (mengapa) pula Engkau telah berbicara 
(langsung) dengan Musa?” Maka Allah berfirman, Hai Muhammad, bukankah 
Aku mendapatkanmu dalam keadaan yatim, lalu Aku beri perlindungan, dan 
dalam keadaan sesat, lalu Aku berikan petunjuk, dan dalam keadaan fakir, 
lalu Aku berikan kekayaan (kecukupan), dan Aku telah lapangkan dadamu, 
dan Aku telah meringankan beban padamu, dan telah Aku angkat 
kedudukanmu (dengan) menyebut-nyebut kamu, sebingga Aku tidak disebut- 
sebut kecuali engkau juga disebut-sebut bersama-Ku?” 


Fawaid 
(Beberapa Faedah) 


1. Imam Ahmad mengeluarkan sebuah riwayat di dalam Turikh-nya, 
melalui Dawud bin Abi Hindun, dari Asy-Sya'bi, ia berkata: telah 
diturunkan pada Nabi saw nubuwwah (kenabian) pada saat berusia 
empat puluh tahun, kemudian disertakan dengan nubuwwah itu Israfil 
selama tiga tahun, maka dia mengajari Nabi kalimat dan sesuatu. Al- 
Ouran tidak diturunkan kepadanya atas lisan Israfil. Ketika berlalu 


Al-ltgan fi Ulumil Lur'an 195 


196 


tiga tahun itu maka disertakanlah bersamaan dengan kenabiannya, 
Jibril, maka Al-Gur'an itu diturunkan kepadanya dengan lisan Jibril 
selama dua puluh tahun. 


Ibnu Asakir berkata, “Hikmah ditugaskannya Israfil adalah karena 
dia malaikat yang ditugaskan untuk meniup sangkakala sebagai 
pertanda matinya seluruh makhluk dan terjadinya hari kiamat, serta 
kenabian Nabi saw sebagai pertanda dekatnya kiamat dan terputusnya 
wahyu, sebagaimana juga malaikat (Rayafil) ditugaskan kepada 
Dzulgarnain untuk melipat bumi, dan juga malaikat (Malik) penjaga 
neraka ditugaskan untuk Khalid bin Sinan.” 

Ibnu Abi Hatim mengeluarkan sebuah riwayat dari Ibnu Sabith, ia 
berkata, “Di dalam Ummul Kitab (Lauh Mahfudz) terdapat segala 
sesuatu yang terus ada sampai hari kiamat maka telah ditugaskan 
tiga malaikat untuk menjaganya sampai kiamat: Jibril ditugaskan 
untuk (menyampaikan) kitab-kitab dan wahyu kepada para nabi dan 
memberi pertolongan ketika terjadi peperangan, dan untuk merusak 
serta menghancurkan apabila Allah berkehendak untuk 
menghancurkan suatu kaum. (Malaikat) Mikail ditugaskan untuk 
menurunkan hujan dan menumbuhkan berbagai tanaman, dan 
malaikat malakul maut ditugaskan untuk mencabut nyawa. Ketika 
datang hari kiamat maka mereka mencocokkan antara penjagaan 
mereka dengan apa yang ada di Ummul Kitab (Lauh Mahfudz) dan 
mereka mendapatkan hal itu sama.” 

Ibnu Abi Hatim juga mengeluarkan sebuah riwayat dari “Atha” bin 
Saib, ia berkata, “Pertama kali malaikat yang dihisab (dievaluasi oleh 
Allah) adalah Jibril, karena dia adalah aminullah (malaikat yang diberi 
kepercayaan oleh Allah) pada para rasul-Nya.” 

Imam al-Hakim dan Baihagi mengeluarkan sebuah riwayat dari Zaid 
bin Tsabit, ia berkata, “Telah diturunkan Al-Gur'an dengan tafkhim 
(penuh kemuliaan) sebagaimana keadaannya: “Udgran au nudgraa' 
(OS. al-Mursalat: 6), 'ash-shadafain” (OS. al-Kahfi: 90), 'alaa lahul 
khalgu wal amru' (9S. al-Nraf: 54), dan ayat-ayat yang serupa dengan 
ayat-ayat tersebut.” 

Saya (Imam Suyuthi) mengatakan: Ibnul Anbari mengeluarkan sebuah 
riwayat di dalam kitab al-Wagfu wal Ibtida', kemudian ia menjelaskan 
bahwa berdasarkan hadits marfu' dari padanya, Rasulullah saw. 
bersabda, “Telah diturunkan Al-Guran dengan tafkhim.” Ungkapan 
Nabi hanya sampai di sini, sedangkan ungkapan berikutnya itu mudraj 


Al-ltgan fi Ulumil Lur'an 


(tambahan) dari kata-kata Ammar bin Abdul Malik, salah seorang 
perawi dari hadits tersebut. 


3. Ibnu Abi Hatim mengeluarkan sebuah riwayat dari Sufyan ats-Tsauri, 
ia berkata, “Tidak ada wahyu kecuali diturunkan dengan bahasa Arab, 
kemudian setiap nabi menerjemahkan kepada kaumnya (dengan 
bahasanya).” 


4. Ibnu Abi Sa'ad mengeluarkan sebuah riwayat dari Aisyah, ia berkata, 
“Rasulullah saw apabila turun wahyu kepadanya maka kepalanya 
pusing dan wajahnya pucat.” Maksudnya wajahnya berubah menjadi 
pucat, gigi seri (depannya) terasa dingin, dan berkeringat. 


Masalah Ketiga 
Tentang al-Ahruf as-Sab'ah 
yang Al-Our'an Diturunkan 


Saya (Imam Suyuthi) berpendapat: terdapat hadits Nabi saw: 
“Nuggilal-Our'an “alaa sab'ati ahrufin”. Hadits ini diriwayatkan oleh 
sejumlah orang dari shahabat Nabi saw, yaitu: Ubay bin Ka'ab, Anas, 
Hudzaifah ibnul Yaman, Zaid bin Argam, Samurah bin Jundub, Sulaiman 
bin Shurad, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Abdutrahman bin “Auf, Utsman 
bin Affan, Umat bin Khathab, Umat bin Abi Salamah, Amt bin “Ash, Mu'adz 
bin Jabal, Hisyam bin Hukaim, Abi Bakrah, Abi Jahm, Abu Said al-Khudri, 
Abu Thalhah al-Anshari, Abu Hurairah, dan Abu Ayyub. Mereka semua 
berjumlah dua puluh satu shahabat, dan Abu Ubaidah telah mencatat 
atas kemutawatiran hadits tersebut. 


Abu Ya'la mengeluarkan sebuah riwayat di dalam kitab Musnad-nya 
bahwa Utsman pernah berkata di atas mimbar: “Saya ingin menyebut 
seseorang yang mendengar Rasulullah saw. bersabda: Innal Our'aana ungila 
'alaa sab'ati ahrufin, kulluha syaafin kaafin (sesungguhnya Al-Gur'an ini 
diturunkan atas tujuh huruf, kesemuanya lengkap dan mencukupi).” Dan 
ketika Utsman berdiri, merekapun berdiri, sehingga tidak terhitung 
(banyaknya yang hadir) maka mereka menjadi saksi atas hal tersebut, lalu 
Utsman berkata, “Dan saya juga bersaksi bersama mereka.” 


Saya akan mengemukakan dari periwayatan mereka apa yang 
sekiranya diperlukan, bahwa telah diperselisihkan tentang makna hadits 
tersebut, sebagaimana berikut ini. 

1. Hadits ini termasuk yang musykil (sulit) untuk diketahui maknanya, 
karena huruf secara bahasa dapat diartikan dalam berbagai makna, 


Al-ltgan fi Ulumil Lur'an 197 


198 


antata lain huruf hija' atau kalimat atau makna atau al-jihah/ arah. 
Pendapat ini dikatakan oleh Sa'dan an-Nahwi. 

Sesungguhnya bukanlah yang dimaksud dengan tujuan di sini jumlah 
yang sebenarnya. Tetapi yang dimaksud adalah mudah, gampang, dan 
leluasa, sedangkan kata sab'ah dipakai untuk mengungkapkan banyak 
dalam bilangan satuan, sebagaimana tujuh puluh dalam bilangan 
puluhan, tujuh ratus dalam bilangan ratusan, dan (di dalam hadits 
ini) tidak dimaksudkan jumlah tertentu. Ini adalah pendapat Iyadh 
dan orang-orang yang bersamanya. 

Pendapat ini dibantah (ditolak) oleh apa yang ada di dalam hadits 
Ibnu Abbas. Di dalam kedua kitab Shahih (Bukhari dan Muslim), 
sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda, “Agra'ani Jibril 'alaa harfin, 
Ja raajatubu falam azal astaziiduhu wa yagiiduni hatta antahii ilaa sab'ati 
abrufin” Artinya: Jibril telah membacakan kepadaku berdasarkan satu 
huruf, kemudian aku merujuk kepadanya dan aku terus meminta 
tambahan kepadanya dan ia pun menambahiku, hingga aku sampai 
pada tujuh huruf. 

Di dalam haditsnya, Ubay (bin Ka'ab), di dalam Shahih Muslim 
dikatakan, “Sesungguhnya Tuhanku telah mengutus (Jibril) kepadaku 
agar aku membaca Al-Gur'an berdasarkan satu huruf. Kemudian aku 
kembali kepadanya agar ia memberikan keringanan pada umatku, 
maka ia mengutus kepadaku agar aku membacanya berdasarkan dua 
huruf. Kemudian aku kembali kepadanya agar ia memberi keringanan 
pada umatku, kemudian ia mengirim utusan kepadaku agar aku 
membacanya berdasarkan satu huruf.” 


Di dalam suatu riwayat yang ada pada Imam an-Nasa'i dikatakan, 
“Sesungguhnya Jibril dan Mikail telah datang kepadaku 
(Muhammad), kemudian Jibril duduk di sebelah kananku dan 
Mikail di sebelah kiriku, kemudian Jibril berkata, “Bacalah (ya 
Muhammad) Al-Our'an ini berdasarkan satu huruf, kemudian 
Mikail berkata, (Ya Muhammad), mintalah tambahan, hingga 


229 


mencapai tujuh huruf. 


Di dalam hadits Abi Baktah dari Imam an-Nasa'i dikatakan: “Bacalah 
Wa Muhammad), rnaka aku memandang Mikail, tetapi ia diam, maka 
aku mengetahui bahwa jumlah/bilangannya telah habis.” 


Berdasarkan riwayat ini semua maka menunjukkan bahwa jumlah 
tersebut (yakni tujuh burvf) itu merupakan jumlah sebenarnya yang 


Al-ltgan fi Ulumil Lur'an 


dimaksudkan dan merupakan batas terakhir. 


3. Pendapat yang ketiga ini mengatakan bahwa yang dimaksud (dengan 
tujuh huryf) adalah “tujuh gira'at”, dan sebagai catatan bahwasanya 
tidak ada di dalam Al-Gur'an satu kalimat (satu kata) pun yang dibaca 
berdasarkan sab'atu anjuh (tujuh cara), kecuali sedikit, seperti “wa 
abada ath-thaaghuut ” (OS. al-Ma'idah: 60) dan “Fa laa tagul lahumaa 
ujan” (09S. al-Isra”: 23). 


4. Pendapat tersebut dijawab bahwa yang dimaksud (dengan tujuh huruj 
adalah setiap kalimat dibaca dengan satu, dua, atau tiga cara atau 
bahkan lebih, sampai tujuh. Sesuatu yang musykil (sulit) apabila ada 
yang dibaca melebihi tujuh, dan jawaban ini pantas untuk menjadi 
pendapat yang keempat. 


5. Pendapat yang kelima mengatakan bahwa yang dimaksud (tujuh huruf) 
adalah tujuh cara membaca dengan mengubah bacaannya. Pendapat 
ini dikemukakan oleh Imam Ibnu @utaibah, sebagaimana yang ia 
katakan sebagai berikut: 


Pertama, sesuatu yang berubah harakatnya, tetapi tidak hilang makna 
dan bentuknya, seperti: “Wa laa yudhaarra kaatibin” (OS. al- 
Bagarah: 282), dengan dibaca fathah dan rafa' (dhammah). 


Kedua, suatu perubahan pada /7'/ (kata kerja), seperti: “baa'ada” dan 
“baa'id” (Saba': 19), mengubah dari f7'1/ maadhi ke fi'il amar 
(halab). 

Ketiga, suatu perubahan pada titik saja, seperti: “Nunsyiguhad” (OS. 
al-Bagarah: 259) menjadi : “Nansyuruhaa. 

Keempat, suatu perubahan dengan mengganti suatu huruf dengan 
buruf lain yang berdekatan makhrajnya, seperti: “Wa thalhin 
mandhuud” menjadi “Wa thal'in mandhund” (OS. a-Wagi'ah: 29). 

Kelima, suatu perubahan dengan tagdim (mendahulukan) dan ta khir 
(mengakhirkan), seperti: “Wa jaa'at sakratul mauti bil hag” dengan 
“wa jaa 'at sakratul haggi bil maut?” (9S. Gaf: 19). 

Keenam, suatu perubahan dengan menambah atau mengurangi, seperti: 
“Wa maa khalagadz-dzakara wal untsaad” menjadi “Wadg-dgakara 
wal untsad”. 

Ketujuh, suatu perubahan dengan mengganti suatu kalimat dengan 
kalimat yang lainnya, seperti: “Ka/ ihnil manfuusy” menjadi “Kash- 
shuufil man juusy”” (9S. a-@ari'ah: 5). 


Al-ltgan fi Ulumil Lur'an 199 


200 


Pendapat Ibnu Gutaibah ini digarisbawahi oleh Gasim bin Tsabit, ia 

berkata bahwa rukhsah (keringanan) itu memang ada, tetapi sebagian 

besar para shahabat pada saat itu tidak terbiasa menulis dan tidak 
mengenal tulisan, tetapi mereka mengenal huruf-huruf dan makhrajnya. 

Kemudian komentar ini dijawab: bahwasanya tidak harus dari yang 

demikian itu meremehkan apa yang dikatakan oleh Ibnu GYutaibah, 

karena mungkin saja jumlah tersebut telah terjadi kesepakatan, tetapi 
hal itu dapat diketahui dengan riset atau penelitian. 

Pendapat keenam ini dikemukakan oleh Abul Fadl ar-Razi, ia 

mengatakan di dalam kitabnya, a/-Lawaamih, “Berbicara tentang 

maksud sab'atu ahrufin tidak bisa keluar dari tujuh macam dalam 
ikhtilaf (perbedaan), sebagai berikut: 

Pertama, ikhtilaf a-asma' (perbedaan kalimat isim), baik yang mufrad, 
tasniyah, atau jamak. Demikian juga mudgakkar atau muannats. 

Kedua, ikhtilaf tashrif alaf 'aal (perbedaan perubahan kalimat 771/), 
baik yang berbentuk #“/ madhi, mudhari', atau amar. 

Ketiga, wujubul iraab (berbagai bentuk irab). 

Keempat, an-nagshu wa az-giyaadah (mengurangi dan menambahi). 

Kelima, at-tagdim wa at-ta'khir (mendahulukan dan mengakhirkan). 

Keenam, al-ibdaal (mengganti). 

Ketujuh, ikhtilaaf ak-lughaat (perbedaan bahasa/bacaan), seperti akjfath, 
a-imalah, at-targig (tipis), at-tafhim (tebal), a-idgham, a-idghar (terang), 
dan bacaan yang lainnya, dan ini adalah pendapat yang keenam. 

Pendapat ketujuh mengatakan bahwa yang dimaksud dengan sah 'atu 

ahrufin adalah: kaifiyah (cara) membaca, seperti idzgham, idghar, tafkhim, 

targig, imaalah, isyba', mad dan gashr (panjang dan pendek), tasydid 
dan takhfif, talyin, dan tahgig. 

Pendapat kedelapan adalah pendapat Ibnu al-Jazari, ia mengatakan, 

“Saya telah meneliti tentang gira'ah yang shahih dan yang syadz, yang 

dhaif dan yang mungkar. Ternyata hal itu dikembalikan pada perbedaan 

gira'ah itu sampat tujuh huruf, tidak keluar dari itu sebagaimana berikut: 

Pertama, perubahan pada harakat, bukan makna atau bentuknya, 
seperti: “bi-bukhi?” (9S. an-Nisa”: 37) dengan empat, dan dibaca 
dengan dua cara. 


Kedua, perubahan dalam makna saja, seperti: “Fa talaggaa aadamu 
min rabbihii kalimaatin .. (CS. al-Bagarah: 37). 


Al-ltgan fi Ulumil Lur'an 


Ketiga, perubahan pada huruf dengan berubahnya makna, bukan 
bentuknya, seperti: tahluu dibaca taun (9S. Yunus: 30). 


Keempat, perubahan huruf dengan berubahnya bentuk, bukan maknanya, 
seperti: ash-shiraatha menjadi as-siraatha (OS. al-Fatihah: 6). 

Kelima, perubahan huruf dengan berubahnya makna dan bentuk 
kedua-duanya, seperti: ywamdhaun menjadi was'au (OS. al-Hijr: 65). 

Keenam, perubahan pada mendahulukan (tagdim) dan mengakhirkan 
(ta'khir), seperti: /a yagtuluun wa yugtaluun menjadi fa yugtaluun 
wa Jagtulun (9S. at-Taubah: 111). 

Ketujuh, perubahan dengan menambah dan mengurangi, seperti: 
“washshaa”, menjadi “aushaa” (9S. asy-Syura: 13). 


Ini adalah tujuh macam yang perbedaannya tidak keluar dari hal 
tersebut. Ibnu al-Jazari juga mengatakan: adapun perbedaan seperti 
idghar, idgham, ar-rum, akisymam, at-tahgig, at-tashil, an-nagl, dan al-ibdal, 
bukan termasuk perbedaan yang dapat berbeda di dalamnya lafadz 
atau makna, karena sifat-sifat yang beragam dalam membacanya ini 
tidak keluar dari “bahwa itu satu lafadz”. Ini adalah pendapat kedelapan. 


Di antara contoh dari “tagdim dan ta'khir” adalah gira'ah (bacaan) 
jumhur sebagai berikut: “Kadgaalika yathba'ullahu 'alaa kulli galbi 
mutakabbirin jabbaar”. (9S. Ghafir: 35), sedangkan Ibnu Mas'ud 
membaca: ““Alaa galbi kulli mutakabbirin”. 


9. Yang dimaksud dengan sab'atu ahruf adalah sab'atu aujuh dari berbagai 
makna yang disepakati dengan berbagai lafadz yang berbeda-beda, 
seperti agbala dan wa ta'ala, halumma, 'ajjala, dan asra'a. Ini adalah 
pendapat Sufyan ibnu Uyainah, Ibnu Jarir, Ibnu Wahb, dan ulama- 
ulama yang lainnya. Ibnu Abdil Bar menyandarkan pendapat ini pada 
sebagian besar ulama. 


Sebagai dalil dari pendapat ini adalah sebuah hadits yang 
dikeluarkan (diriwayatkan) oleh Ahmad dan Ath-Thabrani dari 
hadits Abi Bakrah: sesungguhnya Jibril berkata, “Ya Muhammad, 
bacalah Al-Gur'an berdasarkan satu huruf.” Mikail berkata, “(Ya 
Muhammad), mintalah tambahan hingga tuh huruf.” Nabi saw. 
bersabda, “Semuanya sempurna dan cukup selama tidak diakhiri 
ayat azab dengan ayat rahmah, atau ayat rahmah dengan ayat azab, 
seperti perkataan Anda: ta'ala, agbala, dan halumma, azhaba, asra'a 
dan “jjala”” Lafadz hadits ini adalah riwayat Imam Ahmad dan 
sanadnya jayyid (baik). 


Al-ltgan fi Ulumil Lur'an 201 


Isyswn dsudoe nszhsulognom souf inside TA nsb berada asi 
Isyswn mslsb nsebudoerd .ests ib heyswn niogoe bu'esM undI nsb 
Www nsdsisgnom udA” stszhod si ds'sA aid ysdU nsb buwsG udA 
dsxs #svs sisins 1ugmsorod Asbit smsloe AW angin NY 

“dsss Iss nsonob 3soarlei Iss sasins usis Ismdsi Isya asgnob 


srisruH idA etibsd nsb bseradA soal tsyswn msisb ib nsdtudoei 
AStnfpdg anntidpd anwtib Ioood vw aris asdnurutib 0 O-LAP 
asmU etibsi sb souf bsdA seal tsyswn mslsb id “anwwudw 
tsudib Asbrt smisloe asnod syasumoe uti nsIYO-A syndugenuveoc” 
eibsH “.dsailesan nsenob dsss usts dsxss nsenob deridosm gnsy 

.lewosd) Ni sunbsnse-bsnse ini 
(se idsM) udi esibsd nsgnob synduggnuese” siszhod 28 IibdA undI 
8 MO-A any Now Aw rosd nslsernog Isudmom Audny buedsrnod 
srolsm isosdaod slsbs ut swded UN Aw aszhsesbaod nsdauutib 
asdrreiloerogib nsb (syaasitiognog) syamudism isdsgoeib Onsy 
udi dyyud-turud nsb nugutsuese sbs AsbiT' .(syaraud) sya“ www 
assosd slug sbs dsb asb .syansenob asonstnonod gnsy nisl smlsan 
An SIsd Hiogoe .syanisi onsy nssosd nsgnob sbodrod synbyelsm onsy 
“dnsn Ab sid nsonob nsgnsinotrod nsb sbodiod syasadam enKy NW 


swdsd ds'sA nid ysdU nsb nsdasbaserb gnsv dsvswn sbs nsiburnod 
Aya muda ppodhb RewetIbP ' :dsIIA asma sosdmom Asnog si 
(OS :Asrspsd-ls CO) “Www” asb INN new” nssosd nggnob 
NARNBD BRWSRRUE IT " :s0sdmiom disniog sguf bu'esM undI snsmisgsdoe 

“Rannidadap asb “Tumlidan ? assord asonob “Kwwwshan 


asAisgurom uti nsilimob synduggnueoc” sisdhod twsdsiT mimi 
nsb asdsynsdod rosd #ilue sesiot sdihod utisy (asnsgnnod) Aserdlua 
Sbstsl utse nsgnob as UO-A sosdnomn dutnu @sdsrsre sisg) sdoroni 
sbast nodmom nsb alunom siso tudstognom Asbit sdororn snorsd 
-ib nsibumpod disd @nsy Istslonom s1x0 stioe (syanisI onsy usis Anh) 
asesis usis 1usu synsbs Asbi dslogoe (synmudud Haseib) Aw 
dslasilimod Istsdonom asb eilunom sdoyom rgsd Isbum islotoe asb 
ansy syanisl smslu asb ansllipsd-IA asd libdA undI dolo nsdsisdib 
asisvswnog tulslom bisdU udA WAT detid msish ib nsdtudoeib 
asAsosdmnomn dsnnog bu'esM undI syaduggnuese :dsllibdA nid nu£' 
-b$ 20) "Win awan di WUPPNSHSD BINIBPW BIN| r9nsio9292 sbsgod 
SWSINY INBN DP :edsdiod udi gns10 nsibumod .(M-€P :nsddud 
seid Asbih syanseil 1igstot synnssosd rosl renslygnom si nsibumnoA 
dsdsgd .stsdnod bu'esM undI nsibumoA asnod nsgnob sosdenorn 


202 Al-ttgan fi Ulumil Aur'an 


kamu bisa mengatakan #ha'aamul faajir?” Ia menjawab, Bisa. Ibnu 
Mas'ud berkata, “Katakanlah.” 


10. Pendapat kesepuluh ini mengatakan bahwa yang dimaksud dengan 
sab'atu ahrufin adalah sab'u lughat (tujuh bahasa). Ini adalah pendapat 
Abu Ubaid, Tsa'lab, Al-Azhari, dan ulama yang lainnya. Pendapat 
ini dipilih oleh Ibnu “Athiyyah dan dianggap shahih oleh Imam al- 
Baihagi di dalam kitabnya, Syu'abul Iman. 


Akan tetapi pendapat ini dikomentari bahwa /ughatul Arab (bahasa Arab) 
itu lebih dari tujuh, kemudian dijawab, “(Memang lebih) tetapi yang 
dimaksud adalah yang paling fasih.” (Pendapat ini didukung oleh 
beberapa riwayat sebagai berikut): dari Abi Shaleh, dari Ibnu Abbas, ia 
berkata, “Al-Gur'an diturunkan berdasarkan tujuh /ughat (bahasa), di 
antaranya lima dari bahasa al-Ajz dari Hawazin.” Ia berkata, “Al-“Ajuz 
adalah: Sa'ad bin Bakar, Jusyam bin Bakar, Nashr bin Mw'awiyah, 
'Tsagif, mereka semuanya berasal dari Hawazin, dan mereka itu disebut 
sebagai 'Ulya Hawazin (para pemuka /pembesat suku Hawazin). Oleh 
karena itu, Abu Amr bin “Ala? mengatakan bahwa afshahul Arab (bangsa 
Arab yang paling fasih) adalah “Ulya Hawazin dan Sufla Tamim (suku 
Tamim yang terendah), yaitu bani Darim.” 


Abu “Ubaid mengeluarkan sebuah riwayat dari sanad yang lainnya, 
dari Ibnu Abbas, ia berkata, “Al-Our'an diturunkan dengan /ughat 
Al-Ka'biyyin, yaitu Ka'ab Guraisy dan Ka'ab Khuzaa'ah.” Kemudian 
ia ditanya, “Bagaimana bisa begitu?” Ia menjawab, “Karena mereka 
tinggal dalam satu perkampungan.” Maksudnya bahwa suku Khuza'ah 
dahulu bertetangga dengan suku Ouraisy, sehingga mudah bagi mereka 
menggunakan bahasa mereka. 


Abu Hatim as-Sajastani berkata, “Al-Our'an diturunkan dengan 
bahasa Ouraisy, Hudzail, Tamim, Al-Azad, Rabi'ah, Hawazin, Sa'ad 
bin Bakar.” Tetapi Ibnu Gutaibah mengingkari pendapat ini dan ia 
berkata, “Al-Gur'an tetap diturunkan dengan /ughat Yuraisy.” Ia 
berdalil dengan firman Allah SWT: “Wa maa arsalnaa min rasuulin illa 
bilisaani gaumibi?” (9S. Ibrahim: 4). Berdasarkan ayat ini maka tujuh 
bahasa itu berada di tengah-tengah suku Ouraisy. Pendapat ini juga 
ditetapkan oleh Abu Ali al-Ahwazi. 


Abu Ubaid berkata, “Bukanlah yang dimaksud bahwa setiap kalimat 
dibaca dengan tujuh bahasa, tetapi tujuh bahasa itu di dalam Al- 
Ouran terpisah-pisah, sebagian dengan bahasa Ouraisy, sebagian 
dengan bahasa Hudzail, sebagian dengan bahasa Hawazin, sebagian 


Al-ltgan fi Ulumil Lur'an 203 


ul: 


204 


dengan bahasa Al-Yaman, dan sebagian dengan bahasa lainnya.” Ia 
juga berkata, “Sebagian bahasa lebih mulia daripada sebagian yang 
lain dan lebih banyak porsi (bagian)nya.” 

Ada yang mengatakan bahwa Al-Guran diturunkan secara khusus 
dengan bahasa Mudhar. Ini berdasarkan perkataan Umar, “Al-Gur'an 
diturunkan dengan bahasa Mudhar.” Sebagian ulama menjelaskan 
tentang apa yang diceritakan oleh Ibnu Abdil Bar, yaitu bahwa tujuh 
bahasa itu dari Mudhar, yaitu Hudzail, Kinanah, Gais, Dhabbah, Taim 
at-Rabab, Asad ibnu Khuzaimah, dan Ouraisy. Ini semua adalah 
kabilah-kabilah Mudhar yang meliputi tujuh bahasa. 


Abu Syamah menukil sebuah pendapat dari sebagian ulama, ia berkata, 
“Al-Ouran diturunkan pertama kali dengan bahasa Ouraisy dan 
kabilah-kabilah yang berdampingan dengan mereka dari bangsa Arab 
yang fasih. Kemudian diperbolehkan bagi bangsa Arab untuk 
membacanya dengan bahasa yang sudah biasa mereka pergunakan 
dengan adanya perbedaan di antara mereka dalam lafadz dan Frabnya. 
Tidak ada seorang pun di antara mereka yang diperintahkan untuk 
berpindah dari bahasanya ke bahasa yang lain, karena menjadi 
masyaggah (berat), selain juga fanatisme yang ada pada mereka serta 
untuk mempermudah memahami apa yang dimaksud.” 


Ada ulama lainnya menambahkan bahwa ibahah (kebolehan) yang 
dimaksud adalah membaca Al-Gur'an semaunya, yang setiap orang boleh 
mengubah kalimat (kata) dengan muradifnya (persamaan kata) dalam 
bahasanya, tetapi yang penting dalam hal itu adalah mendengarkan dari 
Nabi saw 


Sebagian ulama menganggap musykil (sulit), bahwa Jibril pernah 
melafadzkan satu lafadz sebanyak tujuh kali. Kemudian dijawab 
bahwa sesungguhnya hal itu mungkin jika tujuh huruf itu bergabung 
dalam satu lafadz. Tetapi kita katakan bahwa Jibril itu datang kepada 
Nabi setiap kali menyimak bacaan Nabi dengan satu huruf hingga 
sempurna menjadi tujuh. Kemudian semua pendapat ini dibantah 
bahwa Umar bin Khathab dan Hisyam bin Hukaim, keduanya berasal 
dari Juraisy dari satu bahasa dan satu kabilah, tetapi bacaan keduanya 
berbeda, dan mustahil jika Umar mengingkari bahasanya. Demikianlah 
maka yang dimaksud dengan tujuh huruf itu bukan tujuh bahasa. 


Pendapat yang kesebelas mengatakan bahwa yang dimaksud dengan 
“tujuh huruf” adalah sab'atu ashnaf (tujuh macam), tetapi hadits-hadits 
tersebut menolak pendapat ini. 


Al-ltgan fi Ulumil Lur'an 


Orang-orang yang mengatakan dengan pendapat tersebut berbeda 
pendapat tentang menentukan tujuh macam. Ada yang mengatakan 
tujuh macam itu adalah: amar, nahi, halal, haram, muhkam, 
mutasyabih, dan amtsaal. Mereka berdalil dengan hadits yang 
diriwayatkan oleh Imam Hakim dan Baihagi, dari Ibnu Mas'ud, dari 
Nabi saw, ia bersabda, “Alkitab yang pertama dahulu diturunkan 
dengan satu huruf, sedangkan Al-Guran diturunkan dari tujuh bab 
dengan tujuh huruf, yaitu zaajir, aamir, halal, haram, muhkam, 
mutasyabih, dan amtsaal.” (al-Hadits) 


Sebagian ulama menjawab pendapat tersebut bahwa bukanlah yang 
dimaksud dengan “tujuh huruf” itu sebagaimana yang telah disebutkan 
dalam hadits-hadits yang lain, karena redaksi hadits-hadits itu tidak 
bisa dipahami seperti itu. Tetapi zahir hadits-hadits itu menunjukkan 
bahwa yang dimaksud adalah kalimat itu dibaca dengan dua atau 
tiga cara, bahkan sampai tujuh untuk mempermudah, sebab satu hal 
itu tidak mungkin menjadi halal dan haram dalam satu ayat. 


Imam Baihagi berkata, “Yang dimaksud dengan sab'atu ahruf di sini 
adalah a-anwa' allati nuzgila 'alaihaa (macam-macam yang Al-Guran 
diturunkan dengannya), sedangkan yang dimaksud dengan “tujuh 
buruf' di dalam hadits-hadits itu adalah berbagai bahasa yang Al- 
Ouran dibaca dengannya.” 


Ulama lainnya berpendapat: barangsiapa menakwil (mengartikan) 
“tujuh huruf” dengan cara demikian maka /fusid (rusak), karena 
mustahil apabila huryf di sini berarti haram, bukan dengan lainnya 
atau halal, bukan dengan yang lainnya, dan tidak mungkin jika Al- 
Ouran itu dibaca, bahwa ia seluruhnya halal atau seluruhnya haram 
atau seluruhnya amtsaal, 

Ibnu Athiyyah berkata: pendapat ini dhaif (lemah), karena keputusan 
Ijmak mengatakan bahwa #ausi'ah (keleluasaan) itu tidak berarti 
mengharamkan yang halal, tidak pula menghalalkan yang haram, tidak 
pula mengubah sesuatu dari makna-makna yang telah disebutkan. 
Imam al-Mawardi berkata, “Pendapat ini salah, karena Nabi saw. 
mengisyaratkan tentang bolehnya membaca Al-Gur'an dengan salah 
satu huruf dati huruf-huruf yang ada (dari tujuh burvf), dan boleh 
mengganti satu huruf dengan huruf yang lainnya (dari huruf-huruf 
tujuh). Kaum muslimin telah sepakat tentang haramnya mengganti 
ayat amtsal dengan ayat ahkaam.” 


Al-ltgan fi Ulumil Lur'an 205 


12. 


13. 


14. 


1 


16. 


206 


Abu Ali al-Ahwazi dan Abul “Ala” al-Hamdani berkata, “Ungkapan 
dalam hadits gugjir wa aamir adalah suatu pembahasan tersendiri (isti'naf 
kalam aakhar), maksudnya “huwa gaajir', yakni Al-GYur'an itu melarang, 
dan tidak berarti menafsirkan “al-ahruf as-sab'ah.” Akan tetapi ia 
mengira demikian dari sisi kesamaan dalam jumlah. Ini dikuatkan 
dengan bahwa telah disebutkan dalam sebagian sanad periwayatannya: 
gajran wa amran dengan dibaca nasab. Maksudnya Al-Gur'an telah 
diturunkan berdasarkan sifat di dalam ak-abwab as-sab'ah. 


Abu Syaamah berkata, “Kemungkinan penafsiran “yang dimaksud 
dari sab'atu abwab bukan sab'atu ahruf' adalah tujuh bab dari bab-bab 
kalam dan macam-macamnya. Artinya bahwa Allah telah menurunkan 
Al-Guran berdasarkan macam-macam itu, tidak terbatas pada satu 
macam seperti pada kitab-kitab yang lainnya.” 


Pendapat yang kedua belas mengatakan bahwa yang dimaksud “tujuh 
huruf” adalah: almuthlag dan al-mugayyad, alam dan al-khaas, an-nash 
dan almuawwal, an-nasikh dan al-mansukh, al-mujmal, a-mufassar, dan 
al-istisna' beserta macam-macamnya. Pendapat ini diceritakan oleh 
Syaidzalah dari para fugaha. 


Pendapat yang ketiga belas mengatakan bahwa yang dimaksud dengan 
“tujuh huruf” adalah: al-hadzfu dan ash-shilah, ak-tagdim dan akta khir, 
al-isti arah, ak-tikrar, al-kinayah dan al-hagigah dan al-majaz, a-mujmal 
dan al-mufassar, adg-dzahir dan al-gharib. Pendapat ini dikemukakan 
dari ulama ahli bahasa. 


Pendapat keempat belas mengatakan bahwa “huruf tujuh” adalah: 
ak-tadzkir dan ak-ta'nits, asy-syarth dan al-jaga', at-tashrif dan aki'rab, al- 
agsaam dan jawabnya, al-jam'u dan akifrad, at-tashghir dan ar-tadgim, 
ikhtilaful adawaat (perbedaan alat). Pendapat ini dikemukakan dari 
para ulama nahwu. 


Pendapat kelima belas mengatakan bahwa “tujuh huruf” adalah tujuh 
macam mu'amalat, yaitu: gubud dan gana'ah disertai al-yagin dan al- 
Jagm, a-khidmah disertai a-haya' dan a-karam, a-futumwwah disertai 
dengan al-fagr dan ak-mujahadah, al-muragabah disertai dengan al-khanf 
dan ar-raja', at-tadharru' dan al-istighfar disertai dengan ar-ridha dan 
asy-syukr, ash-shabru disertai dengan al-muhasabah dan al-mahabbah, asy- 
syaug disertai dengan al-musyahadah. Pendapat ini diceritakan dari para 
ulama tasawuf. 


Pendapat keenam belas mengatakan bahwa “tujuh huruf” itu adalah 
tujuh ilmu, yaitu izu al-insya” wal iijaad, ilmu at-tauhid dan at-tangih, 


Al-ltgan fi Ulumil Lur'an 


ilmu shifaat adz-dzaat, ilmu shifaat akfil, ilmu al-'afwu dan al-'azab, ilmu 
al-hasyr dan al-hisab, ilmu an-nubuwwaat. 


Ibnu Hajar berkata: Imam al-Gurthubi menyebutkan dari Ibnu Hibban 
bahwa perbedaan pendapat tentang penafsiran a-ahruf as-sab'ah itu ada 
tiga puluh lima pendapat, tetapi Imam al-Ourthubi tidak menyebutkan 
dari jumlah itu kecuali lima pendapat saja. Saya pun tidak mendapatkan 
perkataan Ibnu Hibban mengenai hal tersebut setelah saya teliti. 


Saya (Imam Suyuthi) berpendapat bahwa Ibnu an-Nagib telah 
menceritakan hal itu dari Ibnu Hibban di dalam mukadimah Tafsir-nya 
melalui periwayatan dari Asy-Syaraf al-Muzani al-Mursi, Ibnu an-Nagib 
berkata: Ibnu Hibban mengatakan: Ahlul Ilmi berbeda pendapat tentang 
makna al-ahruf as-sab'ah menjadi tiga puluh lima pendapat sebagai berikut: 


1. Zajr, amar, halal, haram, muhkam, mutasyabih, dan amtsal. 


2. Halal, haram, amar, nahi, zajr, khabar tentang apa yang akan terjadi 
nanti, dan amtsaal. 


3. Wa'ad, wa'id, halal, haram, mawa'idz, amtsaal, dan ihtijaj. 

4. Amr, nahi, bisyarah, nadzarah, akhbar, dan amtsaal. 

5. Muhkam, mutasyabih, nasikh, mansukh, khusus, umum, ghasas. 

6. Amar, zajar, targhib, tarhib, jadal, gashas, dan matsal. 

7. Amar, nahi, had, ilmu, sit, zahir, dan batin. 

8. Nasikh, mansukh, wa'ad, wa'id, rughm, ta'dib, dan indzar. 

9. Halal, haram, iftitah, akhbar, fadhail, dan “uguubaat. 

10. Awamir, zawaajir, amtsaal, anbaa”, “atbun, wa'dzun, dan gashas. 

11. Halal, haram, amtsal, manshus, gashas, dan ibaahaat. 

12. Zahit, batin, fard, nadb, khusus, umum, amtsaal. 

13. Amar, nahi, wa'ad, wa'id, ibaahah, irsyaad, dan ftibaar. 

14. Mugaddam, muakhar, faraaidh, huduud, mawa'idz, mutasyabih, dan 
amtsaal. 

15. Mufassar, mujmal, magdhiy, nadb, hatm, dan amtsal. 

16. Amar hatm, amat nadb, nahi hatm, nahi nadb, akhbar, dan ibaahaat. 

17. Amar fardh, nahi hatm, amar nadb, nahi mursyid, wa'ad, wa'id, dan 
gashas. 

18. Sabu jihaat (tujuh arah) yang tidak boleh dilalui oleh suatu kalam, 
yaitu lafadz khusus dikehendaki khusus, lafadz umum dikehendaki 
umum, lafadz umum dikehendaki khusus, dan lafadz khusus 


Al-ltgan fi Ulumil Lur'an 207 


19. 


29, 


21. 


22. 


23. 


24. 


29. 


26. 


27. 
28. 


29, 


30. 


St, 


Oa 


208 


dikehendaki umum, lafadz yang memerlukan takwil, lafadz yang tidak 
dipahami kecuali oleh para ulama, dan lafadz yang tidak diketahui 
maknanya kecuali oleh ar-raa sikhun (orang-orang yang mendalam 
ilmunya). 

Menampakkan rububiyyah, menetapkan wahdaniyah, ta'dzim- 
uluhiyyah, at-ta'abbud lillah, menjauhi kemusyrikan, terdorong untuk 
memeroleh pahala, dan memberi peringatan untuk takut terhadap siksa. 
Sab'u lughaat (tujuh bahasa), di antaranya lima dari Hawazin dan dua 
dari seluruh Arab. 

Tujuh bahasa yang berbeda-beda untuk seluruh Arab, setiap huruf 
dari tujuh itu bagi kabilah yang terkenal. 

Tujuh bahasa, yang empat untuk “Ajuz Hawazin, Sa'ad bin Bakar, 
Jusyam bin Bakar, Nadhar bin Mu'awiyah, dan tiga untuk Guraisy. 
Tujuh bahasa, yaitu bahasa Ouraisy, bahasa Yaman, bahasa Jurhum, 
bahasa Hawazin, bahasa Gudha'ah, bahasa Tamim, dan bahasa 
Thiyi'. 

Bahasa kedua Ka'ab: Ka'ab bin Amr dan Ka'ab bin Luayy. Keduanya 
memiliki tujuh bahasa. 

Bahasa yang beraneka ragam untuk berbagai kawasan Arab dalam 
satu makna, seperti halumma, haat, ta'aal, agbil, 

Tujuh giraa'at bagi tujuh shahabat, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, 
Ali, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, dan Ubay bin Ka'ab, radhiyallahu anhum. 
Hamz, imalah, fath, kasr, tafkhim, mad, dan gashr. 

Tashrif, mashadir, “arudh, gharib, saja, dan bahasa yang beraneka 
ragam. Kesemuanya di dalam sesuatu yang satu. 

Kalimat yang satu di-irab dengan tujuh macam, sehingga maknanya 
menjadi satu, meskipun lafadznya berbeda. 

Ummahaatul hija' (pokok-pokok huruf hijaiyah), seperti alif, ba', jim, 
dal, ra', siin, dan “ain, karena pada tujuh huruf inilah kalam Arab 
beredar. 

Tujuh huruf itu adalah nama-nama Allah, seperti Al-Ghafur, Ar- 
Rahim, As-Sami', Al-Bashit, Al-Alim, dan Al-Hakim. 

Tujuh huruf itu adalah ayat tentang shifuat adz-dgat, ayat yang tafsirnya 
di ayat yang lain, ayat yang penjelasannya ada di dalam Sunah Shahihah, 
ayat tentang kisah para nabi dan rasul, ayat tentang penciptaan segala 
sesuatu, ayat tentang sifat surga, ayat tentang sifat neraka. 


Al-ltgan fi Ulumil Lur'an 


33. Ayat tentang sifat Sang Pencipta, ayat tentang menetapkan 
wahdaniyah bagi Allah, ayat tentang menetapkan sifat-sifat-Nya, ayat 
tentang menetapkan rasul-rasul-Nya, ayat tentang menetapkan kitab- 
kitab-Nya, ayat tentang menetapkan al-Islam, dan ayat tentang 
menafikan kekufuran. 


34. Sabu jihaat (tujuh sisi) dari sifat-sifat Dzat bagi Allah yang tidak terjadi 
padanya takyiif. 

35. Beriman kepada Allah, menentang kemusyrikan, menetapkan 
berbagai perintah, menjauhi berbagai larangan, teguh di atas 
keimanan, mengharamkan apa-apa yang diharamkan Allah, dan 
menaati Rasul-Nya. 


Ibnu Hibban berkata, “Inilah 35 pendapat bagi ahlul ilmi dan ahli 
bahasa tentang makna ingalul Ouran 'ala sab'ati ahrufin (diturunkannya 
Al-Guran berdasarkan tujuh huruf), dan ini merupakan berbagai pendapat 
yang mirip antara satu dengan lainnya yang semuanya serba mungkin, 
tetapi mungkin juga yang lainnya.” 

Al-Mursi berkata, “Pendapat-pendapat ini sebagian besar saling 
masuk satu sama lain, dan saya tidak mengetahui sandarannya, tidak pula 
dari mana diambil. Saya juga tidak mengetahui mengapa setiap orang dari 
mereka mengkhususkan tujuh huruf itu dengan apa yang telah disebutkan, 
padahal semuanya ada di dalam Al-Guran. Saya tidak mengetahui makna 
pengkhususan di sini, padahal di dalamnya ada beberapa hal yang saya 
tidak memahami makna yang sebenarnya, dan sebagian besar bertentangan 
dengan hadits Umar bersama Hisyam bin Hukaim yang ada dalam kitab 
Shahih, padahal keduanya tidak berbeda dalam menafsirkan Al-Guran 
dan hukum-hukumnya, hanya berbeda dalam membaca huruf huruf-nya. 
Sebagian besar dari orang awam mengira bahwa yang dimaksud dengan 
tujuh huruf” itu adalah “gira'ah sab'ah', dan anggapan ini merupakan 
kebodohan yang buruk.” 


Tanbih (Peringatan) 


Telah diperselisihkan, apakah mushaf-mushaf Utsmani itu memuat 
seluruh “tujuh huruf” (al-ahruf as-sab'ah)? 

1. Sejumlah ulama fikih, para ahli gurra, dan ulama ahli kalam 
(mutakalliminy berpendapat demikian. Mereka mendasarkan 
pendapatnya bahwasanya tidak boleh bagi umat bermain-main dalam 
menukil sesuatu dari padanya, dan para shahabat bersepakat atas 


Al-ltgan fi Ulumil Lur'an 209 


bolehnya menukil mushaf-mushaf Utsmani dari suhuf yang ditulis 
oleh Abu Bakar, dan mereka bersepakat untuk meninggalkan yang 
selain itu. 


2.  Jumhur ulama dari ulama salaf dan khalaf serta para imam 
berpendapat bahwa mushaf-mushaf Utsmani itu memuat apa-apa 
yang tertulis dari tujuh huruf saja, menghimpun penashihan terakhir 
yang dilakukan oleh Nabi saw. di hadapan Jibril dengan memuat 
semuanya, dan tidak tertinggal satu huruf pun dari padanya. 


3. Ibnu al-Jazari mengatakan, “(Pendapat jumhur) inilah yang tampak 
jelas kebenarannya.” 


Telah dijawab dari pendapat yang pertama dengan jawaban yang telah 
disebutkan oleh Imam Ibnu Jarit ath-Thabari: bahwa sesungguhnya 
membaca Al-Gur'an dengan “tujuh huruf” itu tidak wajib bagi umat, akan 
tetapi itu bersifat boleh dan diberikan ruk&hsah (keringanan) bagi mereka 
karena para shahabat melihat bahwa umat akan berpecah belah dan 
berselisih apabila mereka tidak sepakat untuk membaca dengan satu huruf. 
Mereka bersepakat atas demikian itu dengan kesepakatan yang 
menyeluruh, dan mereka terjaga dari kesesatan. Dalam hal tersebut mereka 
tidak meninggalkan sesuatu yang wajib, dan tidak mengerjakan sesuatu 
yang diharamkan. Tidak diragukan lagi bahwa Al-Our'an telah ditulis pada 
penashihan terakhir dan telah diubah, maka para shahabat sepakat untuk 
menulis apa yang telah mereka teliti bahwa itu benar-benar Al-Guran 
yang telah permanen sesuai dengan penashihan terakhir, dan mereka 
meninggalkan selain itu. 


Ibnu Asytah telah mengeluarkan sebuah riwayat di dalam kitab 
al-Mashahif. Demikian juga Ibnu Abi Syaibah di dalam kitab Fudhail- 
nya dari Ibnu Sirin, dari Ubaidah as-Salmani, ia mengatakan bahwa 
bacaan yang telah disampaikan (oleh Jibril) kepada Nabi saw. pada 
tahun ketika Rasulullah wafat adalah bacaan yang telah dibaca oleh 


manusia sekarang ini. 


Ibnu Asytah juga mengeluarkan sebuah riwayat, dari Ibnu Sirin, ia 
mengatakan bahwa Jibril telah membacakan (Al-Guran) kepada Nabi saw. 
pada setiap tahun di bulan Ramadhan sekali. Pada tahun yang Nabi saw. 
wafat maka Jibril membacakan kepadanya dua kali. Dengan demikian 
maka bacaan kita ini berdasarkan penashihan terakhir. Imam al-Baghawi 
di dalam kitabnya, Syarhu as-Sunah, mengatakan: telah dikatakan bahwa 
Zaid bin Tsabit telah hadir dalam penashihan terakhir dan telah 


210 Al-Itgan fi Ulumil lur'an 


menjelaskan di dalamnya apa yang dinasakh dan apa yang ditetapkan. Ia 
menulisnya untuk Rasulullah saw dan membacakan kepadanya, dan ia 
membacakan hal itu kepada manusia hingga meninggal dunia. Oleh karena 
itu, Abu Bakar dan Umar berpegang teguh pada apa yang dilakukan oleh 
Zaid bin Tsabit, dan Utsman pun telah mengurus kitab-kitab mushaf. 


Al-ltgan fi Ulumil Lur'an 211 


Al-0ur'an diturunkan ke langit dunia selama 20 kali lailatul 


gadr atau 23 kali, yang setiap malam Allah menentukan apa 
yang akan diturunkan-Nya dalam sepanjang satu tahun. Setelah itu Allah 
menurunkannya secara bertahap secara keseluruhan pada 


seluruh tahun yang ada. 


—(lmam Fakhrudin ar-Razi)—- 


Mengenal Nama-Nama 
ANA Yur an dan Nama-Nama 


Surat di Dalamnyaw 


| Jk 


pustaka-indo.blogspot.com 


Mengenal Nama-Nama Al-Our'an 
dan Nama-Nama Surat di Dalamnya 


A I-Jahiz berkata, “Allah telah memberi nama 
kitab-Nya dengan nama yang berbeda dengan 
orang-orang Arab memberi nama untuk kalam mereka, 
baik secara global maupun terperinci. Secara global 
Allah memberi nama kitab-Nya dengan “Gur'anan?, seba- 
gaimana mereka menamakan kalam mereka “Diwan”. 
Sebagian Al-Gur'an dinamakan surat, itu seperti kasidah, 
dan sebagiannya disebut ayat seperti “bait', dan yang 
terakhir disebut “fashilah” seperti “gafiah” (dalam istilah 
mereka).” 

Abu al-M@'ali Uzaizi bin Abdul Malik yang terkenal 
dengan “Syaidzalah” di dalam kitabnya, a/-Burhan, 
mengatakan, “Ketahuilah bahwa Allah SWT telah 
memberi nama kitab-Nya, Al-Ouran?, dengan 55 nama 
sebagai berikut: 

Allah telah memberi nama: “Kitaban' dan “Mubiinan”, 
seperti di dalam firman-Nya: “Haa mitim, wal kitabil- 
mubiin” (9S. ad-Dukhan: 1-2). 

“ Guraanan dan Kariimann : “Innahuu lagur'aanun 
kariimui?”. (9S. al-Wagi'ah: 77) 

“  Kalaaman: “Hatta yasma'a kalaamallah”. (OS. at- 
Taubah: 6) 


215 


216 


Nuuran: “Wa angalnaa ilaikum murammubiinan”. (9S. an-Nisa” 174) 


Hudan dan Rahmah: “Wa hudan wa rahmatun lilmukminiin”. (OS. 
Yunus: 57) 


Furgaanan: “Naggalal furgaana 'alaa abdihi ...”. (OS. al-Furgan: 1) 

Syifa: “Wa nunaggilu minal Our'aani maa buwa syifaa'un” (OS. al-Isra”: 
82) 

Maw'idzah: “Oad jaa'atkum man'idgatun min rabbikum wa syifaa'un 
limaafis sbuduur”. (9S.Yunus: 57) 

Dzikran dan Mubaarakan: “Wa haadzaa dgikrun mubaarakun 
anzalnaahu”. (9S. al-Anbiya”: 50) 

'Aliyyan: “Wa innahuu fii ummil kitaabi ladainaa la 'aliyyun”. (9S. az- 
Zukhruf: 4) 

Hikmah: “Hikmatun baalighah”. (9S. a- damar: 5) 

Hakiiman: “Ti/ka aayaatul kitaabil hakiin?”. (OS.Yunus: 1) 


Muhaiminan: “Mushaddigan limaa baina yadaihi minal kitaabi wa 
mubaiminan alaiih”. (9S. al-Ma'idah: 48) 


Hablan: “Watashimuu bi hablillaahi jami'an”. (9S. Ali Imran: 103) 


Shiraathan Mustagiiman : “Wa anna haadgaa shiratban mustagiiman?. 
(OS. al-An'am: 153) 

OGayyiman: “Oayyiman leyundkira basan syadiidan”. (9S. al-Kahfi: 2) 

Gaulan dan Fashlan: “Innahuu lagaulun fash?”. (OS. ath-Tharig: 13) 

Naba'an “Adziiman: “Amma yatasaa'aluun 'anin naba'il 'adgim? (OS. 
an-Naba': 1-2) 

Ahsanul Hadits dan Mutasyaabihan serta Matsaaniyan: “Allahu 


naggalal ahsanal badiitsi kitaaban mutasyaabihan matsaaniya”. (OS. 
az-Zumar: 23) 


Tanziilan: “Wa innahuu latangiilu robbil alamin”. (OS. asy-Syw'araa: 
192) 


Ruuhan : “Wa auhainaa ilaika ruuhan min amrinaa”. (9S. asy-Syw'araa: 
52) 

Wahyan : “Innamaa undgirukum bil wahy?”. (OS. al-Anbiya”: 45) 

Arabiyyan : “Inna angalnaahu Our'aanan Arabiyyan”. (9S Yusut: 2) 

Bashaairu: “Huadzaa Bashaairi”. (OS. al-Nraaf: 203) 

Bayaanan: “Haadza bayaanun linnaas?”. (9S. Ali Imran: 138) 

Ilman: “Min badi maa jaa'aka minal “im?” ((9S. al-Bagarah: 145) 


Al-Itgan fi Ulumil Rur'an 


»  Haggan: “Inna haadzgaa lahmwal goshosul bag”. (OS. Ali Imran: 62) 
»  Hadyan: “Inna haadzal Our'aana yahdi?”. (9S. al-Isra”: 9) 

» 'Ajaban: “Ouraanan 'ajaban”. (9S. al-Jin: 1) 

“  Tadzkiratan: “Wa innahuu latadgkiratun”. (9S. al-Haggah: 48) 


» Al-Urwah al-Wutsga: “Istamsaka bil 'urwatil wutsga”. ((9S. al-Bagarah: 
256) 


»  Shidgan: “Walladgii jaa'a bis sidg?”. (9S. az-Zumar: 33) 

» 'Adlan: “Wa tammat kalimatu rabbika sidgan wa 'adlan”. (9S. a-Ah'am: 
1S) 

8 Amran: “Dgaalika amrullahi angalahuu ilaikum”. (9S. ath-Thalag: 5) 


»  Munaadiyan: “Sami naa munaadiyan yunaadi lil iimaan?” (9S. Ali Imran: 


1935 

“  Busyraa: “Hudan wa busyraan”. (9S. an-Naml: 2) 

»  Majiidan: “Bal huwa guraanun majiid”. (9S. al-Buruj: 21) 

s  Zabuuran: “Wa lagad katabnaa fiz gabuur?. (OS. al-Anbiya: 105) 

“s  Basyiiran dan Nadziiran : “Kitaabun fushshilat aayaatuhuu gur'aanan 
arabiyyan ligaumin ya'lamuun, basyiiran wa nadgiiran”. (OS. 
Fushshilat: 3-4) 

s  'Aziizan: “Wa innahuu lakitaabun 'agii2?”. (OS. Fushshilat: 41) 

s  Balaaghan: “Huadgaa balaaghun linnaas?”. (9S. Ibrahim: 52) 

. Oashashan: “Ahsanal Oashash?”. (9S. Yusut: 3) 


Allah SWT juga menamakan Al-Guran dengan empat nama dalam 
satu ayat sebagai berikut: “F7i shuhufin mukarramah, marfuu'atin 
muthahharah” (OS. 'Abasa: 13-14). Sampai di sini kata-kata Abu al-Ma'aali. 


Beberapa Alasan dari Nama-Nama Al-Our'an 


Al-Guran dinamakan “Kitab” karena merangkum (menghimpun) 
berbagai macam ilmu, kisah, dan akhbar dengan cara yang paling sempurna. 


2 33 


Kata al-kitab secara bahasa berarti “al-jam'u” (menghimpun). 

Al-Guran dinamakan “Al-Mubin” karena ia memperjelas yang hag 
dari yang batil. 

Adapun nama “Al-Guran”, maka kalimat ini diperselisihkan di antara 
para ulama. Ada segolongan ulama yang mengatakan bahwa kalimat a/- 
guran adalah isim 'alam, tidak musytag, khusus untuk kalam Allah, dan 
kalimat ini tidak mahmug. 


Al-ltgan fi Ulumil Lur'an 217 


Berdasarkan inilah Ibnu Katsir membaca, dan ini juga diriwayatkan 
dari Imam Syaffi. 

Imam Baihagi dan Khatib al-Baghdadi serta lainnya mengeluarkan 
sebuah riwayat dari Imam Syaff'i: bahwasanya ia membaca wahmuz kalimat 
gara tu dan tidak membaca mahmuzg kalimat a-gur'an. Dan ia berkata bahwa 
kalimat al-gur'an itu isim, bukan mahmuzg dan tidak diambil dari gara tu, 


tetapi ia sebuah nama bagi kitab Allah, seperti Taurat dan Injil. 


Berkata suatu kaum (ulama), di antaranya al-Asy'ari bahwa kata aLguran 
itu musytag (diambil) dari kata garantu asy-syai'a bis-syai', artinya: “aku sertakan 
atau gabungkan sesuatu pada sesuatu yang lain”. Dinamakan Al-Ouran 
karena digabungkannya surat-surat, ayat-ayat, dan huruf-huruf di dalamnya. 


Imam al-Farra' berkata bahwa kata al-gur'an itu musytag dari ak-garaain, 
sebab ayat-ayat itu satu sama yang lain saling membenarkan dan serupa. 
Berdasarkan kedua pendapat ini maka kata a-guran tanpa hamzah juga, 
dan nun-nya asli. 

Az-Zajjaj berkata: pendapat ini adalah lalai, dan yang shahih bahwa 
tidak adanya hamzah itu termasuk bab 11&)fif dan termasuk memindahkan 
harakat hamzah pada huruf yang di-sukun sebelumnya. 


Para ulama yang mengatakan bahwa itu mahmuzg berbeda pendapat. 
Maka sebagian ulama, diantaranya al-Lahyani berpendapat: ia adalah mashdar 
dari gara tu, seperti kalimat ar-ryjhan dan ak-ghufran. Dengan demikian, maka 
“alkitab a-magru' (yang dibaca) itu dinamakan Al-Guran” termasuk bab 
tasmiyatul maf ul bil mashdar (menamakan isim maf'ul dengan masdar). 

Ada beberapa ulama lain, di antaranya az-Zajjaj mengatakan: ia 
adalah sifat, mengikuti wazan ju lan, musytag (diambil) dari al-gar'u, yang 
artinya aljam'u (mengumpulkan). Dikatakan: Oara tu a-maa'a fi al-haudhi, 
artinya: aku mengumpulkannya. 

Abu Ubaidah berkata, “Dikatakan seperti itu (Al-Gur'an) karena kitab 
ini menghimpun surat-surat satu dengan lainnya.” 

Ar-Raghib (al-Ashfahani) mengatakan, “Tidak selalu dikatakan bahwa 
setiap menggabungkan itu disebut guran, dan tidak setiap menghimpun 
setiap kalam juga disebut gur'an. Akan tetapi dinamakan gur'an, karena ia 
menghimpun isi atau kandungan kitab-kitab terdahulu yang telah 
diturunkan. Ada yang mengatakan karena ia menghimpun macam-macam 
ilmu secara keseluruhan.” 

Outhrub mengemukakan suatu pendapat, “Sesungguhnya ia 
dinamakan gur'an, karena orang yang membacanya itu membaca dengan 


218 Al-Itgan fi Ulumil Aur'an 


jelas dari mulutnya. Ini diambil dari kata-kata orang Arab: Maa garaatin 
naagatu sallan gath, artinya: tidak mengeluarkan anak atau tidak 
menjatuhkan anak atau tidak hamil sama sekali. Dan Al-Gur'an itu 
dilafadzkan oleh orang yang membacanya dari mulutnya, kemudian ia 
sampaikan, maka kemudian dinamakan gur'an.” 


Saya (Imam Suyuthi) berpendapat: pendapat yang terpilih menurutku 
dalam masalah tersebut adalah apa yang telah dikemukakan oleh Imam 
Syaffi. 

Adapun kata al-kalam, rnaka itu musytag (diambil) dari al-kalmu, artinya 
memengaruhi, karena ia memengaruhi akal orang yang mendengarkan. 


Adapun Al-Ouran disebut “an-Nuur”, karena dengan Al-Guran maka 
dapat diketahui hal-hal yang rumit dari yang halal dan yang haram. 

Al-Ouran dinamakan ”al-Hudaa”, karena di dalamnya terdapat 
petunjuk ke jalan yang benar. Ini termasuk: bab ithlag a-mashdar 'alal jaa'il 
mubaala ghatan (diucapkannya mashdar dengan isim fa'il, untuk mubalaghah). 


Al-Guran dinamakan “al-Furgaan”, karena ia dapat membedakan 
antara hag dan batil. Ini diarahkan oleh Mujahid, sebagaimana dikeluarkan 
oleh Ibnu Abi Hatim. 

Al-Guran dinamakan “asy-Syifa”, karena Al-Our'an dapat mengobati 
berbagai penyakit hati, seperti kekufuran, kebodohan, dan dengki, juga 
penyakit fisik. 

Al-Our'an dinamakan “adz-Dzikr”, karena di dalamnya terdapat 
berbagai man'idgah (nasihat) dan berita-berita umat masa lalu. “adz-Dzikr” 
juga berarti asy-syaraf (kemuliaan). Allah SWT berfirman: “Wa innahuu la 
dgikrun laka wa ligaumika” (OS. az-Zukhruf: 44) “dan sesungguhnya Al- 
Ouran merupakan kemuliaan bagimu dan bagi kaummu?', karena ia dengan 
bahasa mereka. 

Dinamakan “al-Hikmah”, karena Al-Gur'an diturunkan atas dasar ganun 
al-mu tabar (hukum mengambil ibrah) yaitu meletakkan sesuatu pada 
tempatnya, atau karena Al-Gur'an itu mengandung hikmah. 

Adapun Al-Guran dinamakan “al-Hakim”, karena ayat-ayatnya telah 
diperkokoh dengan keajaiban susunan dan keindahan maknanya, dan 
karena ia telah diperkuat dari upaya-upaya penggantian, penyimpangan, 
perselisihan, dan perbedaan. 

Adapun disebut “al-Muhaimin”, karena ia menjadi saksi terhadap 
seluruh kitab dan umat masa lalu. 


Al-Itgan fi Ulumil Iur'an 219 


Al-Gur'an dinamakan “al-Hab?”, karena barangsiapa berpegang teguh 
padanya maka dia akan sampai ke surga atau memeroleh petunjuk, dan 
al-hablu (tali) itu menjadi penyebab. 

Adapun Al-Ouran dinamakan “ash-Shirath al-Mustagim”, karena ia 
merupakan jalan menuju surga yang lurus dan tidak bengkok. 


Ia dinamakan “al-Matsani”, karena di dalamnya terdapat uraian 
tentang kisah-kisah umat masa lalu, maka ia mengulang apa-apa yang 
telah berlalu. Ada pendapat yang mengatakan bahwa ia dinamakan “al- 
Matsani” karena berulang-ulangnya kisah-kisah dan berbagai manidgah 
(nasihat) di dalamnya. 


Ada juga yang mengatakan bahwa ia dinamakan “al-Matsani” karena 
kadang diturunkan secara makna, kadang diturunkan secara lafadznya 
dan secara makna, seperti firman Allah SWT: “Inna haadza lafish sbuhufil 
uula” ((9S. al-A'laa: 18). Pendapat ini dikemukakan oleh Imam al-Kirmani 
di dalam kitabnya, al- Ajaib. 

Adapun Al-Gur'an dinamakan “al-Mutasyabih”, karena sebagian 
(ayatnya) mirip (serupa) dengan sebagian yang lainnya dalam kebaikan 
(keindahan) dan kebenarannya. 

Dinamakan “ar-Ruh”, karena dengannya hati dan jiwa menjadi hidup 
kembali. 

Dinamakan “al-Majid”, karena kemuliaannya, dan dinamakan “al- 
“Aziz”, karena ia menang terhadap orang yang ingin menentangnya. 

Adapun ia dinamakan “al-Balagh”, karena telah menyampaikan 
kepada manusia apa yang diperintahkan dan apa yang dilarang pada 
mereka, atau karena di dalamnya terdapat balaghah dan kifayah dari yang 
lainnya. 

As-Salafi mengatakan di dalam sebagian kitabnya: aku mendengar 
Abal Karam an-Nahwi mengatakan: aku mendengar Abal Oasim at- 
Tanukhi berkata: aku mendengar Abal Hasan ar-Rumani ditanya, “Setiap 
kitab ada terjemahnya, maka apa terjemahan Kitab Allah?” Ia menjawab, 
“Haadga balaaghun linnaasi wa liyundgaruu bihi? (9S. Ibrahim: 52). 

Abu Syamah dan ulama yang lainnya menyebutkan firman Allah SWT: 
“Wa riggu rabbika khairun wa abgaa”, bahwa yang dimaksud adalah Al-Guran. 


Faedah Pertama 


Al-Mudzfari menceritakan di dalam kitab Tarikh-nya, ia berkata: ketika 
Abu Bakar menghimpun Al-Our'an, ia berkata, “Berikan namanya!” Maka 


220 Al-Itgan fi Ulumil Nur'an 


sebagian mereka berkata, “Namailah ia dengan Injil.” Tetapi mereka tidak 
suka. Kemudian ada sebagian mereka berkata, “Namakanlah dia dengan 
Sifran” Tetapi mereka tidak suka, terutama dari Yahudi. Lalu Ibnu Mas'ud 
berkata, “Saya melihat di Habasyah (Ethiopia) ada suatu kitab yang mereka 
beri nama “al-Mushaf ”, maka namailah dengan nama itu.” 


Saya (Imam Suyuthi) berpendapat: Ibnu Asytah mengeluarkan sebuah 
riwayat dalam kitabnya, a-Mashahif, melalui jalan periwayatan Musa bin 
Ugbah, dari Ibnu Syihab, ia berkata: ketika mereka mengumpulkan Al- 
Ouran, maka mereka menulis kitab itu di dalam kertas. Maka Abu Bakar 
berkata, “Carilah nama untuknya.” Maka sebagian mereka berkata, “As- 
Safru.” Sebagian yang lain berkata, “Al-Mushaf,” karena orang-orang 
Habasyah (Ethiopia) menamakannya “Al-Mushaf”, dan Abu Bakar adalah 
orang yang pertama kali menghimpun (menulis) Kitab Allah dan 
menamakannya “Al-Mushaf”. Kemudian Ibnu Asytah mengemukakan 
hadits ini dari jalan periwayatan yang lain, dari Ibnu Buraidah, dan 
pembahasan ini akan dikemukakan pada bahagian setelah ini. 


Faedah Kedua 


Ibnu Abi adh-Dharis dan lainnya mengeluarkan sebuah riwayat dari 
Ka'ab, ia berkata: di dalam kitab Taurat dikatakan, “Wahai Muhammad, 
sesungguhnya Aku telah menurunkan kepadamu kitab Taurat yang baru 
yang dapat membuka mata yang buta, telinga yang pekak, dan hati yang 
tertutup.” 


Ibnu Abi Hatim mengeluarkan sebuah riwayat, dari Yatadah, ia 
berkata: ketika Musa mengambil a/wah, ia berkata, “Wahai Tuhanku, saya 
telah mendapatkan di dalam alwah ada umat, Injil-Injil mereka berada di 
hati mereka, maka jadikanlah mereka sebagai umatku.” Allah berfirman, 
“Itu adalah umat Muhammad.” 


Di dalam dua atsar tersebut terdapat penamaan Al-Gur'an dengan 
“Taurat” dan “Inji?”. Namun demikian sekarang tidak boleh menamakan 
Al-Ouran dengan kedua nama itu, dan ini seperti kitab Taurat yang 
dinamakan “Furgaan” sebagaimana di dalam firman Allah SWT: “Wa idz 
aatainaa Musal kitaaba wal furgaana” (9S. al-Bagarah: 53). 


Nabi saw juga pernah menamakan kitab Zabur dengan Yur'an, 
sebagaimana di dalam sabdanya: “Khuffifa 'alaa Daawuudal-Our'an” (telah 
diperingan pada Dawud Al-Gur'an). 


Al-ltgan fi Ulumil Lur'an 221 


Pasal 
Tentang Nama-Nama Surat 


Al-Utabi berkata, “Kata as-surah kadang dengan hamzah tetapi kadang 
tidak dengan hamzah. Barangsiapa membacanya dengan hamzah maka 
dia menjadikannya berasal dari as'arat, artinya “dia menyisakan”. Ini berasal 
dari kata as-suru yang berarti: “apa yang tersisa dari minuman di gelas”, 
seakan-akan itu sebagian dari Al-Gur'an. 

Barangsiapa tidak membaca dengan hamzah maka dia menjadikannya 
dari makna yang akan datang dan dia mentashi/ hamzahnya (suurah). Sebagian 
ulama ada yang menyerupakan kata as-suurah dengan suuri ak-binaa' yang 
artinya: “bahagian dari bangunan' atau “satu bagian dari bagian yang lainnya”. 
Ada juga yang mengatakan bahwa ia berasal dari suur al madidah yang artinya 
“pagar yang mengelilingi kota', karena “surat dalam Al-Gur'an' itu meliput 
dan menghimpun ayat-ayatnya, seperti dihimpunnya rumah-rumah di dalam 
pagar. Di antara yang mirip dengan hal tersebut adalah as-siwar yang artinya 
“gelang”, karena dia mengelilingi lengan (tangan) seseorang. Ada juga 
pendapat yang mengatakan: ia dinamakan suurat karena kedudukannya yang 
mulia, dan karena ia adalah kalam Allah. Dengan demikian maka as-suurah 
berarti almangilah ar-rafi'ah.” 


Seorang penyair bernama An-Nabighah mengatakan: 


“Alam tara annallaha athaaka suuratan-taraa kulla malkin hanlahaa 
Jatadzabdzabu” (tidakkah kamu mengetahui bahwa Allah telah memberimu 
suurah (kedudukan yang mulia|, sehingga kamu mengetahui bahwa setiap 
malaikat di sekelilingnya mondar-mandir). 


Ada juga yang berpendapat, “Ia dikatakan surat, karena terangkainya 
sebagian surat itu dengan sebagian yang lain, diambil dari kata ak-tasawwur 
yang berarti at-tashaa'ud wa at-taraakub dan termasuk dalam makna ini 
adalah firman Allah SWT: Idg tasawwaruuk-mibraab' (9S. Shaad: 2).” 


Imam al-Ja'bari mengatakan, “Definisi surah adalah “Yuran yang 
memuat beberapa ayat yang dibuka dan diakhiri, dan jumlah paling sedikit 
tiga ayat.” 

Ada pendapat lain mengatakan bahwa suurah adalah: “sekumpulan 
ayat yang tersusun secara fuugif?”, yaitu yang diberi nama dengan nama 
secara khusus dengan ketetapan dari Nabi saw Telah ditetapkan bahwa 
nama-nama surat di dalam Al-Guran itu ditetapkan berdasarkan tuugifi 
dari hadits-hadits dan atsar. Seandainya tidak khawatir terlalu panjang 
untuk membahasnya niscaya akan saya jelaskan. 


222 Al-Itgan fi Ulumil Nur'an 


Di antara hadits yang menunjukkan hal tersebut adalah hadits yang 
dikeluarkan oleh Ibnu Abi Hatim, dari Ikrimah, ia berkata: orang-orang 
musyrik itu pernah berkata, “Surat al-Bagarah dan surat al-'Ankabut?” 
Mereka bermaksud menghina surat-surat itu, maka turunlah firman 
Allah: “Inna kafainaakal mustahgimn” (9S. al-Hijr: 95). 


Ada sebagian ulama yang tidak senang apabila dikatakan “ini surat 
ini dan ini surat itu”, sebab terdapat hadits yang diriwayatkan oleh Imam 
Thabrani dan Imam Baihagi, dari Anas, (hadits marfu”), “Janganlah kamu 
mengatakan ini surat al-Bagarah, ini surat Ali Imran, dan ini surat an- 
Nisa”. Demikian juga Al-Ouran secara keseluruhan. Tetapi katakanlah, 
Inilah surat yang disebutkan di dalamnya a/-Bagarah, dan surat yang 
disebutkan di dalamnya A/i Imran, demikian juga Al-Gur'an secara 
keseluruhan”. Tetapi hadits ini sanadnya dha'if, bahkan Ibnu al-Jauzi 
menganggap hadits ini waudhu' 

Imam Baihagi mengatakan, “Hadits ini dikenal sebagai hadits wanguf 
pada Ibnu Umar.” Kemudian Imam Baihagi meriwayatkan dari Ibnu Umar 
dengan sanad yang shahih, yang diperbolehkan mengucapkan: “ini surat 
al-Bagarah dan lainnya, dari Nabi saw” 

Disebutkan di dalam hadits shahih, dari Ibnu Mas'ud, sesungguhnya 
ia berkata, “Inilah wagam (posisi) yang diturunkan padanya surat al- 
Bagarah.” Oleh karena itu, jumhur ulama tidak memakruhkan hal tersebut. 


Pasal 
Penamaan Satu Surat 
dengan Beberapa Nama 


Bisa jadi setiap surat dalam Al-Guran itu memiliki satu nama, dan 
ini yang terbanyak, tetapi ada yang memiliki dua nama, bahkan lebih. Di 
antaranya: 


Surat al-Fatihah 


Saya telah meneliti surat ini dan ia memiliki 25 nama. Ini membuktikan 
akan kemuliaannya, karena banyaknya nama menunjukkan kemuliaan atas 
yang mempunyai nama. Di antara nama-nama surat al-Fatihah adalah: 

1. Fatihatul Kitab 
Ibnu Jarir mengeluarkan sebuah riwayat dari Ibnu Abi Dzi'b, dari al- 
Magpbari, dari Abu Hurairah, dari Rasulullah saw, beliau bersabda, “Hiya 


Al-Itgan fi Ulumil Iur'an 223 


224 


ummul Ouran, wa biya faatihatul kitab, wa hiya as-sab'u a-matsaani (dia 
adalah induknya Al-Gur'an, dia pembukaan Al-Kitab, dan dialah tujuh 
ayat yang diulang-ulang).” Ia dinamakan seperti itu karena menjadi 
pembuka mushaf, pembuka ketika taklim, dan pembuka ketika 
membaca di dalam shalat. Ada pendapat yang mengatakan: karena ia 
merupakan surat yang pertama kali turun. Ada juga yang mengatakan: 
karena ia pertama kali surat yang ditulis di Lauh Mahfudz. Pendapat 
ini dikemukakan oleh al-Mursi dan dia mengatakan, “Sesungguhnya 
itu memerlukan nag!/ (dalil). Ada juga yang mengatakan karena 
“Alhamdu” menjadi pembuka setiap kalam. Ada juga yang mengatakan 
karena ia menjadi pembuka setiap kitab. Ini diceritakan oleh Al-Mursi 
dan dia membantah bahwa yang menjadi pembuka setiap kitab adalah 
“Alhamdu” saja, tidak seluruh surat, dan sesungguhnya secara zahir 
bahwa yang dimaksud dengan Al-Kitab adalah Al-Guran, tidak kitab 
yang lainnya. Al-Mursi juga mengatakan, “Karena berdasarkan riwayat 
bahwa di antara nama-namanya adalah Fatihatul Gur'an', sehingga 
yang dimaksud Al-Kitab dan Al-Our'an itu satu (sama).” 

Fatihatul Our'an 

Nama ini sebagaimana telah diisyaratkan oleh Al-Mursi. 

Ummul Kitab 

Ummul Ouran 


Ibnu Sirin memakruhkan jika dinamakan Ummul Kitab, sebagaimana 
juga Hasan al-Bashri memakruhkan jika dinamakan Ummul Gur'an, 
dan Imam Bagi bin Mukhlid menyetujui keduanya, karena Ummul 
Kitab adalah nama dari Lauh Mahfudz. Allah SWT berfirman: 
“Wa 'indahu ummul kitaab” (9S. ar-Ra'du: 39) dan “Wa innahuu fii ummil 
kitaab” (9S. az-Zukhrut: 4). 


Selain itu, istilah “Ummul Kitaab” juga berarti “ayat-ayat halal dan 
haram”. Allah SWT berfirman: “Ayaatun muhkamaatun hunna ummul 
kitaab” (OS. Ali Imran: 7). 

Al-Mursi berkata: telah diriwayatkan hadits yang tidak shahih sebagai 
berikut: “Laa yaguulanna ahadukum ummul kitab, wal yagul faatibatul 
kitaab” (janganlah sekali-kali kamu mengatakan “Ummul Kitab” dan 
katakanlah “Fgatihatul Kitaab”). 

Saya (Imam Suyuthi) berpendapat bahwa hadits ini “Jaa ashla labu” 
(tidak ada sanadnya) di dalam kitab-kitab hadits, tetapi hadits ini 
dikeluarkan oleh Ibnu adh-Dhurais dengan lafadz seperti ini dari Ibnu 
Sirin, sehingga menjadi tidak jelas bagi al-Mursi, dan telah ditetapkan 


Al-ltgan fi Ulumil Rur'an 


di dalam hadits-hadits shahih penamaan al-Fatihah dengan “Ummul 
Kitab”. Imam ad-Daruguthni mengeluarkan sebuah riwayat dan 
menshahihkannya, dari hadits Abu Hurairah (marfu): “Idgaa gara tum 
al-hamda fagra'mu bismillahirrah maanirrabiim, innahaa ummul gur'aan, wa 
ummul kitaab, was-sab'ul matsaani” (apabila kamu membaca alhamdu (al- 
Fatihah|, maka bacalah bismillaahirrahmaanirrahiim, sesungguhnya ia 
adalah induk Al-Guran, dan ia adalah tujuh Jayat| yang diulang-ulang). 
Telah diperselisihkan: mengapa al-Fatihah dinamakan Ummul Kitab? 
Maka ada yang mengatakan: karena ia menjadi pembukaan dalam 
penulisan mushaf, juga menjadi pembukaan dalam shalat sebelum 
membaca surat (yang lain). Ini dikatakan oleh Abu Ubaidah dalam 
Majaz-nya, dan ditetapkan oleh Imam Bukhari di dalam Shahih-nya. 


Ini dianggap musykil (sulit) bahwa demikian itu sesuai dengan 
penamaannya— Fatihatul Kitab”, bukan “Ummul Kitab” —kemudian 
dijawab bahwa demikian itu dilihat dari sisi bahwa a-ummu itu sebagai 
permulaan bagi al-walad. 


Imam al-Mawatdi berkata, “Dikatakan Ummul Kitab karena ia berada 
di awal Al-Gur'an, sementara yang lain terletak setelahnya untuk 
mengikutinya, karena dia ammathu yakni tagaddamathu (mendahului 
yang lainnya).” Oleh karena itu, dikatakan untuk bendera perang 
sebagai ummun, karena keberadaannya di depan, sementara pasukan 
mengikuti di belakangnya. Dikatakan pula untuk sesuatu yang telah 
lewat dari usia manusia dengan ummun, sebab usianya sudah 
mendahului (yang lain). Demikian juga untuk Makkah disebut Ummul 
Ouraa”, karena kota itu mendahului kota-kota yang lainnya, dan ketika 
dikatakan ummu asy-syai' maka artinya ashluhu (pangkal sesuatu). 
Dengan demikian maka Ummul OGur'an berarti ash/xl Ouran (induknya 
Al-Guran), karena ia memuat seluruh isi dan kandungan Al-Gur'an 
berupa ilmu dan hikmah, sebagaimana ketetapan itu akan dibahas di 
bab yang ketujuh puluh tiga. 

Ada pendapat yang mengatakan bahwa surat al-Fatihah itu dinamakan 
Ummul Guran karena ia merupakan surat yang paling afdhal (mulia), 
sebagaimana dikatakan untuk raisul gaum (pemimpin kaum): ummul 
gaum. Ada juga yang mengatakan karena kehormatannya 
(kemuliaannya) seperti kemuliaan Al-Yuran seluruhnya. Ada juga 
pendapat yang mengatakan karena ia merupakan tempat pegangan-- 
ahlul iman—sebagaimana bendera perang itu disebut ummun, karena 
ia menjadi tempat pegangan para pasukan. Juga ada yang mengatakan 


Al-Itgan fi Ulumil lur'an 225 


226 


bahwa ia disebut Ummul Gur'an karena ia mwuhkamah, dan al- 
muhkamaat adalah ummul kitab. 

Al-Our'an al-“Adzim 

Ini adalah nama yang kelima dari surat al-Fatihah, sebagaimana 
diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dari Abi Hurairah, sesungguhnya Nabi 
saw. bersabda untuk surat al-Fatihah: “Hiya ummul Ouran, wa hiya assab'ul 
matsaani wa hiya Al-Ouran Al-Adzgiim”” Al-Fatihah diberi nama seperti 
itu karena ia memuat berbagai nilai yang terkandung di dalam Al-Guran. 
As-Sab'u al-Matsaani 


Penamaan surat al-Fatihah dengan nama ini telah ada di dalam hadits 
di atas dan di dalam hadits-hadits lainnya yang cukup banyak. Adapun 
dinamakan sab'an, karena ia terdiri dari tujuh ayat. Demikian itu 
diriwayatkan oleh Imam ad-Daruguthni dari Ali. Ada yang mengatakan 
karena memuat tujuh adab yang setiap ayat terdapat adab, tetapi 
pendapat ini jauh. Ada yang mengatakan karena surat ini sepi/sunyi 
dari tujuh huruf, yaitu ta', jim, kha', gay, syiin, dza', dan faa'. Al-Mursi 
berkata, “Pendapat ini lebih dha'if daripada sebelumnya, karena sesuatu 
itu dapat dinamakan sesuatu karena ia didapatkan di dalamnya, bukan 
dengan sesuatu yang tidak ada di dalamnya.” 


Adapun kalimat a-matsaani, mungkin saja diambil dari ats-fsana karena 
di dalam surat ini terdapat sanjungan untuk Allah SWT. Mungkin juga 
diambil dari kata ats-tsunyaa, karena Allah SWT telah mengecualikan 
surat ini pada umat ini. Mungkin juga surat ini berasal dari kata at 
tatsniyah, karena ia diulang-ulang pada setiap rakaat. Ini diperkuat 
dengan hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dengan sanad hasan, 
dari Umar, ia berkata, “As-sab'un matsani faatihatul kitab, titsanna fi kulli 
raka'ah”” Ada pendapat yang mengatakan, “Karena ia diulang-ulang 
dengan surat yang lainnya.” Pendapat yang lain mengatakan karena ia 
diturunkan dua kali, dan ada yang mengatakan karena ia terdiri dari 
dua bagian, yaitu #sana' (sanjungan) dan do'a (permohonan). Ada juga 
yang mengatakan karena setiap hamba Allah membaca setiap ayat, 
maka Allah menyanjungnya dengan memberitahukan tentang 
perbuatannya, sebagaimana disebutkan di dalam hadits. Ada juga yang 
mengatakan karena telah bergabung di dalamnya fashahatul matsaani 
dan balaghatul ma'aani, tetapi ada yang mengatakan tidak demikian. 


Al-Wafiah 


Sufyan bin Uyainah pernah menamakan surat al-Fatihah dengan nama 
ini, karena telah memuat apa yang ada di dalam Al-Gur'an berupa 


Al-ltgan fi Ulumil ur'an 


berbagai nilai yang ada di dalamnya. Pendapat ini dikatakan oleh 
Imam az-Zamakhsyari di dalam tafsirnya, a/-Kasysyaf. 

Ats-Ts'labi mengatakan, “Dinamakan al-Wafiah karena tidak 
menerima fanshif (tidak boleh dibaca separo saja), sebab setiap surat 
di dalam Al-Gur'an seandainya dibaca separo saja dalam setiap rakaat, 
kemudian yang separonya pada rakaat yang lainnya, hal itu 
diperbolehkan. Ini berbeda dengan surat al-Fatihah.” 

Al-Mursi berkata, “Dikatakan a/-Wafiah karena ia menggabungkan 
antara apa yang memang untuk Allah dan apa yang untuk manusia.” 

8. Al-Kanzu 
Berdasarkan hadits yang telah disebutkan tentang Ummul Ouran. 
Pendapat ini dikatakan oleh Imam az-Zamakhsyari di dalam tafsirnya, 
al-Kasysyaf. Penamaan surat al-Fatihah dengan nama ini terdapat di 
dalam hadits Anas yang telah dibahas di bab yang keempatbelas. 

9. Al-Kaafiyah 
Demikian karena surat al-Fatihah mencukupi untuk shalat, sementara 
surat yang lain tidak bisa mencukupi. 

10. Al-Asaas 
Surat al-Fatihah merupakan dasar Al-Our'an dan surat yang pertama 
kali di dalamnya. 

11. An-Nuur 

12. Surat Alhamdu 

13. Surat asy-Syukru 

14. Surat Alhamdu al-Ulaa 

15. Surat Alhamdu al-Gashraa 

16. Ar-Rugyah, 

17. Asy-Syifa? 

18. Asy-Syafiyah, (ketiganya berdasarkan hadits-hadits yang akan 
dijelaskan di dalam “Nau' al-Khawash”). 

19. Surat ash-Shalat, karena keterikatan shalat dengannya. 

20. Ada pendapat yang mengatakan bahwa di antara nama-nama 
surat al-Fatihah adalah ash-Shalat juga, berdasarkan hadits 
Oudsi: “Oasamtu ash-shalaata bainii wa baina 'abdii nishfain”, 
maksudnya adalah surat al-Fatihah. Al-Mursi berkata, “Karena ia 
termasuk lawazimus shalat (rukun shalat yang wajib dipenuhi).” Ini 
termasuk “min bab tasmiyati asy-syai' bismi laagimih?” (menamakan 


Al-ltgan fi Ulumil Lur'an 227 


sesuatu dengan apa yang menjadi keharusan dari sesuatu itu). Ini 
termasuk nama al-Fatihah yang kedua puluh. 

21. Surat ad-Dwa 
Ini karena al-Fatihah mengandung doa, dalam firman Allah SWT, 
“Ihdinaa”. 

22. Surat as-Swaal 
Nama ini disebutkan oleh Imam Fakhruddin ar-Razi. 

23. Surat Ta'lim al-Masalah 
Al-Mursi berkata, “Karena di dalamnya terdapat adab as-su'aal 
(berdoa), dan karena surat ini dimulai dengan ats-tsana' (pujian) 
sebelumnya.” 

24. Surat al-Munaajaat 
Ketika membaca al-Fatihah, seorang hamba sedang bermunajat 
kepada Tuhannya, yaitu dengan “Iyyaaka na budu wa iyyaaka nasta'iin”, 
ayat ke-5 dari al-Fatihah. 

25. Surat at-Tafwiidh (menyerahkan) 
Sebab surat al-Fatihah itu mengandung penyerahan (kepada Allah), 
yaitu dalam firman-Nya: “Iyyaaka na'budu wa iyyaakanasta'in”. 


Inilah yang aku dapatkan tentang nama-nama surat al-Fatihah dan belum 
pernah dihimpun dalam sebuah kitab sebelum kitab (a-Itgan) ini. 


Surat al-Bagarah 


Khalid bin Ma'dan pernah menamakan surat al-Bagarah ini dengan 
“Fusthat-Al-Our'an”. Ini berdasarkan hadits marfu yang ada di Musnad al- 
Firdaus. Demikian itu karena keagungannya dan karena di dalamnya 
terdapat ahkam (kandungan hukum-hukum) yang tidak ada pada selain 
surat ini. Di dalam hadits yang ada di kitab 4/-Mustadrak karya Imam al- 
Hakim terdapat penamaan surat al-Bagarah ini dengan Sanaamul Our'an 
(punuknya Al-Gur'an). Dikatakan dalam bahasa: “wa sanaamu asy-syai” 
berarti alaahu, “sesuatu yang berada di tempat yang paling atas”. 


Surat Ali Imran 


Sa'id bin Manshur telah meriwayatkan di dalam kitab Sunan-nya, dari 
Abi “Athaf, ia berkata, “Nama Ali Imran dalam Taurat (disebut dengan) 
Thayyibah, dan di dalam Shahih Muslim, surat ini dan al-Bagarah disebut 
dengan nama az-Zahraawain.” 


228 Al-Itgan fi Ulumil Nur'an 


Surat al-Ma'idah 


Surat al-Ma'idah juga dinamakan surat “al-Uguud” dan surat “al- 
Mungidzah”. Ibnu al-Furs berkata, “Dinamakan a/-Mungidzah, karena ia 
menyelamatkan pembacanya dari malaikat azab (siksa).” 


Surat al-Anfal 


Abu asy-Syekh mengeluarkan sebuah riwayat dari Sa'id bin Jubair, ia 
berkata: aku katakan kepada Ibnu Abbas, “Surat al-Anfal?” Ibnu Abbas 
berkata, “Itu adalah surat Badat.” 


Surat Baraa'ah 


Surat ini juga dinamakan surat at-Taubah, karena firman Allah SWT: 
“Lagad taaballahu “alan nabiyy?”” (OS. at-Taubah: 117). Kemudian juga 
dinamakan surat “al-Faadhihah”. Imam Bukhari mengeluarkan sebuah 
riwayat dari Sa'id bin Jubaitr, ia berkata, “Aku katakan kepada Ibnu Abbas, 
Surat at-Taubah?” Ia berkata, “Ya, at-Taubah, bahkan ia juga al-Faadhihah, 
ketika ia sedang turun: dan sebagian mereka (begini), di antara mereka (begitu). .., 
hingga kita mengira bahwa tidak seorang pun di antara kita kecuali 
disebutkan di dalamnya.” Abu asy-Syekh mengeluarkan sebuah riwayat 
dari Ikrimah, ia mengatakan: Umar berkata, “Tidaklah selesai dari turunnya 
surat Baraa'ah hingga kita mengira bahwasanya tidak ada yang tertinggal 
seorang pun dari kita kecuali ia menjadi sasaran turunnya.” 


Selain disebut surat “al-Faadhihah”, surat ini juga dinamakan surat 
“al-Azab”. Imam al-Hakim mengeluarkan sebuah riwayat di dalam 
kitabnya, a/-Mustadrak, dari Khudzaifah, ia berkata, “Surat yang kamu 
namakan itu adalah surat at-Taubah, dan ia juga surat azab. Abu asy- 
Syekh mengeluarkan sebuah riwayat, dari Sa'id bin Jubair, ia berkata: Umar 
bin Khathab itu apabila disebutkan padanya surat Baraa'ah, kemudian 
dikatakan, “Surat at-Taubah?” Ia berkata, “Dia kepada a/-azab lebih dekat. 
Ketika dia turun pada manusia, maka hampir saja ia tidak menyisakan 
seorang pun dari mereka.” 

Surat ini juga dinamakan surat “al-Mugasygisyah”. Abu asy-Syekh 
mengeluarkan sebuah riwayat dari Zaid bin Aslam, ia berkata: ada seorang 
laki-laki berkata kepada Ibnu Umar, “Surat at-Taubah?” Maka ia berkata, 
“Mana yang surat at-Taubah?” Orang itu berkata, “Surat Baraa'ah?” Maka 
Ibnu Umar berkata, “Tidaklah ada yang paling berat perlakuannya pada 


Al-Itgan fi Ulumil Iur'an 229 


manusia kecuali surat ini!” Kita tidak menyebutnya, kecuali (surat) “al- 
Mugasygisyah”, artinya “yang membebaskan kita dari sifag (kemunafikan). 

Surat ini juga dinamakan surat “al-Munaggirah”. Abi asy-Syekh 
mengeluarkan sebuah riwayat dari Ubaid bin Umair, ia berkata, “Surat 
Baraa'ah dulu juga dinamakan (surat) “al-Munaggirah”. Ia mengungkap 
apa yang ada di hati orang-orang musyrik.” 

Nama lain dari surat Baraa'ah adalah surat “al-Bahuts”. Imam al- 
Hakim mengeluarkan sebuah riwayat dari Migdad, sesungguhnya pernah 
dikatakan kepadanya, “Bagaimana seandainya aku duduk (berlibur) selama 
satu tahun dari perang?” Migdad berkata, “Maka Anda bagi kita dianggap 
al-bakhuts, yaitu terputus (hubungan dengan kita) ....” (Al-Hadits) 

Nama yang lainnya dari surat ini adalah “al-Haafirah”. Ini disebutkan 
oleh Ibnu al-Furs. Disebut demikian karena surat ini melubangi hati 
orang-orang munafik. 

Surat ini juga dinamakan surat “al-Mutsiirah”. Ibnu Abi Hatim 
mengeluarkan sebuah riwayat dari Yatadah, ia berkata, “Dahulu surat ini 
dinamakan al-Fadhihah, yaitu fadhihatul munaafigiin, juga dikatakan “al- 
Mutsiirah”, karena ia menceritakan rahasia dan aurat meteka.” 

Ibnu al-Furs menceritakan bahwa di antara nama-namanya adalah 
“al-Muba'tsirah”, dan saya kira ini merupakan kesalahan dari yang 
seharusnya, yaitu “al-Munaggirah”. Jika ini memang benar maka telah 
sempurna menjadi sepuluh nama, kemudian aku juga melihat memang 
ada nama “al-Mubattsirah” sesuai dengan tulisan Imam as-Sakhawi di 
dalam kitabnya, Jamaalul Ourra', ia mengatakan, “Disebut “al-Mubatsirah” 
karena ia membongkar rahasia orang-orang munafik.” As-Sakhawi juga 
menyebutkan di dalam kitabnya bahwa di antara nama-namanya adalah 
al-Mukhzinah, al-Munakkilah, al-Musyarridah, dan al-Mudamdimah. 


Surat an-Nahl 


Gatadah mengatakan, “Surat an-Nahl ini juga dinamakan surat “an- 
N?am'. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim.” Ibnu al-Furs berkata, 
“Dinamakan “an-NYam?, karena Allah telah menyediakan di dalamnya 
dari berbagai kenikmatan untuk hamba-hamba-Nya.” 


Surat al-Isra' 


Surat ini juga dinamakan surat “Subhaana” dan surat “Bani Israi?”. 


230 Al-Itgan fi Ulumil Nur'an 


Surat al-Kahfi 


Surat ini juga dinamakan surat “Ashhabul Kahfi”. Demikian 
disebutkan di dalam hadits yang dikeluarkan riwayatnya oleh Ibnu 
Mardawaih. Imam al-Baihagi meriwayatkan hadits marfu dari Ibnu Abbas, 
“Bahwasanya ia di dalam Taurat dinamakan “al-Khaailah', artinya “yang 
dapat menghalangi antara pembacanya dengan api neraka?” Dan ia berkata 
bahwa ini adalah hadits mungkar. 


Surat Thaha 


Surat ini juga disebut surat “al-Kalim”, sebagaimana disebutkan oleh 
As-Sakhawi di dalam kitabnya, Jamalul Ourra'. 


Surat asy-Syu'ara 


Di dalam tafsir Imam Malik disebutkan bahwa surat ini juga 
dinamakan surat “al-Jaami'ah”. 


Surat an-Naml 


Surat ini juga dinamakan surat “Sulaiman”. 


Surat as-Sajadah 


Surat ini juga dinamakan surat “al-Madhaaji”. 


Surat Faathir 


Surat ini juga dinamakan surat “al-Malaaikah”. 


Surat Yasin 


Rasulullah saw menamakannya sebagai “Oalbul Guran” (hatinya 
Al-Guran). Ini diriwayatkan oleh Imam at-Tirmidzi dari hadits Anas. Imam 
al-Baihagi mengeluarkan sebuah riwayat dari hadits Abu Bakar (marfw), 
“Surat Yasin ini disebut dalam at-Taurat (dengan nama) al-Mi'mah' yang 
meliputi kebaikan dunia dan akhirat”, dan dinamakan “ad-Dafi'ah' dan 
@l-Gadhiyah” yang menolak dari yang membacanya segala keburukan 
dan “yang mendatangkan baginya segala hajat (keperluan).” Baihagi 
berkata, “Ini hadits mungkar.” 


Al-ltgan fi Ulumil Lur'an 231 


Surat az-Zumar 


Surat ini juga dinamakan surat “al-Ghuraf”. 


Surat Ghaafir 


Surat ini juga dinamakan surat “ath-Thu?” dan surat “al-Mukmin”, 
karena firman Allah SWT: “Wa gaala rajulun mukminun” (OS. Ghafir: 28). 


Surat Fushshilat 
Surat ini juga dinamakan surat “as-Sajadah” dan surat “al-Mashaabih”. 


Surat al-Jatsiyah 


Surat ini dinamakan juga surat “asy-Syari'ah” dan surat “ad-Dahr”. 
Ini diceritakan oleh Al-Karmani di dalam kitabnya, al Ajaaib. 


Surat Muhammad 


Surat ini juga dinamakan surat “al-Oitaal”. 


Surat Oaf 


Surat ini juga dinamakan surat “al-Baasigaat”. 


Surat Igtarabat 


Surat ini juga dinamakan surat “al-Gamar”. Imam Baihagi 
mengeluarkan sebuah riwayat dari Ibnu Abbas: “bahwa ia di dalam Taurat 
dinamakan “al-Mubayyi Dhah', yaitu yang membuat putih wajah orang 
yang membacanya pada hari ketika wajah-wajah menjadi hitam.” Baihagi 
berkata, “Ini hadits mungkar.” 


Surat ar-Rahman 


Surat ini dalam sebuah hadits dinamakan “Arusul Gur'an”. Ini 
diriwayatkan oleh Imam Baihagi, dari Ali (marfu). 


Surat al-Mujadalah 


Surat ini di dalam mushaf Ubay bin Ka'ab dinamakan surat “adz- 
Dzihar”. 


292 Al-Itgan fi Ulumil Nur'an 


Surat al-Hasyr 


Imam Bukhari mengeluarkan sebuah riwayat dari Sa'id bin Jubair, ia 
berkata: aku berkata kepada Ibnu Abbas, “Surat al-Hasyr?” Ibnu Abbas 
berkata, “Katakan, “Itu juga) surat bani an-Nadhir.” Ibnu Hajar berkata, 
“Seakan-akan Ibnu Abbas tidak suka menamakannya dengan “al-Hasyr, 
agar tidak mengira bahwa yang dimaksud adalah hari kiamat, tetapi yang 
dimaksud di sini adalah mengeluarkan (mengusir) bani an-Nadhir.” 


Surat al-Mumtahanah 


Ibnu Hajar berkata, “Menurut pendapat yang masyhur dalam penamaan 
ini adalah al-Mumtahanah, dan bisa dibaca al-Mumtahinah.” Berdasarkan 
pendapat yang pertama maka dia adalah sifat seorang wanita yang surat itu 
turun karenanya, dan berdasarkan pendapat yang kedua maka itu adalah 
sifat surat tersebut, sebagaimana dikatakan untuk surat “Baraa'ah” nama 
“al-Faadhihah”. Di dalam kitab Jamalul Ourra', surat al-Mumtahanah ini 
dinamakan juga surat “al-Imtihan” dan surat “al-Mawaddah”. 


Surat ash-Shaf 


Surat ini juga diberi nama surat “al-Hawariyyin”. 


Surat ath-Thalag 


Surat ini dinamakan juga surat “an-Nisa' al-Gushra”. Demikianlah 
Ibnu Mas'ud menamakan surat ini. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari 
dan lainnya. 

Ad-Dawudi mengingkari hal tersebut dan ia berkata, “Saya tidak 
melihat bahwa kata a4/gushra itu terpelihara (dalam periwayatan), dan 
dikatakan di dalam surat dari Al-Guran itu: gushra, dan tidak pula shughra.” 
Ibnu Hajar mengatakan, “Ini adalah penolakan terhadap hadits-hadits yang 
tsabitah, tanpa ada sandarannya, karena pendek dan panjang itu perkara 
yang telatif.” Imam Bukhari mengeluarkan sebuah riwayat dari Zaid bin 
Tsabit, sesungguhnya ia berkata, “T'huulaa ath-thuulayain,” dan ia 
bermaksud bahwa itu adalah surat al-/AYraf. 


Surat at-Tahrim 


Surat ini juga dinamakan surat “al-Mutaharrim” dan surat “Lima 
Tuhartim”. 


Al-ltgan fi Ulumil Lur'an 233 


Surat Tabaarak 


Surat ini juga dinamakan surat “al-Mulk”. Imam Hakim dan lainnya 
mengeluarkan sebuah riwayat dari Ibnu Mas'ud, ia berkata, “Ta di dalam Taurat 
disebut surat Al-Mulk. Dia adalah “al-Maanfah', mencegah dari azab kubur.” 


Imam Tirmidzi mengeluarkan sebuah riwayat dari hadits Ibnu Abbas 
(marfu”), “Sesungguhnya dia adalah “al-Maani'ah' dan dia adalah “al- 
Munjiyah”, menyelamatkan dia dari azab kubur.” Di dalam Musnad Abdu 
bin Humaid dari hadits Ibnu Abbas (marfu”), “Sesungguhnya ia “al- 
Munjiyah' dan “al-Mujadilah', yang berdebat (membela) pada hari kiamat 
di sisi Tuhannya bagi orang yang membacanya.” 


Di dalam Tarikhnya, Ibnu Asakir dari hadits Anas: sesungguhnya 
Rasulullah saw. telah memberikan nama surat ini dengan “al-Munjiyah”. 

Imam ath-Thabrani mengeluarkan sebuah riwayat dari Ibnu Mas'ud, 
ia berkata, “Kita dahulu menamakannya di masa Rasulullah saw. “al- 
Maant'ah' dan di dalam kitab Jamal a-Ourra' surat ini dinamakan juga 'al- 
Waagiyah” dan “al-Mannaa'ah.” 


Surat Sa'ala 


Surat ini juga dinamakan surat “al-Ma'aarij” dan surat “al-Waagi”. 


Surat 'Amma 


Surat ini juga disebut dengan surat “an-Naba”, surat “at-Tasaa'u?”, 


dan surat “al-Mu'shiraat”. 


» 


Surat Lam Yakun 


Surat ini juga dinamakan surat “Ahlul Kitab”. Nama ini juga terdapat 
di dalam mushaf Ubay. Surat ini juga dinamakan surat “al-Bayyinah”, 
surat “al-Giyamah”, surat “al-Bariyyah”, dan surat “al-Infikak”. Ini semua 
disebutkan di dalam kitab Jamalul Ourra' karya Imam as-Sakhawi. 


Surat Ara'aita 


Surat ini juga disebut dengan surat “ad-Diin” dan surat “al-Maa'uur”. 


Surat al-Kafirun 


Surat ini dinamakan “al-Mugasygisyah”. Ini diriwayatkan oleh Ibnu 


234 Al-Itgan fi Ulumil Aur'an 


Abi Hatim, dari Zutarah bin Aufaa. Imam as-Sakhawi berkata dalam 
kitabnya, Jamalul Ourra' bahwa surat ini juga dinamakan surat “al-Ibaadah”. 


Surat an-Nashr 


Surat ini dinamakan surat “at-Taudi”, karena di dalamnya terdapat 
isyarat tentang wafatnya Nabi saw 


Surat Tabbat 


Surat ini juga diberi nama “al-Masad”. 


Surat al-Ikhlas 


Ini juga diberi nama surat al-Asas, karena ia memuat tentang tauhid 


kepada Allah dan ini merupakan dasar agama. 


Surat al-Falag dan an-Nash 


Dikatakan untuk keduanya: al-Mw'awwidzataan, dan dinamakan juga 
al-Musyagsyigataani. Ini dari perkataan mereka: “Khatiibun musyagsyig.” 


Tanbih (Peringatan) 


Imam Zarkasyi dalam kitabnya, a/-Burhan fi Ulumil Our'an, 
mengatakan, “Seharusnya kita membahas tentang banyaknya nama surat 
di dalam Al-Gur'an, apakah memang hal itu bersifat taugifi atau memang 
ada sebab yang menonjol dari berbagai munasabaat (momentum) tertentu?” 


Apabila memang penyebabnya adalah faktor yang kedua, kita tidak 
boleh kehilangan kecerdasan untuk mampu mengeluarkan (mengambil) 
kesimpulan dari setiap surat dari berbagai makna yang menunjukkan 
diambilnya nama-nama surat itu bagi suatu surat, tetapi ini jauh 
kemungkinannya. 


Imam Zarkasyi juga mengatakan, “Sebaiknya kita juga harus melihat 
atau memelajari tentang keistimewaan setiap surat dengan namanya, dan 
tidak diragukan bahwa orang-orang Arab pada umumnya dalam 
memberikan nama mereka memerhatikan faktor-faktor yang langka atau 
dianggap unik pada sesuatu, berupa perilaku atau sifat yang khusus baginya, 
atau memang ada sesuatu yang lebih kuat atau lebih banyak atau lebih 
dahulu. Demikian itu agar seseorang yang melihat dapat mengetahui 


Al-ltgan fi Ulumil Lur'an 235 


terhadap apa yang diberi nama, dan mereka memberi nama terhadap 
sejumlah kalam atau kasidah (kumpulan syair) yang panjang dengan nama- 
nama yang terkenal.” 


Oleh karena itu, telah berlaku nama-nama surat dalam Al-Guran, 
seperti dalam menamai surat al-Bagarah dengan nama itu, karena adanya 
garina (tanda), yaitu kisah sapi yang disebutkan di dalamnya dan karena 
keajaiban hikmah yang ada di dalamnya. Sebagaimana juga surat “an- 
Nisa”, ia diberi dengan nama itu, karena di dalamnya banyak menyebut 
tentang hukum-hukum wanita. Demikian juga penamaan surat al-An'am, 
dikarenakan di dalamnya dibahas secara terperinci tentang hal ihwal 
binatang. Meskipun ada juga penyebutan kata al-anam pada surat yang 
lainnya, tetapi zafshi! (perincian) yang ada di dalam firman Allah SWT: 
“Wa minal an'aami hamuulatan wa farsya” hingga firman-Nya: “am kuntum 
syuhadaa” (OS. al-Amam: 142-144) ini tidak ada pada yang lainnya, 
sebagaimana penyebutan kata an-nisaa' di dalam surat-surat yang lain. 
Hanya saja apa yang berulang kali dan dijabarkan secara luas tentang 
hukum-hukum yang berkaitan dengan wanita itu tidak ada pada selain 
surat an-Nisa”. Demikian juga surat al-Ma'idah, tidak ada penyebutan kata 
al-ma'idah pada surat yang lainnya, maka surat itu diberi nama dengan 
sesuatu yang khusus padanya. 


Imam Zarkasyi juga mengatakan, “Apabila dikatakan bahwasanya di 
dalam surat Hud telah disebutkan nama Nuh, Shaleh, Ibrahim, Luth, Syw'aib, 
dan Musa, tetapi mengapa surat itu dikhususkan dengan nama surat Hud 
saja, padahal kisah Nabi Nuh di dalamnya lebih luas dan lebih panjang.” 


Dikatakan bahwa kisah-kisah (nabi-nabi tersebut) telah berulang 
kali disebutkan di dalam surat al-W'raf, surat Hud, dan surat asy-Syu'ara 
secara lebih luas daripada yang disebutkan di surat-surat yang lainnya, 
sementara nama Hud tidak diulang-ulang di dalam salah satu dari tiga 
surat tersebut sebagaimana diulang-ulangnya nama Hud di dalam surat 
Hud. Di dalam surat (Hud), nama Hud diulang sebanyak empat kali dan 
pengulangan termasuk faktor penyebab paling kuat yang telah kita 
sebutkan. 

Imam Zarkasyi berkata, “Apabila dikatakan bahwa nama Nuh telah 
disebutkan di dalam surat Hud sebanyak enam kali maka sebagai 
jawabannya dikatakan bahwa ketika ada surat (yaitu surat Nuh) yang telah 
dikhususkan untuk menyebutkan nama Nabi Nuh dan kisah bersama 
kaumnya yang tidak terjadi di dalamnya selain itu, maka akan lebih utama 
jika surat itu diberi nama dengan namanya (yaitu surat Nuh), daripada 


236 Al-Itgan fi Ulumil Aur'an 


surat yang memuat kisahnya (Nuh) dan kisah nabi yang lainnya (yaitu 
surat Hud).” Selesailah perkataan Imam Zarkasyi. 


Saya (Imam Suyuthi) berpendapat: Anda boleh bertanya dan berkata, 
“Ada surat-surat yang di dalamnya terdapat kisah-kisah para nabi, 
kemudian surat-surat itu diberi nama dengan nama-nama mereka, seperti 
sutat Nuh, surat Hud, surat Ibrahim, surat Yunus, surat Ali Imran, surat 
Thaasiin Sulaiman, surat Yusuf, surat Muhammad, surat Maryam, surat 
Lugman, surat al-Mukmin. Demikian juga kisah beberapa kaum, seperti 
surat bani Israil, surat Ashhabul Kahfi, surat al-Hijr, surat Saba”, surat al- 
Malaikah, surat al-Jin, surat al-Munafigin, dan surat al-Muthaffifin. Tetapi 
bersama dengan ini semua, mengapa tidak ada bagi Nabi Musa surat yang 
diberi nama dengan namanya, padahal banyak disebutkan di dalam Al- 
Ouran, sampai ada sebagian ulama mengatakan bahwa hampir saja Al- 
Our'an seluruhnya menyebutkan nama Musa, dan surat yang paling utama 
untuk diberi nama dengan Musa adalah surat Thaha atau surat al-Yashash 
atau surat al-Nraf, karena uraian kisahnya yang panjang dalam tiga surat 
tersebut yang tidak ada pada surat yang lainnya. 


Demikian juga kisah Nabi Adam telah disebutkan dalam beberapa 
surat, tetapi tidak ada satu pun surat yang diberi nama dengan namanya, 
seakan cukup dengan surat al-Insan. Demikian juga kisah adg-dgabih 
(Ismail yang disembelih) termasuk kisah yang menarik, tetapi surat ash- 
Shaffat itu tidak diberi nama dengan namanya. Demikian juga kisah Daud, 
ia disebutkan di dalam surat Shad, tetapi surat itu tidak diberi nama dengan 
namanya. Karena itu, perhatikanlah hikmah dari hal tersebut. 


Hanya saja saya pernah melihat di dalam kitab Jamalul Ourra' karya 
Imam as-Sakhawi: bahwa surat “Thaha” itu diberi nama dengan surat “al- 
Kaliim”, dan Al-Hudzali memberi nama surat itu di dalam kitabnya, al- 
Kamil, dengan surat “Musa”, dan surat “Shad” diberi nama dengan surat 
“Dawud”. Saya juga melihat perkataan al-Ja'bari bahwa surat “ash-Shaffat” 
diberi nama dengan surat “adz-Dzabiih”, tetapi demikian itu memerlukan 
sandaran dari afsar (hadits). 


Pasal 


Sebagaimana satu surat itu diberi nama dengan berbagai nama, maka 
ada juga beberapa surat diberi nama dengan satu nama, seperti surat-surat 
yang diberi nama dengan “Alif laam miim” atau “Alif laam raa”, 
berdasarkan pendapat yang mengatakan bahwa jawaatih as-suwar (pembuka 
surat) itu menjadi nama-nama baginya. 


Al-Itgan fi Ulumil Lur'an 237 


Faedah 
Tentang IY rab-Nya Nama-Nama Surat 


Abu Hayyan dalam syarah kitab at-Tashi/ mengatakan bahwa surat- 
surat yang diberi nama dengan jumlah maka ia di-irabi sebagai hikayat 
(diceritakan), seperti “Oul uubiya ilayya” (OS. al-Jin: 1) dan “Ataa amrullah” 
(OS. an-Nahl: 1) atau diberi nama dengan 771/ yang tidak ada dhamir di 
dalamnya. Dia di-irabi seperti “rab-nya fl ghairu munsharif, kecuali ji'il 
yang dimulai dengan hamgzah washal, maka alifnya diputus (hamzahnya 
menjadi gatha) dan ta-nya berubah menjadi ha' ketika wagaf, dan ditulis 
dengan ha' ketika wagaf, seperti gara'tu igtarabah (memakai ta' marbutah), 
dan ketika wagaf menjadi igtarabah (memakai bentuk ha). 


Adapun irab-nya (meskipun dia 77'7/) tetapi telah berubah menjadi 
isim, dan isim itu mu rab kecuali yang wajib di-mabni-kan. Adapun membaca 
hamzah washal menjadi gatha' karena ia tidak bisa pada 1s, kecuali lafadz- 
lafadz yang harus dihafal dan tidak giyasi. Adapun mengubah #2' menjadi 
ha', karena itu merupakan hukum ta' ta'nits yang ada pada isim. Adapun 
menulis fa' dengan ha', karena £&hat itu pada umumnya mengikuti pada 
(kondisi) wagaf. 

Surat-surat yang diberi nama dengan isim, jika dia termasuk huruf 
hija', sedangan dia huruf tunggal, dan surat itu disandarkan padanya, maka 
menurut Ibnu Ushfur dia manguf, tidak ada irab padanya. Menurut Asy- 
Syalubiyyin ada dua pendapat, yaitu: wagaf atau Prab. Adapun yang 
pertama dia dita'birkan dengan hikayah, karena merupakan huruf-huruf 
mugattha'ah (terputus-putus) diceritakan apa adanya. Adapun yang kedua, 
kita menjadikannya sebagai isim bagi huruf-huruf ha. Berdasarkan ini 
maka boleh mengubahnya menjadi bina' (mabni) atas dasar huruf itu 
mudzakar, dan tidak boleh untuk menjadi mabni atas dasar dia muannats. 
Jika tidak disandarkan padanya suatu surat, baik secara lafadz atau tagdir, 
maka boleh bagi Anda untuk wagaf dan irab, baik yang mashruf maupun 
yang amnu' minas sharf. 


Jika lebih dari satu huruf: (maka jika hal itu merupakan isim-isim 
“ajam, dan apakah disandarkan padanya suatu surat atau tidak) Anda boleh 
memilih hikayat atau Yrab, dengan mamnu'an minash sharf, Demikian itu 
karena muwazanah Oabil dan Habil. Jika tidak sewazan, maka jika 
memungkinkan untuk tarkib, seperti “T'haa siiin miim” dan ada surat yang 
disandarkan kepadanya, maka Anda boleh memilih hikayat atau Yrab, 
mungkin bisa murakkab maftuhun nun, seperti Hadramaut atau mu rab-nya 
an-nuun, di-mudhaf-kan pada kalimat setelahnya: mashruf atau mamnu' minas 


238 Al-Itgan fi Ulumil Nur'an 


sharf, atas dasar keyakinan mudzakkar dan mu'annats. Jika tidak 
disandarkan padanya surat maka wagaf berdasarkan hikayah dan bina” 
(mabni) seperti “Khamsata 'asara” dan Prab dengan mamnu' minash sharf. 
Jika tidak mungkin di-tarkih maka wagaf, apakah disandarkan padanya 
surat atau tidak, seperti “Kuaf haa yaa'aiin shaad” dan “Haa miim 'atin siin 
gaaaf”, dan tidak boleh di-7rab-kan, karena tidak ada persamaan baginya 
di dalam isim-isim murab, tidak pula tarkib magi, karena memang tidak 
murakkab. Demikian juga nama-nama (surat) yang banyak. Kata Yunus 
boleh di-irab-i sebagai mamnu'minash sharf. 


Adapun surat-surat yang diberi nama dengan nama selain huruf hija', 
apabila di dalamnya ada /am maka menjadi jar, seperti al-Anfal, al-A'raf, 
dan al-An'am. Sedangkan apabila tidak ada /am maka ia mamnu' minash 
sharf, jika tidak disandarkan padanya surat, seperti Hudu dan Nuhu, dan 
Anda membaca: Huuda dan Nuuha. Jika Anda menambah, maka dia tetap 
seperti sebelumnya. Jika di dalamnya ada sesuatu yang mengharuskan 
mencegah, ia dicegah, seperti “Oara'tu suurata Yunus” (aku membaca surat 
Yunus). Jika tidak ada, ia boleh diubah (“rab-nya), seperti suuratu Nuuhin, 
suuratu Huudin. 


Khatimah 


Al-Our'an terbagi menjadi empat bagian, dan setiap bagian 
mempunyai nama sendiri-sendiri. Pembagian ini berdasarkan sebuah 
riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan lainnya, dari hadits 
Wa'ilah bin al-Asga”. 

Sesungguhnya Rasulullah saw bersabda, “Aku diberi (oleh Allah) 
sebagaimana kedudukan Taurat berupa “as-Sab'ut Thiwal (tujuh surat 
terpanjang). Aku diberi sebagaimana kedudukan Zabur, yaitu “al-MPain”, 
aku diberi sebagaimana kedudukan Injil, yaitu “al-Matsan?”, dan aku diberi 
keutamaan dengan “al-Mufashsha?.” Insya Allah uraian yang lebih luas 
akan dibahas pada bagian setelah ini. 


Di dalam kitab Jamalul Ourra' dikatakan, “Ada sebagian ulama salaf 
mengatakan bahwa di dalam Al-Gur'an itu terdapat mayaadin (lapangan), 
basaatiin (kebun), maghaashiir (istana), 'ara'is (pengantin), dayaabijj (pakaian 
sutra), dan riyaadh (taman). Adapun mayadin-nya adalah surat yang dimulai 
dengan alif laam miim, basaatin-nya adalah surat yang dimulai dengan alif 
laam raa', maghaashir-nya adalah al-haamidaat (surat-surat yang dimulai 
dengan hamdalah), 'araa'is-nya adalah al-musabbihaat (surat-surat yang 
dimulai dengan tasbih), dayaabij-nya adalah Ali “Imran, dan riyaadhuhu 


Al-ltgan fi Ulumil Lur'an 239 


adalah “al-Mufashshal.” Mereka berkata, “ath-thawaasiim, ath-thawaasiin, 
ali haamiim, dan hawamim.” 


Saya Imam Suyuthi) mengatakan: Imam al-Hakim mengeluarkan 
sebuah riwayat dari Ibnu Mas'ud, ia berkata bahwa al-Hawamim adalah 
dibaajul Our'an. Imam as-Sakhawi mengatakan bahwa gawari'ul Our'an 
adalah ayat-ayat yang dijadikan untuk memohon perlindungan (kepada 
Allah). Dikatakan demikian karena ayat-ayat itu dapat mengusir setan 
dan menyiksanya, seperti ayat Kursi dan al-mu'awwidzatain (dua surat 
perlindungan: an-Nas dan al-Falag), serta ayat-ayat atau surat-surat yang 
sejenis dengan itu. 

Aku (Imam Suyuthi) mengatakan: dan di dalam Musnad Ahmad bin 
Hanbal terdapat sebuah riwayat dari hadits Mw'adz bin Anas (marfu): 
aayatul 'izgi (ayat kemuliaan) adalah “Alhamdulillahi alladzii lam yattakbidz 
waladaa” (OS. al-Isra”: 111). 


240 Al-Itgan fi Ulumil Aur'an 


Tentang Kodifikasi 
Al-Our an dan Urutannya 


pustaka-indo.blogspot.com 


Tentang Kodifikasi Al-Our an 
dan Urutannya 


A d-Dair'aguli di dalam kitab Fawaid-nya 
mengatakan: telah menceritakan kepada kami 
Ibrahim bin Bisyar, (ia berkata): telah menceritakan 
kepada kami Sufyan ibnu “Uyainah, dari Az-Zuhri, dari 
VUbaid, dari Zaid bin 'Tsabit, ia berkata, “Oubidha an- 
nabiyyu saw. wa lam yakun Al-Our'an jumi'a fi syai” (Nabi 
saw. telah diambil |Allah|, sedangkan Al-Gur'an belum 
dikumpulkan pada sesuatu). 


Imam al-Khathabi mengatakan, “Adanya Al-Gur'an 
yang belum dihimpun oleh Nabi saw di dalam mushaf 
dikarenakan adanya ayat yang dinantikan, yaitu (ayat- 
ayat) yang me-zasikh sebagian hukum-hukumnya atau 
tilawahnya. Tetapi ketika telah selesai (sempurna) 
turunnya dengan wafatnya Nabi saw. maka Allah 
memberikan ilham kepada khulafaurasyidin untuk 
melakukan itu, sebagai bukti terhadap janji Allah untuk 
memelihara kitab-Nya pada umat ini. Maka sebagai 
permulaannya adalah ada di tangan Abu Bakar ash-Shidig 
atas usulan Umar bin Khathab.” 


Adapun riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Mus- 
lim dari hadits Abu Sa'id al-Khudri, yang ia berkata: 
Rasulullah saw bersabda, “Laa taktubuu 'annii syai'an 
ghairal Our'an ...,” ini tidak bertentangan dengan hal di 


243 


atas, karena perintah untuk menulis memiliki penulisan secara khusus 


dengan cara yang khusus pula. Al-Gur'an telah ditulis semuanya pada 
masa Rasulullah saw, tetapi belum dihimpun dalam satu mushaf dan belum 
terangkai surat-suratnya secara berurutan. 


Imam al-Hakim di dalam kitabnya, a/-Mustadrak, mengatakan, “Al- 


Our'an telah dihimpun (ditulis) dalam tiga tahapan sebagai berikut: 


1. 


244 


Penulisan Al-OGur'an pada masa Rasulullah saw. 


Imam Hakim mengeluarkan sebuah riwayat berdasarkan syarat 
Bukhari dan Muslim, dari Zaid bin Tsabit, ia berkata, “Kami pernah 
berada di sisi Rasulullah saw dan menulis Al-Gur'an di kulit-kulit.” 


Penulisan Al-Gur'an pada Masa Abu Bakar 


Imam Bukhari meriwayatkan di dalam Shahih-nya, dari Zaid bin 
Tsabit, ia berkata: Abu Bakar telah mengirimkan kepada saya berita 
kematian penduduk Yamamah, ternyata Umar bin Khathab berada 
di sisinya. Kemudian Abu Bakar berkata, “Sesungguhnya Umar telah 
datang kepadaku, kemudian ia berkata, Sesungguhnya kematian itu 
telah merenggut nyawa para gurra' (penghafal) Al-Our'an, dan saya 
khawatir apabila hal itu terjadi pada gurra” di tempat-tempat yang 
lain, sehingga akan banyak dari para gurra” yang akan pergi 
(meninggalkan kita). Sesungguhnya aku berpendapat agar engkau 
memerintahkan untuk menghimpun (menulis) Al-Our'an. Kemudian 
aku katakan kepada Umar, “Bagaimana kamu melakukan sesuatu yang 
tidak dilakukan Rasulullah saw? Umar berkata, “Demi Allah, itu 
baik” Umar terus mendesakku hingga Allah melapangkan hatiku 
untuk melakukan hal tersebut, dan (akhirnya) aku berpendapat seperti 
pendapat Umar.” 


Zaid bin Tsabit berkata: Abu Bakar berkata kepadaku, 
“Sesungguhnya kamu adalah pemuda yang berakal (cerdas). Kami 
tidak meragukanmu, dan kamu dahulu pernah menulis wahyu untuk 
Rasulullah saw. maka lakukan penelitian kembali dan kumpulkan 
kembali (untuk ditulis dalam satu mushaf).” Aku berkata, “Bagaimana 
mungkin kalian berdua melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh 
Rasulullah saw?” Demi Allah, seandainya mereka menugaskanku 
untuk mengangkat gunung dari gunung-gunung yang ada maka hal 
itu tidak lebih berat daripada apa yang dia perintahkan kepadaku 
untuk menghimpun Al-Guran. Abu Bakar berkata, “Demi Allah, ini 
baik.” Kemudian Abu Bakar terus mendesakku, hingga Allah SWT 
melapangkan hatiku sebagaimana melapangkan hati Abu Bakar dan 


Al-ltgan fi Ulumil Rur'an 


Umar. Maka aku teliti Al-GYur'an itu dan aku kumpulkan (untuk aku 
tulis dalam satu mushaf) dari pelepah kurma, lempengan batu, juga 
dari dada orang-orang yang hafal (Al-Our'an). Aku mendapatkan akhir 
surat at-Taubah pada Abu Khuzaimah al-Anshari yang tidak aku 
dapatkan pada yang lainnya, yaitu “Lagad jaa'akum rasuulun min 
anfusikum..” (OS. at-Taubah: 128-129) hingga akhir surat. Maka 
jadilah mushaf itu berada di tangan Abu Bakar hingga wafat, 
kemudian berpindah ke tangan Umar, ketika masih hidup. Kemudian 
(setelah wafatnya) berpindah ke tangan Hafshah binti Umar. 


Ibnu Abu Dawud mengeluarkan sebuah riwayat di dalam kitabnya, 
al-Mashahif, dengan sanad hasan, dari Abdi Khair, ia berkata: aku 
pernah mendengar Ali berkata, “Adgamunnasi fil mashahifi ajran Abu 
Bakar, rahmatullahi 'alaa Abi Bakrin, huwa awwalu man jama'a 
kitaaballah” (manusia yang paling besar pahalanya dalam masalah 
mushaf adalah Abu Bakar. Semoga rahmat Allah selalu menyertai 
Abu Bakar. Dialah orang yang pertama kali menghimpun Al-Our'an). 


Ibnu Abu Dawud juga mengeluarkan sebuah riwayat dari (jalan 
periwayatan) Ibnu Sirin, ia berkata: Ali berkata, “Ketika Rasulullah 
saw. wafat, saya tidak mengambil pakaianku, kecuali untuk shalat 
Jum'at, sehingga aku dapat menghimpun Al-Gur'an.” Kemudian Ali 
pun menghimpunnya. 

Ibnu Hajar mengatakan bahwa atsar ini dhaif (lemah), karena sanadnya 
mungatbi” (ada yang terputus). Seandainya itu shahih maka maksud 
“Ali menghimpunnya” adalah “menghafalkan di dalam dadanya”, 
sedangkan atsar yang sebelumnya dari riwayat Abdu Khair, dari Ali, 
itu lebih shahih. Itulah yang yu tamad (dapat dijadikan sebagai sandaran). 


Menurut pendapatku (Imam Suyuthi): terdapat sebuah periwayatan 
hadits dari sanad yang lainnya yang dikeluarkan oleh Ibnu adh- 
Dhurais di dalam Fadhai-nya: telah menceritakan kepada kami Bisyr 
bin Musa (ia berkata): telah menceritakan kepada kami Haudah bin 
Hudzaifah (ia berkata): telah menceritakan kepada kami “Aun, dari 
Muhammad bin Sirin, dari Ikrimah, ia berkata, “Usai pembaf'atan 
Abu Bakat, Ali bin Abi Thalib duduk di rumahnya (tidak ikut hadir 
dalam pembai'atan), kemudian dikatakan kepada Abu Bakar, “Ali 
tidak suka untuk berbai'at padamu. Maka Abu Bakar mengutus 
seseorang kepadanya, kemudian Abu Bakar bertanya, “Apakah engkau 
benci untuk berbai'at kepadaku?” Ali berkata, “Tidak, demi Allah. 
Kemudian Abu Bakar bertanya, “Apa yang membuat kamu tidak 


Al-Itgan fi Ulumil ur'an 245 


246 


hadir?” Ali menjawab, Aku melihat kitab Allah telah ditambahi maka 
aku bertekad dalam hati untuk tidak mengenakan selendangku kecuali 
untuk shalat, hingga aku dapat menghimpun kitab Allah itu” Abu 
Bakar berkata, Sesungguhnya engkau adalah sebaik-baik apa yang 


29 


engkau lihat. 


Muhammad bin Sirin berkata: kemudian aku berkata kepada Ikrimah, 
“Apakah mereka (para penulis wahyu) itu menyusun Al-Gur'an 
sebagaimana ketika diturunkan a-awwal fal awwal (secara berurutan)?” 
Ikrimah menjawab, “Seandainya seluruh manusia dan jin berkumpul 
untuk menyusun Al-Gur'an, niscaya mereka tidak akan mampu.” 
Riwayat tersebut juga dikeluarkan oleh Ibnu Asytah di dalam al- 
Mashabhif dari sanad yang lain, dari Ibnu Sirin, dan di dalamnya 
terdapat: sesungguhnya ia telah menulis an-nasikh dan ak-mansukh 
dalam mushafnya, dan sesungguhnya Ibnu Sirin berkata, “Maka aku 
mencari Al-Kitab itu dan aku mencarinya di Madinah, tetapi aku 
tidak mampu berbuat demikian.” 


Ibnu Abi Dawud mengeluarkan sebuah riwayat dari (jalan 
periwayatan) Hasan: sesungguhnya Umar pernah bertanya tentang 
suatu ayat dari Kitabullah maka dikatakan (kepadanya) bahwa ayat 
itu ada pada fulan yang terbunuh pada hari “Yamamah”, maka Ali 
berkata, “Innaa lillah,” dan ia (kemudian) memerintahkan untuk 
menghimpun Al-Gur'an maka ia adalah orang yang pertama kali 
menghimpun Al-Gur'an di dalam mushaf. Hadits ini sanadnya 
mungati. Dan yang dimaksud dengan “dialah orang yang pertama 
kali menghimpun Al-Guran” adalah “dialah yang memberi isyarat 
untuk menghimpunnya”. 

Menurutku (Imam Suyuthi): di antara gharib-nya (keanehan) riwayat 
yang membicarakan tentang siapa yang pertama kali menghimpun 
Al-Ouran adalah riwayat yang dikeluarkan oleh Ibnu Asytah di 
dalam kitab al-Mashahif dari jalan (periwayatan) Kahmas, dari Ibnu 
Buraidah, ia berkata, “Pertama kali orang yang menghimpun Al- 
OGuran dalam mushaf adalah Salim, maula (orang yang pernah 
dimerdekakan) Abu Hudzaifah. Ia bersumpah untuk tidak 
mengenakan selendangnya hingga ia menghimpunnya, kemudian ia 
menghimpunnya, kemudian mereka bermusyawarah untuk memberi 
nama. Sebagian mereka berkata, “Berikanlah nama as-Sufr.' Salim 
berkata, Itu nama yang dipakai orang Yahudi” Mereka pun tidak 
menyukainya. Salim berkata, Aku melihat sesuatu yang mirip di 
Habasyah (Ethiopia) diberi nama dengan A/-Mushaf. Maka mereka 


Al-ltgan fi Ulumil Nur'an 


sepakat untuk memberi nama Al-Mushaf.” Hadits ini sanadnya 
mungathi. Ini dipahami bahwa Salim adalah salah satu dari orang- 
orang yang diperintahkan Abu Bakar untuk menghimpun Al-Our'an. 


Ibnu Abi Dawud mengeluarkan sebuah riwayat dari jalan 
(periwayatan) Yahya bin Abdur Rahman bin Hathib, ia berkata: Umar 
datang, kemudian berkata, “Barangsiapa menerima dari Rasulullah 
saw. sesuatu dari Al-Yuran maka datanglah (kepadaku) dengan 
membawa sesuatu itu.” Mereka pun menulis di lembaran, papan, dan 
pelepah kurma. Umar tidak mau menerima sesuatu dari siapa saja 
kecuali harus disaksikan oleh dua orang saksi. 


Ini membuktikan bahwa Zaid bin Tsabit (dalam menghimpun Al- 
Our'an) tidak hanya berpegang pada apa yang dia temui tertulis, hingga 
disaksikan oleh orang yang menerimanya dengan mendengarkannya 
secara langsung, meskipun sebenarnya Zaid hafal. Tetapi dia tetap 
melakukan hal seperti itu untuk mwubalaghah fil ihtiyath (sangat berhati- 
hati). 

Ibnu Abi Dawud juga mengeluarkan sebuah riwayat dari jalan 
(periwayatan) Hisyam bin Urwah, dari ayahnya: sesungguhnya Abu 
Bakar berkata kepada Umar dan Zaid, “Duduklah kamu berdua di 
pintu masjid. Barangsiapa datang kepada Anda berdua dengan 
membawa dua saksi atas sesuatu dari kitab Allah maka tulislah itu.” 
Hadits ini meskipun raluhuu tsigaat, tetapi mungathi'. Ibnu Hajar 
berkata, “Seakan-akan yang dimaksud dengan “kedua saksi” adalah 


»79 


hafalan” dan “tulisan”. 


Imam as-Sakhawi di dalam kitabnya, Jamalul Ourra', berkata, “Yang 
dimaksud dengan “dua saksi" adalah keduanya menyaksikan bahwa 
apa yang ditulis itu memang ditulis di hadapan Rasulullah saw. atau 
yang dimaksud adalah keduanya memberikan saksi bahwa demikian 
itu termasuk al-uujuh (berbagai bentuk) yang Al-Gur'an diturunkan 
dengannya.” 

Abu Syamah berkata, “Tujuan mereka adalah agar Al-Guran tidak 
ditulis kecuali dari hakikat sebagaimana yang telah ditulis di hadapan 
Nabi saw, tidak sekadar menghafal.” 

Abu Syamah berkata, “Oleh karena itu, Zaid berkata, “Ayat yang ada 
di akhir surat at-Taubah tidak aku dapatkan pada yang lainnya. 
Maksudnya “aku tidak mendapatkannya tertulis pada yang lainnya”, 
karena tidak cukup dengan menghafal dan tidak menulis.” 


Al-ltgan fi Ulumil Lur'an 247 


248 


Saya (Imam Suyuthi) mengatakan, “Atau yang dimaksud adalah 
sesungguhnya keduanya bersaksi bahwa demikian itu termasuk 
sesuatu yang di-7ashih (dibacakan) di hadapan Nabi saw pada tahun 
wafatnya, sebagaimana diambil dari apa yang telah lalu, yaitu di akhir 
bagian yang keenam belas.” 


Ibnu Abi Asytah mengeluarkan sebuah riwayat di dalam al-Mashahif 
dari Al-Laits bin Sa'ad, ia berkata, “Orang yang pertama kali 
menghimpun Al-Guran adalah Abu Bakar dan ditulis oleh Zaid. 
Dahulu manusia datang kepada Zaid bin 'Tsabit maka Zaid tidak 
menulis satu ayat kecuali disertai dengan dua saksi adil dan 
sesungguhnya akhir surat Bara'ah tidak didapatkan kecuali bersama 
Khuzaimah bin Tsabit”” Kemudian ia berkata, “Tulislah dia, karena 
Rasulullah saw. telah menjadikan kesaksian dia dengan kesaksian 
dua laki-laki.” Maka ia menulis, dan sesungguhnya Umar telah datang 
dengan membawa ayat rajam, tetapi ia tidak menulisnya, karena ia 
(Umar) seorang diri. 

Al-Haris al-Muhasibi di dalam kitab Fahmu as-Sunan mengatakan, 
“Penulisan Al-Guran bukanlah sesuatu yang muhdatsah (baru dan 
diada-adakan), karena Nabi saw pernah memerintahkan untuk 
menulisnya. Akan tetapi penulisan pada saat itu masih terpisah-pisah, 
ditulis di kulit-kulit, tulang-tulang kering, dan pelepah-pelepah kurma. 
Adapun yang diperintahkan oleh Abu Bakar adalah menghimpun dari 
tempat yang terpisah itu menjadi satu mushaf, seperti berbagai 
lembaran kertas yang didapatkan di rumah Rasulullah saw, yang di 
dalamnya terdapat Al-Gur'an yang terpencar-pencar, kemudian beliau 
kumpulkan dan diikat dengan benang, agar tidak ada sedikit pun 
yang hilang.” 

Al-Muhasibi berkata: apabila dikatakan, “Bagaimana mungkin dapat 
dipercaya dari orang-orang yang memiliki tulisan Al-Gur'an di kulit- 
kulit seperti itu dan juga yang dihafal di dada para shahabat?” Sebagai 
jawabannya dikatakan, “Karena mereka menampakkan suatu susunan 
(ta'lif) yang mujig (bernuansa mukjizat), dan rangkaian (kata) yang 
maruf (sudah diketahui) yang telah mereka saksikan tilawahnya dari 
Nabi saw selama dua puluh tahun maka mencampurkan sesuatu yang 
bukan dari Al-Guran merupakan sesuatu yang dijamin tidak akan 
terjadi. Akan tetapi yang menjadi kekhawatiran mereka adalah 
hilangnya sesuatu dari lembarannya.” 


Telah dijelaskan di dalam hadits Zaid bahwa ia mengumpulkan Al- 


Al-ltgan fi Ulumil ur'an 


Our'an dari pelepah-pelepah kurma dan lempengan-lempengan batu. 
Dalam sebuah riwayat dikatakan: “dari kulit-kulit?”. Dalam riwayat 
yang lainnya: “potongan-potongan kulit kering”. Dalam riwayat 
dan dalam 
riwayat yang lain: “papan” (yang diletakkan di atas punggung unta). 
Telah diriwayatkan di dalam Muwatha' Ibnu Wahb, dari Imam Malik, 
dari Ibnu Syihab, dari Salim bin Abdillah bin Umar, ia berkata, “Abu 
Bakar telah menghimpun (menulis) Al-Gur'an di dalam lembaran- 
lembaran (mushaf), dan dia bertanya tentang hal itu, maka Zaid 


lainnya: “tulang-tulang”. Dalam riwayat yang lain: “adhla” 


) 


menolak, lalu meminta tolong kepada Umar, maka Zaid 
melaksanakannya.” 


Diriwayatkan pula di dalam kitab Maghazgi Musa bin Ugbah, dari Ibnu 
Syihab, ia berkata, “Ketika kaum muslimin mendapat musibah di 
Yamamah, Abu Bakar terkejut dan khawatir kalau Al-Our'an itu 
hilang dengan gugurnya para hufjadz. Maka para shahabat bersemangat 
untuk mengumpulkan apa-apa yang ada pada mereka, hingga Al- 
Ouran itu dibukukan pada masa Abu Bakar di atas kertas. Karena 
itu, Abu Bakar adalah orang yang pertama kali menghimpun Al- 
Ouran dalam satu mushaf.” 


Ibnu Hajar mengatakan: telah didapatkan suatu riwayat Imarah bin 
Ghaziyyah, sesungguhnya Zaid bin Tsabit berkata, “Kemudian Abu 
Bakar memerintahkan kepadaku, lalu aku menulisnya di atas 
potongan-potongan kulit kering dan di atas pelepah kurma. Ketika 
Abu Bakar telah meninggal dan Umar berkuasa maka aku menulisnya 
dalam satu mushaf maka mushaf itu berada padanya.” 


Ibnu Hajar mengatakan bahwa riwayat yang pertama itu lebih shahih, 
yaitu semula Al-Guran ditulis di atas kulit-kulit kering dan di atas 
pelepah kurma untuk sebelumnya dikumpulkan pada masa Abu 
Bakar, kemudian dihimpun (ditulis) dalam mushaf pada masa Abu 
Bakar. Ini berdasarkan hadits-hadits shahih yang mirip (antara satu 
dengan yang lainnya). 

3. Penulisan Al-Our'an pada masa Utsman bin Affan 


Imam Hakim berkata: (periode) penulisan Al-Gur'an yang ketiga 
adalah penertiban surat-surat pada masa Utsman bin Affan. Imam 
Bukhari meriwayatkan dari Anas, sesungguhnya Hudzaifah ibnul 
Yaman pernah datang kepada Utsman, dan dia adalah orang yang 
ditugaskan untuk memerangi ahlus Syam dalam misi penaklukan kota 


Al-Itgan fi Ulumil Iur'an 249 


250 


Armenia dan Azarbeijan bersama ahlul Irak. Kemudian Hudzaifah 
dikejutkan dengan perbedaan mereka tentang gira'ah (cara membaca 
Al-Guran) maka Hudzaifah berkata kepada Utsman, “Selamatkan 
umat sebelum mereka berselisih seperti perselisihan kaum Yahudi 
dan Nasrani.” Kemudian Utsman mengutus seseorang untuk menemui 
Hafshah, agar Hafshah berkenan mengirimkan mushaf yang ada 
padanya untuk kemudian ditulis (disalin) kembali. Setelah itu selesai 
maka naskah aslinya akan dikembalikan kepada Hafshah. Maka 
Hafshah mengirimkan naskah aslinya kepada Utsman, kemudian 
Utsman memerintahkan Zaid bin Tsabit, Abdullah bin Zubair, Sa'id 
bin Ash, dan Abdur Rahman bin Harits bin Hisyam, lalu mereka 
menulis mushaf yang asli ini dalam bentuk beberapa mushaf. 


Utsman berkata kepada tiga penulis yang berasal dari Ouraisy, 
“Apabila kalian (bertiga) berselisih dengan Zaid bin T'sabit dalam 
masalah penulisan Al-Gur'an, tulislah ia dengan bahasa Ouraisy, 
karena sesungguhnya Al-Our'an itu diturunkan (oleh Allah SWT) 
dengan bahasa mereka.” Mereka pun melaksanakannya, sehingga 
ketika mereka telah selesai dalam menulis mushaf asli dalam beberapa 
mushaf, Utsman mengembalikan lagi mushaf itu kepada Hafshah, 
kemudian mengirimkan kepada setiap daerah satu mushaf, dan 
memerintahkan kepada semua shahabat yang memiliki catatan atau 
mushaf yang lainnya agar dibakar. 


Zaid berkata, “Aku pernah kehilangan satu ayat dari surat al-Ahzab 
ketika kami sedang menulis mushaf, padahal aku telah benar-benar 
mendengarkan Rasulullah saw pernah membaca ayat itu. Aku pun 
berusaha mencarinya, sehingga aku mendapatkan ayat itu ada pada 
Huzaimah bin Tsabit al-Anshari, yaitu Minal mukminiina rijaalun 
Shadaguu maa 'aahadullah “alaihi” (OS. al-Ahzab: 23), kemudian aku 
masukkan dalam suratnya di dalam Mushaf.” 


Ibnu Hajar berkata, “Hal itu terjadi pada tahun 25, dan telah lalai 
sebagian orang yang kami temui. Mereka mengira bahwa hal tersebut 
terjadi pada batas-batas tahun 30, tetapi ia tidak menyebutkan 
sandaran (dalilnya).” 

Ibnu Asytah mengeluarkan sebuah riwayat dari Ayyub, dari Abu 
Oallaabah, ia berkata: telah bercerita kepadaku seorang lelaki dari 
bani “Amir, ia bernama Anas bin Malik. Ia berkata, “Mereka telah 
berselisih dalam membaca Al-Gur'an pada masa Utsman, sehingga 
terjadi peperangan antara murid dengan gurunya. Berita itu pun 


Al-ltgan fi Ulumil Rur'an 


sampai kepada Utsman bin Affan, maka Utsman berkata, “Apakah 
(pantas) di sisiku kalian mendustakan Al-Gur'an dan kalian salah 
dalam membacanya? Maka barangsiapa menjauh dariku, dialah 
orang yang paling berat dustanya dan paling banyak kesalahannya. 
Wahai para shahabat Muhammad, berkumpullah dan tulislah untuk 
manusia iwam (induknya) mushaf-mushaf itu!” 


Kemudian mereka berkumpul dan menulis. Apabila mereka berbeda 
pendapat tentang suatu ayat maka mereka berkata, “Ayat inilah yang 
pernah dibacakan oleh Rasulullah saw kepada fulan.” Kemudian 
diutus seseorang kepadanya dalam jarak yang cukup jauh dari 
Madinah, kemudian dikatakan kepadanya, “Bagaimana Rasulullah 
saw membacakan kepadamu ayat ini dan ayat itu?” Orang itu 
menjawab, “Ya, ayat ini dan ayat ini.” Maka mereka mencatatnya 
dan menyediakan tempat khusus untuk itu. 


Ibnu Abu Dawud mengeluarkan sebuah riwayat, dari Muhammad 
bin Sirin, dari Katsir bin Aflah, ia berkata: ketika Utsman ingin menulis 
kembali mushaf, ia mengumpulkan dua belas orang dari Guraisy dan 
Anshar, kemudian mereka pergi menemui Rib'ah yang ada di rumah 
Umar, kemudian diberikan kepada mereka. Utsman telah mengambil 
perjanjian dengan mereka, sehingga ketika mereka berbeda pendapat 
tentang sesuatu hal maka mereka mengakhirkannya. Muhammad bin 
Sirin berkata, “Maka aku mengira bahwa mereka itu mengakhirkannya 
agar dapat melihat mana yang paling baru di antara mereka 
pertemuannya dengan Rasulullah saw dalam menerima Al-Gur'an, 
kemudian mereka menulisnya berdasarkan hal tersebut.” 


Ibnu Abi Dawud mengeluarkan sebuah riwayat dengan sanad yang 
shahih, dari Suwaid bin Ghaflah, ia mengatakan bahwa Ali bin Abi 
Thalib berkata, “Janganlah kalian berbicara tentang Utsman kecuali 
yang baik. Demi Allah, dia tidak berbuat sesuatu berkenaan dengan 
mushaf kecuali telah disampaikan (dimusyawarahkan) di tengah-tengah 
kita” Ia (Utsman) berkata, “Apa yang kalian katakan tentang masalah 
gira'ah ini? Sungguh telah sampai (berita) kepadaku bahwa sebagian 
mereka berkata, “Sesungguhnya bacaanku lebih baik daripada 
bacaanmu, dan ini hampir saja mengarah pada kekufuran.” Kami 
mengatakan, “Bagaimana pendapat Anda, ya Utsman?” Beliau berkata, 
“Aku berpendapat agar manusia dihimpun (disatukan) pada satu mushaf, 
sehingga di antara mereka tidak terjadi perpecahan dan perselisihan, 


2319 


kemudian kita katakan, “sebaik-baik apa yang engkau lihat. 


Al-ltgan fi Ulumil Lur'an 251 


252 


Ibnu at-Tin dan yang lainnya berkata, “Perbedaan antara penulisan 
mushaf yang dilakukan Abu Bakar dengan yang dilakukan Utsman 
adalah apa yang dilakukan Abu Bakar disebabkan kekhawatiran kalau 
Al-Gur'an itu hilang dengan hilangnya (matinya) para penghafal Al- 
Ouran, karena (pada saat itu) Al-Guran belum dihimpun dalam satu 
tempat. Maka Abu Bakar menghimpunnya dalam lembaran- 
lembaran, dengan urutan ayat-ayat dalam setiap surat-suratnya 
sebagaimana yang beliau dapatkan dari Nabi saw.” 


Adapun penulisan mushaf yang dilakukan oleh Utsman dikarenakan 
banyaknya perbedaan (di tengah-tengah kaum muslimin) tentang 
wujubul gira'ah (berbagai cara membaca Al-Our'an), sehingga mereka 
membacanya dengan gira'ah dan istilah mereka masing-masing. Hal 
ini dapat menyebabkan sebahagian mereka menyalahkan sebahagian 
yang lainnya, sehingga dikhawatirkan terjadi kekacauan di antara 
mereka. Maka Utsman menulis kembali lembaran-lembaran itu dalam 
satu mushaf dengan urutan surat-suratnya dan menyatukan dari 
berbagai bahasa yang ada menjadi satu bahasa yaitu bahasa Ouraisy, 
dengan alasan bahwa Al-Gur'an diturunkan dengan bahasa Ouraisy, 
meskipun telah ditoleransi dan diperluas dengan bahasa selain bahasa 
Ouraisy. Hal itu memang diperbolehkan untuk menghilangkan 
kesulitan dan keberatan pada awalnya, tetapi Utsman melihat bahwa 
kondisi seperti itu telah berakhir, sehingga cukup dengan satu bahasa. 


Al-Gadhi Abu Bakar dalam kitabnya, a/-Intishar, mengatakan, “Apa 
yang dimaksud oleh Utsman bukanlah apa yang dimaksud oleh Abu 
Bakar dalam menghimpun Al-Our'an yang sama di antara dua papan. 
Akan tetapi yang dimaksud oleh Utsman adalah menyatukan 
(menyamakan) kaum muslimin untuk bersatu pada gira'ah (bacaan- 
bacaan) Al-Our'an yang #saabitah (standar) dan yang maruufah (telah 
dikenal dengan jelas) dari Nabi saw serta menghapus apa-apa yang 
tidak standar. Juga menyatukan dalam satu mushaf yang tidak ada 
tagdim dan ta'khir di dalamnya, tidak ada takwil yang telah ditetapkan 
bersama angzil/, tidak ada yang di-mansukh (dihapus) tilawahnya, yang 
ditulis dengan yang telah ditetapkan rasm (tulisan)nya, serta 
ditentukan untuk membaca dan menghafalnya, karena khawatir 
adanya kerusakan dan syubhat pada generasi umat Islam setelahnya.” 


Al-Harits al-Muhasibi berkata: yang masyhur di kalangan kaum 
muslimin bahwa “yang menghimpun dan menulis Al-Gur'an adalah 
Utsman”, ini tidaklah demikian. Tetapi yang benar adalah Utsman 


Al-ltgan fi Ulumil Rur'an 


berupaya untuk menyatukan mereka dalam membaca Al-Guran 
dengan satu keseragaman berdasarkan pemilihan dan kesepakatan 
antara dirinya dengan orang-orang yang menyaksikan Al-Gur'an dari 
shahabat Muhajirin dan Anshar, karena khawatir munculnya fitnah 
ketika terjadi perbedaan pendapat di kalangan penduduk Irak dan 
Syam tentang huruful giraa'aat. Adapun sebelum itu terjadi maka 
mushaf-mushaf di tangan kaum muslimin itu berbeda-beda dengan 
berbagai bentuk giraa'aat yang muthlagaat berdasarkan tujuh huruf 
yang dengannya Al-Our'an diturunkan. Adapun yang mendahului 
menghimpun Al-Guran secara garis besar adalah Abu Bakar ash- 
Shiddig. Ali berkata, “Seandainya (pada saat itu) aku yang menjadi 
khalifah maka aku akan melakukan hal yang sama seperti yang 
dilakukan oleh Utsman terhadap Al-Gur'an.” 


Faedah 


Telah diperselisihkan (oleh para ulama) tentang jumlah mushaf yang 
dikirimkan oleh Khalifah Utsman ke berbagai wilayah dan negeri Islam. 
Tetapi berdasarkan pendapat yang masyhur, ada lima mushaf. 

Ibnu Abi Dawud mengeluarkan sebuah riwayat dari jalan periwayatan 
Hamzah az-Zayyat, ia berkata: Utsman telah mengirimkan empat mushaf. 
Ibnu Abi Dawud juga berkata: aku pernah mendengar Abu Hatim As- 
Sajastani berkata bahwa Utsman menulis tujuh mushaf, kemudian 
mengirimkan (mushaf-mushaf) itu ke Makkah, Syam, Yaman, Bahrain, 
Bashtah, Kufah, dan menahan satu mushaf di Madinah. 


Pasal 
Tentang Urutan Ayat-Ayat Al-Our'an 


Berdasarkan Ijmak para ulama dan nash-nash yang mutaraadifaat (yang 
serupa) bahwa urutan ayat-ayat Al-Our'an itu bersifat taugifi (berasal dari 
Allah SWT) itu tidak ada syubhat (tidak diragukan) lagi. 

Adapun secara Ijmak, tidak sedikit dari para ulama yang menukil, di 
antaranya Imam Zarkasyi di dalam kitabnya, A/-Burhan fii Ulumil Our'an. 
Abu Ja'far di dalam kitab Munaasabaat wa Ibaraat-nya mengatakan, 
“Urutan-urutan ayat dalam setiap surat merupakan sesuatu yang disusun 
berdasarkan tuugif dan perintah Nabi saw, tanpa diperselisihkan di antara 
kaum muslimin.” 

Adapun nash-nash yang disampaikan oleh para ulama yang 
menunjukkan bahwa urutan ayat-ayat Al-Jur'an itu bersifat taugifi adalah: 


Al-ltgan fi Ulumil Lur'an 253 


254 


Hadits Zaid yang telah lewat: “Kami di sisi Nabi saw menyusun 
(menulis) Al-Guran di atas kulit-kulit kering.” 

Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, 
Nasa'i, Ibnu Hibban, dan Hakim, dari Ibnu Abbas, ia berkata: aku 
pernah berkata pada Utsman, “Apa yang mendorong kalian untuk 
menulis surat al-Anfal padahal dia termasuk al-Matsaani, dan surat 
Baraa'ah padahal dia termasuk al-MPain. Anda juga mendampingkan 
di antara keduanya, dan kalian tidak menulis di antara keduanya tulisan 
Bisyuillaahirrahmaanirrahiim, serta kalian meletakkannya pada golongan 
As-Sab'u ath-Thiwaal (tujuh surat yang terpanjang)?” Maka Utsman 
berkata, “Telah turun kepada Rasulullah saw surat-surat yang memiliki 
jumlah (ayat), maka setiap ada wahyu turun, beliau memanggil sebagian 
orang yang menulis wahyu itu, kemudian beliau berkata, “Letakkanlah 
ayat-ayat itu di dalam surat yang disebutkan di dalamnya ini dan itu? 
Surat al-Anfal termasuk di antara surat-surat yang pertama kali 
diturunkan di Madinah, sedangkan surat Bara'ah termasuk di antara 
surat-surat yang terakhir diturunkan dan kisah-kisahnya mirip dengan 
surat al-Anfal. Karena itu, aku mengira bahwa surat Bara'ah itu 
termasuk surat al-Anfal. Tetapi ketika Rasulullah saw wafat, beliau 
tidak menjelaskan kepada kami bahwa ia termasuk surat al-Anfal. Oleh 
karena itu, aku dampingkan di antara keduanya, dan aku tidak menulis 
di antara keduanya tulisan Bismillaahirrahmaanirrahim, dan aku 
meletakkannya pada as-Sab'u ath-Thiwal.” 


Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dengan sanad hasan, 
dari Utsman bin Abil “Ash, ia berkata, “Ketika aku sedang duduk 
bersama Rasulullah saw. tiba-tiba Nabi mengangkat pandangannya, 
kemudian menurunkan pandangannya lagi, kemudian beliau bersabda, 
Jibril telah datang kepadaku, kemudian memerintahkanku untuk 
meletakkan ayat ini ke tempatnya dalam surat ini, yaitu: Innallaaha 
Ja'muru bil 'adli wal ihsaan wa iitaai dzgil gurbaa' (9S. an-Nahl: 90) 
hingga akhir ayat.” 

Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ibnu az-Zubair, ia 
berkata, “Saya pernah berkata pada Utsman, “Ayat walladgiina 
Jutawafjauna minkum wa yadgaruuna azwaajar (OS. al-Bagarah: 240) 
ini telah di-nasakh (hapus) oleh ayat yang lainnya, tetapi mengapa 
engkau tetap menulisnya dan tidak engkau tinggalkan?” Utsman 
berkata, “Hai anak saudaraku, saya tidak (berhak) mengubah sesuatu 
yang ada di dalam Al-Gur'an dari posisinya (tempatnya).” 


Al-ltgan fi Ulumil Rur'an 


5. Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dari Umar, ia berkata, 
“Saya belum pernah lebih banyak bertanya kepada Nabi saw. tentang 
suatu masalah daripada apa yang saya tanyakan kepada beliau tentang 
al-kalaalah, hingga beliau menyentuhkan jari telunjuknya ke dadaku, 
dan beliau bersabda, “Cukup bagimu ayat as)-Shaif yang ada di akhir 


3 329 


surat an-Nisa”. 

Hadits-hadits tentang ayat-ayat di akhir surat al-Bagarah. 

Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dari Abu Darda” 

(marfu”), “Man hafidga 'asyra aayaat min awwali suuratil kahfi “ushima 

min ad-dajjaa?” (Barangsiapa hafal sepuluh ayat dari awal surat al- 

Kahfi maka ia terjaga dari Dajjal). Di dalam lafadz lain yang juga 

dishahihkan Muslim dikatakan, “Man gara'a al-'asyra a-awaakhir min 

suurati a-kahfi ....” 

Di antara nash-nash yang menunjukkan bahwa tartib (urutan ayat- 
ayat) di dalam Al-Gur'an itu bersifat taugifi adalah hadits-hadits yang 
menjelaskan tentang bacaan Nabi saw atas berbagai surat, seperti surat 
al-Bagarah, Ali “Imran, dan surat an-Nisa' di dalam hadits Hudzaifah, 
dan surat al-A'raf di dalam Shahih Bukhari, bahwa Nabi saw pernah 
membacanya dalam shalat Maghrib. 

Demikian juga surat “Oad aflaha” (al-Mukminun), Imam Nasa'i 
meriwayatkan bahwa Nabi saw membacanya dalam shalat Subuh, hingga 
ketika menyebut tentang Musa dan Harun, beliau batuk, kemudian rukuk. 

Demikian juga surat ar-Rum, Imam Thabrani meriwayatkan bahwa 
Nabi saw pernah membacanya dalam shalat Subuh. 

Demikian juga surat “ALf laam miim Tangi)” dan surat “Hal ataa 'alal 
insaan?”, Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan bahwa Nabi saw pernah 
membaca keduanya dalam shalat Subuh pada hari Jum'at. 

Demikian juga surat Oaf. Diriwayatkan di dalam Shahih Muslim bahwa 
Nabi saw membacanya ketika berkhotbah. 

Demikian juga surat ar-Rahman, diriwayatkan di dalam kitab a/-Mustadrak 
dan lainnya bahwa Nabi saw pernah membacanya di hadapan jin. 

Demikian juga surat an-Najm, disebutkan di dalam hadits shahih 
bahwa Nabi saw pernah membacanya di Makkah di hadapan orang-orang 
kafir, dan beliau bersujud ketika sampai pada ayat terakhir. 

Demikian juga surat “Igtarabat” (aAl-Yamar), berdasarkan riwayat Imam 
Muslim bahwa Nabi saw pernah membacanya bersama surat Yaf di dalam 
shalat Id. 


Al-ltgan fi Ulumil Lur'an 255 


Demikian juga surat al-Jum'ah dan surat al-Munafigun, berdasarkan 
hadits Muslim, Nabi pernah membaca keduanya ketika shalat Jumat. 


Kemudian surat ash-Shaf, berdasarkan riwayat a/-Mustadrak Imam 
Al-Hakim, dari Abdillah bin Salam, bahwa sesungguhnya Nabi saw. pernah 
membacakan surat ini kepada mereka (orang-orang Yahudi) ketika surat 
ini diturunkan, hingga akhir surat. 


Di berbagai surat dari “al-Mufashshal” yang pernah dibaca oleh Nabi 
saw. di hadapan para shahabatnya itu menunjukkan bahwa tartib (urutan) 
ayat-ayatnya adalah taugifi, dan tidaklah kalau para shahabat meletakkan 
ayat-ayat itu secara berurutan seperti yang mereka dengar dari Nabi saw. 
tetapi kemudian berbeda dengan apa yang dibaca oleh Nabi, sehingga 
Ibnu Huzaimah menganggap hal itu sampai pada tingkat mutawatir. 

Benar, ini dianggap musykil karena terdapat hadits yang diriwayatkan 
oleh Ibnu Abi Dawud di dalam kitabnya, a-Mashahif, dari Muhammad bin 
Ishag, dari Yahya bin Ubbad bin Abdillah bin Zubair, dari ayahnya, ia berkata: 
Harits bin Huzaimah datang dengan membawa dua ayat ini dari akhir surat 
Bara'ah, kemudian ia berkata, “Aku bersaksi bahwa aku pernah mendengarkan 
kedua ayat tersebut dari Rasulullah saw dan aku memahaminya.” Umar pun 
berkata, “Saya juga bersaksi bahwa sesungguhnya aku telah mendengarkan 
kedua ayat tersebut.” Kemudian Umar berkata, “Seandainya ada tiga ayat, 
niscaya akan aku jadikan surat tersendiri. Karena itu, perhatikanlah akhir 
surat dari Al-Gur'an dan pertemukan dia dengan akhirnya.” 


Ibnu Hajar berkata, “Secara zahir, riwayat tersebut menunjukkan bahwa 
mereka (para shahabat) dahulu menyusun urutan ayat-ayat di dalam surat 
berdasarkan ijtihad mereka, tetapi pada umumnya hadits-hadits itu menunjukkan 
bahwa mereka tidak melakukan hal itu, kecuali dengan cara taugifi” 


Menurut pendapatku (Imam Suyuthi): pernyataan tersebut juga 
bertentangan dengan riwayat yang dikeluarkan oleh Ibnu Abi Dawud, juga 
yang diriwayatkan dari Abul “Aliyah, dari Ubay bin Ka'ab: sesungguhnya 
mereka menghimpun (menulis) Al-Our'an, dan ketika telah sampai pada 
ayat yang ada di surat Baraa'ah, yaitu: “Isumman sharafuu, sharafallahu 
guluubahum bi annabum gaumun laa yafgahmun” (OS. at-Taubah: 127), mereka 
menyangka bahwa ini akhir yang diturunkan. Berkata Ubay “Sesungguhnya 
Rasul membacakan kepadaku setelah ini dua ayat: lagad jaa-akum rasuulun 
.. (OS. at-Taubah: 128-129) hingga akhir surat.” 


Imam Makky dan imam lainnya mengatakan, “Tuartib (urutan) ayat- 
ayat di dalam surat-surat itu merupakan perintah dari Nabi saw, dan jika 
beliau tidak memerintahkan demikian pada awal surat Bara'ah, karena 


256 Al-Itgan fi Ulumil Nur'an 


surat itu ditinggal (wafat oleh Nabi saw) tanpa Basmalah.” 


Al-Gadhi Abu Bakar di dalam kitabnya, a-Anshar, mengatakan, 
“Tartib (urutan) ayat-ayat itu merupakan suatu perkara yang wajib dan 
suatu hukum (ketentuan) yang lazim (harus), karena Jibril telah berkata, 
“Dha'uu ayata kadzaa fii mandhi'i kadgad (letakkanlah ayat ini di tempat/ 
surat ini).” 

Al-Gadhi Abu Bakar juga mengatakan, “Menurut keyakinan kami 
bahwa seluruh Al-Guran yang telah diturunkan oleh Allah dan telah 
diperintahkan untuk menetapkan tulisannya dan tidak di-ansukh, tidak 
pula dihapus bacaannya setelah diturunkan, itulah yang ada di antara 
dua £&afer (papan)-nya yang telah termuat dalam Mushaf Utsman. 
Sesungguhnya mushaf itu, tidak ada sedikit pun yang kurang dari padanya, 
tidak pula ada sesuatu yang bertambah. Sesungguhnya tartib dan 
susunannya tetap (tidak berubah), sebagaimana susunan yang berasal dari 
Allah SWT dan sesuai dengan urutan yang telah dilakukan oleh Rasulullah 
saw. berupa ayat-ayat yang ada dalam setiap surat. Tidak mendahulukan 
sesuatu yang seharusnya diakhirkan, dan tidak mengakhirkan sesuatu yang 
seharusnya didahulukan. Sesungguhnya umat telah menentukan urutan 
ayat-ayat setiap surat dan letak atau posisinya. Mereka telah mengenal di 
mana letaknya dan telah menentukan pula hakikat dari gira'at serta 
bagaimana cara membacanya. Semua itu mereka peroleh dari Nabi saw. 
dan ini semua mungkin bahwa Nabi saw lah yang men-tartib-kan surat- 
suratnya. Beliau telah menyerahkan tugas tersebut pada umat yang hidup 
setelahnya, dan itu tidak beliau lakukan sendiri. 


Al-Gadhi Abu Bakar berkata: pendapat yang kedua ini lebih dekat 
(ke arah kebenaran). 


Telah diriwayatkan dari Ibnu Wahb, ia berkata: aku mendengar Imam 
Malik berkata, “Sesungguhnya Al-Ouran itu disusun berdasarkan apa yang 
telah mereka dengarkan dari Nabi saw” 


Imam al-Baghawi dalam kitabnya, Syarah as-Sunah, mengatakan, “Para 
shahabat radhiyallaahu “anhum telah menghimpun Al-Gur'an di antara dua 
kafer (papan)-nya persis sebagaimana diturunkan oleh Allah SWT kepada 
Rasul-Nya, tanpa menambah dan mengurangi sedikit pun. Hal itu mereka 
lakukan karena khawatir Al-Gur'an akan hilang dengan wafatnya para 
shahabat yang hafal Al-Gur'an, sehingga mereka menulis Al-Guran itu 
sebagaimana yang mereka dengarkan dari Rasulullah saw, tanpa 
mendahulukan sesuatu (dari ayat-ayat dan surat-suratnya) atau 
mengakhirkan atau meletakkan urutan Al-Guran dengan urutan yang 


Al-ltgan fi Ulumil Lur'an 257 


tidak mereka ambil dari Rasulullah saw. Rasulullahlah yang menalkin 
(menuntun) dan mengajarkan kepada mereka apa-apa yang telah 
diturunkan kepadanya berupa Al-Gur'an seperti urutan yang sekarang 
ada di mushaf-mushaf kita, dengan bimbingan langsung dari Jibril as. dan 
pemberitahuan Jibril ketika turun setiap ayat, bahwa ayat ini ditulis setelah 
ayat itu di surat ini. Dengan demikian, dapat ditetapkan bahwa upaya dan 
peran shahabat adalah menghimpun Al-Gur'an dalam satu mushaf, bukan 
dalam menentukan urutan Al-Gur'an, karena Al-Guran telah tertulis di 
Lauh Mahfudz seperti urutan yang sekarang ada. Allah SWT telah 
menurunkannya secara utuh ke langit dunia, kemudian Allah turunkan 
(kepada Nabi-Nya) secara bertahap dan terpisah-pisah sesuai dengan hajat 
yang ada, sehingga tartibun nugzul (urutan turunnya) berbeda dengan tartibut 
tilawah (urutan bacaannya). 


Ibnu al-Hassar mengatakan, “Tartib (urutan) surat-surat dan meletakkan 
ayat-ayat itu pada tempatnya adalah berdasarkan wahyu. Rasulullah saw. 
dahulu bersabda, “Letakkanlah ayat ini di tempat ini” dan telah diperoleh 
suatu keyakinan tentang urutan tersebut dengan cara periwayatan yang 
mutawatir dari tilawah (bacaan) Rasulullah saw dan Ijmak shahabat. 
Demikianlah permasalahan tentang mushaf.” 


Pasal 
Tentang Tartib (Urutan) Surat-Surat 
di Dalam Al-Our'an 


Mengenai urutan surat-surat di dalam Al-Gur'an, apakah itu 
merupakan augifi juga ataukah ijtihad dari para shahabat? Ini merupakan 
persoalan khilaf. Jumhur ulama berpendapat yang kedua, di antaranya 
Imam Malik dan al-Yadhi Abu Bakar dalam salah satu pendapatnya. 


Ibnu Faris mengatakan, “Jam'ul Ouran (kodifikasi Al-Yur'an) itu ada 
dua macam. Pertama, menyusun surat-suratnya, seperti mendahulukan as- 
Sab'u ath-Thiwaal (tujuh surat yang terpanjang), kemudian mengiringinya 
dengan 4/-Miain. Hal seperti inilah yang dilakukan oleh para shahabat. 
Adapun yang kedua adalah menghimpun ayat-ayat dalam surat-surat Al- 
Our'an. Ini adalah taugifi dan inilah yang dilakukan oleh Nabi saw, 
sebagaimana diperoleh dari Jibril, dan Jibril dari Allah SWT.” 

Di antara dalil yang menunjukkan bahwa urutan surat-surat Al- 
Ouran itu merupakan ijtihad para shahabat adalah adanya perbedaan 
mushaf para shahabat itu sendiri dalam urutan surat-suratnya, karena 
sebagian mereka ada yang menyusun urutan surat-suratnya berdasarkan 


258 Al-Itgan fi Ulumil Rur'an 


tartibun nugul (urutan turunnya), seperti Mushaf Ali, yang permulaannya 
adalah surat Igra' kemudian al-Muddatstsir kemudian Nuun kemudian 
al-Muzzammil kemudian Tabbat dan kemudian at-Takwir. Seperti itulah 
hingga akhir al-Makki dan al-Madani. 


Sedangkan Mushaf Ibnu Mas'ud dimulai dengan surat al-Bagarah 
kemudian an-Nisa' dan kemudian Ali Imran. Ini sangat berbeda dengan 
Mushaf Ali, demikian juga Mushaf Ubay bin Ka'ab dan mushaf shahabat 
yang lainnya. 

Ibnu Asytah di dalam kitabnya, a/-Mashahif, mengeluarkan sebuah 
riwayat, dari Ismail bin Tyasy, dari Hibban bin Yahya, dari Abu Muhammad 
Al-Gurasyi, ia berkata, “Utsman pernah memerintahkan kepada mereka 
agar meneliti surat-surat yang panjang. Maka surat al-Anfal dan at-Taubah 
diletakkan pada golongan tujuh surat yang panjang, dan tidak dipisah di 
antara keduanya dengan Bismwillaahirrahmaanirrahiim.” 


Sejumlah ulama berpendapat dengan pendapat yang pertama, yaitu 
urutan surat-surat dalam Al-Our'an itu bersifat taugifi. Di antaranya adalah 
Al-Gadhi Abu Bakar di dalam salah satu pendapatnya. 


Abu Bakar al-Anbari berkata, “Allah SWT menurunkan Al-Guran ini 
secara keseluruhan ke langit dunia, kemudian menurunkannya secara 
terpisah-pisah selama lebih dari dua puluh tahun. Maka surat itu diturunkan 
karena ada peristiwa yang terjadi atau turun ayat untuk menjawab bagi 
orang yang bertanya. Jibril menunjukkan kepada Nabi saw. letak ayat dan 
surat. Dengan demikian, urutan surat-surat itu seperti urutan ayat-ayat dan 
huruf, semuanya dari Nabi saw Maka barangsiapa mendahulukan surat atau 
mengakhirkannya berarti dia telah merusak struktur Al-Guran.” 


Al-Kirmani di dalam kitabnya, a/- Burhan, mengatakan, “Urutan surat- 
surat (Al-Guran) demikian adalah seperti apa yang ada di sisi Allah di 
Lauh Mahfudz dengan urutan demikian itu juga. Berdasarkan itulah Nabi 
saw. men-tashih bacaan beliau kepada Jibril setiap tahun. Pada tahun ketika 
Rasulullah saw. wafat, beliau men-tashih bacaannya kepada Jibril dua kali, 
dan ayat yang terakhir turunnya adalah: “Wartaguu yauman turja'uuna fiibi 
dallah” (9S. al-Bagarah: 281) maka Jibril memerintahkan kepada Nabi 


2 33 


saw. untuk meletakkan ayat tersebut di antara ayat “Riba' dan ayat Dair'. 

Ath-Thibi mengatakan, “Al-Our'an pertama kali diturunkan secara 
Jumlah (sekaligus) dari Lauh Mahfudz ke langit dunia, kemudian diturunkan 
secara terpisah sesuai dengan mashalih (berbagai kemaslahatan), kemudian 
ditetapkan di dalam mushaf berdasarkan susunan yang telah ditetapkan 
di Lauh Mahfudz.” 


Al-ltgan fi Ulumil Lur'an 259 


Imam Zarkasyi di dalam kitabnya, a4/-Burhan, mengatakan, 
“Sebenarnya perbedaan di antara kedua pendapat tersebut bersifadz lafdzi, 
karena orang yang berpendapat dengan pendapat yang kedua mengatakan, 
Sesungguhnya telah ditunjuk pada mereka untuk itu. Hal itu untuk 
mengajarkan kepada mereka tentang sebab-sebab turunnya dan letak 
kalimatnya. Oleh karena itu, Imam Malik berkata, Sesungguhnya mereka 
menyusun Al-Guran berdasarkan apa yang mereka dengar dari Nabi saw” 


Selain pendapat yang kedua yang mengatakan bahwa urutan surat- 
surat itu merupakan ijtihad dari shahabat, maka £hilaf (perbedaan) ini 
mengarah pada kesimpulan apakah urutan surat-surat itu merupakan taugif 
gauli atau semata-mata berdasarkan istinad fili, yang meninggalkan pada 
mereka kesempatan untuk melihat kembali. Ini telah didahului oleh Abu 
Ja'far bin Zubair.” 


Imam Baihagi di dalam kitabnya, a-Madkhal, mengatakan, “Al-Our'an 
pada masa Rasulullah saw. dahulu telah tersusun surat-surat dan ayat- 
ayatnya seperti urutan yang ada sekarang ini, kecuali surat al-Anfal dan 
Bara'ah. Ini berdasarkan hadits Utsman yang telah berlalu. Ibnu “Athiyyah 
cenderung pada suatu pendapat bahwa sesungguhnya sebagian besar dari 
surat-surat itu telah diketahui urutannya pada masa hidup Rasulullah saw, 
seperti As-Sab'u ath-Thiwaal, a-Hawaamiim, dan al-Mufashshal. Adapun 
selain itu maka diserahkan pada umat setelahnya.” 


Abu Ja'far bin Zubair mengatakan, “Banyak hadits menegaskan lebih 
daripada apa yang diterangkan oleh Ibnu “Athiyyah, dan sedikit sekali 
hadits yang di dalamnya ada khilaf (perbedaan pendapat), seperti hadits: 
TIgra'nu ag-ahraawain: al-Bagarah wa Ali Imraan' (HR. Muslim), dan hadits 
Said bin Khalid bahwa “Rasulullah saw pernah membaca As-Sab'u ath- 
Thiwal dalam satu rakaat.” (HR. Ibnu Abi Syaibah di dalam kitab Musannif- 
nya dan di dalamnya terdapat: “Sesungguhnya Nabi saw. pernah 
menggabungkan (surat-surat) a-Mufashshal dalam satu rakaat.”) 

Imam Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, sesungguhnya ia 
berkata tentang surat bani Israil, al-Kahfi, Maryam, Thaha, dan al-Anbiya”, 
“Sesungguhnya surat-surat itu termasuk al- 'itag a-amwal (pembebasan yang 
pertama), dan dia termasuk sandaranku.” Maka Ibnu Mas'ud 
menyebutkannya secara teratur sebagaimana urutannya. 

Di dalam Shahih Bukhari dikatakan bahwa Nabi saw. apabila berada 
di tempat tidurnya setiap malam, beliau menggabungkan kedua telapaknya, 
kemudian meniupkan pada keduanya, kemudian membaca “Owl huwallaahu 
ahad” dan “a-Mu'awwidgatain” (al-Falag dan an-Nas). 


260 Al-Itgan fi Ulumil Nur'an 


Abu Ja'far an-Nahhas mengatakan, “Menurut pendapat yang terpilih 
bahwa susunan surat-surat berdasarkan urutan (seperti yang ada sekarang) 
berasal dari Rasulullah saw, ini berdasarkan hadits Wailah. Rasulullah 
saw. bersabda, “Aku diberi As-Sab'u ath-Thiwal sebagai pengganti Taurat 

..?” (al-Hadits) 

Abu Ja'far an-Nahhas mengatakan, “Hadits ini menunjukkan bahwa 
susunan Al-Gur'an itu diambil dari Rasulullah saw dan sesungguhnya itu 
ada sejak waktu itu. Akan tetapi Al-Gur'an dihimpun di dalam mushaf 
berdasarkan satu bahasa (Ouraisy), karena hadits ini telah datang dengan 
lafadz Rasulullah saw yang menjelaskan tentang susunan Al-Gur'an.” 


Ibnul Hassar mengatakan, “Urutan dan letak ayat-ayat itu berasal 
dari wahyu.” Ibnu Hajar berkata, “Urutan sebagian surat atas sebagian 
yang lainnya atau sebagian besar dari surat-surat itu, mungkin saja tangifi.” 


Ibnu Hajar mengatakan: di antara dalil yang menunjukkan bahwa 
urutan surat-surat itu bersifat 7augifi adalah hadits yang diriwayatkan oleh 
Imam Ahmad dan Abu Dawud, dari Aus bin Abi Aus Hudzaifah ats- 
'Tsagafi, ia berkata, “Saya termasuk rombongan yang masuk Islam dari 
suku T'sagif ...” (al-Hadits). Di dalamnya terdapat kata-kata: “maka 
Rasulullah saw berkata kepadaku, Telah keluar (lolos) higib-ku dari Al- 
Our'an, maka aku tidak ingin keluar hingga aku memenuhinya 


»9 


(membacanya). 


Kami juga pernah bertanya kepada para shahabat Rasulullah saw, 
“Bagaimana kalian men-tahgib (mengelompokkan) Al-Our'an (batasan 
untuk dibaca)?” Mereka menjawab, “Kita men-ahzib (membatasi bacaan 
kita dengan istilah hizih) Al-Gur'an tiga surat, lima surat, tujuh surat, 
sembilan surat, sebelas surat, tiga belas surat, dan hizib al-Mufashshal 
dari surat Oaf hingga khatam.” Ini menunjukkan bahwa tartib (urutan) 
surat-surat seperti yang ada dalam mushaf sekarang ini adalah seperti 
yang pernah ada pada zaman Rasulullah saw Tetapi mungkin saja yang 
ada pada saat itu ada dan berurutan adalah high al-Mufashshal secara 
lebih khusus, berbeda dengan yang lainnya. 

Saya Imam Suyuthi) mengatakan: di antara dalil yang membuktikan 
bahwa urutan surat-surat itu tangifi adalah adanya al-Hawaamim itu diletakkan 
secara berurutan, demikian juga ath-Thawaasiin. Sedangkan al-Musabbihaat 
tidak diurutkan secara beruntun, tetapi dipisah di antara surat-suratnya dan 
dipisah pula antara Thaa siim miim Asy-Syuara dan Thaa siim miim al-Oashash 
dengan Thaa siin, padahal ia lebih pendek daripada keduanya. Seandainya 


Al-ltgan fi Ulumil Lur'an 261 


urutan surat itu bersifat jitihadi niscaya disebutkan al-Musabbihaat itu secara 
beruntun dan Thaa siin akan diakhirkan dari surat al-Yashash. 


Pendapat yang membuat dada kita lega adalah yang disampaikan oleh 
Imam Baihagi, yaitu bahwa tartib (urutan) seluruh surat dalam Al-Guran 
itu adalah taugifi, kecuali Bara'ah dan al-Anfal, dan tidak sepantasnya 
bahwa bacaan Nabi saw atas beberapa surat secara beruntun dijadikan 
sebagai dalil untuk menunjukkan urutan surat-surat itu juga. Karena itu, 
tidak ada hadits tentang bacaan Nabi saw mengenai surat an-Nisa' sebelum 
surat Ali Imran, karena urutan surat-surat di dalam bacaan (shalat) itu 
tidaklah menjadi suatu kewajiban. Kalaupun Nabi saw melakukannya 
maka untuk menjelaskan bahwa itu boleh. 


Ibnu Asytah di dalam kitabnya, a/-Mashahif, mengeluarkan sebuah 
riwayat, dari Ibnu Wahb, dari Sulaiman bin Bilal, ia berkata: saya mendengar 
Rabiah bertanya, “Mengapa al-Bagarah dan Ali Imran itu didahulukan 
padahal telah turun sebelumnya lebih dari 80 surat di Makkah, sedangkan 
keduanya diturunkan di Madinah?” Maka ia menjawab, “Kedua surat ini 
didahulukan, dan Al-Gur'an telah disusun berdasarkan ilmu dari orang 
yang menyusunnya dan orang yang bersamanya, serta mereka bergabung 
berdasarkan pengetahuan mereka tentang hal itu. Inilah yang menjadi akhir 
penelitian dan tidak perlu bertanya lagi.” 


Khatimah 
Mengenal Istilah-Istilah dalam Pembagian Surat 


1. As-Sab'u ath-Thiwal (tujuh ayat yang panjang): diawali dengan surat 
al-Bagarah dan diakhiri dengan surat Baraa'ah. Demikianlah 
dikatakan oleh Jamaah, tetapi Imam Hakim, Nasa'i, dan selain 
keduanya mengeluarkan sebuah riwayat dari Ibnu Abbas, ia 
mengatakan bahwa As-Sab'u ath-T'hiwal adalah al-Bagarah, Ali Imran, 
an-Nisa”, al-Ma'idah, al-An'am, al-A'raf. Perawi hadits ini mengatakan, 
“Ibnu Abbas) menyebutkan surat yang ketujuh, tetapi saya lupa.” 
Disebutkan dalam riwayat yang shahih, dari Ibnu Abi Hatim dan 
lainnya, dari Sa'id bin Jubair: “bahwa ia (yang ketujuh itu) adalah 
surat Yunus,” dan telah lewat dari Ibnu Abbas seperti itu di “Bagian 
yang Pertama”, juga di dalam suatu riwayat pada Imam Hakim: 
“bahwa ia adalah surat al-Kahfi.” 


2.  Al-Miuun adalah surat-surat setelahnya. Dinamakan demikian karena 
setiap surat dari surat-surat itu berjumlah lebih dari seratus ayat atau 
mendekati seratus ayat. 


262 Al-Itgan fi Ulumil Nur'an 


3. Al-Matsaani adalah surat-surat setelahnya, karena ia berada di posisi 
setelahnya. Ia bagi surat-surat sebelumnya menempati posisi kedua, 
dan surat-surat sebelumnya bagi dia menempati posisi pertama. Imam 
al-Farra' mengatakan, “Dia adalah surat-surat yang jumlah ayatnya 
kurang dari seratus, karena itu dia lebih sering diulang-ulang untuk 
dibaca daripada ath-TWhiwaal dan al-Mi'nun.” Ada juga pendapat yang 
menyebutkan bahwa dikatakan a4/-Matsaani karena banyaknya 
permisalan di dalamnya yang penuh dengan “brah dan khibrah. Ini 
diceritakan oleh An-Nakzawi. Imam as-Sakhawi di dalam kitabnya, 
Jamalul Ourra', mengatakan, “Al-Matsani adalah surat-surat yang di 
dalamnya terdapat kisah-kisah yang diulang-ulang, dan kadang-kadang 
istilah ini dipakai untuk Al-Gur'an secara keseluruhan, juga untuk 
surat al-Fatihah, sebagaimana telah dijelaskan.” 

4.  Al-Mufashshal, adalah surat-surat yang posisinya setelah a/-Matsani, 
berupa surat-surat pendek. Dinamakan demikian karena banyaknya 
batasan di antara surat-suratnya, yaitu dengan Basmallah. Ada 
pendapat yang mengatakan, “Dikatakan demikian karena sedikitnya 
ayat yang di-wansukh. Oleh karena itu, al-Mufashshal ini juga 
dinamakan al-Muhkam, sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh 
Imam Bukhari, dari Said bin Jubair, ia berkata, “Sesungguhnya (surat- 
surat) yang kalian namakan a/-Mufashshal, dia adalah a-Muhkam, dan 
diakhiri dengan surat an-Nas tanpa ada perbedaan pendapat.” 
Berkenaan dengan a/-Mufashshal ini telah diperselisihkan oleh para 
ulama tentang awalnya (dimulai dari surat apa?) menjadi dua belas 
pendapat sebagai berikut: 

1. Surat Oaf, ini berdasarkan hadits Aus yang telah lewat. 
2. Surat al-Hujurat, ini dianggap shahih oleh Imam Nawawi. 


3. Surat al-Oital, ini disampaikan oleh al-Mawardi sebagai pendapat 
mayoritas ulama. 


Surat al-Jatsiyah, ini diceritakan oleh Al-Gadhi Tyadh. 

Surat ash-Shaffat. 

Surat ash-Shaf. 

Surat Tabaarak. Ketiga pendapat (pendapat kelima, keenam, dan 
ketujuh) ini diceritakan oleh Ibnu Abis Saif al-Yamani di dalam 
An-Nukat Ala at-Tanbih. 

8. Surat al-Fath, ini diceritakan oleh Al-Kamal adz-Dzamari di 
dalam syatah at-Tanbih. 


JA Ou tx 


Al-ltgan fi Ulumil Lur'an 263 


9. Surat ar-Rahman, ini diceritakan oleh Ibnu Sayyid di dalam 
kitabnya, a-Amali 'ala al-Muwattha' 


10. Surat al-Insan. 

11. Surat Sabbih, ini diceritakan oleh Ibnu al-Firkah dalam at#-Talig 
anil- Margugi. 

12. Surat adh-Dhuha, ini diceritakan oleh Imam al-Khathabi dan ia 
memberi arahan kepada para pembaca Al-Our'an di surat-surat 
al-Mufashshal ini ketika berpindah dari surat ke surat agar 
membaca “Takbir”. 


Ungkapan Imam ar-Raghib al-Ashfahani dalam kitabnya, Mufradaat 
Al-Our'an Al-Karim, ia mengatakan, “Al-Mufashshal dari Al-Guran adalah 
As-Sab'u al-Akhir (tujuh surat terakhir).” 


Faedah 


Surat-surat al-Mufashshal itu ada yang thiwaal (panjang-panjang), ada 
yang ausaath (sedang-sedang), dan ada yang gishaar (pendek-pendek). Ibnu 
Ma'in berkata, “Surat-surat a-Mufashshal yang panjang adalah sampai surat 
Amma, yang sedang dari surat Amma sampai surat adh-Dhuha, dan yang 
pendek dari surat adh-Dhuha sampai akhir, yaitu surat an-Nas. Pendapat 
inilah yang mendekati kebenaran.” 


Tanbih 


Ibnu Abi Dawud mengeluarkan sebuah riwayat di dalam kitabnya, 
al-Mashabif, dari Naf?, dari Ibnu Umar: ketika disebutkan di sisinya tentang 
al-Mufashshal, maka ia berkata, “Ayat Al-Gur'an yang mana yang tidak 
Mufashshak Tetapi katakanlah, “Oishaar as-Suwar (surat-surat pendek) dan 
Shighaar as-Suwar (surat-surat kecil).” 


Perkataan Ibnu Umar ini dijadikan dalil oleh sebagian ulama tentang 
bolehnya mengatakan: “surah gashiirah” (surat pendek) atau “surah shaghiirah” 
(surat kecil). Ada sejumlah ulama yang menganggap itu makruh, di antaranya: 
Abul “Aliyah. Ulama yang lainnya menganggap itu tidak mengapa (memberi 
rukhsah). Pendapat ini disebutkan oleh Ibnu Abi Dawud. 

Telah diriwayatkan dari Ibnu Sirin dan Abul Aliyah, keduanya berkata, 
“Janganlah kalian mengatakan, “Suratun khafiifah' (ini adalah surat yang 
ringan), karena sesungguhnya Allah SWT telah berfirman: Inna sanulgii 
ilaika gaulan tsagiilaa' (9S. al-Muzzammil: 5), tetapi katakanlah, “suuratun 

Jasiirah' (ini surat yang sedikit/mudah).” 


264 Al-Itgan fi Ulumil Nur'an 


Faedah 


Ibnu Asytah di dalam kitabnya, a/-Mashahif, mengatakan: telah 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ya'gub (ia berkata): telah 
menceritakan kepada kami Abu Dawud (ia berkata): telah menceritakan 
kepada kami Abu Ja'far al-Kufi, ia berkata, “Ini adalah susunan Mushaf 
Ubay: al-Hamdu, al-Bagarah, an-Nisa”, Ali Imran, al-An'am, al-A'raf, al- 
Ma'idah, Yunus, al-Anfal, Baraa'ah, Hud, Maryam, asy-Syu'ara, al-Hajj, 
Yusuf, al-Kahfi, an-Nahl, al-Ahzab, bani Israil, az-Zumar yang di mulai 
dengan Hua miim, Thaha, al-Anbiya”, an-Nur, al-Mukminun, Saba”, al- 
“Ankabut, al-Mukmin, at-Ra'du, al-@Gashash, an-Naml, ash-Shaffat, Shad, 
Yasin, al-Hijr, Haa miim, “Aiin siin gaaf, ar-Rum, al-Hadid, al-Fath, al- 
Oitaal, adz-Dzihaar, Tabaarak al-Mulk, as-Sajadah, Innaa arsalnaa nuuhan, 
al-Ahgaf, Oaf, ar-Rahman, al-Wagi'ah, al-Jin, an-Najm, Sa'ala saa'ilun, al- 
Muzzammil, al-Muddatstsir, Igtarabat, Haa miim ad-Dukhan, Lugman, Haa 
miim al-Jatsiyah, ath-Thur, adz-Dzariyat, Nuun, al-Haggah, al-Hasyr, al- 
Mumtahanah, al-Mursalaat, Amma yatasaa 'aluun, Laa ugsimu bi yaumul 
giyaamah, ldzas syamsu kuwwirat, Yaa ayyuhan Nabiyyu idgaa thagtumun nisaa'a, 
an-Nazi'at, ath-Taghabun, “Abasa, Al-Muthaffifin, Idgas Samaa'un Syaggat, 
Wattiini waz-gaituun, Igra' bismi rabbik, al-Hujurat, al-Munafigun, al- 
Jumw'ah, Lima tuharrimu, al-Fajr, Laa ugsimu bihaadzal balad, Wallaili, Idgas 
samaaun fatharat, Was syamsi wa dhuhaaha, Was samaa'i wath tharig, Sabbihisma 
Rabbik, al-Ghasyiyah, ash-Shaf, surah Ahlil Kitab yaitu surat Lam Yakun, 
adh-Dhuha, Alam Nasyrah, al-Gariah, at-Takatsur, al-Ashr, surat al- 
Khulu”, surat al-Hafdu, Wailullikulli Humagah, Idza Zulgilat, al-Adiyat, 
al-Fil, Li “ilaa fi, Ara'aita, Inna athainaaka, -adr, al-Kafirun, Idza jaa'a 
nashrullah, Tabbat, ash-Shamad, al-Falag, dan surat an-Nas. 

Ibnu Asytah juga mengatakan: telah menceritakan juga kepada kami 
Abul Hasan bin Nafi (ia berkata): sesungguhnya Abu Ja'far Muhammad 
bin “Amr bin Musa telah menceritakan kepada mereka, ia berkata: telah 
menceritakan kepada kami Muhammad bin Ismail bin Salim, (ia berkata): 
telah menceritakan kepada kami Ali bin Mihran ath-Tha'i, (ia berkata): 
telah menceritakan kepada kami Jarir bin Abdul Hamid, ia berkata, 
“Susunan Mushaf Abdullah bin Mas'ud adalah sebagai berikut: 

Ath-Thiwaak al-Bagarah, an-Nisa”, Ali Imran, al-A'raf, al-An'am, al- 
Ma'idah, Yunus. 

Al-Miuun: Baraa'ah, an-Nahl, Huud, Yusuf, al-Kahfi, bani Israil, al- 
Anbiya', Thaha, — al-Mukminun, asy-Syu'ara, dan ash-Shaffat. 


Al-ltgan fi Ulumil Lur'an 265 


Al-Matsani: -Ahzab, al-Hajj, al-Gashash, Thaa Siin an-Naml, an- 
Nuurt, al-Anfal, Maryam, al-“Ankabut, ar-Rum, Yasin, al-Furgan, al-Hjjr, 
at-Ra'du, Saba”, al-Malaaikah, Ibrahim, Shad, Walladgiina Kafaruu, Lagman, 
az-Zumar, al-Hawaamiim (Haa Mim Al-Mukmin, az-Zukhruf, as-Sajadah, 
Haa Miim Arin Sin Oaaf, al-Ahgaf, al-Jatsiyah, dan ad-Dukhan), Inna 
Jatahmaa laka, al-Hasyr, Tanzil as-Sajadah, ath-Thalag, Nuun wal Oalami, 
al-Hujurat, Tabaarak, at-Taghabun, Idza jaa'akal munaafiguun, A-Jumw'ah, 
ash-Shaf, Oul Uuhiya, Inna Arsalnaa, al-Mujadalah, al-Mumtahanah, dan 
Yaa Ayyuhan Nabiyyu Lima Tuharrimu. 


Al-Mufashshak ar-Rahman, an-Najm, ath-Thur, adz-Dzariyat, Igtarabat 
As-Sa'ah, al-Wagi'ah, an-Nazi'at, Sa'ala Sa'ilun, al-Muddatstsir, al- 
Muzzammil, al-Muthaffifin, “Abasa, Ha/ Ataa, al-Mursalat, al-Giyamah, 
"Amma Yatasaa'aluun, Idgas Syamsu Kuwwirat, Idgas Samaa'un Fatharat, al- 
Ghasyiyah, Sabbihi, Allaili, al-Fajr, al-Buruj, Idgas Samaaun Syaggat, Igra” 
Bismi Rabbik, al-Balad, adh- Dhuha, ath- Tharig, al-Adiyat, Ara'aita, 
al-Oariah, Lam Yakun, Was Syamsi wa Dhuhaaha, at-Yin, Wailul likulli 
Humagah, Alam Tara Kaifa, Li iilafi Ouraisyin, Alhaakumut Takaatsur, Innaa 
Anzgalnaahu, Idgaa Zulgilat, al-Ashr, Idzaa Jaa'a Nasrullah, a-Kautsar, Oul 
Yaa Ayyuhal Kaafiruun, Tabbat, Oul Huwallaahu Ahad, dan Alam Nasyrah. 
Tidak disebutkan di dalamnya Alhamdu (surat al-Fatihah) dan al- 
Mu'awwidgataan (surat al-Falag dan an-Nas). 


266 Al-Itgan fi Ulumil Aur'an 


ag aro 


di Dalam,A - 


pustaka-indo.blogspot.com 


Tentang Jumlah Surat, Ayat, 
Kata-Kata, dan Huruf 
di Dalam Al-Our'an 


J umlah surat dalam Al-Gur'an adalah 114 
berdasarkan Ijmak (konsensus) para ulama. Ada 
yang mengatakan bahwa jumlah surat-suratnya adalah 
113 surat, yaitu dengan menjadikan surat al-Anfal dan 
surat Bara'ah menjadi satu surat. 


Abu asy-Syekh mengeluarkan sebuah riwayat dari 
Abi Raug, ia berkata, “Al-Anfal dan Bara'ah merupakan 
satu surat.” Abu asy-Syekh juga mengeluarkan sebuah 
riwayat dari Abu Raja”, ia berkata, “Aku pernah bertanya 
kepada Hasan tentang surat al-Anfal dan Bara'ah, apakah 
itu dua surat atau satu sutat? Ia berkata, Itu dua sutat.” 
Telah dinukil seperti perkataan Abu Raug, dari Mujahid, 
dan Ibnu Abi Hatim juga meriwayatkannya dari Sufyan. 

Ibnu Asytah mengeluarkan sebuah riwayat dari Ibnu 
Luhai'ah, ia berkata, “Mereka berkata bahwa sesung- 
guhnya (surat) Bara'ah itu termasuk surat Yas aluunaka (al- 
Anfal), dan sesungguhnya tidak ditulis di awal surat Bara'ah 
Bismillaahirahmanirrahim', karena sutat Bata'ah termasuk 
surat Yas aluunaka (al-Anfal).” 

Yang menjadi masalah adalah syubhat (kekaburan) 
mereka terhadap persamaan dan kemiripan dari dua surat 


269 


tersebut dan tidak adanya pemisahan dengan basmallah. Tetapi ini dapat ditolak 
dengan bacaan bisyillah Nabi saw. terhadap masing-masing dari kedua surat itu. 


Pemilik kitab a/-Igna' telah menukil sebuah pendapat, yaitu bahwa 
basmallah ada di awal surat Bara'ah di dalam Mushaf Ibnu Masud. Pemilik 
kitab al-lgna' itu mengatakan, “Pendapat ini tidak dapat diambil (sebagai 
hujah).” 

Imam al-Ousyairi berkata, “Sesungguhnya tasmiyah (bismillah) itu tidak 
ada di dalam surat Bara'ah, karena Jibril as. tidak turun dengan membawa 
basmallah untuk surat itu.” 


Diriwayatkan di dalam kitab a/-Mustadrak, dari Ibnu Abbas, ia berkata, 
“Aku pernah bertanya kepada Ali bin Abi Thalib, Mengapa tidak ditulis 
bismillabirrahmanirahim di dalam surat Bara'ah? Ali menjawab, “Karena 
basmallah itu (memberikan rasa) aman, sedangkan Bara'ah itu turun dengan 
pedang” 

Diriwayatkan dari Imam Malik, “Sesungguhnya ketika awal surat 
Bara'ah itu gugur (hilang) maka gugur (hilang) pula basmallah-nya. Telah 
ditetapkan bahwa surat Bara'ah ini dulu sama dengan surat al-Bagarah, 
karena panjangnya.” 

Di dalam Mushaf Ibnu Mas'ud terdapat 112 surat, karena tidak ditulis di 
dalamnya a-Mu awwidgatam (surat al-Falag dan an-Nas), dan di dalam Mushaf 
Ubay terdapat 116 surat, karena ia menulis di akhir mushaf itu dua surat lagi, 
yaitu surat “al-Hafdu” dan surat “al-Khulu”. 


Abu Ubaid mengeluarkan sebuah riwayat dari Ibnu Sirin, ia berkata, 
“Ubay bin Ka'ab menulis di dalam Mushafnya: Fatihatul Kitab, al- 
Mu awwidgatain, Allahumma nasta'iinuka, dan Allaahumma iyyaaka na budu. 
Dan Ibnu Mas'ud meninggalkan itu semua, sedangkan Utsman menulis dari 
itu semua Fuatihatul Kitab dan al-Mu'awwidgatain” 


Imam ath-Thabrani mengeluarkan sebuah riwayat di dalam kitabnya, 
ad-Du'a, dari periwayatan Ubbad bin Ya'gub al-Asadi, dari Yahya bin Ya'laa 
al-Aslami, dari Ibnu Luhaf'ah, dati Ibnu Hubairah, dati Abdullah bin Zubair 
al-Ghafigi, ia berkata: Malik bin Marwan telah berkata kepadaku, “Aku 
telah mengetahui bahwasanya tidak ada yang mendorongmu untuk 
mencintai Abu Turab kecuali karena kamu adalah orang Badui yang keras.” 
Kemudian aku berkata, “Demi Allah, aku telah menghimpun Al-Guran 
sebelum dihimpun oleh kedua bapak-ibumu. Sesungguhnya Ali bin Abi 
Thalib telah mengajarkan kepadaku dua surat yang Rasulullah saw. juga 
telah mengajarkan kedua surat itu kepadanya, sesuatu yang tidak Anda 
ketahui, dan tidak pula diketahui oleh ayahmu, yaitu: “Allahumma inna 


270 Al-Itgan fi Ulumil Nur'an 


nasta'inuka wa nastaghfiruka, wa nutsnii 'alaika wa laa nakfuruk, wa nakhla'u 
wa natruku man yafjuruk' dan “Bismillahirrahmanirahiim. Allaahumma iyyaaka 
na bud, wa laka nushallii wa nasjud, wa ilaika nas'aa wa nahfid, narjuu rahmatak 


1279 


wa nakhsyaa 'agaabak, inna 'azaabaka bil kufjaari mulhig'. 


Imam Baihagi mengeluarkan sebuah riwayat dari jalan periwayatan 
Sufyan ats-Tsauri, dari Ibnu Juraij, dari Atha', dari Ubaid bin Umait (ia berkata): 
sesungguhnya Umar bin Khathab (membaca) doa gunut setelah rukuk, ia 
berdoa: “Bisyuillahirrahmanirahim. Allahumma inna nasta iinuka wa nastaghfiruk, 
wa nutsnii 'alaika wa laa nakfuruk, wa nakhlau wa natruku man yafjuruk, 
Bisyuillaahirrahmanirabiim. Allaahumma iwyyaaka na'bud, wa laka nushallii wa nasjud, 
wa ilaika nas'aa wa nahfid, narjuu rahmatak, wa nakhsyaa nigmatak, inna “araabaka 
bil kufjaari mulhif”. 

Ibnu Juraij berkata, “Hikatul Basmallah, sesungguhnya keduanya 
merupakan dua surat yang ada di mushaf sebagian shahabat.” 


Muhammad bin Nashr al-Maruzi mengeluarkan sebuah riwayat di 
dalam Kitabus Shalaah, dari Ubay bin Ka'ab, bahwa dia dulu gunut dengan 
dua surat, kemudian dia menyebutkan keduanya, dan pernah menulis kedua 
surat itu di dalam mushafnya. 


Ibnu adh-Dhurais berkata: telah menceritakan kepada kami Ahmad bin 
Jamil al-Maruzi, dari Abdullah bin Mubarak (ia berkata): telah menceritakan 
kepada kami al-Ajlah, dari Abdullah bin Abdur Rahman, dari ayahnya, ia 
berkata, “Di dalam mushaf Ibnu Abbas ada gira'ah Ubay dan Abu Musa: 
Bismillahirrahmanirrahiim, Allahumma innaa nasta'inuka wa nastaghfiruka, wa 
nutsnii “alaikal khaira wa laa nakfuruk, wa nakhla'u wa natruku man yajjuruk'. Di 
dalamnya terdapat “Allaahumma iyyaaka na'bud, wa laka mushalli wa nasjud, wa 
ilaika nas'aa wa nahfid, nakhsyaa 'azaabak, wa narjuu rahmatak, inna 'araabaka 
bil kufjari mulhig” 

Imam ath-Thabrani mengeluarkan sebuah riwayat, dengan sanad yang 
shahih, dari Abu Ishag, ia berkata: kita pernah makmum kepada Umayyah 
bin Abdillah bin Khalid bin Usaid di Khurasan, kemudian ia membaca dua 
surat ini: “Inna nasta inuka wa nastaghfiruk”. 

Imam Baihagi mengeluarkan sebuah riwayat, demikian juga Abu 
Dawud di dalam kitabnya, a4/Maraasil, dari Khalid bin Abi Imran: 
sesungguhnya Jibril telah turun dengan membawa ayat tersebut kepada 
Nabi saw sementara Nabi sedang shalat, bersama firman Allah: “Laisa 
laka minal amri sya?” (OS. Ali Imran: 128). Ketika gunut, beliau berdoa 
untuk mengalahkan suku Mudhar. 


Al-ltgan fi Ulumil Lur'an 271 


Tanbih 


Demikianlah, ada sejumlah jamaah menukil dari Mushaf Ubay bahwa 
Al-Gur'an itu berisi 116 surat, padahal yang betul adalah 115 surat, karena 
surat al-Fil dan surat “Li “ila fi guraisy” itu satu surat. Ini dinukil dari 
Imam as-Sakhawi di dalam kitabnya, Jamalul Ourra', dari Ja'far ash-Shadig 
dan Abu Nahik. 


Saya (Imam Suyuthi) mengatakan: riwayat tersebut ditolak oleh hadits 
yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dan Thabrani dari hadits Ummi Han?: 
sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda, “Allah SWT telah memberi 
kemuliaan kepada Ouraisy dengan tujuh ...” (al-Hadits), dan di dalamnya 
dikatakan: “Sesungguhnya Allah telah menurunkan kepada mereka suatu 
surat dari Al-Guran yang tidak disebutkan di dalamnya selain mereka, 
(itulah): Li “ilaa fi guraisy.” 

Di dalam kitab a/Kamil karya Al-Hudzali, dari sebagian mereka, 
sesungguhnya ia berkata, “Adh-Dhuha dan Alam Nasyrah adalah surat 
yang satu.” Ini dinukil oleh Imam Fakhrudin ar-Razi dalam tafsirnya, al- 
Kasysyaf, dari Thawus dan Umar bin Abdul “Aziz dan lainnya dari mufasirin. 


Faedah 


Disebutkan dalam suatu pendapat bahwa hikmah dari menjadikan Al- 
Ouran dalam berbagai surat adalah untuk menunjukkan adanya surat itu 
sendiri sebagai mukjizat dan sebagai salah satu ayat (tanda) dari ayat-ayat (tanda- 
tanda) kekuasaan Allah, juga sebagai isyarat bahwa sesungguhnya setiap surat 
itu memiliki keistimewaan tersendiri. Sebagai contoh, surat Yusuf itu 
menerjemahkan tentang kisahnya dan surat “Bara'ah” pun menerjemahkan 
tentang keadaan orang-orang munafik dan rahasia mereka, demikian juga yang 
lainnya. Surat-surat itu ada yang panjang, ada yang sedang, dan ada yang 
pendek, untuk mengingatkan bahwa panjangnya surat tidak menjadi syarat 
ijazg. Misalnya surat al-Kautsar itu terdiri dari tiga ayat, sesungguhnya ia 
mukjizat seperti kemukjizatan surat al-Bagarah. Di sanalah pula tampak 
hikmah dalam pengajaran anak-anak secara bertahap dari mulai surat-surat 
pendek hingga surat-surat di atasnya, sebagai kemudahan dari Allah untuk 
hamba-hamba-Nya agar Kitab-Nya mudah dihafal. 

Imam Zarkasyi di dalam kitabnya, a/-Burhan, mengatakan, “Apabila 
Anda mengatakan, Mengapa kitab-kitab samawi dahulu tidak seperti Al- 
Guran?” 


272 Al-Itgan fi Ulumil Nur'an 


Saya (Imam Suyuthi) mengatakan, “Sebagai jawaban ada dua alas- 
an. Pertama, sesungguhnya kitab-kitab terdahulu tidak ada mukjizat dari 
segi susunan dan urutan. Alasan yang &edua, karena kitab-kitab dahulu 
tidak dipermudah untuk dihafal.” 


Tetapi Imam Zamakhsyari menyebutkan pendapat yang berbeda 
dengan jawaban tersebut. Dia mengatakan di dalam tafsirnya, a/-Kasysyaf 
bahwa faedah dari mengapa Al-Our'an itu mwufashshal dan suratnya terbagi 
menjadi banyak, demikian juga Allah menurunkan Taurat, Injil, dan Zabur, 
dan apa-apa yang telah diwahyukan kepada para nabi-Nya adalah terdiri 
dari surat-surat, serta para pengarang kitab pun membuat bab-bab dalam 
kitab mereka yang bagian mukadimahnya diisi dengan tarajum (biografi) 
pengarang maka faedah dari semua itu adalah: 


1. Sesungguhnya apabila suatu jenis pembahasan itu di bawahnya terdiri 
dari berbagai macam dan berbagai jenis bab, maka akan kelihatan 
lebih baik dan lebih mulia daripada jika hanya terdiri satu bab saja. 


2. Sesungguhnya para pembaca apabila telah menyelesaikan satu surat 
atau bab dari kitab, kemudian mengambil surat atau bab yang lainnya, 
niscaya akan lebih bersemangat untuk terus belajar daripada ia 
meneruskan untuk memelajari kitab yang panjang. Sebagaimana 
seorang musafir, apabila ia menempuh jarak satu mil atau satu pos, 
maka akan lebih menyenangkan dan lebih bersemangat untuk 
meneruskan perjalanan. Karena itulah, Al-Gur'an dijadikan berjuz- 
juz dan seperlima-seperlima. 


3. Sesungguhnya bila seorang hafidz telah hafal dengan baik satu surat, 
dia meyakini bahwa dia telah mengambil Kitabullah satu bagian 
tersendiri dari Kitabullah itu, sehingga dia merasa bangga terhadap 
apa yang dia hafalkan. Ini seperti hadits Anas: “Dahulu apabila 
seseorang telah membaca surat al-Bagarah dan Ali Imran, maka dia 
merasa bangga di tengah-tengah kami.” Dari sinilah maka mereka 
membaca di dalam shalat itu surat yang lebih afdhal. 


4. Sesungguhnya tafshil itu disebabkan bertemunya bentuk dan persamaan, 
serta persesuaian antara sebahagiannya dengan sebahagian yang lain. 
Dengan demikian, makna dan keteraturan kata dapat ditangkap 
(diperoleh), juga faedah-faedah yang lainnya. 

Apa yang telah dikemukakan oleh Imam Zarkasyi yang kitab-kitab 
dahulu juga terdiri dari berbagai surat, itulah pendapat yang shahih dan 
benar. Ibnu Abi Hatim telah mengeluarkan suatu riwayat, dari Oatadah, ia 
berkata, “Kita pernah membahas bahwa kitab Zabur terdiri dari 150 surat, 


Al-ttgan fi Ulumil lur'an 273 


kesemuanya berisi mwawa'idg (nasihat-nasihat) dan #ana' (pujian), tidak ada 
di dalamnya halal dan haram, tidak ada pula faraidh (berbagai kewajiban) 
dan hudud (rukuman-hukuman). Mereka juga menyebutkan bahwa di dalam 
kitab Injil itu ada suatu surat yang dinamakan surat a-Amtsaal.” 


Pasal 
Tentang Jumlah Ayat-Ayat Al-Our'an 


Sebagian ulama gurra' menyusun kitab secara khusus tentang masalah 
tersebut. Imam al-Ja'bari mengatakan, “Definisi ayat adalah Guran yang 
terangkai dari berbagai jumlah (ungkapan), walaupun secara tagdiriyyan 
(perkiraan), dan memiliki permulaan atau penggalan yang masuk di dalam 
surat.” Asal dari makna a/-aayat adalah al-alaamat yang berarti “tanda”, 
seperti firman Allah SWT: “Inna aayata mulkihii'” (9S. al-Bagarah: 248), 
karena ia merupakan tanda untuk kemuliaan dan kejujuran, atau berarti 
aljamaa'ah, karena ayat itu adalah jamaah (kumpulan) dari kalimat (kata). 


Ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa ayat adalah #ha 'ifjatun 
minal gur'an, mungathi'atun 'amma gablahaa wa maa badahaa (salah satu 
bagian dari Al-OGur'an yang terpisah dari sebelumnya dan sesuatu 
setelahnya). 


Ada juga yang mengatakan bahwa ayat adalah al-waahidatu minal 
ma duudaat fis suwari (satuan dari (rangkaian kata| yang dihitung dalam 
surat-surat). Dikatakan demikian karena ia merupakan indikator (tanda) 
atas kebenaran orang yang membawanya (Rasul saw) dan tanda atas 
kelemahan orang yang menentangnya. Sebagian pendapat mengatakan, 
“Dikatakan ayat karena ia menjadi tanda atas terputusnya sesuatu yang 
sebelumnya berupa kalam dan terputusnya sesuatu dari yang setelahnya.” 


Imam al-Wahidi mengatakan, “Sebagian ulama kita memperbolehkan 
untuk menamakan ungkapan Al-Gur'an yang kurang dari satu ayat sebagai 
ayat, seandainya tidak ada tangif (ketentuan dari Allah) seperti yang ada 
sekarang.” 

Abu “Amr ad-Daani mengatakan, “Sepengetahuan saya, tidak ada 
ayat yang terdiri dari satu kata (kalimat) selain firman Allah SWT: 
“Mudhaammataan' (9S. at-Rahman: 64).” 

Ulama lain mengatakan, “Bahkan ada juga yang lainnya, seperti 
wannajmi', “wadhdhuha', “wal “ashr'. Demikian juga fawatihus suwar” 
(pembukaan-pembukaan surat) bagi orang yang menganggapnya.” 

Sebagian ulama mengatakan bahwa pendapat yang shahih adalah ayat 
itu dapat diketahui berdasarkan augif (ketentuan) dari Asy-Syar? (Allah SWT), 


274 Al-Itgan fi Ulumil Nur'an 


seperti mengetahui surat. Dengan demikian, ayat adalah “sekelompok dari huruf- 
huruf Al-Guran yang bersifat zangjf dan yang terpisah dari kalam yang terletak 
setelahnya di awal Al-ur'an dan terpisah pula dari kalam yang terletak sebelumnya 
di akhir Al-Guran, serta terpisah dari sesuatu yang terletak sebelumnya dan 
setelahnya dari selain keduanya, yang tidak mengandung seperti hal tersebut”. 
Dengan pembatasan seperti ini maka surat tidak masuk di dalamnya. 


Imam Zarkasyi mengatakan, “Ayat adalah 1sim alam (suatu istilah) yang 
bersifat taugifi, yang tidak ada giyas di dalamnya. Oleh karena itu, mereka 
menganggap Alif Laam Miim sebagai ayat, yang ia berada, dan Alif Laam 
Miim Shaad. Dan mereka tidak menganggap Afif Laam Miim Raa' dan Alif 
Laam Raa' sebagai ayat. Mereka juga menganggap Haa Miim sebagai ayat 
di dalam suratnya, demikian juga Thaha dan Yasin. Tetapi mereka tidak 
menganggap Tua siin sebagai ayat.” 

Saya (Imam Suyuthi) mengatakan, “Di antara dalil yang menunjukkan 
bahwa hal itu taugifi adalah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad 
di dalam kitab Musnad-nya melalui jalan periwayatan “Ashim bin Abi an- 
Najud, dari Zir, dari Ibnu Mas'ud, ia berkata: Rasulullah saw. telah 
membacakan surat kepadaku dari ats-T'salaatsiin, dari aali (Haa miim). Ibnu 
Mas'ud berkata, Yaitu surat al-Ahgaf.” Dan dahulu jika ada surat yang 
ayatnya lebih dari tiga puluh dinamakan arts-Isalaatsiin ...” (al-Hadits) 


Ibnul “Arabi mengatakan, “Nabi saw pernah menyebutkan bahwa 
surat al-Fatihah itu tujuh ayat dan surat al-Mulk itu tiga puluh ayat. 
Disebutkan pula dalam hadits shahih bahwa Nabi saw pernah membaca 
sepuluh ayat terakhir dari surat Ali Imran.” 


Ibnul “Arabi juga mengatakan, “Jumlah ayat-ayat itu termasuk 
Mu dhalaatil Ouran. Di antara ayat-ayatnya ada yang panjang dan ada yang 
pendek. Di antaranya ada yang sampai pada kesempurnaan kalam dan 
ada yang sampai di tengah-tengah.” 

Ulama yang lain mengatakan bahwa sebab adanya perbedaan 
pendapat di kalangan salaf tentang jumlah ayat-ayat Al-Gur'an karena 
Nabi saw dahulu pernah berhenti pada ujung ayat karena tangif. Apabila 
diketahui tempatnya maka beliau melanjutkan untuk menyempurnakan, 
sehingga orang yang mendengar pada saat itu mengira bahwa itu bukanlah 
Jashilah (pembatas ayat). 

Ibnu adh-Dhurais mengeluarkan sebuah riwayat, dari jalan 
periwayatan Utsman bin “Atha”, dari ayahnya, dari Ibnu Abbas, ia berkata, 
“Seluruh ayat Al-Guran itu (berjumlah) 6600 ayat dan seluruh huruf Al- 
Ouran (berjumlah) 323.671.” 


Al-ttgan fi Ulumil lur'an 275 


Imam ad-Daani mengatakan, “Mereka (para ulama) bersepakat bahwa 
jumlah ayat-ayat Al-Gur'an itu 6000 ayat, kemudian mereka berbeda 
pendapat tentang jumlah selebihnya. Sebagian ada yang tidak menambah 
dan sebagian mereka ada yang mengatakan 204 ayat.” 


Ada yang mengatakan 14 ayat, ada lagi yang mengatakan 19 ayat, dan 
ada yang mengatakan 25 ayat, ada juga yang mengatakan 36 ayat. 


Aku (Imam Suyuthi) berpendapat: Imam ad-Dailami mengeluarkan 
sebuah riwayat di dalam Musnad al-Firdaus dari jalan periwayatan Al-Faid 
bin Watsig, dari Furat bin Salman, dari Maimun bin Mihran, dari Ibnu Abbas 
(marfu”): “Tangga di surga itu sebanyak ayat-ayat Al-Gur'an, yang setiap 
ayat itu sama dengan satu tangga. Itulah 6216 ayat. Di antara setiap dua 
tangga jaraknya antara langit dan bumi. Al-Faidh, sebagaimana dikatakan 
oleh Ibnu Ma'in adalah &azzab (pembohong) dan £habits (buruk).” 


Disebutkan sebuah riwayat di dalam kitab Syy'abul Iman oleh Imam 
Baihagi, dari hadits Aisyah ra. (marfu?: “Jumlah tangga surga itu sejumlah 
ayat-ayat Al-Yuran, maka barangsiapa masuk surga dari ahli Al-Guran, 
tidak ada lagi di atasnya tangga.” Imam Hakim mengatakan bahwa isnad 
hadits ini shahih, tetapi syadz. Imam al-Aajurri mengeluarkan sebuah riwayat 
tentang Hamalatul Our'an (orang-orang yang hafidz Al-Yuran) dari sanad 
yang lainnya, dari Aisyah (mauguf). 

Abu Abdillah al-Mushili di dalam syarah gasidah-nya, Dzatur Rasyad 
Jil Adad, mengatakan, “Ulama Madinah, Makkah, Syam, Bashrah, dan 
Kufah telah berbeda pendapat tentang jumlah ayat-ayat Al-Guran. Untuk 
Ahlul Madinah ada dua “dad (hitungan): hitungan pertama, yaitu hitungan 
Abu Ja'far Yazid bin Ga'ga' dan Syaibah bin Nashah. Hitungan yang kedua 
adalah hitungan Ismail bin Ja'far bin Abi Katsir al-Anshari.” 


Adapun hitungan Ahli Makkah, maka diriwayatkan dari Abdullah 
bin Katsir, dari Mujahid, dari Ibnu Abbas, dari Ubay bin Ka'ab. Adapun 
hitungan Ahli Syam, diriwayatkan oleh Harun bin Musa al-Akhfasy dan 
lainnya, dari Abdullah bin Dzakwan dan Ahmad bin Yazid al-Hulwani 
dan lainnya, dari Hisyam bin “Ammar, diriwayatkan pula oleh Ibnu 
Dzakwan dan Hisyam, dari Ayyub bin Tamim al-Yari, dari Yahya bin 
Harits adz-Dzamari. 

Abdullah al-Mushili mengatakan, “Hitungan yang kami anggap ini 
adalah hitungan Ahli Syam dari sesuatu yang diriwayatkan oleh para 
masyayikh kepada kita, dari para shahabat, dan diriwayatkan pula oleh 
Abdullah bin “Amir al-Yahshubi kepada kita dan yang lainnya, dari Abi 
Darda”.” 


276 Al-Itgan fi Ulumil Nur'an 


Adapun hitungan Ahli Bashrah adalah hitungan yang disandarkan 
kepada Hamzah bin Habib az-Zayyat, Abil Hasan al-Kissa'i, dan Khalaf 
bin Hisyam. Hamzah berkata: telah menceritakan kepada kami Ibnu Abi 
Lailaa dengan hitungan seperti ini, dari Abi Abdir Rahman as-Sulami, 
dari Ali bin Abi Thalib. 

Al-Mushili juga mengatakan, “Kemudian surat-surat Al-Gur'an itu 
terbagi menjadi tiga bagian. Pertama, bagian yang tidak diperselisihkan 
tidak bersifat jjya/ (global) dan tidak pula secara tafshi/ (terperinci). Kedua, 
bagian yang diperselisihkan secara tafshi/ (terperinci), tidak yang ijmyal. 
Ketiga, bagian yang diperselisihkan secara 7jma/ maupun secara tafshil.” 
Perinciannya sebagai berikut. 


Bagian Pertama 


Bagian pertama ada 40 surat, yaitu surat Yusuf (terdiri dari 111 ayat), 
surat al-Hjjr (terdiri dari 99 ayat), surat an-Nahl (terdiri dari 128 ayat), surat 
al-Furgan (terdiri dari 77 ayat), surat al-Ahzab (terdiri dari 73 ayat), surat al- 
Fath (terdiri dari 29 ayat), surat al-Hujurat dan at-Taghabun (terdiri dari 18 
ayat), surat Yaf (terdiri dari 45 ayat), surat adz-Dzariyat (terdiri dari 60 ayat), 
surat al-Yamar (terdiri dari 55 ayat), surat al-Hasyr (terdiri dari 24 ayat), surat 
al-Mumtahanah (terdiri dari 13 ayat), surat ash-Shaf (terdiri dari 14 ayat), 
surat al-Jumw'ah, al-Munafigun, adh-Dhuha, dan al-Adiyat (terdiri dari 11 
ayat), surat at-Tahrim (terdiri dari 12 ayat), surat Nun (terdiri dari 52 ayat), 
surat al-Insan (terdiri dari 31 ayat), surat al-Mursalat (terdiri dari 50 ayat), 
surat at-Takwir (terdiri dari 29 ayat), surat al-Infithar dan Sabbih (terdiri dari 
19 surat), surat at-Tathfif (terdiri dari 36 ayat), surat al-Buruj (terdiri dari 22 
ayat), surat al-Ghasyiah (terdiri dari 26 ayat), surat al-Balad (terdiri dari 20 
ayat), surat al-Lail (terdiri dari 21 ayat), surat Alam Nasyrah, at-Tin, dan al- 
Haakum (terdiri dari 8 ayat), surat al-Humazah (terdiri dari 9 ayat), surat al- 
Fil, al-Falag, dan Tabbat (terdiri dari 5 ayat), surat al-Kafirun (terdiri dari 6 
ayat), surat al-Kautsar dan an-Nashr (terdiri dari 3 ayat). 


Bagian Kedua 


Bagian kedua ada empat surat, yaitu sebagai berikut: 


1. Surat al-Gashash (terdiri dari 88 ayat), menurut Ahlul Kufah “T'haa 
Siin Miim”(ayat 1), sedangkan yang lain menggantinya dengan 
“Ummatan minannaasi yasguui?” (ayat 23). 


2. Surat al-Ankabut (terdiri dari 69 ayat), menurut Ahlul Kufah “Alif 
laam miim” (ayat 1), dan Ahlul Bashrah menggantinya dengan 


Al-ltgan fi Ulumil Lur'an 277 


“Mukhhlishiin lahuddiin” (ayat 65), sedangkan Ahlu Syam “Wa 
tagtha'uunas sabii?” (ayat 29). 

Surat al-Jin (terdiri dari 28 ayat). Al-Makky menganggap “Lan yujiirani 
minallaahi ahadun” (ayat 22), sedangkan yang lain menggantinya 
dengan “Wa lan tajida min duunihii multahada” (ayat 22). 

Surat al-'Ashr (terdiri dari 3 ayat). Al-Madani menganggap yang 
terakhir “Wa tawaa shau bil hagg?” (ayat 3), bukan Wal 'ashr (ayat 1), 
dan yang lain berbeda. 


Bagian Ketiga 


278 


Untuk bagian yang ketiga ini ada 70 surat, yaitu sebagai berikut: 


Surat al-Fatihah. Jumhur ulama berpendapat bahwa ayatnya 
berjumlah 7. Al-Kufi dan al-Makky menganggap bahwa Basmallah 
termasuk ayat, bukan An'amta “alaihim, dan yang lain sebaliknya. 
Hasan al-Bashri mengatakan bahwa surat al-Fatihah itu delapan ayat. 
Dia menganggap keduanya (Basmallah dan An 'amta 'alaihim). Sebagian 
ulama mengatakan enam ayat, dan tidak menganggap keduanya. 


Ulama yang lain mengatakan ada sembilan ayat, dengan menganggap 
keduanya dan Iyyaaka na budu. Di antara dalil yang menguatkan pendapat 
yang pertama (pendapat Jumhur) adalah hadits yang diriwayatkan oleh 
Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Huzaimah, Hakim, dan ad- 
Daruguthni serta selain mereka, dari Ummi Salamah, “Sesungguhnya 
Nabi saw pernah membaca “Bisyuillahirrahmanirahiim. Alhamdu lillaahi 
rabbil 'aalamiin. Arrahmanirahim. Maaliki yaumiddin. Iyyaaka na budu wa 
Nyaaaka nasta'in ihdinas shiraathal mustagiim. Shiraathal ladgiina an'amta 
alaihim ghairil maghdhuubi “alaihim wa ladh dhaaliin, beliau memotong 
surat ini ayat per ayat, dan beliau menghitung surat ini dengan hitungan 
irab serta menghitung Bismillaahirrahmanirrahim sebagai ayat, dan tidak 
menghitung 'Alaihim (sebagai ayat).” 

Imam ad-Daruguthni mengeluarkan sebuah riwayat, dengan sanad 
yang shahih, dari Abdi Khair, ia berkata: Ali pernah ditanyai tentang 
as-Sab'ul-Matsani, maka ia berkata, “Alhamdu lillaahi rabbil “alamin”, 
kemudian dikatakan kepadanya, “Apakah dia hanya enam ayat?” 
Maka ia berkata, “Bismillahirrahmanirrahim itu satu ayat.” 


Surat al-Bagarah: terdiri dari 285 ayat, dikatakan 286 ayat, dan 
dikatakan 287 ayat. 


Surat Ali Imran: terdiri dari 200 ayat, dikatakan 199 ayat. 


Al-ltgan fi Ulumil Rur'an 


Surat an-Nisa”: terdiri dari 175 ayat, dikatakan 176 ayat, dikatakan 
177 ayat. 

Surat al-Ma'idah: terdiri dari 120 ayat, dikatakan 122 ayat, dikatakan 
123 ayat. 

Surat al-An'am: terdiri dari 175 ayat, dikatakan 176 ayat, dikatakan 
177 ayat. 

Surat al-N'raf: terdiri dari 205 ayat, dikatakan 206 ayat. 

Surat al-Anfal: terdiri dari 75 ayat, dikatakan 76 ayat, dan dikatakan 
T1 ayat. 

Surat Bara'ah: terdiri dari 130 ayat, dikatakan 129 ayat. 


. Surat Yunus: terdiri dari 110 ayat, dikatakan 109 ayat. 
. Surat Hud: terdiri dari 121 ayat, dikatakan 122 ayat, dan dikatakan 


123 ayat. 


. Surat ar-Ra'du: terdiri dari 43 ayat, dikatakan 44 ayat, dan dikatakan 


47 ayat. 


. Surat Ibrahim: terdiri dari 51 ayat, dikatakan 52 ayat, dikatakan 54 


ayat, dan dikatakan 55 ayat. 
Surat al-Isra': terdiri dari 110 ayat, dikatakan 111 ayat. 


Surat al-Kahfi: 105 ayat, dikatakan 106 ayat, dikatakan 110 ayat, 
dan dikatakan 111 ayat. 


. Surat Maryam: terdiri dari 99 ayat, dikatakan 98 ayat. 
. Surat Thaha: terdiri dari 132 ayat, dikatakan 134, dikatakan 135, 


dan dikatakan140 ayat. 


. Surat al-Anbiya': terdiri dari 111 ayat, dan dikatakan 112 ayat. 
. Surat al-Hajj: terdiri dari 74 ayat, dikatakan 75, dikatakan 76, dan 


dikatakan 78 ayat. 


. Surat Oad Aflaha: terdiri dari 118 ayat, dan dikatakan 119 ayat. 

. Surat an-Nur: terdiri dari 62 ayat, dan dikatakan 64 ayat. 

. Surat asy-Syu'ara”: terdiri dari 126 ayat, dikatakan 127 ayat. 

. Surat an-Nami: terdiri dari 92 ayat, dikatakan 94 ayat, dan dikatakan 


95 ayat. 
Surat ar-Rum: terdiri dari 60 ayat, dan dikatakan 59 ayat. 


. Surat Lugman: terdiri dari 33 ayat, dan dikatakan 34 ayat. 
. Surat as-Sajadah: terdiri dari 30 ayat, dan dikatakan 29 ayat. 
. Surat Saba”: terdiri dari 54 ayat, dan dikatakan 55 ayat. 


Al-ttgan fi Ulumil lur'an 279 


25. 
23, 
2. 
21. 


Si 


ee 


34. 


39. 
Si 
Ca 


38. 
39. 
40. 


41. 


42. 
43. 


44. 


45. 
46. 
47. 
48. 


280 


Surat Fathir: terdiri dari 46 ayat, dan dikatakan 45 ayat. 

Surat Yasin: terdiri dari 83 ayat, dan dikatakan 82 ayat. 

Surat ash-Shaffat: terdiri dari 181 ayat, dan dikatakan 182 ayat. 
Surat Shad: terdiri dari 85 ayat, dikatakan 86 ayat, dan dikatakan 88 
ayat. 

Surat az-Zumar: terdiri dari 72 ayat, dikatakan 73 ayat, dan dikatakan 
75 ayat. 


Surat Ghafir: terdiri dari 82 ayat, dikatakan 84 ayat, dikatakan 85 
ayat, dan dikatakan 86 ayat. 


Surat Fushshilat: terdiri dari 52 ayat, dikatakan 53 ayat, dan dikatakan 
54 ayat. 


Surat asy-Syura: terdiri dari 50 ayat, dan dikatakan 53 ayat. 
Surat az-Zukhruf: terdiri dari 89 ayat, dan dikatakan 88 ayat. 


Surat ad-Dukhan: terdiri dari 56 ayat, dikatakan 57 ayat, dan 
dikatakan 59 ayat. 


Al-Jatsiyah: terdiri dari 36 ayat, dan dikatakan 37 ayat. 
Surat al-Ahgaf: terdiri dari 34 ayat, dikatakan 35 ayat. 


Surat al-Oital: terdiri dari 40 ayat, dikatakan 39 ayat, dan dikatakan 
38 ayat. 


Surat ath-Thur: terdiri dari 47 ayat, dikatakan 48 ayat, dan dikatakan 
49 ayat. 


Surat an-Najm: terdiri dari 61 ayat, dan dikatakan 62 ayat. 


Surat ar-Rahman: terdiri dari 77 ayat, dikatakan 76 ayat, dan dikatakan 
78 ayat. 


Surat al-Wagi'ah: terdiri dari 99 ayat, dikatakan 97 ayat, dan dikatakan 
96 ayat. 


Surat al-Hadid: terdiri dari 38 ayat, dan dikatakan 39 ayat. 

Surat Oad Sami'a: terdiri dari 22 ayat, dan dikatakan 21 ayat. 

Surat ath-Thalag: terdiri dari 11 ayat, dan dikatakan 12 ayat. 

Surat Tabarak: terdiri dari 30 ayat, dan dikatakan 31 ayat, yaitu 
setelah: “Oalu balaa gad jaa'anaa nadgiir” (ayat 9). 

Al-Mushili mengatakan bahwa yang shahih adalah pendapat yang 
pertama. Ibnu Syanbudz berkata, “Tidak boleh ada seseorang yang 
pendapatnya berbeda, karena adanya hadits-hadits yang menjelaskan 
hal tersebut sebagai berikut: Imam Ahmad dan Ashabus Sunan al- 


Al-ltgan fi Ulumil Rur'an 


49. 
50. 
Sl, 


52. 


53, 
54. 
aneh 
56. 
ap 


50. 


59, 
60. 


61. 
62. 
63. 
64. 
65. 
66. 


Al-ltgan fi Ulumil Lur'an 


Arba'ah mengeluarkan sebuah riwayat dan Tirmidzi menshahihkannya, 
dari Abu Hurairah: sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda, 
Sesungguhnya ada satu surat di dalam Al-Guran (yang berisi) tiga 
puluh ayat, ia dapat mensyafaati bagi pemiliknya (pembacanya), hingga 
dia diampuni (dosanya). Itulah Tabaarakalladgii biyadihil mulku.” 


Imam ath-Thabrani juga mengeluarkan sebuah riwayat dengan sanad 
yang shahih dari Anas, ia berkata: Rasulullah saw bersabda, “Ada 
satu surat di dalam Al-Gur'an, tiada lain kecuali tiga puluh ayat. Ia 
dapat membela pemiliknya hingga memasukkannya ke dalam surga, 
itulah surat Tubarak.” 


Surat al-Haggah: terdiri dari 51 ayat, dan dikatakan 52 ayat. 

Surat al-Ma'arij: terdiri dari 44 ayat, dan dikatakan 43 ayat. 

Surat Nuh: terdiri dari 30 ayat, dikatakan 29 ayat, dan dikatakan 28 
ayat. 


Surat al-Muzzammil: terdiri dari 20 ayat, dikatakan 19 ayat, dan 
dikatakan 18 ayat. 


Surat al-Muddatstsir: terdiri dari 55 ayat, dan dikatakan 56 ayat. 
Surat al-Giyamah: terdiri dari 40 ayat, dan dikatakan 39 ayat. 
Surat 'Amma: terdiri dari 40 ayat, dan dikatakan 41 ayat. 

Surat an-Naz?at: terdiri dari 45 ayat, dan dikatakan 46 ayat. 


Surat 'Abasa: terdiri dari 40 ayat, dikatakan 41 ayat, dan dikatakan 
42 ayat. 


Surat al-Insyigag: terdiri dari 23 ayat, dikatakan 24 ayat, dan dikatakan 
25 ayat. 


Surat ath-T'harig: terdiri dari 17 ayat, dan dikatakan 16 ayat. 


Surat al-Fajr: terdiri dari 30 ayat, dikatakan 29 ayat, dan dikatakan 
32 ayat. 


Surat asy-Syams: terdiri dari 15 ayat, dan dikatakan 16 ayat. 
Surat Igra”: terdiri dari 20 ayat, dan dikatakan 19 ayat. 
Surat al-Gadr: terdiri dari 5 ayat, dan dikatakan 6 ayat. 
Surat Lam Yakunm: terdiri dari 8 ayat, dan dikatakan 9 ayat. 
Surat az-Zalzalah: terdiri dari 9 ayat, dan dikatakan 8 ayat. 


Surat al-Gari'ah: terdiri dari 8 ayat, dikatakan 10 ayat, dan dikatakan 
11 ayat. 


281 


67. Surat Yuraisy: terdiri dari 4 ayat, dan dikatakan 5 ayat. 
68. Surat Ara'aita: terdiri dari 7 ayat, dan dikatakan 6 ayat. 
69. Surat al-Ikhlash: terdiri dari 4 ayat, dan dikatakan 5 ayat. 
70. Surat an-Nas: terdiri dari 7 ayat, dan dikatakan 6 ayat. 


Dhawaabith 
(Patokan-Patokan Penting) 


“Basmallah” telah diturunkan bersama surat pada sebagian “tujuh 
buruf”. Barangsiapa membaca dengan satu huruf yang ia turun dengannya 
maka ia menghitungnya, dan barangsiapa membaca dengan selain itu maka 
ia tidak menghitungnya (tidak menganggapnya). 

Ahlul Kufah menganggap ALf laam miim sebagai satu ayat, demikian 
juga Alif laam miim shaad, Thaha, Kaaf haa yaa 'aiin shaad, Thaa siim miim, 
Yasin, dan Haa miim. Kemudian mereka juga menganggap Hua miim dan 
'Atin siin gaaf sebagai dua ayat, dan para ulama selain mereka tidak 
menganggap sedikitpun dari semua itu. 


Ahlul Adad telah sepakat bahwa sesungguhnya A/f laam raa itu 
tidak dianggap satu ayat, demikian juga Alif laam miim raa, Thaa siin, 
Shad, Oaf, dan Nuun. Kemudian di antara mereka ada yang memberikan 
alasan dengan atsar (hadits) dan mengikuti a/-Mangul, dan sesungguhnya 
itu suatu perkara yang tidak boleh ada giyas padanya. Sebagian mereka 
ada yang mengatakan bahwa mereka tidak menganggap S)ad, Nuun, dan 
Oaf, karena ini semua merupakan huruf tunggal, tidak pula Thaa siin miim, 
karena ia bertentangan dengan dua saudaranya dengan membuang huruf 
miim, dan ia mirip dengan mufrad, seperti Oabil. Demikian juga Yasin, 
meskipun dengan wazan seperti ini, tetapi awalnya yaa', sehingga mirip 
dengan kata jamak, karena tidak ada bagi kita mufrad yang awalnya yaa' 

Mereka juga tidak menganggap Afif laam raa, berbeda dengan Alif 
laam miim, karena ia lebih mirip dengan a/-Fawashil daripada Alif laam raa. 
Demikian juga mereka bersepakat untuk memasukkan Yaa ayyuhal muddatstsir 
sebagai ayat, karena kemiripannya dengan a/-Fawashil setelahnya. Mereka 
berbeda pendapat tentang Yaa ayyuhal muzammil. 

Al-Mushili mengatakan: dan mereka menganggap firman Allah SWT 
“Isumma nadzgar” sebagai ayat, dan tidak ada di dalam Al-Gur'an yang 
lebih pendek daripada ayat ini. Adapun yang menyamainya adalah: 'Amma, 
Wal Fajr, dan Wadh-Dhuha. 


282 Al-Itgan fi Ulumil Nur'an 


Tadznib (Ekor) 
Ali bin Muhammad al-Ghali me-nadgam-kan “Arjuzah” tentang “al- 


Garaa'in” dan “al-Akhawaat”, dia telah memasukkan di dalamnya surat- 
surat yang memiliki kesamaan dalam jumlah ayatnya, seperti surat al-Fatihah 
dan al-Ma'un, ar-Rahman dan al-Anfal, surat Yusuf, al-Kahfi, dan al-Anbiya”: 
ini adalah sesuatu yang maruf (terkenal) dari uraian yang sudah lewat. 


Faedah Pertama 


Ada keterkaitan dalam mengenal ayat, hitungannya, dan batasan- 


batasan ayatnya dengan hukum-hukum fighiyyah sebagai berikut: 


ta 


Hal itu menjadi penting bagi seseorang yang tidak mengetahui al- 
Fatihah, maka wajib baginya untuk mengganti dengan tujuh ayat (yang 
lainnya). 

Menjadi penting dalam khutbah, karena sesungguhnya wajib di 
dalamnya membaca satu ayat yang sempurna, tidak cukup membaca 
separonya, jika ayat itu tidak panjang. Demikian juga ayat yang panjang 
berdasarkan pendapat jumhur. Di sinilah adanya pembahasan, yaitu 
sesungguhnya apa yang diperselisihkan dari sisi bahwa ia adalah ayat 
yang terakhir, apakah cukup membacanya di dalam khutbah? Ini tempat 
perdebatan, dan saya tidak melihat ada ulama yang menyebutnya. 


Hal tersebut dianggap penting pada surat yang dibaca di dalam shalat, 
atau yang menempati posisinya. Disebutkan di dalam hadits shahih 
bahwa Nabi saw pernah membaca di dalam shalat Subuh 60 hingga 
100 ayat. 


Hal itu menjadi penting dalam bacaan giyamullail. Disebutkan dalam 
berbagai hadits: “Barangsiapa membaca sepuluh ayat, ia tidak tercatat 
sebagai orang-orang yang lalai”, “Barangsiapa membaca lima puluh 
ayat, ia dicatat sebagai haafidgiin (orang-orang yang menjaga 
ketaatan)”, “Barangsiapa membaca seratus ayat maka ia tercatat 
sebagai al-ganitiin (orang-orang yang taat), “Barangsiapa membaca 
dua ratus ayat maka ia tercatat sebagai faigiin (orang-orang yang 
beruntung), “Barangsiapa membaca tiga ratus ayat maka ia tercatat 
untuk memeroleh pahala yang besar”, “Barangsiapa membaca lima 
ratus ayat ..., tujuh ratus ayat ..., seribu ayat ... maka ....” (HR. 
Ad-Darimi dalam Musnad-nya secara terpisah) 


Al-ltgan fi Ulumil Lur'an 283 


5. Hal itu menjadi penting dalam kaitannya dengan wagaf (berhenti) 
pada ayat yang dikehendaki, sebagaimana akan dijelaskan. 


Al-Hudzali di dalam kitabnya, a-Kamil, mengatakan, “Ketahuilah 
bahwa memang ada suatu kaum yang tidak mengerti jumlah ayat dan apa 
faedahnya, hingga berkata Az-Za'farani, “Mengetahui jumlah ayat itu 
bukanlah suatu ilmu, akan tetapi sebagian ulama menekuninya untuk 
promosi” Al-Hudzali berkata, “Tidaklah demikian, di dalamnya terdapat 
berbagai faedah, di antaranya mengetahui wagaf, dan karena Ijmak telah 


9 


menyepakati bahwa shalat itu tidak sah dengan setengah ayat. 


Faedah Kedua 


Penyebutan ayat-ayat di dalam hadits-hadits Nabi saw. dan atsar itu 
banyak sekali dan tidak terhitung, seperti hadits-hadits tentang surat al- 
Fatihah, empat ayat dari awal surat al-Bagarah, ayat al-Kursi, dua ayat di 
akhir al-Bagarah, hadits iswullah al-adgam di dalam dua ayat ini, yaitu: 
“Wa ilaahukum ilaahun waahid laa ilaaha illaa buwarrahman ar-rahin?” (OS. 
al-Bagarah: 163) dan “Afif laam miim, Allaahu laa ilaaha illaa huwal-Hayyul- 
Oayyum” (OS. Ali Imran: 1-2). 

Disebutkan di dalah Shahih al-Bukhari, dari Ibnu Abbas: apabila Anda 
ingin mengetahui kebodohan bangsa Arab, bacalah ayat-ayat setelah ayat 
130 dari surat al-An'am, yaitu: “Oad khasiralladziina gataluu” hingga 
“Muhtadiin” (ayat 140). 

Disebutkan di dalam Musnad Abi Yala, dati Miswat bin Makhrumah, ia 
berkata: aku pernah berkata kepada Abdur Rahman bin Auf, “Wahai pamanku, 
beritahukan kepada kami tentang kisah Anda pada hari (Perang Uhud). Ia 
berkata, Bacalah setelah ayat 120 dari surat Ali Imran, maka engkau akan 
menemui kisahku, yaitu: Wa in ghadanta min ahlika, tubawwi'ul mukmmin maga'ida 
lilgitaal (OS. Ali “Imran: 121)” 


Pasal 


Para ulama telah menghitung jumlah kalimaatul Our'an (kata-kata di 
dalam Al-Gur'an), ia sebanyak: 77.934 kata. Ada yang mengatakan bahwa 
ia sejumlah 77.437 kata, ada yang mengatakan 77.277 kata, ada juga yang 
mengatakan selain jumlah tersebut. 

Disebutkan bahwa penyebab adanya 1&htilaf (perbedaan pendapat) 
dalam menghitung jumlah kata-kata di dalam Al-Guran karena kata-kata 
itu ada yang hagigat dan ada yang majaz, ada yang lafadz dan yang rasm, dan 


284 Al-Itgan fi Ulumil Nur'an 


menganggap masing-masing dari semua itu boleh-boleh saja, pun masing- 
masing dari ulama mempunyai penilaian dari berbagai alternatif tersebut. 


Pasal 


Telah dijelaskan dari Ibnu Abbas tentang jumlah huruf di dalam Al- 
Ouran, dan dalam masalah tersebut terdapat pendapat-pendapat yang 
lainnya. Tetapi perlu diperhatikan bahwa menyibukkan diri untuk 
penguasaan masalah tersebut termasuk sesuatu yang ada manfaatnya. Ibnu 
al-Jauzi telah membahasnya secara luas di dalam kitabnya, Funun al-Afnan, 
dan beliau menghitung separo, sepertiga, sampai sepersepuluh, dan 
memperluas pembahasan dalam hal tersebut. Beliau meninjau kembali 
masalah itu, tetapi kitab kita (4/-Igan) ini merupakan kitab yang membahas 
hal-hal yang penting, bukan membahas masalah-masalah seperti itu. 


Imam as-Sakhawi mengatakan, “Saya tidak melihat dalam menghitung 
kata-kata dan huruf (di dalam Al-Gur'an ini) ada faedahnya, karena apabila 
memberikan faedah—itupun apabila pada suatu kitab yang mungkin 
ditambah atau dikurangi—sedangkan Al-Our'an ini tidak mungkin 
diperlakukan seperti itu.” 


Di antara hadits-hadits yang memerhatikan huruf-huruf (dalam Al- 
Our'an) adalah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, dari Ibnu 
Mas'ud (marfu): “Man gara'a harfan min kitabillah fa lahu bibi hasanah, wal 
hasanatu bi 'asyri amtsaalihaa, laa aguulu Alif Laam Miim' harf, wa laakin alifun 
harf, wa laamun harf, wa miimun harf” (barangsiapa membaca satu huruf dari 
kitab Allah, yakni Al-Guran ini maka dia berhak memeroleh satu kebaikan, 
dan satu kebaikan itu sama dengan sepuluh kali kebaikan. Aku tidak 
mengatakan: alif laam miim satu huruf, tetapi alif satu huruf, laam satu huruf, 
dan miim satu huruf). 


Imam ath-Thabrani juga mengeluarkan sebuah riwayat dari Umar bin 
Khathab (marfw?): “Al-Ouran alfu alfi harfin, jaman gara abu shaabiran mubtasiban, 
kaana lahuu bi kulli harfin Zaujatun minal buuril “ain?” (A-@uran itu terdiri dari 
satu juta huruf, maka barangsiapa membacanya dengan sabar dan ingin mencari 
ridha Allah, untuknya pada setiap huruf ada istri dari bidadari). Rjaaluhuu 
tsigaat (para perawi hadits ini orang-orang yang tepercaya), kecuali syekhnya 
Ath-Thabrani, yaitu Muhammad bin Ubaid bin Aadam bin Abi Iyas. Imam 
az-Zahabi telah berbicara tentang dia, dan hadits ini juga dipahami atas ayat 
yang di-nasakh (hapus) ras-nya (tulisannya) dari Al-Gur'an, karena Al-Guran 
yang sekarang ada tidak mencapai jumlah tersebut. 


Al-ltgan fi Ulumil Lur'an 285 


Faedah 


Sebagian ulama Gurra' mengatakan bahwa Al-Gur'an al-“Adzim itu 
mempunyai anshaf (dua sisi) dengan beberapa pertimbangan, separonya (satu 
sisi) dengan huruf »uun dari kata nukran (OS. al-Kahfi: 74), di dalam surat al- 
Kahfi, dan £agf dari separo (satu sisi) yang kedua. 


Separonya (satu sisi) dengan kalimaat (daal), dari firman Allah: “Wal 
Juluudu” (9S. al-Hajj: 20), di dalam surat al-Hajj, dan firman Allah: “Wa 


“3 99 .. 


labum magaami"” ((9S. al-Hajj: 21) termasuk separo (satu sisi) yang kedua. 

Separonya (satu sisi) dengan ayat “Yafikuun” dari surat asy-Syu'ara” 
dan firman Allah “Fa ulgiyas saharati” (9S. asy-Syw'ara”: 45-46) termasuk 
separo (satu sisi) yang kedua. 

Separonya berdasarkan hitungan surat-surat di akhir surat al-Hadid, 
sedangkan surat al-Mujadalah termasuk separo yang kedua, dan sepuluh 
di surat al-Ahzab. Dikatakan, “Sesungguhnya separo dengan huruf (&aaj) 
dari kata »u£ran, dan dikatakan juga bahwa faa' dari firman Allah 
“Walyatalaththaf” (9S. al-Kahfi: 19). 


286 Al-Itgan fi Ulumil Aur'an 


Mengenal Para Huffadz 
dan Perawi Al-Our'an 


pustaka-indo.blogspot.com 


Mengenal Para Huffadz dan 


Perawi Al-Our'an 


mam Bukhari meriwayatkan dari Abdullah bin 

“Amr bin Ash, ia berkata: aku mendengar Rasulullah 
saw. bersabda, “Khudzul Our'an min arba'atin, min 
Abdillah bin Mas'ud, wa Saalim, wa Mu'adg, wa Ubay bin 
Ka'ab” (Ambillah Al-Guran dari Abdullah bin Mas'ud, 
Saalim, Mw'adz, dan Ubay bin Ka'ab). Maksudnya: 
pelajari Al-Gur'an dari mereka. 


Empat orang yang telah disebutkan di dalam hadits 
tersebut, yang dua orang dari kaum Muhajirin, yaitu dua 
orang pertama, kemudian yang dua orang (berikutnya) 
dari Anshar. Yang dimaksud dengan Saalim adalah 
Saalim bin Ma'gil, maulaa Abi Hudzaifah, sedangkan 
Mw'adz di sini adalah Mw'adz bin Jabal. 


Al-Kirmani mengatakan, “Dengan hadits 
tersebut dimungkinkan bahwa Nabi saw. ingin 
memberitahukan (kepada para shahabatnya) tentang 
apa yang akan terjadi sepeninggal Nabi saw. Maksudnya 
bahwa mereka berempat akan tetap eksis hingga 
mereka menyendiri (tidak ada yang lainnya). Tetapi 
ungkapan Al-Kirmani ini dikomentari (digarisbawahi) 
bahwa mereka tidak satu-satunya, bahkan orang- 
orang yang mahir dalam “tajwiidul Our'an” setelah 
periode kenabian jumlahnya berlipat-lipat daripada 


289 


mereka yang nama-namanya disebutkan. Saalim, maulaa (orang yang 
pernah dimerdekakan) oleh Abu Hudzaifah telah terbunuh dalam perang 
Yamamah, Mw'adz meninggal dunia pada masa kekhilafahan Umar, Ubay 
bin Ka'ab dan Ibnu Mas'ud meninggal pada masa kekhilafahan Utsman 
bin Affan, dan Zaid bin Tsabit, shahabat yang terakhir, masih hidup 
dan kepemimpinan puncak dalam gira'ah ada padanya. Beliau hidup 
setelah mereka dalam waktu yang cukup lama. 


Secara zahir Nabi saw memerintahkan (kepada para shahabat dan 
umatnya) untuk mengambil dari mereka pada saat kata-kata itu disampaikan. 
Ini tidak berarti kemudian pada saat itu tidak ada seorang pun yang sama 
dengan mereka dalam menghafal Al-Guran. Bahkan orang-orang yang hafal 
seperti mereka dari para shahabat jumlahnya cukup banyak. 


Disebutkan dalam hadits shahih berkaitan dengan peristiwa 
peperangan di sumur Ma'unah bahwa para shahabat yang terbunuh dalam 
peristiwa itu, yang mereka adalah para gurra' (penghafal Al-OGur'an) 
sebanyak tujuh puluh orang. 


Imam Bukhari juga meriwayatkan dari Yatadah, ia berkata: saya telah 
bertanya kepada Anas bin Malik, “Siapakah yang menghimpun (menulis) 
Al-Ouran pada masa Rasulullah saw?” Anas menjawab, “Mereka adalah 
empat orang, semuanya berasal dari shahabat Anshar, yaitu Ubay bin Ka'ab, 
Muw'adz bin Jabal, Zaid bin 'Tsabit, dan Abu Zaid.” Aku bertanya, “Siapakah 
Abu Zaid?” Ja menjawab, “Dia adalah salah seorang dari pamanku.” 


Imam Bukhari juga meriwayatkan dari Tsabit, dari Anas (bin Malik), 
ia berkata, “Nabi saw telah wafat, dan tidak ada yang menghimpun 
(menulis) Al-Guran selain empat orang, yaitu Abu Darda”, Mw'adz bin 
Jabal, Zaid bin Tsabit, dan Abu Zaid.” 


Hadits ini berbeda dengan hadits Yatadah dari dua sisi. Pertama, di 
dalam hadits ini secara terang-terangan ada pembatasan empat orang 
shahabat. Perbedaan yang kedua, di dalam hadits ini ada penyebutan Abu 
Darda' sebagai pengganti Ubay bin Ka'ab, dan sebagian dari ulama 
mengingkari adanya pembatasan empat orang. 


Imam al-Mazuri mengatakan: pernyataan Anas “tidak ada yang 
menghimpun Al-Guran selain mereka” tidak berarti kenyataannya seperti 
itu, karena secara perkiraan bisa jadi dia tidak mengetahui bahwa selain 
mereka juga menghimpunnya. Jika itu tidak maka bagaimana mereka akan 
menguasai padahal shahabat itu banyak dan mereka berpencar di berbagai 
negeri? Ini tidak mungkin akan sempurna kecuali apabila setiap orang 
dari mereka bertemu dan masing-masing mengatakan bahwa belum 


290 Al-Itgan fi Ulumil Nur'an 


sempurna bagi dia pengumpulan (Al-Guran) pada masa Nabi saw. tetapi 
ini sangat jauh dari kebiasaan. Apabila sebagai rujukannya adalah apa 
yang ia ketahui maka tidak harus demikian kenyataannya. 


Al-Mazuri juga berkata, “Telah berpegang pada perkataan Anas ini 
sekelompok dari al-malaahidah (orang-orang yang mulhid/ ingkar). 
Sesungguhnya kita tidak dapat menerima pemahaman hadits ini berdasarkan 
zahirnya (apa adanya). Tidaklah syarat mutawatir itu setiap orang harus 
hafal seluruh Al-Guran, bahkan apabila hafal semuanya, meskipun dibagi- 
bagi maka cukup.” 


Imam al-GJurthubi mengatakan, “Telah terbunuh pada hari Yamamah 
tujuh puluh dari Yurra”, dan telah terbunuh pada masa Nabi saw. di sumur 
Ma'unah dalam jumlah yang sama. Adapun Anas mengkhususkan dalam 
menyebutkan empat orang, karena kekuatan hubungannya dengan mereka, 
bukan dengan selain mereka, atau karena mereka itu berada pada 
ingatannya (pikirannya), bukan kepada selain mereka.” 


Al-Gadhi Abu Bakar al-Bagilani mengatakan, “Ada beberapa cara 
untuk menjawab hadits Anas bin Malik, yaitu sebagai berikut: 


1. Ini tidak dipahami secara lugas, sehingga tidak berarti kemudian 
shahabat selain mereka tidak menghimpun (menulis). 


2. Maksudnya: tidak ada yang menghimpun Al-Our'an berdasarkan 
seluruh bahasa dan seluruh gira'at sebagaimana diturunkan, kecuali 
mereka berempat. 


3. Tidak ada yang menghimpun apa yang di-rasakh dari Al-Yur'an setelah 
tilawahnya, dan apa yang belum di-nasakh selain mereka. 


4. Yang dimaksud dengan jam'ul Our'an di sini adalah talaggi secara 
langsung dari lisan Rasulullah, tidak dengan perantara. Ini berbeda 
dengan shahabat selain mereka, yang mungkin talaggi sebagiannya 
dengan perantara. 


5. Mereka telah berperan aktif untuk menyampaikan Al-Guran dan 
mengajarkannya, sehingga menjadi terkenal dengan itu. Sedangkan 
shahabat selain mereka tidak tampak jelas bagi Anas, sehingga 
pembatasan atas mereka berdasarkan pada pengetahuannya. 


6. Yang dimaksud dengan aljam'u di sini adalah al-kitabah (menulis), 
maka tidak menutup kemungkinan apabila selain mereka juga 
menghimpun Al-Our'an, tetapi dalam bentuk hafalan. Adapun mereka 
berempat, menghimpun Al-Guran dengan menulisnya, juga dengan 
cara menghafal Al-Gur'an. 


Al-ltgan fi Ulumil Lur'an 291 


7. Yang dimaksud adalah sesungguhnya tidak ada orang yang berhasil 
menyempurnakan hafalannya di masa Rasulullah, kecuali mereka. 
Ini berbeda dengan “selain mereka”, karena salah seorang di antara 
mereka tidak menyempurnakan hafalannya kecuali ketika wafatnya 
Rasulullah saw, ketika turun ayat yang terakhir. Mungkin juga ayat 
yang terakhir itu dan yang mirip dengannya tidak ada yang 
menghadirinya kecuali mereka berempat, dari orang-orang yang 
menghimpun seluruh Al-Gur'an sebelumnya, meskipun telah 
menghadirinya juga sejumlah besar dari shahabat yaitu orang-orang 
yang tidak mengumpulkan dari selain mereka. 


8. Yang dimaksud dengan Jam'u Al-Ouran adalah mendengar dan taat 
kepada Al-Ouran, serta beramal sebagai konsekuensinya. Imam Ahmad 
telah mengeluarkan sebuah riwayat di dalam kitabnya, az-Zuhdu, dari 
jalan periwayatan Abu az-Zaahiriyyah: sesungguhnya ada seorang lelaki 
datang kepada Abu Darda”, kemudian ia berkata, “Sesungguhnya anakku 
telah menghimpun Al-Guran.” Kemudian ia berkata, “Allahumma ghufran 
(ya Allah, ampunan-Mu). Sesungguhnya yang berhak menghimpun Al- 
Ouran adalah orang yang siap mendengar Al-Guran dan taat padanya.” 
Ibnu Hajar mengatakan bahwa pada umumnya dari berbagai 

kemungkinan yang disebutkan ini terlalu berlebihan, terutama 

kemungkinan yang terakhir. Saya mempunyai kemungkinan yang lain, 
bahwa maksudnya adalah menetapkan hal itu untuk suku Khazraj saja, 
bukan untuk suku Aus, sehingga tidak menafikan adanya kemungkinan 
selain dari dua kabilah tersebut dari kaum Muhajirin, karena Anas berkata 
demikian dalam rangka wufakharah (saling membanggakan) antara suku 
Aus dan suku Khazraj. 


Hal tersebut sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Jarir ath-Thabari 
melalui jalan periwayatan Said bin Abi “Arubah, dari Yatadah, dari Anas, ia 
berkata, “Pernah terjadi saling membanggakan diri antara dua suku: Aus 
dan Khazraj. Aus berkata, “Kita mempunyai empat orang (hebat): yang 
pertama seseorang yang “Arasy Allah pernah bergetar karena dia, itulah Sa'ad 
bin Mw'adz. Orang yang kedua, yaitu orang yang keadilan dalam 
kesaksiannya menyamai kesaksian dua orang, yaitu Khuzaimah bin Tsabit. 
Ketiga, orang yang pernah dimandikan oleh malaikat, yaitu Handzalah bin 
Abi “Amir. Orang yang keempat adalah orang yang jenazahnya dijaga oleh 
dabbar (sejenis lebah), yaitu “Ashim bin Abi Tsabit” Khazraj pun mengatakan, 
“Kita juga mempunyai empat orang (hebat), yang mereka adalah orang- 
orang yang menghimpun Al-Our'an. Hal ini tidak dilakukan oleh selain 
mereka ...' Kemudian ia menyebutkan mereka.” 


292 Al-Itgan fi Ulumil Aur'an 


Ibnu Hajar mengatakan bahwa tampak dari banyak hadits, sesungguhnya 
Abu Bakar adalah orang yang hafal Al-OGur'an pada saat Rasulullah saw masih 
hidup. Disebutkan dalam hadits shahih, “Sesungguhnya Abu Bakar pernah 
membangun masjid di halaman rumahnya maka beliau membaca Al-Guran 
di masjid itu.” Ini dipahami untuk sesuatu yang diturunkan dari Al-Guran 
pada saat itu. 

Ibnu Hajar juga mengatakan bahwa ini termasuk sesuatu yang tidak 
perlu diragukan, selain perhatian Abu Bakar yang sangat besar untuk 
talaggi (menerima) Al-Our'an dari Nabi saw dan konsentrasi hatinya 
terhadap Al-Guran. Keduanya (Abu Bakar dan Rasulullah saw) berada 
di Makkah, dan banyaknya mwulazgamah (bertemu) satu sama lain, sehingga 
Aisyah berkata, “Sesungguhnya Nabi saw dahulu mendatangi mereka 
pada waktu pagi dan sore.” Terdapat pula hadits shahih yang 
mengatakan, “Yg ummul gauma agra'ubum li kitaabillah”, dan Nabi saw. 
pernah memerintahkan Abu Bakar untuk menjadi imam bagi kaum 
Muhajirin dan Anshar sebagai pengganti Nabi saw pada saat sakit. Ini 
menunjukkan bahwa Abu Bakar adalah agra'uhum (orang yang paling 
sempurna bacaannya) dalam Al-Gur'an. 

Menurutku (Imam Suyuthi) sebenarnya Ibnu Katsir telah mendahului 
berbicara tentang hal tersebut, tetapi Ibnu Asytah telah mengeluarkan 
sebuah riwayat di dalam kitabnya, a/-Mashahif, dengan sanad yang shahih, 
dati Muhammad bin Sirin, ia berkata bahwa Abu Bakat telah wafat dan 
Al-Guran belum dihimpun (dibukukan), dan Umar wafat, sedangkan 
Al-Guran juga belum dibukukan. 

Ibnu Asytah mengatakan, “Sebagian ulama mengatakan bahwa maksud 
dari ungkapan di atas adalah Abu Bakar belum membaca seluruh Al-Guran 
secara hafalan. Sebagian ulama yang lain mengatakan bahwa dia (Abu Bakar) 
telah mengumpulkan mashahif (berbagai lembaran Al-Guran).” 

Ibnu Hajar berkata, “Ada sebuah riwayat dari Ali, sesungguhnya ia 
telah menghimpun (menulis) Al-Guran sesuai dengan tartibun nuzul turutan 
turunnya), setelah Rasulullah saw wafat. Hadits ini diriwayatkan oleh 
Ibnu Abi Dawud.” 

Imam Nasa'i mengeluarkan sebuah riwayat dengan sanad shahih, dari 
Abdullah bin Umar, ia berkata, “Aku telah mengumpulkan (menulis) Al- 
Ouran, kemudian aku membacanya pada setiap malam.” Kemudian berita 


itu sampai kepada Nabi saw, maka Nabi bersabda kepadanya, “Bacalah 
Al-Guran itu dalam satu bulan (khatam) ....” (al-Hadits) 


Al-ltgan fi Ulumil Lur'an 293 


Ibnu Abi Dawud juga mengeluarkan sebuah riwayat dengan sanad yang 
shahih, dari Muhammad bin Ka'ab al-Yardhi, ia mengatakan, “Telah 
menghimpun (menulis) Al-Guran pada masa Rasulullah saw. lima orang dari 
Anshar, yaitu Mwadz bin Jabal, “Ubadah bin Shamit, Ubay bin Ka'ab, Abu 
Darda, dan Abu Ayyub al-Anshari.” 


Imam Baihagi telah mengeluarkan sebuah riwayat di dalam kitabnya, 
al-Madkhal, dari Ibnu Sirin, ia berkata, “Telah mengumpulkan (menulis) 
Al-Gur'an pada masa Rasulullah saw. empat orang yang tidak 
diperselisihkan, yaitu Mw'adz bin Jabal, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Tsabit, 
dan Abu Zaid. Mereka berbeda pendapat tentang dua dari tiga orang, 
yaitu Abu Darda' dan Utsman, dan sebagian pendapat mengatakan: 
Utsman dan Tamim ad-Dari.” 


Imam Baihagi dan Ibnu Abi Dawud mengeluarkan sebuah riwayat 
dari Asy-Sya'bi, ia berkata, “Telah menghimpun (menulis) Al-Our'an pada 
masa Nabi saw. enam orang, yaitu Ubay bin Ka'ab, Zaid bin 'Tsabit, Muadz, 
Abu Darda”, Sa'ad bin Ubaid, dan Abu Zaid dan Majma' bin Jariyah, dia 
telah mengambil Al-Guran kecuali dua atau tiga surat.” 


Abu Ubaid di dalam kitabnya, 4/-Oiraa'aat, telah menyebutkan para 
Ourra” dari para shahabat Nabi saw kemudian dia hitung dari kalangan 
Muhajirin adalah empat khalifah, Thalhah, Sa'ad, Ibnu Mas'ud, Hudzaifah, 
Saalim, Abu Hurairah, Abdullah bin Saa'ib, Al-“Abaadilah (Al-Arba'ah), 
Aisyah, Hafshah, dan Ummu Salamah. Dari kaum Anshar adalah Ubadah 
ibnu ash-Shamid, Mu'adz yang di beri kunyah “Abu Halimah”, Majma' 
bin Jariyah, Fudhalah bin Ubaid, dan Maslamah bin Mukhlid. Kemudian 
Abu Ubaid menjelaskan bahwa sebagian mereka telah menyempurnakan 
tulisan Yur'annya. 

Sepeninggal Nabi saw, ia tidak termasuk dalam hitungan yang 
disebutkan di dalam hadits Anas. Ibnu Abi Dawud memasukkan di antara 
mereka, yaitu Tamim ad-Dari dan Ugbah bin Amir. 

Di antara shahabat Nabi saw yang juga menghimpun (menulis) Al- 
Ouran adalah Abu Musa al-Asy'ari. Ini disebutkan oleh Abu “Amr ad-Daani. 


Tanbih (Peringatan) 


Abu Zaid yang disebutkan di dalam hadits Anas itu telah 
diperselisihkan namanya. Ada yang mengatakan bahwa dia adalah Sa'ad 
bin Ubaid bin Nu'man, salah seorang dari bani Amr bin “Auf. Tetapi ada 
yang menolak, karena dia adalah dari Aus, sedangkan Anas dari Khazraj. 


294 Al-Itgan fi Ulumil Aur'an 


Anas mengatakan bahwa itu salah seorang dari pamannya, sedangkan 
Asy-Sya'bi menganggap dia dan Abu Zaid semuanya termasuk orang 
yang menghimpun (menulis) Al-Gur'an sebagaimana telah dijelaskan. 
Dengan demikian, ini menunjukkan bahwa dia adalah selain Sa'ad bin 
Ubaid bin Nu'man. 


Abu Ahmad al-Askari mengatakan, “Tidak ada yang menghimpun 
Al-Gur'an dari Aus, kecuali Sa'ad bin Ubaid.” Ibnu Habib dalam kitabnya, 
al-Mahbar, mengatakan bahwa Sa'ad bin Ubaid adalah salah seorang dari 
mereka yang menghimpun Al-Guran pada masa Nabi saw. 


Ibnu Hajar berkata, “Ibnu Abi Dawud telah menyebutkan bahwa di 
antara shahabat yang menghimpun Al-Our'an adalah Gais bin Abi 
Sha'sha'ah, ia berasal dari Khazraj. Tetapi saya tidak melihat secara terang- 
terangan bahwa dia diberi £unyah dengan sebutan “Abu Zaid?” 


Ibnu Hajar berkata, “Kemudian aku mendapatkan sebuah riwayat 
dari Ibnu Abi Dawud sesuatu yang menghilangkan kesulitan (dalam 
memahami), karena dia meriwayatkan dengan sanad berdasarkan syarat 
Imam Bukhari, sampai Tsumamah, dari Anas, “Sesungguhnya Abu Zaid 
yang menghimpun Al-Ouran itu bernama Oais bin Sakan” Dan Anas 
berkata, “Dia adalah seorang laki-laki dari kita dari bani “Ady bin Najjar, 
salah seorang dari pamanku. Dia telah meninggal dan tidak meninggalkan 
anak, maka kamilah yang mewarisinya.” 


Ibnu Abi Dawud berkata: telah menceritakan kepada kami Anas bin 
Khalid al-Anshari, ia berkata, “Dia adalah Gais bin Sakan bin Za'wa”, 
berasal dari bani “Ady bin Najjar. Dia meninggal tak lama setelah wafatnya 
Rasulullah saw, maka hilanglah ilmunya dan tak ada yang mengambilnya. 
Dia termasuk ahli Bai'ah “Agabah dan ahli Badr. Di antara pendapat- 
pendapat tentang namanya adalah Tsabit, Aus, dan Mw'adz.” 


Faedah 


Saya merasa bangga dengan seorang wanita dari kalangan shahabiyah 
Nabi saw yang juga pernah menghimpun Al-OGur'an. Tetapi tidak ada 
seorang pun yang membicarakan tentang dia. Ibnu Sa'ad di dalam 
kitabnya, ath-I'babagat, mengeluarkan sebuah riwayat, ia berkata, “Telah 
menceritakan kepada kami Al-Fadhl bin Dzukain, ia berkata: telah 
menceritakan kepada kami Al-Walid bin Abdillah bin Jami', ia berkata: 
telah menceritakan kepadaku nenekku, dari Ummi Waragah binti Abdillah 
bin Harits, bahwa Rasulullah saw pernah menziarahinya dan Nabi saw. 
menamainya dengan Syahiidah (padahal belum meninggal), dan dia telah 


Al-ltgan fi Ulumil Lur'an 295 


menghimpun Al-Gur'an. Sesungguhnya ketika Rasulullah saw. Perang 
Badar, dia berkata kepada Nabi, “Apakah engkau mengizinkanku untuk 
keluar bersamamu (dalam Perang Badar ini)? Saya akan mengobati orang- 
orang yang terluka dan akan merawat orang-orang yang sakit. Semoga 
Allah memberi syahadah (mati syahid) kepadaku” Nabi bersabda, 
Sesungguhnya Allah akan memberikan jalan kepadamu untuk 
mendapatkan syahadah. Rasulullah saw pun pernah memerintahkannya 
untuk menjadi imam keluarga (para wanita) yang ada di rumahnya, dan 
pada waktu itu dia mempunyai orang yang azan, serta bergabung dengannya 
seorang budak laki-laki dan satu orang dari budak wanita yang berada di 
belakangnya. Lalu keduanya membunuhnya pada masa pemerintahan 
Khalifah Umar, maka Umar berkata, “Benar Rasulullah saw yang pernah 
bersabda, “Berangkatlah bersama kami untuk men-ziarahi syahiidah 


29 


(seorang wanita yang akan mati syahid). 


Pasal 


Orang-orang yang terkenal dengan “Igraa'ul Our'an” dari para shahabat 
ada tujuh orang, yaitu Utsman, Ali, Ubay, Zaid bin Tsabit, Ibnu Mas'ud, 
Abu Darda, dan Abu Musa al-Asy'ari. Demikianlah Imam adz-Dzahabi 
menyebutkan mereka di dalam kitabnya, Thabagat al-Ourra', ia berkata, 
“Telah membaca di hadapan Ubay sekelompok dari shahabat. Di antara 
mereka adalah Abu Hurairah, Ibnu Abbas, dan Abdullah bin Sa'ib. Ibnu 
Abbas juga mengambil dari Zaid, dan telah mengambil dari mereka banyak 
orang dati tabiin.” 


Di antara para tabiin yang berada di Madinah adalah Sa'id bin 
Musayyab, “Urwah, Saalim, Umar bin Abdul Aziz, Sulaiman dan “Atha 
(keduanya Ibnu Yasar), Mu'adz bin Harits yang dikenal dengan Mu'adz 
al-Oari”, Abdur Rahman bin Hurmuz al-A'raj, Ibnu Syihab az-Zuhri, Muslim 
bin Jundub, dan Zaid bin Aslam. 


Para tabiin yang tinggal di Makkah adalah Ubaid bin “Umait, “Atha' bin 
Abi Rabah, Thawus, Mujahid, Ikrimah, dan Ibnu Abi Mulaikah. 

Di antara tabiin yang tinggal di Kufah adalah “Algamah, al-Aswad, 
Masrug, “Ubaidah, “Amr bin Syarahbil, Harits bin Gais, ar-Rab?i bin 
Khutsaim, “Amr bin Maimun, Abu Abdir Rahman as-Sulami, Zut bin 
Hubaisy, “Ubaid bin Nudhailah, Sa'id bin Jubair, an-Nakha'i, dan asy-Sya'bi. 

Di antara mereka yang tinggal di Bashrah adalah Abul “Aliyah, Abu 
Raja”, Nashr bin “Ashim, Yahya bin Ya'mar, Hasan (al-Bashri), Ibnu Sirin, 
dan Oatadah. 


296 Al-Itgan fi Ulumil Aur'an 


Di antara tabiin yang tinggal di Syam adalah al-Mughirah bin Abi 
Syihab al-Makhzumi (murid Utsman bin Affan) dan Khalifah bin Sa'ad, 
murid Abu Darda'. 


Kemudian ada kaum (ulama) yang #yjarrud (secara totalitas) mereka 
memerhatikan ilmu gira'at dengan sempurna, hingga menjadi para imam 
yang diikuti dan didatangi oleh para ulama. Di antara mereka yang tinggal 
di Madinah adalah Abu Ja'far Yazid bin Ya'ga', Syaibah bin Nashah, dan 
Nafi bin Abi Nu'aim. Mereka yang tinggal di Makkah adalah Abdullah 
bin Katsir, Humaid bin Gais al-A'raj, dan Muhammad bin Muhaishin. 
Mereka yang tinggal di Kufah adalah Yahya bin Watstsab, “Ashim bin 
Abin Najud, Sulaimam al-A'masy, Hamzah, dan al-Kissa'i. Mereka yang 
tinggal di Bashrah adalah Abdullah bin Abi Ishag, Isa bin “Amr, Abu Umar 
bin “Ala”, “Ashim al-Juhdari, dan Ya gub al-Hadhrami. Mereka yang tinggal 
di Syam adalah Abdullah bin “Amir, “Athiyyah bin Gais al-Kallabi, Isma'il 
bin Abdillah bin Muhajir, Yahya bin Harits adz-Dzammari, dan Syuraih 
bin Yazid al-Hadhrami. 

Mereka yang dikenal di dunia dengan istilah “Imam Tujuh Ourra” 
atau Orra'ah Sab'ah, yaitu: 

1. Naff, dia telah mengambil tujuh puluh orang dari tabiin, di antara 
mereka adalah Abu Ja'far. 
. Ibnu Katsir, dia telah mengambil dari Abdullah bin Sa'ib ash-Shahabi. 
3. Abu Amr, dia telah mengambil dari tabiin. 


Ibnu “Amir, dia telah mengambil dari Abu Darda' dan ashabu (murid- 
murid) Utsman. 


“Ashim, dia telah mengambil dari tabiin. 

Hamzah, dia telah mengambil dari “Ashim, al-A'masy, as-Subati'i, 

Manshur bin Mu'tamir, dan yang lainnya. 

7. Al-Kissai, dan dia telah mengambil dari Hamzah dan Abu Bakar 

“Ayyasy. 

Kemudian Ojira at itu tersebar di berbagai negara dan mereka berpencar 
sehingga menjadi umat yang banyak dan menjadi terkenal. Pada masing- 
masing dari tujuh imam tersebut mempunyai dua perawi, sebagai berikut: 
1. Dari Nafi: Oalun dan Warasy. 

2. Dari Ibnu Katsir: Ganbal dan al-Bazzi, dari murid-muridnya, dari 
dia. 

3. Dari Abi Amr: Ad-Dauri dan as-Suusi, keduanya dari al-Yazidi, dari 
dia. 


Al-ltgan fi Ulumil Lur'an 297 


4. Dari Ibnu “Aamir: Hisyam dan Ibnu Dzakwan, dari murid-muridnya, 
dati dia. 

5. Dari Ashim: Abu Bakar bin “Ayyasy dan Hafsh, dari dia. 

6. Dari Hamzah: Khalaf dan Khallad, keduanya dari Saalim, dari dia. 

7. Dari al-Kissa'i: ad-Dauri dan Abul Harits. 


Ketika permasalahan kaum muslimin semakin meluas dan kebatilan 
hampir saja bercampur dengan kebenaran, para pemimpin umat tampil 
dan mereka bersungguh-sungguh dalam berijtihad. Mereka mengumpulkan 
seluruh huruf dan gira'at, mengembalikan segala sesuatu pada riwayat, 
membedakan antara yang shahih dan masyhur, dan yang syadz dengan 
kaidah-kaidah yang mereka buat dan standar yang mereka susun. 


Karena itu, orang yang pertama kali menyusun dalam bidang “gira'at” 
adalah Abu Ubaid GYasim bin Salam, Ahmad bin Jubair al-Kufi, Ismail bin 
Umar ad-Dajwani, dan Abu Bakar bin Mujahid. Para ulama bangkit pada 
masanya dan setelahnya dengan menyusun kitab-kitab dalam berbagai 
“gira'at”, baik secara jama'i maupun sendiri-sendiri, baik secara ringkas 
maupun panjang lebar. Para imam gira'at itu pun akhirnya banyak sekali 
dan tidak terhitung. 


Hafidzul Islam Abu Abdillah az-Zahabi telah menyusun kitab (khusus) 
tentang Thabagaat al-Ourra' (Tingkatan Para Ourra”). Hafidzul Gira'at Abul 
Khair Ibnul Jazari juga melakukan hal yang sama. 


298 Al-Itgan fi Ulumil Aur'an 


pustaka-indo.blogspot.com 


Mengenal “Sanad yang “Ali 
dan Sanad yang Naazil” 


K etahuilah bahwa mencati 'uluwwul isnad 


(ketinggian sanad) adalah sunah. Sesungguhnya 


itu merupakan #agarrub kepada Allah SWT. Ahli hadits 
telah membagi uluwwul isnad menjadi lima bagian, sebagai 
berikut: 


U 


Kedekatan sanad dengan Rasulullah saw dari segi 
jumlah dengan sanad yang bersih dan tidak dhaif. 
Ini termasuk jenis wuwwwul isnad yang paling afdhal 
dan paling mulia. Apa yang terjadi pada syuyukh (para 
ulama) tertinggi pada zaman ini adalah sanad yang 
para rjal-nya (perawinya) ada empat belas orang, 
tetapi ini hanya terjadi pada gira'ah Ibnu “Amir, dari 
riwayat Ibnu Dzakwan, kemudian lima belas orang, 
dan ini terjadi pada gira'ah “Ashim, dari riwayat 
Hafsh, dan gira'ah Ya'gub dari riwayat Ruwais. 

Di antara macam-macam “wWuwwul isnad menutut 
ahli hadits adalah kedekatan sanad itu pada salah 
satu imam dari imam-imam hadits, seperti Al- 
A'masy, Husyaim, Ibnu Juraij, Al-Auza'i, dan Imam 
Malik. Persamaan di sini adalah kedekatan sanad 
itu pada salah satu imam dari Imam Tujuh (Ourra' 
Sab'ah), maka yang tertinggi dari apa yang terjadi 


301 


302 


pada yuyukh hari ini, dengan sanad yang muttashil dengan tilawah 
pada Nafi' adalah 12 orang, juga pada “Amir adalah 12 orang. 


Juga menurut ahli hadits bahwa ketinggian sanad adalah dengan 
meriwayatkan salah satu dari “al-Kutub as-Sittah” (Kitab Enam), yaitu 
dengan meriwayatkan hadits yang seandainya dia meriwayatkan hadits 
itu melalui salah satu kitab dari Kutubus Sittah maka akan dia peroleh 
daripada seandainya ia meriwayatkan hadits itu melalui selain dari Kutubus 
Sittah. Persamaannya di sini adalah memeroleh ketinggian sanad dengan 
mengambil dari sebagian kitab yang terkenal dalam “Gira'at”, seperti 
kitab at-Taisiir dan asy-Syathibiyyah. Termasuk dalam jenis ini adalah a/- 
Muwaafagaat, a-lbdal, a-Musaawaat, dan al-Mushafahaat. 


Al-Muwafagat adalah persamaan dalam suatu periwayatan dengan 
salah satu pemilik kitab pada syekhnya, bisa jadi dengan ketinggian 
atas sesuatu jikalau dia meriwayatkan dari sanadnya, bisa jadi pula 
tidak. Sebagai contoh: gira'ah Ibnu Katsir adalah riwayat Al-Bazzi, 
sanadnya Ibnu Bannan dari Abu Rabi'ah, dari dia Ibnu Katsir). Ibnul 
Jazari meriwayatkannya dari kitab a/-Miftah karya Abu Manshur 
Muhammad bin Abdul Malik bin Khairun dan dati kitab a/-Misbah, 
karya Abil Karam asy-Syahrazuri. Masing-masing dari dua orang 
(pemilik kitab itu) membaca gira'ah (Ibnu Katsit itu) kepada Abdus 
Sayyid bin Ttab, maka periwayatannya pada gira'ah itu termasuk salah 
satu dari dua #harigah (cara) yang kemudian dinamakan muwafagah 
pada yang lainnya, sesuai dengan istilah ahli hadits. 


Al-Ibdal atau al-Badal adalah apabila bertemu bersama dia pada 
syekhnya syekh dan seterusnya ke atas. Bisa jadi ini juga mencapai 
uluw, bisa jadi tidak. Sebagai contohnya adalah gita'ah Abi “Amr adalah 
riwayat Ad-Dauri, sanad Ibnu Mujahid, dari Abi az-Za'ra, dari dia 
(Abi “Amr). Ibnul Jazari telah meriwayatkan gira'ah ini dari kitab at 
Taisiir. Ad-Dani telah membaca gira'ah ini pada Abil Yasim Abdul 
Aziz bin Ja'far al-Baghdadi. Ad-Dani juga membacanya pada Abi 
Thahir, dari Ibnu Mujahid. Dari kitab a/-Misbah, Abul Karam telah 
membaca gira'ah ini pada Abul Gasim Yahya bin Ahmad as-Sabti. 
Yahya membaca gira'ah ini pada Abul Hasan al-Hammami. Abul Hasan 
juga membacanya pada Abi Thahir, maka periwayatannya pada gira'ah 
ini dari sanad a/-Misbah dinamakan “bada?” bagi ad-Daani pada syekh 
dari syekhnya (guru dari gurunya). 

Al-Musaawat adalah apabila antara perawi dan Nabi saw atau shahabat 
atau orang yang levelnya di bawahnya pada syekhnya salah seorang 


Al-ltgan fi Ulumil Rur'an 


pemilik kitab, seperti antara salah seorang pemilik kitab-kitab dan 
Nabi saw atau shahabat atau di bawahnya, berdasarkan apa yang 
disebutkan dari jumlahnya. 


Al-Mushafahah adalah apabila lebih banyak jumlahnya daripada dia, 
selisih satu, seakan-akan dia bertemu dengan pemilik kitab dan 
bersalaman dengannya, serta mengambil darinya. Sebagai contoh 
adalah gira'ah Naff. Imam asy-Syathibi meriwayatkannya dari Abi 
Abdillah Muhammad bin Ali an-Nufti, dari Abi Abdillah bin Ghulam 
al-Furs, dari Sulaiman bin Najah dan lainnya, dari Abi “Amr ad- 
Daani, dari Abil Fath Faris bin Ahmad, dari Abdul Bagi bin Hasan, 
dari Ibrahim, dari Umar al-Mugri”, dari Abul Husain bin Buuyan, 
dari Abu Bakar bin Asy'ats, dari Abu Ja'far ar-Rib'i yang terkenal 
dengan Abu Nasyith, dari Yalun, dari Nafi”. Ibnul Jazari juga 
meriwayatkannya dari Abu Bakar al-Khayyath, dari Abu Muhammad 
al-Baghdadi dan lainnya, dari Ash-Shaa'igh, dari Kamal bin Faris, 
dari Abil Yumn al-Kindi, dari Abul Yasim Hibatullah bin Ahmad 
al-Hariri, dari Al-Faradhi, dari Ibnu Buyan. 


Ini adalah musaawat Ibnul Jazari, karena antara dia dengan Ibnu Buyan 
ada tujuh orang (perawi). Ini juga hitungan antara Imam asy-Syathibi 
dengan dia (Ibnu Buyan), dan ini bagi orang yang mengambil dari 
Ibnul Jazari merupakan mushafahah bagi Asy-Syathibi. 

Di antara sesuatu yang mirip dengan pembagian yang ada pada ahli 
hadits ini adalah pembagian ahlul gurra” tentang kondisi sanad pada 
gira'ah, riwayat, tharig, dan wajh. 

Perbedaannya: apabila pada salah seorang imam tujuh atau sepuluh 
atau yang lainnya, dan telah sepakat padanya berbagai riwayat dan 
sanad dari padanya maka itu gira'ah. Apabila bagi seorang perawi 
dari padanya maka itu riwayat. Sedangkan bagi seseorang setelahnya 
ke bawah maka itu dinamakan #)arig, atau tidak berdasarkan ciri-ciri 
tersebut dan dikembalikan pada pilihan orang yang membaca padanya 
maka ini disebut yajh. 


4. Di antara macam-macam al 'uluw adalah lebih dahulu wafatnya syekh 
daripada sahabat yang telah mengambil dari syekhnya. Sebagai 
contoh: orang yang mengambil dari at-Taj bin Maktum itu lebih tinggi 
daripada orang yang mengambil dari Abul Ma'ali bin Labban, dan 
yang mengambil dari al-Labban itu lebih tinggi daripada yang 
mengambil dari Burhan asy-Syami, meskipun mereka sama-sama 
mengambil dari Abu Hayyan, karena yang pertama lebih dahulu 


Al-ltgan fi Ulumil Lur'an 303 


304 


meninggal daripada yang kedua, dan yang kedua lebih dahulu daripada 
yang ketiga. 

Ketinggian sanad juga bisa dicapai dengan meninggalnya seorang syekh 
(guru), tidak dengan melihat pada aspek yang lain atau syekh yang lain 
kapan saja terjadi. Sebagian ahli hadits mengatakan bahwa sanad itu 
akan disebut sanad yang tinggi apabila telah lewat padanya dari kematian 
syekh selama lima puluh tahun. Ibnu Mandah berkata, “Setelah tiga 
puluh tahun.” Berdasarkan ini maka orang yang mengambil dari murid- 
murid Ibnul Jauzi menjadi lebih tinggi daripada tahun 863, karena Ibnul 
Jazari adalah orang yang terakhir sanadnya paling tinggi, tetapi telah lewat 
dari kematiannya tiga puluh tahun. 

Inilah apa yang aku pilih dari kaidah-kaidah periwayatan, dan aku 
dapat mengeluarkan darinya kaidah-kaidah gira'at, juga belum pernah 
didahului. Hanya kepada Allah segala puji dan nikmat. 


Apabila Anda telah mengetahui “/uwwul isnad dan macam-macamnya 
maka Anda mengetahui nuzulul isnad (sanad terendah), sesungguhnya 
itu kebalikannya, dan selain sanad yang rendah itu tercela. Ia juga 
tidak dapat ditutup lagi (disempurnakan), yang para perawinya lebih 
alim, lebih kuat hafalannya, lebih baik, lebih mulia, lebih terkenal, 
dan lebih menarik. Adapun apabila tidak demikian maka itu tidak 
tercela dan tidak bisa dinomorduakan. 


Al-ltgan fi Ulumil Rur'an 


Mengenal Oira'ah yang 
Mutawatir, Masyhur, Ahad, 
Syadz, Maudhu', dan Mudraj 


pustaka-indo.blogspot.com 


Mengenal Oira'ah yang Mutawatir, 
Masyhur, Ahad, Syadz, 
Maudhu', dan Mudraj 


K etahuilah bahwa al-Gadhi Jalaluddin al-Bulgini 
mengatakan, “Oira'ah terbagi menjadi gira'ah 
yang mutawatir, ahad, dan syadz. Termasuk gira'ah 
mutawatir adalah Oira'ah Sab'ah yang masyhur, yang 
ahad adalah Oira'ah Tiga yang merupakan pelengkap 
hingga menjadi sepuluh dan termasuk ke dalam bagian 
ini gira'ah-gira'ah para shahabat, sedangkan yang syadz 
adalah gira'ah para tabiin, seperti A'masy, Yahya bin 
Witsab, Ibnu Jubair, dan lain-lainnya.” 

Pendapat ini masih perlu dikaji lagi dan akan 
diketahui dengan penjelasan kami kemudian. Orang 
terbaik yang pernah membicarakan permasalahan ini 
adalah seorang imam para gurra' di masanya, seorang 
guru dari semua guru kami, yaitu Abul Khair bin al- 
Jazairi. Dia mengatakan dalam permulaan kitabnya, an- 
Nasyr, “Semua gira'ah yang bersesuaian dengan bahasa 
Arab, walaupun dari satu segi, bersesuaian dengan 
Mushaf-Mushaf Utsmani walaupun dengan suatu 
penafsiran, dan shahih sanadnya maka itu adalah gira'ah 
yang benar yang tidak boleh ditolak dan diingkari. 
Bahkan itu termasuk bagian dari huruf-huruf yang tujuh 
yang dengannya Al-Gur'an diturunkan. Manusia wajib 
menerimanya, baik gira'ah itu berasal dari imam-imam 


307 


yang tujuh, yang sepuluh, maupun dari imam-imam lainnya yang diterima. 
Kapan saja salah satu rukun yang tiga ini kurang maka gira'ah itu dinamakan 
gira'ah syadz atau dha'if atau batil, baik berasal dari imam-imam yang tujuh 
maupun yang lebih besar daripada mereka. Inilah pendapat yang benar 
menurut para ulama peneliti, baik yang salaf maupun yang khalaf. Hal itu 
ditegaskan oleh Ad-Dani, Makiy, Al-Mahdawi, dan Abu Syamah. Ini adalah 
mazhab ulama salaf yang tidak diketahui adanya seorang pun di antara 
mereka yang menentang,” 


Abu Syamah berkata dalam a/Mursyid al-Wajiz, “Seseorang tidak boleh 
tertipu karena ada suatu gira'ah yang dinisbatkan kepada salah satu Oira ah 
Sab'ah dan menyebutnya sebagai gira'ah yang shahih dan ayat itu 
diturunkan dengan keadaan seperti itu. Terkecuali jika hal itu dinyatakan 
oleh seseorang yang dhabith (kuat ingatannya). Pada waktu itulah seorang 
pengarang tidak sendirian meriwayatkan darinya. Tetapi jika Anda 
meriwayatkan dari para garri” yang lain, tidak berarti riwayat Anda tidak 
shahih, sebab yang dijadikan patokan adalah ada atau tidaknya sifat-sifat 
itu, bukan pada siapa kamu menisbatkannya. Setiap gira'ah yang 
dinisbatkan kepada salah seorang dari Oira'ah Sab'ah atau yang lainnya 
terbagi menjadi gira'ah yang disepakati (Ijmak) dan yang syadz. Tetapi 
karena Oira'ah Sab'ah itu sudah masyhur dan banyak yang disepakati 
kebenarannya, hati menjadi lebih tenang jika suatu gira'ah itu dinisbahkan 
kepada mereka daripada jika dinisbahkan kepada yang lainnya.” 


Kemudian Ibnul Jazari berkata, “Perkataan kami pada definisi: 
walaupun dari satu segi, maksudnya adalah salah satu pendapat dalam 
nahwu, baik yang paling fasih maupun yang fasih, yang disepakati maupun 
yang diperselisihkan dengan suatu perselisihan yang tidak terlalu besar, 
jika gira'ah itu di antara gira'ah-gira'ah yang terkenal dan diterima oleh 
para imam dengan sanad yang shahih. Karena inilah dasar yang paling 
besar dan rukun yang paling kokoh. Banyak gira'ah yang diingkari oleh 
beberapa ulama nahwu atau kebanyakan mereka tetapi pengingkaran 
mereka tidak dianggap, seperti sukun pada: SN 36 (OS. al-Bagarah: 54) dan 
S al (OS. al-Bagarah: 67), bacaan jar pada: e- NI (OS. an-Nisa?: 1), 
nashab pada "LL SJ, pemisahan antara mudhaf dan mudhaf ilaihi pada 


. BS &2Y3 J3, dan lain-lain.” 
8. Al-Jatsiyah: 14. Ourthubi berkata, "Dengan ya' yang dibaca dengan dhammah dan fathah 
pada za' dengan fi'il majhul dan ada beberapa kaum yang membacanyan dengan nashab. 


Al-Kisa'i berkata, "Maknanya adalah agar balasan itu kembali kepada kaum itu." 
9. Al-An'am: 137 dan lihat Tafsir al-Ourthubi, VII, 91 


308 Al-Itgan fi Ulumil Nur'an 


Ad-Dani berkata, “Pada huruf-huruf Al-Guran, para imam gira'ah 
tidak berpedoman pada apakah suatu bacaan itu merupakan bahasa yang 
paling terkenal atau paling sesuai dengan kaidah bahasa, tetapi mereka 
berpedoman pada apakah bacaan itu sesuai dengan riwayah yang shahih. 
Jika riwayat telah shahih maka tidak ada kaidah bahasa yang dapat 
menolaknya, sebab gira'ah adalah suatu sunah (kebiasaan) yang ditirukan, 
yang harus diterima dan diamalkan.” 

Aku berkata, “Sa'id bin Manshur meriwayatkan dalam Sunan-nya dari 
Zaid bin 'Tsabit bahwa dia berkata, “Gira'ah adalah sunah yang ditirukan. 
Baihagi berkata, Dia bermaksud bahwa pada huruf-huruf Al-Our'an, kita 
harus mengikuti orang-orang sebelum kita. Tidak boleh berbeda dengan 
mushaf yang merupakan imam dan tidak boleh berbeda dengan gira'ah- 
gita'ah yang masyhur, walaupun hal itu diperbolehkan dalam bahasa atau 
yang lainnya yang lebih jelas.” 

Ibnul Jazari berkata, “Yang kami maksud dengan persesuaian dengan 
salah satu mushaf adalah jika bacaan itu shahih pada satu mushaf dan 
tidak terdapat pada mushaf yang lain. Seperti bacaan Ibnu Amir: 
AAA J6 dalam surat al-Bagarah: 116 tanpa wawu, dan USUL el 
(OS. Ali Imran: 184) dengan huruf ba' pada keduanya, karena gira'ah itu 
shahih pada Mushaf Syam. Juga seperti bacaan Ibnu Katsir 
BSI 3 op SA (OS. at-Taubah: 100) pada akhir surat Bara'ah dengan 
tambahan huruf « karena gira'ah itu shahih pada Mushaf Makkah, dan 
lain-lain. Jika gira?ah itu tidak terdapat pada salah satu Mushaf Utsmani maka 
itu adalah syadz, karena berbeda dari tulisan yang telah disepakati (Ijmak).” 

Perkataan kami: “walaupun dengan suatu penafsiran”, maksudnya adalah 
walaupun dengan kira-kira seperti cell 2 SL, karena ditulis pada semua 
mushaf dengan tanpa 4/f. Jadi, yang tidak membaca aff itu, bacaannya sesuai 
dengan Mushaf Utsmani dengan sebenarnya dan yang membaca dengan alif 
maka bacaannya sesuai dengannya, kira-kira karena 4//f itu dibuang untuk 
meringkas seperti penulisan: SUN SU (OS. Ali Imran: 26). 

Kadang-kadang perbedaan gira'ah itu pada kenyataannya bersesuaian 
dengan tulisan Mushaf Utsmani, seperti 0 sel dengan fa' dan ya, dan 
SI hm dengan ya' dan nun, dan lain-lain yang memang tidak diberi harakat 
dan titik. Hal ini menunjukkan keutamaan yang agung dari para shahabat 
dalam hal ilmu tentang abjad khususnya dan pemahaman yang mendalam 
dalam segala macam ilmu. Lihatlah bagaimana mereka menulis Ll Ll 
dengan shad, bukan dengan sin. Mereka tidak menulisnya dengan sin yang 


Al-ltgan fi Ulumil Lur'an 309 


merupakan huruf sebenarnya agar bacaannya dengan sir-walaupun berbeda 
dengan tulisan yang ada—tetapi sesuai dengan asal huruf sebenarnya. Maka 
jadilah keduanya seimbang, yaitu antara asal dan tulisan. Bacaan dengan 
isymam menjadi pertengahan antara keduanya. Jika kata itu ditulis dengan 
sin sesuai dengan asal huruf sebenarnya maka hilanglah faedah ini dan bacaan 
selain sin dianggap menyalahi asal dan tulisan. Karena itu, penulisan 2. 
dalam surat al-A'raf: 69 berbeda dengan al dalam surat al-Bagarah: 247, 
karena huruf dalam al-Bagarah adalah sin sedangkan huruf dalam al-A'raf 
adalah shad, dengan mengingat bahwa orang yang bacaannya berbeda dengan 
yang jelas tertulis pada huruf-huruf yang dibaca idgham, yang diganti, yang 
tertulis, atau yang terbuang, dan semisalnya tidak dianggap menyalahi aturan 
selama gira'ah tersebut shahih dan diriwayatkan dengan masyhur. Karena 
itulah tambahan ya' dan pembuangannya pada ad Yg dalam surat al- 
Kahfi: 70, dan yawu pada YEL 44 0S | 3 (OS. al-Munafigun: 10) serta 
dha' pada we (OS. at-Takwir: 24) dan lain-lain yang seperti itu bukan 
merupakan perbedaan yang ditolak. Perbedaan seperti itu diperbolehkan, 
sebab kembali kepada makna yang satu dan dikuatkan dengan kebenaran 
gira'ah itu dan kemasyhurannya serta penerimaan para imam terhadapnya. 
Hal ini berbeda dengan penambahan suatu kata atau pengurangannya, 
mendahulukan yang satu dan mengakhirkan yang lainnya, bahkan walaupun 
satu huruf ma'ani saja. Karena hukumnya sama seperti satu kata, tidak 
boleh berbeda dengan penulisan yang ada. Inilah hakikat batasan yang 
membedakan dalam hal persesuaian dengan penulisan Mushaf Utsmani atau 
perbedaan dengannya. 


Dia berkata, “Dan yang kami maksud dengan “shahih sanadnya' 
adalah jika gira'ah itu diriwayatkan oleh seseorang yang adil lagi kuat 
ingatan (dhabith) dari orang yang keadaannya sama dengannya sampai 
selesai. Karena itulah gira'ah akan menjadi masyhur menurut para imam 
ini, yang menurut mereka tidak termasuk kesalahan atau berbeda dengan 
yang lainnya (syad2).” 

Dia berkata, “Beberapa ulama mutaakhirin mensyaratkan kemutawatiran 
pada rukun ini dan tidak mencukupkan dengan keshahihan sanad. Menurut 
mereka Al-Gur'an tidak ditetapkan kecuali dengan kemutawatiran dan yang 
datang seperti riwayat ahad tidak dapat menjadikannya sebagai Al-Guran.” 

Dia berkata, “Ini tidak diragukan lagi. Karena kemutawatiran itu jika 
memang telah terjadi maka tidak dibutuhkan lagi dua rukun yang lainnya, 
seperti penulisan dan yang lainnya. Karena semua yang tetap dari 
Rasulullah saw dengan cara mutawatir maka wajib diterima dan dipastikan 


310 Al-Itgan fi Ulumil Aur'an 


merupakan Al-Guran, baik itu sesuai dengan penulisan maupun tidak. 
Jika mensyaratkan kemutawatiran pada setiap huruf perbedaan maka akan 
hilang banyak sekali dari huruf-huruf perbedaan yang jelas shahih dari 
para imam yang tujuh. Abu Syamah telah berkata, “Telah dikenal luas 
pada pembicaraan beberapa garri” mutaakhirin yang bertaklid bahwa 
Oira'ah Sab'ah itu semuanya adalah mutawatir. Maksudnya setiap personel 
yang menjadi sumber riwayatnya.” 


Mereka berkata, “Dan memastikan bahwa itulah yang diturunkan 
oleh Allah adalah wajib.” Kami juga mengatakan demikian, tetapi yang 
disepakati periwayatannya dari mereka melalui beberapa jalur tanpa ada 
yang mengingkari. 

Al-Ja'bari berkata, “Syarat itu ada satu, yaitu keshahihan sanad dan 
dua yang lainnya harus. Barangsiapa memahami betul terhadap keadaan 
para perawi, memerhatikan benar bahasa Arab dan mahir dalam penulisan, 
maka akan hilang padanya kesulitan ini.” 

Makki berkata, “Apa yang diriwayatkan Al-Our'an itu terbagi menjadi 
tiga hal: 

1. Satu bagian yang Al-Our'an itu dibaca dengannya dan yang 
mengingkarinya dianggap kafir, yaitu yang diriwayatkan oleh orang- 
orang yang #sigah (tepercaya) dan sesuai dengan bahasa Arab dan 
kaidah penulisan. 

2. Satu bagian yang shahih periwayatannya secara ahad, benar sesuai 
dengan kaidah bahasa Arab, dan lafadznya berbeda dengan penulisan, 
maka itu diterima dan Al-Gur'an tidak dibaca dengannya karena dua 
hal, yaitu karena berbeda dengan Ijmak dan karena dia tidak diambil 
berdasarkan Ijmak, tetapi dengan berita secara ahad. Maka Al-Gur'an 
tidak boleh ditetapkan dengannya. Orang yang mengingkarinya tidak 
dianggap kafir dan alangkah baiknya jika dia mau mengingkarinya. 

3. Bagian yang ketiga adalah yang diriwayatkan oleh seseorang yang 
tepercaya tetapi tidak sesuai dengan salah satu kaidah bahasa atau 
diriwayatkan oleh seseorang yang tidak #sigah, maka gira'ah itu tidak 
diterima, walaupun sesuai dengan penulisan.” 

Ibnul Jazari berkata, “Contoh dari bagian yang pertama banyak, seperti 
SL dan Ela, 0 4£ dan 0 s2». Contoh dari bagian yang kedua: gira'ah 
Ibnu Mas'ud dan yang lainnya dalam surat al-Lail ayat 45: SI 3S, 
dan gira'ah Ibnu Abbas 3-Lp Xyiw JS isl el Heli OS 4 dalam surat 
Kahfi: 79, dan lain-lain. Para ulama berbeda pendapat tentang gira'ah ini, 


Al-ltgan fi Ulumil Lur'an 311 


tetapi kebanyakan dari mereka melarangnya, karena gira'ah itu tidak 
mutawatir. Walaupun shahih melalui periwayatan, tetapi gira'ah itu 
mansukh dengan bacaan Rasulullah saw kepada Jibril yang terakhir atau 
dengan Ijmak para shahabat terhadap Mushaf Utsmani.” 

Contoh riwayat yang diriwayatkan oleh orang-orang yang tidak #sigah 
banyak, seperti yang ditulis dalam buku-buku yang menerangkan tentang 
gira'ah-gira'ah yang syadz, yang kebanyakan sanadnya adalah dhaif. 
Misalnya gira'ah yang dinisbahkan kepada Abu Hanifah yang dikumpulkan 
oleh Abul Fadl Muhammad bin Ja'far al-Khuza'i yang diriwayatkan darinya 
oleh Abul @asim al-Hadzali, seperti: 2 Lokal! sos uya At) asu (OS. 
Fathir: 27) dengan membaca rafa' pada AW dan nashab pada saka. 
Daruguthni dan beberapa ulama menjelaskan bahwa kitab ini palsu dan 
tidak memiliki sandaran. 

Contoh gira'ah yang diriwayatkan oleh seorang yang #sigah tetapi tidak 
sesuai dengan bahasa Arab sedikit sekali, bahkan hampir-hampir tidak 
ada. Beberapa ulama memberikan contoh riwayat Kharijah dari Nafi, yaitu 
yilks dengan hamgah. 

Dia berkata, “Dan tinggallah bagian yang keempat yang ditolak juga, 
yaitu yang sesuai dengan salah satu kaidah bahasa Arab dan penulisan, tetapi 
sama sekali tidak diriwayatkan. Oira'ah seperti ini lebih layak untuk ditolak 
dan dilarang. Orang yang melakukannya telah melakukan dosa besar. Telah 
disebutkan kebolehan gira'ah seperti ini dari Abu Bakar bin Mugsim. Karena 
pendapatnya ini maka diadakan suatu majelis khusus untuk mengkaji masalah 
tersebut dan mereka telah sepakat untuk melarangnya. Karena itu, 
dilaranglah sebuah gira'ah yang didasarkan kepada giyas mutlak yang tidak 
memiliki sandaran riwayat yang dijadikan dasar.” 

Dia berkata, “Adapun yang mempunyai dasar yang jelas, itu adalah 
giyas yang dapat diterima seperti bacaan idgham pada UY-, JW digiyaskan 
kepada », JB dan yang lainnya yang tidak menyalahi nash dan kaidah 
serta tidak menyalahi Ijmak, walaupun sedikit sekali.” 

Menurut pendapat saya, Ibnul Jazari telah menjelaskan hal ini dengan 
sangat baik. Menjadi jelas bagi saya bahwa gira'ah itu bermacam-macam. 

Pertama, gira'ah yang mutawatir, yaitu yang diriwayatkan oleh orang 
banyak yang tidak mungkin mereka sepakat untuk berbohong dari orang- 
orang yang keadaannya seperti mereka ini sampai terakhir. Seperti inilah 
kebanyakan gira'ah itu. 


10. An-Nasyr: 9 - 18 dengan perubahan sedikit 


312 Al-Itgan fi Ulumil Nur'an 


Kedua, gir'ah yang masyhur, yaitu yang shahih sanadnya tetapi tidak 
sampai kepada derajat mutawatir, sesuai dengan kaidah bahasa Arab dan 
penulisan serta masyhur di kalangan para gurra”. Mereka tidak menganggapnya 
sebagai kesalahan atau sebagai yang syadz. Oira'ah seperti inilah yang dikatakan 
oleh Ibnul Jazari dan seperti yang dipahami dari perkataan Abu Syamah yang 
telah lalu, boleh digunakan untuk membaca Al-Gur'an. Sebagai contoh adalah 
berbagai perbedaan riwayat dari para imam yang tujuh. Sebagian perawi 
menyebutkan suatu riwayat yang tidak disebutkan oleh yang lainnya. Contoh- 
contoh hal ini banyak, seperti bagian yang pertama dalam kitab-kitab gira'ah. 
Di antara kitab yang masyhur tentang hal ini adalah a#-Tuisir karya Ad-Dani, 
gasbidah yang ditulis oleh Asy-Syathibi, dan Au 1yatun Nasyr fil Oira'atil Asyr 
serta Tagribun Nasyr yang keduanya adalah karya Ibnul Jazari. 

Keriga, git'ah yang ahad, yaitu yang shahih sanadnya dan berbeda 
dengan kaidah bahasa dan penulisan, tidak masyhur seperti bagian yang 
kedua, dan tidak dijadikan sebagai pedoman untuk membaca Al-Guran. 
Tirmidzi dalam Jami-nya dan Hakim dalam Mustadrak-nya telah membuat 
satu bab, yang mereka berdua banyak meriwayatkan hadits yang shahih 
sanadnya. Contohnya adalah yang diriwayatkan oleh Hakim dari jalur Ashim 
al-Juhdari dari Abu Bukrah dari Rasulullah saw bahwa dia membaca: 

YP GAS 3 mas Il) Je Untu 

“Mereka bertelekan di atas bantal-bantal yang hijau dan perMadani-perMadani 

Jang indah.” " 


Dia meriwayatkan dari hadits Abu Hurairah bahwa Rasulullah saw: membaca: 

IE AB ya PI La adi ai DB 

“Seorang pun tidak menge-tahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu 
bermacam-macam nikmat yang menyedapkan pandangan.” (9S. as-Sajdah: 17). 


Dia meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Rasululah saw membaca: 


Sail ya Jyany Selor ad) 


“Telah datang kepada kalian seorang rasul dari yang paling terbormat di 
antara kalian” (9S. at-Yaubah: 127) dengan bacaan /athah pada ja' 


Dia meriwayatkan dari Aisyah bahwa Rasulullah saw membaca: 


Ig TIP 
“maka dia memperoleh ketenteraman dan rezeki) (OS. a-Wagfah: 79) dengan 
bacaan dhammah pada ra' yang pertama. 


11. Ar-Rahman: 76 dan lihatlah pada Tafsir al-Ourthubi, XVII: 191 


Al-ltgan fi Ulumil Lur'an 313 


Keempat, gita'ah yang syadz, yaitu yang tidak shahih sanadnya. Banyak 
kitab yang disusun mengenai hal ini. Contohnya adalah -- JI 2 Ll dengan 
JEil madhi, dan bacaan nashab pada £ » serta Xay HL dengan fil mabmi lil 
majhul. 

Kelima, gira'ah yang maudhu? (palsu), seperti gira'ah-gira'ah Al- 
Khuza'i. 

Saya berpendapat ada bagian yang keenam, yaitu yang termasuk di 
antara hadits-hadits yang mudraj, yaitu yang ditambahkan ke dalam gira'ah 
yang sebenarnya merupakan penafsiran, seperti: 


—  Gira'ah Sa'ad bin Abi Wagash: 


3) wal 4 Fa AJ, (dan dia memiliki saudara laki-laki dan saudara 
perempuan dari ibu) (OS. an-Nisa': 12) yang diriwayatkan oleh Sa'id 
bin Manshur, 

—  Giraah Ibnu Abbas: 
MA nga BSA) ya Dk Igkid OI ole £SKe Um (Tidak ada dosa 
bagi kalian jika kalian mencari karunia dari Tuhan kalian pada musim 
haji) (OS. al-Bagarah: 194) yang diriwayatkan oleh Bukhari, 

— Oiraah Ibnu Zubair: 


SM 9S Oya 3 Sy Ab Og ebay IL Ogoh Ae K0 SI) 
Aleb de Ab O jaring 
“Hendaklah ada di antara kalian itu suatu umat yang menyeru kepada 


kebaikan dan memerintahkan kepada yang makruf dan mencegah dari yang 

mungkar serta meminta pertolongan kepada Allah” (CS. Ali Imran: 104) 

Umar berkata, “Aku tidak mengetahui apakah itu merupakan gita'ahnya 
ataukah merupakan tafsir darinya” (diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshut). 
Al-Anbari meriwayatkan darinya dan dia menegaskan bahwa itu adalah tafsir 
darinya. 

Diriwayatkan dari Hasan bahwa dia membaca: 

Ja da, di Lana YI Kia Ole (Tiada seorang pun di antara kalian 
kecuali akan mendatanginya. Mendatanginya adalah memasukinya) (OS. Maryam: 
71). Ibnul Anbari berkata, “Perkataan: J y-MJI 54, Jl adalah tafsir dari Hasan 
terhadap makna »43, Jl. Ada seorang rawi yang salah dan menganggapnya 
termasuk Al-Guran.” 


314 Al-Itgan fi Ulumil Nur'an 


Ibnu Jazari mengatakan, “Kadang kala mereka memasukkan tafsir 
dalam gira'ah untuk menjelaskan, karena mereka termasuk para peneliti 
terhadap Al-Gur'an yang mereka pelajari. Karena itulah, mereka tidak 
mungkin akan salah dan tercampur baur bagi mereka. Kadang-kadang 
mereka menulis tafsir itu bersamanya.” 


Adapun orang yang mengatakan bahwa para shahabat membolehkan 
membaca Al-Guran dengan maknanya, sungguh dia telah berbohong. 


Saya akan menjelaskan secara terperinci tentang gira'ah yang mudraj ini. 


Peringatan-Peringatan 


Pertama, tidak ada perbedaan bahwa semua yang menjadi bagian dari 
Al-Guran harus mutawatit adanya, baik pada asalnya maupun pada bagian- 
bagiannnya. Adapun pada tempatnya, baik penempatan maupun urutan 
seharusnya juga demikian, menurut para peneliti di kalangan ahlusunah, karena 
kejelasan bahwa adat mengharuskan adanya kemutawatiran pada semua 
perinciannya. Sebab ini adalah mukjizat agung yang merupakan dasar dari 
agama yang kokoh, sementara jalan yang lurus merupakan sesuatu yang 
mengharuskan adanya periwayatan, baik secara global maupun terperinci. 
Adapun yang diriwayatkan secara ahad dan tidak mutawatir, dipastikan bahwa 
itu bukan merupakan Al-Guran secara gath'i. Banyak ulama ahli ushul fikih 
yang berpendapat bahwa kemutawatiran bukan merupakan syarat dalam 
menetapkan Al-Guran pada dasarnya, juga bukan merupakan syarat dalam 
penetapannya pada tempat, penempatan, dan urutannya, tetapi banyak yang 
diriwayatkan secara ahad. Inilah yang membuat Imam Syaffi menetapkan 
bahwa basmallah merupakan salah satu ayat dari setiap surat. 


Mazhab ini dibantah karena dalil-dalil yang telah lalu menegaskan 
bahwa kemutawatiran ada pada semua itu. Juga karena jika tidak 
disyaratkan adanya kemutawatiran maka bolehlah membuang banyak 
ayat dari Al-Guran dan menetapkan banyak hal yang bukan Al-Gur'an 
menjadi Al-Gur'an. Adapun yang pertama, jika kita tidak mensyaratkan 
adanya kemutawatiran pada tempat, maka boleh jadi beberapa 
pengulangan dalam beberapa ayat Al-Gur'an itu tidak mutawatir seperti 
ayat: ULISY LSG) sVI sa (Maka terhadap nikmat dari tuhanmu yang 
manakah kalian berdua mendustakan). Adapun yang kedua, jika ada beberapa 
Al-Guran yang tidak mutawatir pada tempatnya, bolehlah menempatkan 
ayat itu pada tempat yang lain dengan berita ahad. 


Al-ltgan fi Ulumil Lur'an 315 


Al-Gadhi Abu Bakar berkata dalam a/-Ikhtishar, “Ada beberapa fugaha” 
dan ahli ilmu kalam yang berpendapat boleh menetapkan Al-Our'an secara 
hukmiyah, bukan secara ilmiah berdasarkan berita ahad yang tidak masyhur. 
Adapun yang berpegang teguh kepada kebenaran, mereka membenci dan 
melarangnya.” 


Ada beberapa ahli ilmu kalam yang berpendapat, “Sesungguhnya boleh 
melakukan ijtihad dan berpendapat untuk menetapkan suatu gira'ah dan huruf, 
jika hal itu dibenarkan secara bahasa Arab, walaupun tidak diriwayatkan secara 
shahih bahwa Rasulullah saw membaca dengannya. Adapun orang yang 
berpegang teguh kepada kebenaran, niscaya ia membenci, mengingkari, dan 
menyalahkan mereka yang berpendapat demikian.” 

Para pengikut Mazhab Maliki dan mereka yang mengingkari basmallah 
membangun pendapat mereka berdasarkan hal ini dan menegaskan bahwa 
basmallah itu tidak mutawatir pada awal semua surat. Apa yang tidak 
mutawatir maka bukan merupakan Al-Our'an. 


Ini kami bantah dengan menegaskan bahwa basmallah itu mutawatir. 
Banyak hadits yang mutawatir menurut suatu kaum tetapi tidak mutawatir 
menurut kaum yang lain, sebaliknya mutawatir pada suatu masa, tetapi 
tidak mutawatir pada masa yang lain. Cukuplah untuk menerangkan 
kemutawatirannya karena basmallah itu ditulis dalam mushaf-mushaf para 
shahabat dan mereka yang datang setelahnya dengan £&hat mushaf, padahal 
mereka melarang untuk menulis apa yang bukan merupakan Al-Our'an pada 
mushaf itu, seperti nama-nama surat, bacaan aayuiin, dan pembagian hizib- 
hizib. Jika saja basmallah bukan merupakan Al-Guran, mereka pasti tidak 
memperbolehkan untuk menulis dengan £hat-nya tanpa adanya pembeda. 
Jika demikian maka mereka menipu kaum mukminin yang menyebabkan 
timbulnya keyakinan: apa yang bukan merupakan Al-Our'an sebagai Al- 
Ouran. Inilah sesuatu yang tidak boleh diyakini pada para shahabat. 

Jika dikatakan bahwa boleh jadi basmallah itu ditulis untuk pembatas 
antarsurat, maka ini dibantah, sebab mengandung tipuan dan tidak boleh 
melakukannya hanya karena untuk pembatas. Jika memang demikian alasannya, 
maka pasti dia juga ditulis di antara Bara'ah dan al-Anfal. 

Dalil yang menunjukkan bahwa dia termasuk Al-Gur'an yang 
diturunkan adalah apa yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, Hakim, 
dan yang lainnya dari Ummu Salamah bahwa Rasulullah saw membaca: 


Odi 5) 2 del HI PI An "—« (al-Hadits). Dia menganggap 
— Agya A (- sebagai ayat dan tidak menghitung Has. 


316 Al-Itgan fi Ulumil Aur'an 


Ibnu Khuzaimah, Baihagi, dan Ibnu Mardawih meriwayatkan dengan 
sanad yang shahih dari jalur Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas bahwa dia 
berkata, “Setan mencuri ayat yang paling agung dari manusia, yaitu: 
PIPI Aa Na 

Baihagi meriwayatkan dalam asy-Sya'bu dan Ibnu Mardawih dari jalur 
Mujahid dari Ibnu Abbas bahwa dia mengatakan, “Manusia melupakan 
satu ayat dari Kitab Allah yang tidak diturunkan oleh Allah, kecuali kepada 
Rasululah saw. dan kepada Sulaiman bin Dawud, yaitu ayat: 
ASI ae 

Daruguthni dan Thabrani meriwayatkan dalam al-Ausath dengan 
sanad yang dha'if dari Buraidah bahwa dia berkata, “Rasulullah saw. 
bersabda, “Aku tidak keluar dari masjid sampai aku memberitahukan 
kepadamu tentang suatu ayat yang tidak diturunkan setelah Sulaiman, 
kecuali kepadaku. Kemudian dia berkata, Dengan apa kamu memulai 
Al-Gur'an ketika kamu memulai shalat? Aku berkata, “Dengan 
BP JS "4 Dia berkata, Itulah dia.” 

Abu Dawud, Hakim, Baihagi, dan Al-Bazar meriwayatkan dari jalur 
Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas bahwa dia berkata, “Rasulullah saw. tidak 
mengetahui batasan setiap surat sampai turun kepadanya: 
PN AI AI mw,” Al-Bazar menambahkan, “Jika dia diturunkan maka dia 
mengetahui bahwa suatu surat telah selesai dan mulai dengan surat yang batu.” 

Hakim meriwayatkan dari jalur yang lain dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu 
Abbas bahwa dia berkata, “Kaum muslimin tidak mengetahui selesainya suatu 
surat sampai turun: jl jl AT ms. Jika dia telah turun maka mereka 
mengetahui bahwa suatu surat itu telah selesai.” Sanadnya sesuai dengan syarat 
Syaikhani (Bukhari dan Muslim). 

Hakim juga mengeluarkan dari jalur yang lain dari Sa'id dari Ibnu 
Abbas bahwa Rasulullah saw. jika didatangi oleh Jibril dan membaca: 
na PI AI (-, maka beliau mengetahui bahwa itu adalah suatu 
surat. (Sanadnya shahih) 

Baihagi meriwayatkan dalam asy-Sya'b dan yang lainnya dari Ibnu 
Mas'ud bahwa dia berkata, “Kami tidak mengetahui batasan antara dua 
surat, sampai turun: —-Jl y SJ AT ae 

Abu Syamah berkata, “Boleh jadi itu adalah ketika Rasulullah saw. 
mengajukan hafalannya kepada Jibril. Beliau terus membaca suatu surat 
sampai diperintah membaca basywallah. Maka beliau mengetahui bahwa surat 


Al-ltgan fi Ulumil Lur'an 317 


itu telah selesai. Juga ungkapan Rasulullah saw dengan kata diturunkan adalah 
sebagai isyarat bahwa itu merupakan Al-Gur'an di setiap awal surat. Boleh 
jadi maksudnya adalah setiap surat itu semuanya turun sebelum basmallah. 
Jika surat itu telah sempurna maka Jibril menurunkan basyallah. Kemudian 
dia meminta surat itu diulangi. Maka Rasulullah saw mengetahui bahwa 
surat itu telah sempurna dan tidak ditambah dengan yang lainnya.” 

Ibnu Khuzaimah dan Baihagi meriwayatkan dengan sanad yang 
shahih dari Ibnu Abbas bahwa dia berkata, “Yang dimaksud dengan as- 
Sab'u al-Matsani adalah surat al-Fatihah.” Ditanyakan kepadanya, 
“Manakah ayat yang ketujuh?” Dia berkata, “--- BP A Ha 

Daruguthni meriwayatkan dengan sanad yang shahih dari Ali bahwa dia 
ditanya tentang as-Sab'u al-Matsani, maka dia berkata, “WI 5, ena 
Dikatakan kepadanya, “Itu hanya enam ayat.” Dia berkata, 
CI PI) ag. 

Daruguthni, Abu Nu'aim, dan Hakim meriwayatkan dalam Tarik/- 
nya dengan sanad yang dha'if dari Nafi” dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah 
saw. berkata, “Jibril, jika datang kepadaku dengan membawa wahyu maka 
yang pertama kali dibawa kepadaku adalah: —- Jl Jl AT . 

Al-Wahidi meriwayatkan dari jalur yang lain dari Nafi” dari Ibnu Umar 
bahwa dia berkata, “Telah turun e-— BP 3 — di setiap surat.” 

Baihagi meriwayatkan dari jalur yang lain dari Nafi” dari Ibnu Umar 
bahwa dia membaca «Jl Jl AT "— pada shalat. Jika dia meng- 
khatamkan suatu surat, dia juga membacanya dan dia berkata, “Dia tidak 
ditulis di mushaf, kecuali untuk dibaca.” 

Daruguthni meriwayatkan dengan sanad yang shahih dari Abu 
Hurairah bahwa dia berkata, “Rasulullah saw bersabda, Jika kalian 
membaca A/hamdu, maka bacalah: JI o A -«. Sesungguhnya 
dia adalah Ummul Our'an, Ummul Kitab, dan as-Sab'u a-Matsani, dan 
BP A "4 termasuk salah satu dari ayat-ayatnya.” 

Muslim meriwayatkan dari Anas bahwa dia berkata, “Rasulullah saw pada 
suatu hati berada di antara kami, tiba-tiba beliau tertidur sebentat. Kemudian 
beliau mengangkat kepala sambil tersenyum. Beliau bersabda, “Telah diturunkan 
kepadaku baru saja suatu surat” Kemudian beliau membaca 


ASI Alas UI jl JI AM pmg (al Hadits)” 


318 Al-Itgan fi Ulumil Nur'an 


Hadits-hadits ini secara maknawi membetikan makna secara mutawatit 
bahwa basmallah termasuk Al-Guran yang diturunkan di awal setiap surat. 


Atas dasar ini ada suatu kemusykilan, yaitu apa yang diriwayatkan 
oleh Imam Fakhruddin: dia berkata, “Telah diriwayatkan pada beberapa 
kitab terdahulu bahwa Ibnu Mas'ud mengingkari keberadaan surat al- 
Fatihah dan Muanwidgatain merupakan bagian dari Al-GYuran. Ini sangat 
sulit. Karena jika kita menganggap bahwa periwayatan secara mutawatir 
telah terjadi pada masa shahabat dan itu termasuk dari Al-Yuran maka 
mengingkarinya adalah kafir. Jika kita mengatakan bahwa hal itu belum 
terjadi pada masa itu, berarti Al-Gur'an tidak mutawatir pada dasarnya.” 
Dia juga mengatakan, “Jika tidak demikian maka hampir dapat dipastikan 
bahwa riwayat dari Ibnu Mas'ud itu batil dan dengan inilah jalan keluar 
dari kesulitan itu terwujud.” 


Al-Gadhi Abu Bakar berkata, “Tidak terdapat riwayat yang shahih 
darinya bahwa itu bukan merupakan Al-Our'an dan tidak diketahui darinya 
hal ini. Dia hanya menghapus dan membuang dari mushafnya sebagai 
pengingkaran terhadap penulisannya, bukan mengingkarinya sebagai Al- 
Ouran. Karena yang wajib baginya adalah tidak menulis apa pun ke dalam 
mushaf, kecuali atas perintah Rasulullah saw Dan dia tidak mendapati 
beliau menyuruh demikian atau menulis seperti itu.” 


An-Nawawi berkata dalam Syarhul Muhadzab, “Ini adalah dusta 
terhadap Ibnu Mas'ud dan palsu. Tetapi yang shahih darinya adalah gira'ah 
dari Ashim dari Zirrin darinya. Di dalamnya terdapat Muanwidzgatain dan 
al-Fatihah.” 


Ibnu Hajar berkata dalam Syarah Bukhari, “Telah shahih dari Ibnu 
Mas'ud pengingkaran terhadap hal itu. Maka Ahmad dan Ibnu Hibban 
meriwayatkan darinya bahwa dia tidak menulis Muawwidgatain pada 
mushafnya.” 


Abdullah bin Ahmad meriwayatkan dalam Ziyadaatul Musnad, demikian 
juga Thabrani dan Ibnu Mardawaih dari jalur Amasy dari Abu Ishag dari 
Abdur Rahman bin Yazid an-Nakha'i bahwa dia berkata, “Abdullah bin 
Mas'ud menghapus a-Muawwidzataini dari mushaf-mushafnya dan dia 
berkata, “Keduanya bukan merupakan bagian dari kitab Allah.” 

Al-Bazar dan Thabrani meriwayatkan dari jalur yang lain bahwa dia 
menghapus al-Muawwidzatain dari mushaf dan dia berkata, “Rasulullah 


saw. hanya menyuruh kami untuk meminta perlindungan dengan keduanya 
dan beliau tidak membaca keduanya.” (Sanad-sanadnya adalah shahih) 


Al-ltgan fi Ulumil Lur'an 319 


Al-Bazar berkata, “Ibnu Mas'ud tidak dibantah oleh satu orang 
shahabat pun atas hal itu. Telah shahih bahwa Rasulullah saw membaca 
keduanya pada waktu shalat.” 


Ibnu Hajar berkata, “Pendapat yang mengatakan bahwa hal itu dusta 
dan bohong terhadap Ibnu Mas'ud terbantah. Mencela riwayat-riwayat 
yang shahih tanpa dasar tidaklah dapat diterima. Tetapi riwayat-riwayat 
itu benar dan takwil itu mungkin.” Dia berkata, “Al-Gadhi dan yang lain 
telah menakwilkannya sebagai pengingkaran terhadap penulisannya seperti 
yang telah dijelaskan sebelumnya.” Dia berkata, “Itu adalah takwil yang 
bagus. Tetapi riwayat yang tegas yang aku sebutkan tadi menolak 
penakwilan ini, karena dia berkata, “Keduanya bukan merupakan bagian 
dari kitab Allah.” 


Dia mengatakan, “Perkataan kitab Allah mungkin ditakwilkan sebagai 
mushaf. Maka sempurnalah takwil tersebut. Tetapi barangsiapa 
memerhatikan rangkaian jalur-jalur tersebut akan menyatakan bahwa 
penafsiran seperti itu sangat jauh.” 


Dia berkata, “Ibnu Shabagh menjawab bahwa dia tidak sampai 
menyatakan hal itu dengan tegas. Kemudian terjadilah kesepakatan setelah 
itu. Ringkasnya, keduanya telah mutawatir pada masanya dan tidak 
mutawatir menurutnya.” 


Ibnu Gutaibah berkata dalam Musykilul Our'an, “Tbnu Mas'ud 
menyangka bahwa a/-Muawwidzgataini bukan termasuk Al-Guran karena 
dia melihat Rasulullah saw meminta perlindungan dengan keduanya untuk 
Hasan dan Husain. Maka dia tetap pada persangkaannya. Kami tidak 
mengatakan bahwa dia telah benar pada hal itu sedangkan kaum Muhajirin 
dan Anshar salah.” 


Dia berkata, “Adapun sebab dia tidak menulis Fatihah pada mushafnya, 
bukan karena persangkaannya bahwa dia bukan merupakan bagian dari Al- 
Ouran. Kami berlindung kepada Allah! Tetapi dia berpendapat bahwa Al- 
Ouran itu ditulis di atas kertas hanya untuk menjaga dari keraguan, kelupaan, 
penambahan, dan pengurangan. Dia berpendapat bahwa hal itu tidak mungkin 
terjadi pada surat Alhamdu karena pendek dan wajib dipelajari oleh setiap 


orang,” 


Aku berkata, “Tidak tertulisnya surat al-Fatihah pada mushafnya 
diriwayatkan oleh Abu Ubaid dengan sanad shahih seperti yang telah 
dijelaskan di permulaan bagian ketujuh belas.” 


12. Musykilul Our'an, h.: 33, 34 dengan ringkasan dan perubahan pada ungkapannya. 


320 Al-Itgan fi Ulumil Nur'an 


Kedua, az-Zarkasyi dalam a/-Burban berkata mengenai 
Old ey Ad KI, “Al-Guran dan gira'ah adalah dua hakikat yang 
berbeda. A-Ouran adalah wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah saw. 
untuk menjelaskan dan sebagai mukjizat. Oira'ah adalah perbedaan-perbedaan 
berbagai lafadz wahyu yang terdapat pada huruf-hurufnya atau cara 
membacanya, seperti cara menipiskan, menebalkan, dan yang lainnya. Oira ah 
Sab'ah itu mutawatir menurut jumhur. Ada yang berpendapat bahwa dia hanya 
masyhur saja.” 


Az-Zatrkasyi berkata, “Menurut penelitian bahwa gira'ah-gira'ah itu 
mutawatir dari para imam yang tujuh. Adapun kemutawatirannya dari 
Rasulullah saw. masih perlu dikaji ulang. Sanad-sanad gira'ah mereka 
terdapat dalam kitab-kitab gira'ah, dan itu adalah riwayat ahad dari ahad.” 


Aku berkata, “Ini masih perlu dikaji ulang, seperti yang akan aku 
sebutkan.” Abu Syamah seperti yang telah lalu—mengecualikan lafadz- 
lafadz yang diperselisihkan oleh para gurra”. 


Ibnu Hajib mengecualikan hal-hal yang termasuk tata cara, seperti 
mad, imalah, dan membaca hamzah dengan jelas (tahkik). Berkata yang 
lain, “Yang benar bahwa asal dari mad dan imalah itu mutawatir. Tetapi 
perkiraan panjangnya tidak mutawatir karena adanya perbedaan pada 
caranya. Demikianlah yang dikatakan oleh Az-Zarkasyi.” Dia berkata, 
“Adapun macam-macam tahkik, semuanya mutawatir.” 


Ibnul Jazari berkata, “Kami tidak mengetahui seseorang yang berkata 
demikian selain Ibnu Hajib. Para imam ilmu ushul fikih telah menegaskan 
bahwa semua itu mutawatir seperti Al-Gadhi Abu Bakar dan yang lainnya. 
Itulah yang benar. Jika lafadz itu telah mutawatitr, mutawatit pula cara 
mengucapkannya, karena lafadz tidak mungkin ada kecuali dengan 
diucapkan dan tidak shahih kecuali dengannya.” 


Ketiga, Abu Syamah berkata, “Ada beberapa kaum yang menyangka 
bahwa Oira'ah Sab'ah yang ada sekarang adalah yang dimaksud oleh hadits. 
Ini bertentangan dengan Ijmak semua ahli ilmu. Hal itu hanya merupakan 
persangkaan dari beberapa orang yang tidak mengetahui.” 


Abul Abbas bin Ammar berkata, “Telah diriwayatkan hal-hal yang 
tidak sepantasnya dari para pendukung pendapat ini dan menjadi sulitlah 
urusan ini bagi orang yang awam, karena dia membuat bingung orang- 
orang yang terbatas wawasannya, bahwa gira'ah-gira'ah itulah yang 
dimaksud dalam hadits. Maka bagaimanakah kiranya jika bertambah atau 
berkurang dari tujuh.” 


Al-ltgan fi Ulumil Lur'an 321 


Abu Bakar bin al-“Arabi mengatakan, “Bukan hanya Oira'ah Sab'ah 
ini saja yang diperbolehkan, sehingga gira'ah yang lain tidak diperbolehkan, 
seperti gira'ah Abu Ja'far, Saibah, A'masy, dan yang lainnya. Sesungguhnya 
mereka sama dengan yang tujuh itu atau bahkan di atas mereka. Tidak 
hanya satu orang saja yang berpendapat demikian, di antaranya adalah 
Makki, Abul “Ala? al-Hamadzani, dan imam-imam gira'ah yang lainnya.” 

Abu Hayyan berkata, “Di dalam kitab Ibnu Mujahid dan para 
pengikutnya, tidak ada gira'ah-gira'ah yang masyhur, kecuali hanya sedikit. 
Inilah Abu Amru bin al-“Ala' yang terkenal diriwayatkan oleh tujuh belas 
perawi—kemudian dia menyebutkan nama-nama mereka. Di dalam kitab 
Ibnu Mujahid hanya dibatasi pada Al-Yazidi. Yang terkenal dan masyhur 
meriwayatkan dari Yazidi adalah sepuluh orang. Maka bagaimanakah 
hanya dibatasi pada As-Sudi atau Ad-Dauri saja, padahal keduanya tidak 
memiliki kelebihan atas yang lainnya? Semuanya sama-sama kuat 
ingatannya, teliti, dan sama-sama belajar dari satu tempat.” 


Dia berkata, “Aku tidak mengetahui sebab terjadinya hal ini, kecuali 
hanya karena kurangnya ilmu.” 

Makki berkata, “Barangsiapa menyangka gira'ah-gira'ah para gurra” itu— 
seperti Nafi” dan “Ashim—adalah yang dimaksud dengan huruf-huruf yang 
tujuh yang disebutkan dalam hadits maka dia telah salah besar” Dia berkata, 
“Hal ini mengharuskan bahwa apa yang tidak termasuk dalam Oira'ah Sab'ah 
yang telah shahih dari iimam-imam yang lain, sesuai dengan tulisan mushaf, 
bukan merupakan Al-Our'an.” 


Ini adalah kesalahan besar. Sesungguhnya mereka yang menyusun kitab- 
kitab gira'ah di antara para imam terdahulu, seperti Abu Ubaid al-Gasim 
bin Salam, Abu Hatim as-Sajistani, dan Abu Ja'far ath-Thabari, serta Isma'il 
a-Gadhi telah menyebut gira'ah-gira'ah yang jauh lebih banyak daripada 
yang tujuh itu. Penduduk Bashrah selama dua ratus tahun membaca Al- 
Ouran berdasarkan gira'ah Abu Amru dan Ya'gub, di Kufah berdasarkan 
gira'ah Hamzah dan “Ashim, di Syam berdasarkan gira'ah Ibnu Amir, di 
Makkah berdasarkan gira'ah Ibnu Katsir, dan di Madinah berdasarkan gira'ah 
Nafi”. Demikianlah keadaan mereka. Sampai pada tahun ketiga ratus Ibnu 
Mujahid menetapkan nama Kisa'i dan Ya'gub. 

Dia berkata, “Sebab hanya membatasi pada Orra ah Sab'ah—padahal 
para gurra” yang lebih baik dan lebih mulia daripada mereka jauh lebih 
banyak—adalah karena para perawi dari para imam banyak sekali. Ketika 
semangat telah turun, mereka membatasi hanya pada yang sesuai dengan 
tulisan mushaf sehingga mudah dihafalkan dan diingat. Maka mereka 


322 Al-Itgan fi Ulumil Aur'an 


melihat kepada imam yang #sigah, amanah, dan panjang umurnya dalam 
belajar dan mengajarkan gira'ah itu. Mereka mengambil dari setiap kota 
satu orang imam, meskipun mereka tetap tidak meninggalkan untuk 
meriwayatkan gira'ah-gira'ah dari para imam yang lain, seperti gira'ah 
Ya'gub, Abu Ja'far, Syaibah, dan yang lain.” 

Dia berkata, “Ibnu Jubair al-Makki telah menulis sebuah kitab sebelum 
Ibnu Mujahid di bidang gira'ah. Dia hanya memilih lima imam yang 
dipilihnya dari setiap kota ini, maka dikatakan kepadanya, “Sesungguhnya 
mushaf-mushaf yang dikirimkan itu ada tujuh: lima ini, satu mushaf ke 
Yaman, dan yang satu lagi ke Bahrain. Tetapi ketika tidak didengar adanya 
berita tentang dua mushaf ini, dan Ibnu Mujahid serta yang lainnya ingin 
tetap melestarikan jumlah mushaf-mushaf itu, maka mereka mengganti 
dari selain Bahrain dan Yaman dengan dua orang garri” yang lain. Maka 
sempurnalah bilangan itu, sehingga sesuai dengan jumlah yang disebutkan 
pada hadits. Demikian ini terjadi karena orang-orang tidak mengetahui 
dan tidak memahami asal-usul masalah ini, sehingga menyangka bahwa 
yang dimaksud dengan huruf-huruf yang tujuh adalah Oira'ah Sab'ah itu. 
Dasar yang dijadikan rujukan adalah keshahihan sanad dalam 
mendengarkan, persesuaian dengan kaidah bahasa Arab, dan persesuaian 
dengan tulisan Mushaf Utsmani. Oira'ah yang paling shahih sanadnya 
adalah gira'ah Nafi” dan “Ashim, dan yang paling fasih adalah gira'ah Abu 
Amru dan Kisa'i.” 

Al-Gartrab" berkata, “Berpegang teguh hanya kepada Oira'ah Sab'ah, 
bukan yang lainnya, tidak memiliki dasar dari hadits maupun dari atsar. 
Ini hanyalah perbuatan beberapa kaum mutaakhirin, sehingga muncul 
anggapan bahwa tidak boleh menambah selain yang tujuh. Padahal tidak 
ada seorang pun yang berpendapat demikian.” 

Al-Kawasyi mengatakan, “Semua yang shahih sanadnya, bertepatan 
dengan kaidah bahasa Arab, dan sesuai dengan tulisan Mushaf Al mam 
maka termasuk salah satu dari tujuh yang disebutkan dalam nash hadits itu. 
Kapan saja hilang salah satu dari ketiga rukun ini, maka dia termasuk syadz.” 

Telah tegas pengingkaran para ulama di bidang ini terhadap orang- 
orang yang hanya membatasi pada gira'ah-gira'ah yang masyhur seperti 
yang disebutkan dalam Tuaisir dan Syathibiah. Orang yang terakhir kali 
menegaskan hal ini adalah Syekh Tagiyuddin as-Subki. Dia berkata dalam 
Syarhul Minhaj, “Para pengikut mazhab ini berkata, “Diperbolehkan 


13. Yaitu Isma'il bin Ibrahim al-Oarrab. Lihat An-Nasyr, I: 46. 


Al-ltgan fi Ulumil Lur'an 323 


membaca di dalam shalat dengan Oira'ah Sab'ah dan tidak diperbolehkan 
dengan gira'ah yang syadz. Perkataan ini menyiratkan bahwa selain yang 
tujuh dan masyhur itu adalah syadz. Al-Baghawi meriwayatkan bahwa 
telah ada kesepakatan tentang kebolehan membaca dengan gira'ah Ya gub 
dan Abu Ja'far, di samping yang tujuh. Pendapat inilah yang benar.” 

Dia berkata, “Ketahuilah bahwa selain yang tujuh itu terbagi menjadi 
dua bagian. Satu bagian berbeda dengan tulisan mushaf. Bagian ini tidak 
diragukan maka tidak boleh digunakan untuk membaca, baik pada waktu 
shalat maupun yang lainnya. Satu bagian tidak bertentangan dengan tulisan 
mushaf dan tidak masyhur gira'ahnya, tetapi hanya diriwayatkan melalui 
jalur gharib yang tidak dapat dijadikan pedoman. Ini juga jelas dilarang untuk 
dibaca. Satu bagian yang lain adalah yang masyhur menurut para ulama di 
bidang ini, baik pada masa dahulu maupun sekarang maka tidak ada alasan 
untuk melarangnya. Di antaranya adalah gira'ah Ya'gub dan yang lainnya.” 


Dia berkata, “Al-Baghawi lebih layak untuk dipegang pendapatnya, 
karena dia seorang pengajar gira'ah dan di dalamnya ada pengumpulan 
terhadap beberapa ilmu.” Dia berkata, “Demikianlah perincian pada yang 
syadz pada gira'ah yang tujuh itu. Sesungguhnya di dalamnya banyak yang 
syadz.” 

Anaknya berkata dalam Man'ul Man', “Kami mengatakan dalam Jam'ul 
Jawami, Yang tujuh adalah mutawatir” Kemudian kami berkata dalam asy-Syadz 
wa ash-Shahih, Sesungguhnya itu adalah yang setelah sepuluh. Kami tidak berkata 
bahwa yang sepuluh itu mutawatir karena yang tujuh tidak diperselisihkan 
tentang kemutawatirannya. Kami menyebutkan tempat Ijmak sebelumnya, 
kemudian kami gabungkan dengan tempat yang diperselisihkan.” Dia berkata, 
“Perkataan yang menyatakan bahwa yang tiga itu tidak mutawatir sangat buruk 
dan tidak benar berpendapat dengannya, seseorang yang pendapatnya dianut 
dalam agama ini, padahal dia tidak berbeda dengan tulisan mushaf.” Dia berkata, 
“Aku mendengar bapakku sangat mengingkari beberapa hakim yang melarang 
membaca Al-Guran dengannya. Pada suatu waktu beberapa sahabat kami 
meminta izin kepadanya untuk mengajarkan Orra'ah Sab'ah, maka dia berkata, 
Aku mengizinkan kamu untuk mengajarkan Oira'ah yang Sepuluh.” 

Dia berkata untuk menjawab satu pertanyaan yang diajukan oleh Ibnul 
Jazari, “Orra'ah Sab'ah yang diringkas oleh Asy-Syathibi dan tiga gira'ah 
yang lain, yaitu gira'ah Abu Ja'far, Ya'gub, dan Khalaf adalah mutawatir 
dan diketahui dari agama ini dengan mudah. Setiap huruf yang hanya dibaca 
oleh salah satu dari yang sepuluh itu diketahui dari agama ini dengan mudah 
bahwa itu merupakan Al-Gur'an yang diturunkan kepada Rasulullah saw: 
Tidak berkeras kepala di bidang ini, kecuali orang yang tidak mengetahui.” 


324 Al-Itgan fi Ulumil Dur'an 


Keempat, perbedaan gira'ah memengaruhi perbedaan hukum. Karena 
itulah para fugaha' membangun pendapat mereka tentang batal atau tidaknya 
orang yang disentuh kepada perbedaan gira'ah iwk dan ewe (menyentuh) 
dan kebolehan bersetubuh dengan perempuan yang haid ketika telah berhenti 
haidnya sebelum mandi atau tidak diperbolehkannya kepada perbedaan gira'ah 
O ee (suci)'?. Mereka mengemukakan perbedaan yang unik pada ayat ini, 
karena dibaca dengan dua buah gira'ah. Abu Laits as-Samargandi dalam 
kitab al-Bustan menyebutkan dua pendapat, yang salah satunya Allah 
berfirman dengan keduanya bersama-sama, sedangkan yang kedua Allah 
berfirman dengan salah satu dari keduanya, tetapi Dia mengizinkan untuk 
dibaca dengan dua buah gira'ah. Kemudian dia memilih jalan tengah, yaitu 
jika setiap gira'ah mempunyai makna yang berbeda dengan gira'ah yang 
lain maka Allah telah berfirman dengan keduanya dan jadilah gira'ah itu 
seolah-olah dua buah ayat, seperti U glu (s— . Jika penafsiran keduanya 
adalah satu seperti — Jl dan & sd! (OS. al-Bagatah: 179) maka Dia 
berfirman dengan salah satu dari keduanya dan memperbolehkan 
membaca dengan keduanya terhadap suatu kabilah, sesuai dengan 
kebiasaan lisan mereka. 

Dia berkata, “Jika dikatakan bahwa Allah berfirman dengan salah satu 
dari keduanya, maka gira'ah yang manakah di antara keduanya?” Kami berkata, 
“Yang sesuai dengan bahasa kaum GOuraisy:” 

Beberapa ulama mutaakhirin mengemukakan pendapatnya, 
“Perbedaan dan bermacam-macamnya gira'ah itu memiliki beberapa 
faedah, di antaranya: 

» Meringankan dan memudahkan umat ini. 


»  Menampakkan kemuliaan dan kelebihannya terhadap umat yang lain, 
karena kitab umat yang lain tidak diturunkan kecuali dengan satu 
segi saja. 

» Memperbesar pahalanya, karena mereka mengerahkan kemampuan 
untuk menelitinya satu kata demi satu kata, sampai perkiraan panjang 
mad dan derajat-derajat imalah, kemudian dalam menyelidik makna- 
makna yang terkandung di dalamnya, mengambil kesimpulan hukum- 
hukum dari petunjuk setiap lafadz serta pendalaman terhadap 
petunjuk, penjelasan alasan, dan tarjih. 


»  Menegaskan rahasia Allah pada kitab dan penjagaan-Nya dari segala 
perubahan walaupun terdapat banyak perbedaan bacaan. 


14. An-Nisa': 43. Lihatlah Tafsir al-Gurthubi, V: 223 
15. Al-Bagarah: 222. Ini adalah Oira'ah Hamzah, Kisa'i, dan 'Ashim. 


Al-ltgan fi Ulumil Lur'an 325 


»  Melebihkan kemukjizatan Al-Guran dengan keringkasannya, karena 
beragamnya gira'ah itu seolah-olah seperti ayat-ayat yang banyak. Jika 
saja dilalah (petunjuk) dari ayat itu disebutkan dalam setiap ayat, pasti 
akan memperpanjangnya. Karena itulah firman Allah Se ai 35 
diturunkan untuk membasuh kaki dan mengusap &huf (sepatu). 
Lafadznya satu, tetapi ada perbedaan irab-nya. 

“Sebagian gira'ah itu menjelaskan hal-hal yang tidak diketahui pada 
gira'ah yang lainnya, seperti Y gl dengan tasydid menjelaskan makna 
dari gira'ah yang tanpa tasydid dan gira'ah 2 S5 Si leeb" (maka 
segeralah untuk mengingat kepada Allah) menjelaskan bahwa apa yang 
dimaksud dengan firman-Nya | sx adalah bersegera, bukan berjalan 
dengan cepat. 

Abu Ubaid berkata dalam kitab Fadha ilul Our'an, “Yang dimaksud dengan 
gira'ah yang syadz adalah tafsir dari sebuah gira'ah yang masyhur dan 
penjelasan terhadap makna-maknanya, seperti gira'ah Aisyah dan Hafshah: 
pan! 2XL6 dew jl (dan shalat wushtha, yaitu shalat Asar) (C9S. al-Bagarah: 238), 
gira?ah Ibnu Mas'ud: Lx&txj | gale3b (maka potonglah tangan-tangan kanannya) (OS. 
al-Mr'idah: 38), dan gira'ah Jabir: pe) 254 2d ye8SI Am pa Al Ob 
(Sesungguhnya Allah setelah memuliakan terbadap mereka adalah Maha Pengampun 
lagi Maha Penyayang (OS. an-Nur: 33).” 

Dia berkata, “Huruf-huruf ini dan yang semisal dengannya merupakan 
penafsir dari Al-Gur'an. Hal semacam ini telah diriwayatkan dari para tabiin 
dan dianggap baik. Maka bagaimanakah jika diriwayatkan dari para shahabat 
seniot, bahkan termasuk salah satu gira'ah! Tentu itu lebih baik dan lebih 
kuat daripada sebuah penafsiran. Kesimpulan terendah yang dapat diambil 
dari gira'ah semacam ini adalah kebenaran suatu penafsiran.” 

Saya telah memberikan perhatian lebih tentang hal ini di dalam kitab 
Asraarut Tangil dalam menjelaskan bahwa semua gira'ah itu memberikan 
makna baru terhadap gira'ah yang masyhur. 

Kelima, diperselisihkan dalam mengamalkan gira'ah yang syadz. 
Diriwayatkan dari Imamul Haramain dalam a/Burhan dari zahir Mazhab 
Syafi'i bahwa hal itu tidak diperbolehkan. Pendapat ini diikuti oleh Abu 
Nashr al-OGusyairi dan ditegaskan oleh Ibnu Hajib karena itu adalah riwayat 
dan merupakan bagian dari Al-Gur'an, padahal tidak benar. Dua orang gadhi, 


16. Al-Ma'idah: 6 dengan bacaan rafa', nashab, dan jar. Lihat Tafsir al-Gurthubi, VI: 91. 
17. Al-Jum'ah: 9 dan itu adalah Oira'ah Ibnu Mas'ud. 


326 Al-Itgan fi Ulumil Aur'an 


yaitu Abu Thayib dan Husain, Ar-Rauyani dan Ar-Raf?i berpendapat boleh 
mengamalkannya, karena menganggapnya seperti hadits-hadits yang ahad. 
Ini dishahihkan oleh Ibnu Subki dalam Jam'ul Jawami' dan Syarbul Mukhtashar. 
Para shahabat telah berhujah untuk memotong tangan kanan pencuri dengan 
gira'ah Ibnu Mas'ud. Demikian juga pendapat Abu Hanifah. Mereka pun 
telah berhujah untuk mewajibkan berturut-turutnya puasa pada kafarat 
sumpah dengan gira'ahnya juga: bulus (berturut-turut). Sedangkan para 
sahabat kami tidak berhujah dengannya karena telah shahih bahwa hal itu 
dinasakh, seperti yang akan datang penjelasannya. 


Keenam, termasuk sesuatu yang penting adalah mengetahui penjelasan 
dari berbagai macam gira'ah. Para imam telah memberikan perhatian 
terhadapnya dan mereka menyusun kitab-kitab khusus yang membicarakan, 
seperti a-Hujah yang disusun oleh Abu “Ali al-Farisi, 4/Kasyf/ karya Makki, 
al-Hidayah karya Al-Mahdawi, dan a-Muhtasab fi Tanjiihigy Syawadzg karya 
Ibnu Jinni. Al-Kawasyi berkata, “Faedahnya adalah untuk digunakan sebagai 
dalil atas petunjuk yang ada di dalamnya atau sebagai pen-sarjih. Tetapi ada 
satu hal yang harus diperhatikan, yaitu bahwa kadangkala ada suatu gira'ah 
yang lebih kuat daripada yang lainnya sehingga hampir-hampir saja gita'ah 
itu membuat gira'ah yang lainnya tidak sah. Ini tidak disenangi, karena kedua 
gira'ah itu sama-sama mutawatir.” 


Abu Umar az-Zahid telah menceritakan dalam kitab a/-Yawagit dari Tsa”lab 
bahwa dia berkata, “Jika ada suatu #rab yang berbeda dalam Al-Gur'an, aku 
tidak lebih menyukai suatu Frab daripada Frab yang lain. Tetapi jika hal itu 
keluar dari mulut manusia, maka aku akan memilih Frab yang lebih baik.” 

Abu Ja'far an-Nahhas berkata, “Yang termasuk keselamatan menurut 
ahli agama adalah jika ada dua gira'ah yang sama-sama shahih maka tidak 
dikatakan bahwa salah satu dari keduanya lebih baik daripada yang lain, 
karena keduanya berasal dari Rasulullah saw. Berdosalah orang yang berkata 
demikian. Para pemuka shahabat mengingkari hal ini.” 

Abu Syamah berkata, “Banyak pengarang yang lebih men-zarjih gira'ah 
&VL daripada 6 bahkan ada yang berlebih-lebihan sampai hampir 
menolak gira'ah yang lain. Ini tidak terpuji setelah kedua gira?ah itu shahih.” 


Sebagian dari mereka berkata, “Penjelasan gira'ah yang syadz lebih 
baik di bidang bahasa daripada gira'ah yang masyhur.” 


18. Al-Ma'idah: 88. Lihatlah Tafsir al-Gurthubi, VI: 283. 


Al-ltgan fi Ulumil Lur'an 327 


Penutup 


An-Nakha'i berkata, “Mereka memakruhkan jika dikatakan: “ini 
adalah gira'ah Abdullah, gira'ah Salim, gira'ah Ubay, dan gira'ah Zaid”. 
Tetapi yang benar adalah “dikatakan bahwa si Fulan membaca seperti ini 
dan si Fulan membaca seperti ini”. An-Nawawi berkata, Yang benar bahwa 
hal itu tidak dimakruhkan.” 


328 Al-Itgan fi Ulumil Aur'an 


pustaka-indo.blogspot.com 


Mengenal Wagaf dan Ibtida' 


B anyak ulama yang menuliskannya secara 
khusus, di antaranya adalah Abu Ja'far an- 


Nahas, Ibnu Anbari, Az-Zajjaj, Ad-Dani, Al-Umani, As- 
Sajawindi, dan yang lainnya. Ini adalah satu bidang ilmu 
yang mulia. Dengannya akan diketahui bagaimanakah 
cara melakukan gira'ah. Dasarnya adalah apa yang 
diriwayatkan oleh An-Nahas bahwa dia berkata: 
Abdullah bin Amru az-Zurag meriwayatkan kepada 
kami dari Zaid bin Abi Anisah dari Gasim bin Auf al- 
Bakri bahwa dia berkata: saya mendengar Abdullah bin 
Umar berkata, “Kami hidup beberapa masa. Sesung- 
guhnya seseorang di antara kami telah diberikan 
keimanan sebelum diberikan Al-Gur'an. Maka turunlah 
surat dari Al-Gur'an kepada Muhammad saw. kemudian 
kami memelajari yang halal dan yang haram darinya dan 
hal-hal yang selayaknya diwagafkan kepadanya 
sebagaimana kalian memelajari Al-Gur'an pada hari ini. 
Pada saat itu kami melihat beberapa orang laki-laki yang 
diberikan Al-Gur'an sebelum diberikan keimanan maka 
dia membaca sejak awal sampai akhir dan dia tidak 
mengetahui apa perintah dan larangannya serta tidak 
mengetahui apa yang selayaknya diwagafkan padanya.” 
An Nahhas berkata, “Hadits ini menunjukkan bahwa 


331 


mereka memelajari wagaf-wagaf sebagaimana mereka memelajari Al- 
Guran.” 


Perkataan Ibnu Umar “kami hidup beberapa masa” menunjukkan 
bahwa hal itu merupakan Ijmak dari para shahabat adalah benar. Atsar ini 
diriwayatkan oleh Baihagi dalam Sunan-nya. 


Dari Ali dalam menjelaskan firman Allah: “Dan bacalah Al-Our'an 
dengan tartil” (9S. al Muzammil: 4). Dia berkata, “Yang dimaksud dengan 
tartil adalah membaca dengan tajwid pada huruf-hurufnya dan mengetahui 
wagaf.” 


Ibnul Anbari berkata: “Termasuk di antara kesempurnaan 
pengetahuan terhadap Al-Guran adalah mengetahui wagaf dan dari mana 
harus memulai.” 


An-Nakzawi" berkata, “Bab wagaf adalah bab yang mulia dan sangat 
penting karena seseorang tidak mungkin mengetahui makna-makna Al- 
Ouran dan mengambil kesimpulan hukum-hukum darinya kecuali setelah 
mengetahui batasan-batasannya.” 


Di dalam an-Nasyr karya Ibnul Jazari disebutkan: “Karena seorang 
pembaca tidak mungkin membaca satu surat atau satu kisah dengan sekali 
napas dan tidak diperbolehkan untuk mengambil napas di antara dua kata 
ketika membaca washal (terus), tetapi hal itu dianggap seperti bernapas 
dalam satu kata. Maka pada saat itulah wajib memilih tempat berhenti 
untuk beristirahat dan bernapas dan memulai dengan kalimat berikutnya, 
tanpa mengubah makna dan membuat orang menjadi salah paham. Karena 
itulah, para imam sangat menganjurkan untuk memelajari dan 


mengetahuinya.” 


Perkataan Ali adalah dalil atas kewajiban hal itu dan perkataan Ibnu 
Umar adalah bukti bahwa memelajarinya merupakan Ijmak dari para shahabat. 
Telah shahih—bahkan mutawatir menurut kami bahwa memelajarinya dan 
memberikan perhatian terhadapnya telah dilakukan oleh para ulama salaf 
yang salih, seperti Abu Ja'far Yazid bin Ya'ga', salah seorang tabiin dan murid 


19. Dia adalah Abdullah bin Muhammad bin Umar an-Nakzawi, seorang mugri' (pengajar 
gira'ah) di Iskandariyah, dan pengarang kitab al-lgtisya' fi Ma'rifatil Wagfi wal Ibtida'. Wafat 
pada tahun 683 H. (Thabagat al-Ourra', I: 452) 

20. Disebutkan setelah perkataan itu dalam an-Nasyr: "Seperti yang telah kami jelaskan dari Ali 
bin Abi Thalib ra. perkataannya, 'Yang dimaksud dengan tartil adalah mengetahui wagaf- 
wagaf dan membaca huruf-huruf dengan tajwid." Kami meriwayatkan dari Ibnu Umar ra. 
bahwa dia berkata, "Kami hidup beberapa masa. Sesungguhnya seseorang di antara kami 
telah diberikan keimanan sebelum diberikan Al-Our'an. Maka turunlah surat dalam Al- 
Our'an kepada Muhammad saw. kemudian kami memelajari yang halal dan yang haram 
darinya dan hal-hal yang selayaknya diwagafkan padanya." 


332 Al-Itgan fi Ulumil lur'an 


Al-Imam Naff, Abu Amru”' Ya'gub?”, Ashim?, dan imam-imam yang lainnya. 
Perkataan mereka tentang hal itu telah diketahui dan nash-nash mereka sudah 
masyhur dalam kitab-kitab. Karena itulah banyak ulama sekarang (khalaf) 
yang mensyaratkan agar tidak memberikan yagah terhadap seorang pun kecuali 
jika dia sudah mengetahui wagaf dan ibtida'” Telah shahih dari Asy-Sya'bi 
bahwa dia berkata, “Jika kamu membaca UG Las «4 JS (semua yang ada di 
atasnya akan binasa), maka janganlah berhenti sampai kamu membaca: 
SW 9 JIN 9 Eh) dy ag Dan tinggallah Tuhanmu Yang 
Mahaperkasa lagi Mahamulia) (OS. atr-Rahman: 26-27).” (Diriwayatkan oleh 
Ibnu Abi Hatim)” 


Pasal 
Macam-Macam Wagaf 


Para ulama membuat beberapa nama untuk istilah wagaf dan ibtida 
dan mereka berbeda pendapat dalam hal itu. Ibnul Anbari berkata, “Wagaf 
dibagi menjadi tiga macam: tam (sempurna), hasan (baik), dan gabih (jelek).” 

Wagaf tam adalah wagaf yang baik untuk berhenti padanya dan baik 
untuk memulai setelahnya. Kalimat setelahnya tidak tergantung dengan 
kalimat sebelumnya. Seperti firman Allah: 0 pelik oa €ld 34 (Dan mereka 
adalah orang-orang yang sukses) (OS. al-Bagarah: 5) dan firman-Nya 
Oya BY ai 4 (Ataupun tidak kamu beri peringatan, maka mereka itu 
tidak beriman) (9S. al-Bagarah: 6). 

Wagaf hasan adalah wagaf yang baik untuk berhenti padanya tetapi 
tidak baik untuk memulai dari kalimat setelahnya, seperti wagaf pada 
& AH, karena memulai dengan csi WI ») (OS. al-Fatihah: 2) adalah tidak 
baik, karena ini adalah sifat dari kalimat sebelumnya. 

Wagaf gabih adalah wagaf yang tidak sempurna dan tidak baik, seperti 
wagaf pada es dari firman Allah 3 (-. Dia berkata, “Wagaf pada mudhaf 
itu tidak sempurna tanpa mudhaf ilaihi. Demikian juga yang disifati tanpa 
sifatnya, yang me-rafa-kan tanpa yang di-rafa-kan dan sebaliknya, yang 
menashabkan tanpa yang dinashabkan dan sebaliknya, yang dikuatkan tanpa 


21. Abu Amru bin al-'Ala' (an-Nasyr). 

22. Ya'gub al-Hadhrami (an-Nasyr). 

23. 'Ashim bin Abin Najud. 

24. Disebutkan setelah perkataan itu dalam an-Nasyr, "Para imam menyuruh kami wagaf di 
setiap huruf dan mereka memberikan isyarat dengan tangan. Itu adalah suatu sunah 
(kebiasaan) yang mereka ambil dari syekh-syekh mereka terdahulu." 

25. Lihatlah an-Nasyr, I: 224 


Al-ltgan fi Ulumil Lur'an 333 


penguatnya (tankid), yang menghubungkan (ma thuj) tanpa asal hubungan 
itu (watbuf 'alaihi), pengganti (badal) tanpa badal minhu (yang diganti), inna 
atau £aana, atau dganna dan teman-temannya tanpa isim-nya, isim tanpa 
khabar-nya, yang dikecualikan (mustatsna minhu) tanpa pengecualiannya 
(ististna ), kalimat yang disambungkan (maushul) tanpa kalimat sambungannya 
(shilatul maushul), baik kalimat nominal (umlah ismiyah) maupun kalimat verbal 
Gumlah filiyah), fi'il tanpa masdar-nya, huruf tanpa yang dijelaskannya 
(a'alug-nya), dan syarat tanpa jawabnya.” 

Menurut pendapat yang lain: wagaf terbagi menjadi empat macam: 
tam mukhtar (sempurna yang baik), £afi ja'ig (cukup yang boleh), hasan 
mafbum (baik yang dipahami), dan gabih matruk (jelek yang ditinggalkan). 

Tam adalah yang tidak tergantung dengan kalimat setelahnya, jadi baik 
untuk wagaf padanya dan memulai dengan kalimat setelahnya. Kebanyakan 
ditemukan pada akhir setiap ayat, seperti firman Allah: 0 suk! & an) ad 3 
(Mereka itu adalah orang-orang yang sukses). 

Kadang-kadang ditemukan di tengah-tengahnya, seperti firman-Nya: 
PR) Lalai 5 sa lake (Mereka menjadikan orang-orang yang mulia yang ada di 
sana sebagai orang-orang yang hina). Ini sempurna, sebab perkataan Bilgis 
telah selesai. Kemudian Allah berfirman: 5 sky SVJS 4 (Dan demikianlah 
mereka melakukan) (OS. an-Naml: 34). 

Demikian juga firman-Nya: (Dia telah membuatku sesat setelah datangnya 
peringatan kepadaku) (OS. al-Furgan: 29). Ini sempurna, karena perkataan 
sang pengalim Ubay bin Khalaf telah selesai. Kemudian Allah berfirman : 
Yos OLX W OLenddl OLS, (Sesungguhnya setan bagi manusia sebagai penipu). 

Kadang-kadang ditemukan setelahnya, seperti firman-Nya dalam surat 
ash-Shaffat ayat 137-138: dly uses. Ini sempurna, karena itu 
disambungkan (di-athafkan) dengan maknanya, yaitu pada waktu subuh 
dan malam hari. 


Semisal dengannya adalah 6 2:4 " 0 Su (OS. az-Zukhruf: 34-35), 
akhir ayat ya dan & '&3. Ini sempurna, karena di-athaf-kan dengan 
kata sebelumnya. 

Akhir setiap kisah dan sebelum kisah itu dimulai, akhir setiap surat?" 
sebelum huruf nida “ya”, sebelum /7'il amar, sumpah dan “lam” nya, yang 
bukan merupakan kalimat perkataan atau syarat selama jawabnya tidak 


26. Disebutkan setelahnya dalam al-Burhan: "Dan hizib, pertengahan juz, seperempatnya, 
seperdelapannya, sepertujuhnya, sepersembilannya, sepersepuluhnya, dan seperlimanya." 


334 Al-ttgan fi Ulumil lur'an 


disebutkan sebelumnya, & o& dan US dan 5 dan Y 3 kebanyakan 
adalah sempurna, selama tidak didahului oleh sumpah atau kalimat 
perkataan atau yang sepadan dengannya.” 

Kafi adalah yang tidak ada hubungan, dilihat dari lafadznya tetapi masih 
ada ketergantungan pada maknanya. Maka baik juga untuk wagaf padanya 
dan memulai dengan kalimat setelahnya, seperti S3 Ugal Sale mp (OS. 
an-Nisa: 23). Di sini wagaf dan mulai dengan kalimat setelahnya. 
Demikianlah setiap akhir ayat yang setelahnya ada lam kay (lam yang berarti 
untuk), 1/la, lakin, inna (yang dibaca kasrah dan di-tasydid), pertanyaan, bal, 
alaa (yang tidak ditasydid), sin, saufa yang diperuntukkan untuk ancaman, 
ni ma, bisa, kailaa selama tidak didahului oleh perkataan atau sumpah. 

Hasan adalah yang baik untuk wagaf padanya dan tidak baik untuk 
memulai dengan kalimat setelahnya. Seperti xdlkl 5, Ia 


Oabih adalah yang tidak dipahami maksudnya, seperti Ae! dan lebih 
jelek lagi wagaf pada 1J8 «Jl 4S ad (Sesungguhnya telah kufur mereka 
Jang berkata) dan memulai dengan aa GA 3 ol (Sesungguhnya Allah adalah 
Almasih) (OS. al-Ma'idah: 17), karena maknanya mustahil dengan wagaf 
dan ibtida seperti ini. Barangsiapa dengan sengaja dan menghendaki makna 
yang demikian, maka dia telah kafir. Wagaf yang seperti ini adalah wagaf 
pada j5 SM cng3 (Lalu terdiamlah orang yang kafir itu karena heran) (OS. al- 
Bagarah: 258) dan &« “3 9 Saad! leh (Maka anak perempuan itu mendapatkan 
seperdua dan kedua orang tuanya) (OS. an-Nisa?: 11). 

Lebih jelek daripada ini adalah wagaf pada huruf nafi tanpa 
huruf pengecualiannya, seperti AYI JIY (OS. Muhammad: 19) dan 
Peak 9 Portu YI Slila 3 Lo. (Kami tidak mengutusmu kecuali sebagai pemberi 
kabar gembira dan menakut-nakuti) (OS. al-Isra”: 105). Jika dia terpaksa untuk 
bernapas, maka diperbolehkan. Kemudian dia kembali kepada kalimat 
sebelumnya, kemudian menyambungnya dengan kalimat sebelumnya, dan 
tiada dosa baginya. 

As-Sajawindi mengatakan, “Wagaf terbagi menjadi lima tingkatan: 
lazim, mutblag, ja'iz, mujawwaz (diperbolehkan) karena satu sebab, dan 
murakhash (dimudahkan) karena terpaksa.” 

1. Wagaf lazim adalah yang jika keduanya disambungkan maka akan 
mengubah maknanya, seperti cs 35. Ala 3 (Mereka itu tidak beriman) (9S. 


27. Al-Burhan, I: 351 
28. Al-Burhan, I: 352. 


Al-ltgan fi Ulumil Lur'an 335 


336 


al-Bagarah: 8-9). Maka harus berhenti di sini karena jika di-washa-kan 
(disambungkan) dengan d6 SS (mereka menipu Allah) (9S. al- 
Bagarah: 18), akan disangka bahwa kalimat itu merupakan sifat dari 
sebelumnya, sehingga hilanglah pengertian bahwa mereka itu menipu 
dan menjadi tetaplah keimanan mereka, bersih dari tipuan, seolah-olah 
seperti jika kamu berkata: “Dia bukan seorang mukmin yang penipu” 
dan seperti firman Allah NI 3 JIN (Sapi betina itu adalah yang tidak 
pernah dihinakan yang tidak pernah digunakan untuk membajak sawah) (OS. 
al-Bagarah: 71), karena kalimat y5 adalah sifat dari J J5Y. Jadi, 
termasuk yang dinafikan, yang maksudnya adalah “sapi yang bukan 
dihinakan yang digunakan untuk membajak tanah”. Padahal maksud 
ayat ini adalah penegasan terhadap adanya penipuan itu setelah penafian 
keimanan dari mereka. Juga seperti wagaf pada M4 J U 4 Oral 
(Mabhasuci Allah jika Dia memiliki anak) (9S. an-Nisa”: 171). Jika di-washal- 
kan dengan 2 VI 3 Lb Ll yawdl 3 LA (Dia memiliki semua apa yang 
di langit dan di bumi) (9S. asy-Syura: 13), pasti akan dikira bahwa itu 
adalah sifat bagi anak itu dan yang dinafikan adalah anak yang sifatnya 
“dia memiliki apa yang ada di langit. Padahal yang dimaksud sebenarnya 
adalah anak secara mutlak. 
Wagaf mutlak adalah yang baik untuk memulai dengan kalimat 
setelahnya: 
» kata benda yang dijadikan mubtada, contohnya: (& 3 (Allah akan 
memilih) (OS. an-Nur: 55): | 
sil yang berdiri sendiri, contohnya: La BOSS es Yg Cai gara 
(Mereka menyembah kepada-Ku dan tidak menyekutukan-Ku dengan sesuatu 
apapun) (OS. an-Nur: 55) dan sLgiudl J yksw (Orang-orang yang bodoh 
akan berkata) (9S. al-Bagarah: 142) dan | he pe Kau & Jasa 
(Allah akan menjadikan kemudahan setelah adanya kesulitan) (OS. ath- 
Thalag: 7), 
s  maf ul dari fi'il yang dibuang, contohnya: & as 3 (Sebagai janji 
dari Allah) (9S. an-Nisa': 122) dan IN uan (sebagai ketentuan dari 
Allah) (OS. al-Ahzab: 138), 


«syarat, contohnya Aly & Lis cp Barangsiapa Allah kehendaki, 
maka Dia akan menyesatkannya) (OS. al-Amam: 39), 

“pertanyaan, walaupun hanya kira-kira, contohnya: 1414 ot Usb jl 
(Apakah kalian akan memberikan petunjuk) (9S. an-Nisa': 77) dan 
UNI 2,5 Ob (Kalian menghendaki harta dunia) (OS. al-Anfal: 67): 


Al-ltgan fi Ulumil Lur'an 


“dan nadfi, contohnya: SA pH & ES b (mereka tidak 
memiliki pilihan lain dari urusan mereka) (9S. a-@ashash: 68) dan 
UB NYI Ogaay Ol (mereka tidak menghendaki kecuali lari) (OS. al- 
Ahzab: 13), selama hal itu semua tidak merupakan isi dari suatu 
perkataan yang disebutkan sebelumnya. 

3. Wagaf ja'g adalah yang diperbolehkan untuk dibaca washa/ ataupun 
berhenti karena ada yang memperbolehkan dari dua segi itu, seperti 
M3 ad 5 L 4 (Dan apa yang diturunkan sebelum kamu)j (9S. al- 
Bagarah: 4). Wawu yang termasuk huruf athaf adalah meminta bacaan 
itu untuk disambung, tetapi pendahuluan maf'ul atas fi'i-nya telah 
memutuskan kalimat itu, karena kira-kiranya adalah: 3 #YL 043 &. 

4. Wagaf mujawwag karena satu sebab, seperti: 

BAYU Lal 3 gak adl Ida (mereka itulah orang-orang yang 
membeli dunia dengan akhirat), karena fa' pada 4: Hi£ D6 (Maka tidak 
diringankan bagi mereka) (OS. al-Bagarah: 86) menunjukkan penjelasan 
terhadap akibat dan jawaban. Hal itu mengharuskan untuk dibaca 
washal. Tetapi keadaan kalimat yang menghendaki permulaan suatu 
kalimat yang lain menjadikan bacaan wagaf itu mempunyai alasan. 

5. Wagaf murakhash karena adanya darurat adalah yang kalimat setelahnya 
tidak dapat berdiri sendiri tanpa kalimat sebelumnya, tetapi hal itu 
diperbolehkan karena habisnya napas atau panjangnya perkataan. Tidak 
diharuskan untuk mengulangi dari depan, karena kalimat setelahnya 
dapat dipahami, seperti slu sLowd! 4 (Dan langit sebagai bangunan) (OS. 
al-Bagarah: 22), dan karena firman-Nya J si 4 tidak dapat berdiri 
sendiri dari konteks kalimat sebab /a7/-nya berupa dhamir yang kembali 
kepada kalimat sebelumnya, tetapi kalimat itu dapat dipahami. Adapun 
wagaf yang tidak diperbolehkan adalah wagaf pada syarat tanpa 
jawabnya, wagaf pada mubtada' tanpa khabarnya, dan yang semisal. 
Pendapat lain adalah wagaf itu ada delapan macam, yaitu tam dan 

yang serupa dengannya, nagish dan yang serupa dengannya, hasan dan 

yang serupa dengannya, dan gabih dan yang serupa dengannya. 

Ibnul Jazari berkata, “Yang disebutkan oleh manusia pada macam- 
macam wagaf itu tidak terbatas jumlahnya. Kaidah paling dekat yang 
dapat aku katakan adalah “sesungguhnya wagaf itu terbagi menjadi wagaf 
ikhtiari (dalam keadaan biasa) dan wagaf dharuri (dalam keadaan terpaksa). 
Karena perkataan itu kadang-kadang sempurna tetapi kadang tidak. Jika 
perkataan itu sempurna, jadilah itu wagaf 1£htiari. Kesempurnaannya tidak 


Al-ltgan fi Ulumil Lur'an 337 


terlepas dari jika dia tidak berhubungan sama sekali dengan kalimat 
berikutnya, baik dari segi lafadz maupun makna. Inilah wagaf yang 
dinamakan wagaf tam karena kesempurnaan mutlak untuk berhenti 
padanya dan mulai dengan kalimat berikutnya.” Kemudian dia 
memberikan contoh seperti yang telah lalu dalam wagaf tam.” 

Dia berkata, “Boleh jadi suatu wagaf itu tam pada suatu Prab atau 
tafsir atau gira'ah yang satu, tetapi tidak tam pada yang lainnya. Misalnya 
& VI ah 3G bu Le 3 (Dan tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah) 
(OS. Ali Imran: 7) adalah tam jika kalimat berikutnya berdiri sendiri tetapi 
tidak tam jika disambungkan dengannya. Juga seperti pembukaan- 
pembukaan surat adalah 74m jika di-irab sebagai mubtada' dan khabar-nya 
dibuang atau sebaliknya. Maksudnya alif lam mim ini atau ini alif lam mim 
atau di-irab sebagai maf ul dari “katakanlah”. Tetapi tidak tam jika kalimat 
setelahnya di-irab sebagai £habar. Contoh yang lain: ts! 4 oetab apl 
(Sebagai tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman) (OS. al-Bagarah: 
125) adalah wagaf tam pada giri'ah | 34514 dengan kasrah pada &ha' dan 
merupakan wagaf kafi pada gira'ah dengan fathah pada &ha'. Contoh yang 
lain lagi: de pl bl HI (OS. Saba”: 6) adalah wagaf tam pada gira'ah 
yang membaca lafadz A setelahnya dengan rgfa' dan merupakan wagaf 
hasan bagi gira'ah yang membacanya dengan jar. 

Kadang-kadang wagaf /am itu bertingkat-tingkat, seperti pada surat 
al-Fatihah: 3-4: cor UI 9 Ian SI ai 2 CL. Keduanya sem- 
purna, tetapi yang pertama lebih sempurna daripada yang kedua, karena 
yang kedua berhubungan dengan kalimat setelahnya dalam makna 


2230 


pembicaraan itu. 

Inilah yang dinamai oleh beberapa ulama sebagai wagaf yang serupa 
dengan tam. 

Di antaranya ada yang sangat ditegaskan kebaikannya untuk 
menjelaskan makna yang dimaksud. Inilah yang dinamai oleh As- 
Sajawindi sebagai wagaf lazim. 

Jika ada hubungan dengan kalimat sesudahnya, maka tidak terlepas 
dari jika hubungan itu hanya dari segi maknanya saja, yaitu yang disebut 
dengan wagaf £afi karena kalimat itu sudah cukup dan tidak membutuhkan 
kepada kalimat sesudahnya, dan kalimat sesudahnya tidak tergantung 


29. An-Nasyr , I: 225 
30. An-Nasyr, I: 227 , 228 


338 Al-Itgan fi Ulumil lur'an 


kepadanya. Seperti firman Allah: 0 gitu 213), K 4 (OS. al-Bagarah: 3) 
dan 3 4 Jj Uu, (OS. al-Bagarah: 4) dan Lo 3 Sad As (OS. al- 
Bagarah: 5). 

Wagaf Raja ini juga bertingkat-tingkat sebagaimana wagaf 71m. Misalnya: 
PPA 38 G (Dalam hati mereka itu ada penyaki!) (9S. al-Bagarah: 10) 
adalah kaf dan firman-Nya Lb» «45153 (Maka Allah menambah penyakit 
mereka) lebih tinggi derajat kafi-nya, sedangkan U yJSG | 5S tx. (Sebab apa 
Jang mereka dustakan) ((9S. al-Bagarah: 10) adalah lebih tinggi derajat kafi- 
nya daripada keduanya. 

Boleh jadi suatu wagaf itu £afi pada suatu penafsiran atau Prab atau 
gira'ah, tetapi tidak kaji pada yang lainnya, seperti pdl WI U gaku 
(Mereka mengajarkan sihir kepada para manusia) (9S. al-Bagarah: 102) adalah 
kafi jika huruf ma setelahnya dijadikan bermakna "afi dan menjadi wagaf 
hasan jika dijadikan makna isim maushul. Firman Allah 03x & » Ab, 
(Dan terbadap akhirat mereka itu yakm) (OS. al-Bagarah: 4) adalah £aff jika 
setelahnya di-i rab mubtada' yang khabar-nya adalah SM (46 (OS. al- 
Bagarah: 5) dan menjadi wagaf hasan jika yang dijadikan £habar 
adalah LIL O sinis cd (OS. al-Bagarah: 3) atau J jILS. O yang s2 3 
(OS. al-Bagarah: 4). Firman Allah 0 sekz d -£ 3 (OS. al- Badar 139) 
adalah kafi / bagi gir'ah 0 si 3) dan hasan bagi gira'ah U J 4 dl. Firman 
Allah & Sent adalah kafi bagi gita'ah yang membaca rafa' pada 4x4 
dan Ea (OS. al-Bagarah: 284) dan hasan pada gira'ah yang membacanya 
dengan jazm. 

Jika hubungannya dengan kalimat sesudahnya dari segi lafadz, maka 
itulah yang disebut dengan wagaf hasan, sebab wagaf itu baik dan 
bermanfaat dengan sendirinya. Boleh untuk berhenti padanya, tetapi tidak 
boleh untuk memulai dengan kalimat sesudahnya karena ada hubungan 
secara lafadz, kecuali jika merupakan akhir setiap ayat. Hal itu 
diperbolehkan menurut pendapat yang dipilih oleh kebanyakan ulama 
gira'ah karena diriwayatkan dari Rasulullah saw. dalam hadits yang 
diriwayatkan oleh Ummu Salamah yang akan disebutkan nanti. 

Kadang-kadang suatu wagaf itu hasan menurut suatu perkiraan dan 
kafi atau tam menutut yang lainnya. Misalnya dalam surat al-Bagarah: 2: 
Usitell (SAB adalah hasan jika kalimat setelahnya dijadikan sebagai sifat, 
kafi jika dikira-kira £habar-nya dibuang atau maf ul-nya dibuang, dan tam 


jika dijadikan mubtada' yang khabar-nya adalah Jd 4. 


Al-ltgan fi Ulumil Lur'an 339 


Jika kalimat itu belum sempurna, itulah wagaf dalam keadaan 
terpaksa dan itulah yang disebut dengan wagaf gabih. Tidak boleh dengan 
sengaja untuk berhenti padanya, kecuali jika terpaksa, seperti napas habis 
atau yang semacamnya, karena tidak adanya faedah atau kerusakan makna 
seperti seMI bo. 

Kadang-kadang sebagiannya lebih jelek daripada sebagian yang lain. 
Misalnya « Ph 9 sad Us (OS. an-Nisa: 11) karena akan merancukan 
bahwa keduanya bersama dengan anak perempuan berserikat dalam seperdua. 
Lebih jelek lagi emg & ol (Sesungguhnya Allah itu tidak mali) (OS. al- 
Bagarah: 26) atau cilool je (Maka kecelakaan adalah bagi orang-orang yang 
shalat) (9S. al-Ma'un 26) atau 3 WI |» ,5Y (Janganlah kalian mendekati shalat) 
(OS. an-Nisa: 43). 

Inilah hukum wagaf pada waktu biasa maupun pada waktu terpaksa. 
Adapun ibtida' (memulai bacaan), maka yang ada hanya ibda' biasa 
(ikhtiari), karena ibtida' tidak seperti wagaf yang diharuskan oleh adanya 
suatu keterpaksaan. Maka ibtida' itu tidak diperbolehkan kecuali dengan 
kalimat yang memiliki makna yang mandiri dan memenuhi maksud. Ini 
terbagi menjadi empat seperti wagaf dan berbeda-beda tingkatnya dari 
tam, kafi, hasan, dan gabih sesuai dengan kesempurnaannya atau 
ketidaksempurnaannya serta kerusakan makna yang diakibatkannya. 
Misalnya wagaf pada, »W! »» 3, (OS. al-Bagarah: 8) maka memulai pada 
WI adalah gabih dan Le! adalah tam. Jika wagaf pada Js& y4, maka 
memulai pada J5& lebih baik daripada memulai pada «4. 

Demikian juga wagaf pada Al (OS. al-Bagarah: 7) jelek dan 
memulai pada wi! lebih jelek serta memulai dengan « adalah kafi. 

Wagaf pada hn) oom dan Pn) ot! ee (OS. at-Taubah: 30) adalah 
jelek dan memulai dengan (| lebih jelek serta memulai dengan », dan 


ai sangat lebih jelek. 

Jika wagaf pada & Cas 3 4 (OS. al-Ahzab: 12) karena terpaksa, maka 
memulai dengan nama Allah adalah jelek dan dengan U4543 lebih jelek 
daripadanya serta dengan 2 lebih jelek daripada keduanya. 

Kadang-kadang suatu wagaf itu baik tetapi ibtida-nya jelek, seperti 
S bla Je Op £ (OS. al-Mumtahanah: 1) . Wagaf padanya baik dan 
memulai dengannya jelek, karena merusak maknanya dan maknanya 
menjadi ancaman dari beriman kepada Allah. 


340 Al-Itgan fi Ulumil lur'an 


Kadang-kadang suatu wagaf jelek tetapi ibtida-nya baik, seperti 
Ika UAS ya ey uye (OS. Yasin: 52). Wagaf pada Is adalah jelek, karena 
memisahkan antara wubtada' dan khabar juga karena seolah-olah dia 
merancukannya sebagai isyarat kepada tempat tidur. Memulai dengannya 
adalah baik atau sempurna, karena merupakan kalimat yang berdiri sendiri. 


Peringatan-Peringatan 


Pertama 


Pernyataan mereka bahwa tidak boleh wagaf pada mudhaf tanpa 
mudhaf ilaih dan selanjutnya maka Ibnul Jazari berkata, “Mereka hanya 
menginginkan kebolehan pada cara membaca, yaitu jika bacaan itu 
menjadi baik dan mereka tidak menghendaki bahwa itu adalah haram 
atau makruh. Terkecuali jika yang dikehendaki adalah mengubah Al- 
Ouran dan menentang makna yang dikehendaki oleh Allah, maka itu 
adalah kufur, lebih daripada hanya sekadar berdosa.” 


Kedua 


Ibnul Jazari juga mengatakan, “Hal-hal yang dipaksakan oleh para 
ahli Prab atau suatu gira'ah atau dipahami oleh seorang ahli tafsir yang 
mengharuskan adanya wagaf dan 1)tida' tidak selayaknya untuk dijadikan 
pedoman untuk wagaf padanya. Tetapi yang seyogianya adalah berusaha 
untuk mendapatkan makna yang paling sempurna dan wagaf yang paling 
kuat. Contohnya: 

“  wagaf pada sii Lal, dan memulai pada U ,ei8 UY 4 (OS. al- 

Bagarah: 52) dengan berpedoman kepada makna huruf nida' 

» wagaf pada OsAL & yel € dan memulai dengan Us JI ol 3 (OS. an- 

Nisa: 62): 

“ wagaf pada 4s e L (OS. Lugman: 13) dan memulai dengan 

Sad ol AT dengan berpedoman pada makna sumpah, 

»  wagaf pada sLiu Ol Y| Oyelis ay dan memulai dengan wxkdl DS) 3 

(OS. at-Takwir: 29) 

". wagaf pada er D6 dan memulai dengan 44 DB js: Ol ale (OS. al- 

Bagarah: 158). 


31. An-Nasyr, I: 23 


Al-ltgan fi Ulumil Lur'an 341 


Kesemuanya itu memaksakan diri dan mengubah kalimat-kalimat 
dati tempat-tempat yang sehatusnya.” 


Ketiga 


Pada ayat-ayat yang panjang, kisah-kisah, kalimat-kalimat penyela, 
dan yang sepadan dengannya diperbolehkan pada keadaan ketika sedang 
mengumpulkan gira'ah dan membaca dengan tahkik (pelan dan 
menghayati makna) tetapi tidak diperbolehkan pada yang lainnya. Boleh 
jadi diperbolehkan berhenti dan memulai karena beberapa hal yang telah 
disebutkan. Jika karena selainnya, tidak diperbolehkan. Inilah yang 
dinamakan oleh As-Sajawindi dengan wagaf murakhash (diringankan) 
karena ada keterpaksaan. Dia memberikan contoh dengan: slu 2 Lama! 3 
(OS. al-Bagarah: 22). 


Ibnul Jazari berkata, “Lebih baik daripadanya adalah contoh 
DANG Gl J (OS. al-Bagarah: 177) dan cw! (OS. al-Bagarah: 61) 
dan 3S jl Pir DA) csi, (OS. al-Bagarah: 177) serta Iy-als (OS. al- 
Bagarah: 177) ditambah dengan semua ayat pendek.” 

Pengarang kitab al-Musthafa” berpendapat, “Para ahli nahwu 
menyatakan makruh terhadap wagaf nagish jika yang tam itu 
dimungkinkan. Jika kalimatnya panjang dan tidak ada wagaf tam, maka 
diperbolehkan untuk wagaf yang nagish. Seperti (- 3 J8 sampai ke 
lal ul Ia Hb jika dibaca kasrah. Jika dibaca /fathah maka sampai 
pada AJ Ale Os S4 Iyo (OS. Jin: 1-19). 

Dia berkata, “Ada beberapa hal yang membuat wagaf nagish itu 
menjadi baik, contohnya jika diperuntukkan sebagai sarana untuk 
menjelaskan, seperti L-ys Y jet d3. Sesungguhnya wagaf di sini 
menjelaskan bahwa Ls (OS. al-Kahfi: 1-2) terpisah darinya dan bahwasanya 
itu sebagai penghalang kehendak untuk mendahulukan dan seperti 
NI LUlu3 (OS. an-Nisa”: 23) untuk menjelaskan perbedaan antara 
keharaman yang disebabkan nashab dan keharaman yang dikarenakan ada 
sebab yang lain. Contoh yang lain adalah jika suatu perkataan itu dibangun 
di atas wagaf, seperti del » can 13 "Agus dd 4 sd (OS. al- 
Haggah: 25-26).” 


32. An-Nasyr, I: 231 

33. Yaitu Jamaluddin Abu Sa'ad Ali bin Mas'ud bin Mahmud bin Ahmad bin Hukaim al-Farghani. 
Ada sebuah naskah dari kitab al-Musthafa di Darul Kutub al-Mishriyah dengan nomor 
1761. 


342 Al-Itgan fi Ulumil lur'an 


Ibnul Jazari berkata, “Sebagaimana wagaf pada beberapa hal yang 
telah disebutkan itu diperbolehkan, maka tidak diperbolehkan dan tidak 
baik wagaf pada kalimat-kalimat yang pendek, jika hubungan itu tidak 
dari segi lafadz, seperti SSI cew ls ad 3 (OS. al-Bagarah: 87) dan 

Hall Kep Yi ee Leil4 karena dekatnya wagaf pada Jw Jk dan pada 
dl. Demikian juga diperhatikan pada wagaf itu adanya pasangan- 
pasangan, hingga diwagafkan pada sesuatu yang serupa dengannya yang 
menunjukkan adanya kesempurnaan dan keterputusan hubungan dengan 
kalimat setelahnya dari segi lafadz. Hal itu dikarenakan untuk menjaga 
berpasang-pasangannya, seperti c.wS Le W dengan sim Ls SI 3 (OS. 
al-Bagarah: 134) dan seperti 4s #| MN vug 3 Ji ye (OS. al- 
Bagarah: 203) dengan 4s #| Y8 4 gag serta seperti JLdl 3 JI Ex 
dengan )kJ! 3 JI ex (OS. Fathir: 13) dan seperti deiis Lo Jas ca 
dengan Luas sia yag 2 


Keempat 


Kadang-kadang mereka memperbolehkan wagaf pada suatu kalimat 
dan tidak memperbolehkan pada yang lain, maka jadilah antara dua wagaf 
itu sebagai penjagaan terhadap dua hal yang berlawanan. Jika telah wagaf 
pada salah satu dari keduanya, tidak diperbolehkan untuk wagaf pada 
yang lainnya. Seperti yang membolehkan wagaf pada w4)Y maka tidak 
boleh wagaf pada 48 dan yang membolehkan wagaf pada 4 maka tidak 
boleh wagaf pada —, Y (OS. al-Bagarah: 2). 

Wagaf pada S4 ol 5S ul Y $ maka antaranya dengan Il ale LS 
(OS. al-Bagarah: 282) ada mu'anagah (keterkaitan) dan wagaf pada maka 
AS) ab 3G Hu Lay antaranya dengan ball 3 Owl, (OS. Ali Imran: 
T) ada mu'anagah. 


Ibnul Jazari berkata, “Yang pertama kali mengingatkan tentang adanya 
mu'anagah ini adalah Abul Fadhl ar-Razi yang diambilnya dari ilmu 'arudh.” S 


34. Fushilat: 46 dan lihatlah An-Nasyr, I: 237. 
35. Mu'anagah dalam ilmu 'arudh dan lihatlah an-Nasyr, I: 237. 


Al-ltgan fi Ulumil Lur'an 343 


Kelima 


Ibnu Mujahid berkata, “Tidak ada yang dapat mengetahui wagaf yang 
sempurna kecuali seorang ahli nahwu yang mengetahui bermacam-macam 
gira'ah, tafsir, kisah-kisah, dan bahasa Al-Guran.” 

Pendapat lain mengatakan, “Demikian juga ilmu fikih. Karena itulah 
mereka yang berpendapat bahwa taubat penuduh zina tidak dapat diterima, 
walaupun telah bertaubat maka dia wagaf pada laut Ooh & baka Yo 
(Janganlah kalian menerima taubat mereka semuanya) (OS. an-Nur: 4)” Di antara 
ulama yang menegaskan hal itu adalah An-Nakzawi. Dia berkata dalam 
kitab a-Wagf, “Seorang gart? harus mengetahui beberapa mazhab dari imam- 
imam yang masyhur di bidang fikih karena akan membantu dalam hal wagaf 
dan ibtida'. Dalam Al-Gur'an ada beberapa tempat yang harus wagaf 
menurut mazhab mereka dan dilarang wagaf menurut yang lainnya.” 

Adapun kebutuhannya terhadap ilmu nahwu adalah karena orang 
yang menjadikan (8! | Re al (OS. al-Hajj: 78) menjadi dibaca nashab 
karena 1ghra? (mendorong, merayu) maka dia akan wagaf pada kalimat 
sebelumnya. Atau jika menjadikannya sebagai objek dari yang lainnya, 
maka dia tidak wagaf. 

Adapun kebutuhannya terhadap ilmu gira'ah sebagaimana telah 
dijelaskan di muka bahwa kadang-kadang suatu wagaf itu jam pada suatu 
gira'ah tetapi tidak tum pada gira'ah yang lain. 

Adapun kebutuhannya terhadap ilmu tafsir adalah jika seseorang wagaf 
pada Aw yu 3 Has Aa 2 Kb (Sesungguhnya kota itu diharamkan bagi 
mereka empat puluh tahun) (OS. al-Ma'idah: 26) maka maknanya adalah 
bahwa kota itu diharamkan kepada mereka selama masa itu. Jika dia wagaf 
pada egsle maka maknanya adalah bahwa kota itu diharamkan bagi mereka 
selamanya dan kebingungan itu selama empat puluh tahun. Maka hal ini 
dapat diketahui dari ilmu tafsir. Telah dijelaskan di muka bahwa suatu 
wagaf itu kadang-kadang tam pada suatu penafsiran dan Yrab tertentu 
tetapi tidak 71m pada penafsiran dan Prab yang lain. 

Maka kebutuhannya terhadap makna sangatlah penting, sebab 
mengetahui potongan-potongan suatu perkataan adalah setelah mengetahui 
maknanya, seperti d3 sal ol B3 UAN, (Janganlah perkataan mereka 
itu membuat kamu bersedih. Sesungguhnya kemuliaan adalah milik Allah) (OS. 
Yunus: 65). 3dl Ol adalah kalimat tersendiri dan bukan termasuk isi 
perkataan mereka dan firman Allah WLL LSI 0 yk H6 (OS. al- 
Gashash: 35) dan dimulai dengan Li. Syekh Izzuddin berkata, “Yang 


344 Al-Itgan fi Ulumil lur'an 


lebih baik adalah wagaf pada «XJl karena penyandaran kemenangan 
kepada ayat-ayat adalah lebih baik daripada penyandaran kepada 
ketidaksampaian kepadanya. Sebab yang dimaksud dengan ayat itu adalah 
tongkat dan sifat-sifatnya, sedangkan mereka telah mengalahkan para ahli 
sihir, tetapi Firaun tidak mengambil pelajaran darinya.” 

Demikian juga wagaf pada & c 2 Ad, (Dan perempuan itu telah 
menginginkannya) dan mulai dengan WX A 3 (OS. Yusuf: 24) sehingga 
maknanya: “Jika saja dia tidak melihat bukti dari Tuhannya, maka dia 
(Yusuf) akan menginginkannya juga”. Maka jawab dari Yy didahulukan, 
agar keinginannya itu dinafikan. Karena itulah maka mengetahui makna 
merupakan dasar yang sangat penting. 


Keenam 


Ibnu Burhan an-Nahwi menceritakan dari Abu Yusuf al-Gadhi, murid 
Abu Hanifah, dia berpendapat bahwa penamaan kalimat yang diwagafkan 
padanya dengan nama tam, nagish, hasan, dan gabih adalah bid'ah dan 
pelakunya pembuat bid'ah. Dia berkata, “Karena Al-Guran merupakan 
mukjizat. Kesemuanya seolah-olah satu bagian. Semuanya adalah Al-Gur'an 
dan sebagiannya adalah Al-Gur'an. Kesemuanya adalah tam hasan dan 
sebagiannya adalah tam hasan.” 


Ketujuh 


Para imam ahli gira'ah memiliki beberapa mazhab dalam masalah 
wagaf dan ibtida. Nafi' memerhatikan ha-hal yang baik sesuai dengan 
makna. Ibnu Katsir dan Hamzah memerhatikan sejauhmana napas dapat 
bertahan. Ibnu Katsir mengecualikan h) VI ab su be Lag (OS. Ali Imran: 
7) dan &S peiv Le, (OS. al-An'am: 109) serta pis daku LS) (OS. an-Nahl: 
103) maka dia sengaja wagaf padanya. Ashim dan Kisa'i memerhatikan 
kapan suatu perkataan itu sempurna. Abu Amru berpedoman kepada akhir 
ayat. Dia berkata, “Itulah yang paling aku senangi.” Beberapa di antara 
mereka berkata, “Sesungguhnya wagaf padanya adalah sunah.” 

Baihagi dalam asy-Sya'bu dan yang lainnya berkata, “Lebih baik adalah 
wagaf di setiap akhir ayat, walaupun berhubungan dengan kalimat 
setelahnya, karena mengikuti petunjuk dari Rasulullah saw. dan sunahnya.” 

Abu Dawud dan yang lainnya meriwayatkan dari Ummu Salamah 
bahwa jika Rasulullah saw membaca Al-Guran maka dia memotong 
bacaannya satu ayat satu ayat. Beliau membaca «Jl yS JI hg) —, 


Al-Itgan fi Ulumil Lur'an 345 


kemudian berhenti. «4Wl —, AI A3 kemudian berhenti. PA 
kemudian berhenti. 


Kedelapan 


Wagaf, gath'u (memotong), sakt (diam) adalah istilah-istilah yang 
diucapkan oleh para pendahulu, dengan maksud wagaf itu sendiri. Adapun 
ulama sekarang membedakannya. 


Oath'u adalah suatu ungkapan yanng menunjukkan pemutusan bacaan 
sama sekali, seperti telah selesai. Seorang pembaca seolah-olah seperti 
seorang pembaca cerita dan seseorang yang berpindah dari suatu keadaan 
kepada keadaan yang lainnya. Dia akan kembali lagi untuk membaca pada 
kesempatan yang lain. Itu tidak mungkin terjadi kecuali di setiap akhir 
ayat karena akhir setiap ayat pada dasarnya adalah tempat-tempat 
memotong bacaan. Sa'id bin Manshur meriwayatkan dalam Sunan-nya 
bahwa dia berkata, “Aku diberi cerita oleh Abul Ahwash dati Abu Sinan 
dari Abu Hudzail bahwa dia berkata, Para shahabat memakruhkan untuk 
membaca sebagian ayat dan meninggalkan sebagian yang lainnya.” 
Sanadnya adalah shahih. Abdullah bin Hudzail termasuk tabiin senior. 
Perkataannya ini menunjukkan bahwa itu hukumnya makruh.” 


Wagaf adalah memutus suara dari suatu kata beberapa waktu untuk 
bernapas, dan biasanya dengan meniatkan untuk membaca kembali, bukan 
berniat untuk meninggalkan. Ini terjadi pada akhir setiap ayat dan 
pertengahannya dan tidak mungkin terjadi pada pertengahan satu kata, 
bukan pula pada kata yang berada dalam satu sambungan. 


Sakt adalah ungkapan yang menunjukkan pada pemutusan suara yang 
lebih pendek daripada wagaf, dan biasanya tidak diiringi dengan mengambil 
napas. Para imam berbeda-beda dalam mengungkapkan caranya, yaitu 
panjang-pendeknya. Hamzah berpendapat bahwa diam pada sukun sebelum 
hamzah adalah sa£t yang sebentar. Al-Asynani berkata, “Yang pendek.” Al- 
Kisa'i berkata, “Sakt yang diselipkan dengan tanpa memanjangkannya.” 
Ibnu Ghalabun berkata, “Wagaf yang pendek.” Makki berkata, “Wagaf yang 
ringan.” Ibnu Syuraij, Oaifah, dan diriwayatkan dari Gutaibah bahwa dia 
berkata, “Dengan tanpa memutus napas.” Ad-Dani berkata, “Su£t yang 
lembut tanpa memutus.” Al-Ja'bari berkata, “Memutus suara sebentar saja 
yang lebih pendek daripada masa untuk bernapas. Karena jika panjang, maka 
akan menjadi wagaf” Masih banyak ungkapan yang lain. 

Ibnul Jazari berkata, “Yang benar adalah bahwa itu semua tergantung 
pada pendengaran dan riwayat. Tidak dibenarkan kecuali pada riwayat- 


346 Al-Itgan fi Ulumil ur'an 


riwayat yang shahih, karena ada suatu makna tertentu yang dimaksudkan. 
Ada yang mengatakan bahwa itu diperbolehkan pada akhir ayat secara mutlak 
pada waktu membaca washa/ untuk tujuan menjelaskan. Sebagian dari mereka 
berpendapat bahwa itulah makna dari hadits mengenai masalah ini.” 


Kaidah-Kaidah 


1. Setiap yang ada dalam Al-Jur'an berupa «Hi dan cl boleh untuk 
membaca washal kepada kalimat setelahnya sebagai sifat dan boleh 
memutus dengan dasar bahwa itu adalah £habar, kecuali pada tujuh 
tempat, yang harus dijadikan tempat memulai bacaan, yaitu 
dala ASI Alaih gadi! (OS al-Bagarah: 121) A5 ya 2 ASI pala sll 
(OS. al-Bagarah: 146 dan al-An'am: 20): L Jl Y 4s L ce (OS. al-Bagarah: 
215) 19 pelag Igial adl (OS, Taubah: 20) 0 4 px& ce MOS. al-Furgan: 
43) Hall Og 3 (OS. Ghafir: 7). 

Di dalam a/-Kasyaf disebutkan pada firman Allah xx 8 SH! (OS. 
an-Nas: 5). Dia berkata, “Boleh seorang garri” wagaf pada yang 
disifati dan memulai dengan (S4! jika dia menjadikannya sebagai 


kalimat tersendiri. Berbeda jika dia menjadikannya sebagai sifat.” 


Ar-Rammani berkata, “Sifat jika untuk menjelaskan makna secara 
khusus, tidak boleh wagaf pada yang disifatinya tanpa dengan yang 
lainnya. Tetapi jika ditujukan untuk memuji saja, maka boleh. Karena 
amil yang ada pada pujian tidak sama dengan ami! yang ada pada 
pengkhususan itu.” 

2. Wagaf pada asal pengecualian (mustatsna minhu) tanpa yang 
dikecualikan (mustatsna). Jika pengecualian itu bersifat mungathi', maka 
ada beberapa mazhab, yaitu pertama, boleh secara mutlak karena itu 
seperti mubtada' yang khabar-nya terbuang untuk menunjukkan 
keberadaannya. Kedua, dilarang secara mutlak karena kebutuhannya 
terhadap kalimat sebelumnya dari segi lafadz, karena tidak dikenal 
penggunaan “Y/” dan kawan-kawannya kecuali selalu bersambung 
dengan kalimat sebelumnya. Juga dari segi makna karena kalimat 
sebelumnya memberikan petunjuk terhadap kesempurnaan makna 
kalimat. Karena perkataanmu, “Tidak ada seorang pun di dalam 


36. An-Nasyr, 234 
37. Al-Burhan, I: 357 


Al-ltgan fi Ulumil Lur'an 347 


348 


rumah itu” inilah yang membenarkan perkataanmu “kecuali himar”. 
Jika kamu hanya berkata, “kecuali himar” saja, maka perkataanmu 
itu salah. 

Pendapat yang ketiga memerinci: jika £habar-nya dijelaskan maka boleh 
wagaf, karena kalimat itu dapat berdiri sendiri dan tidak membutuhkan 
kepada kalimat sebelumnya. Jika tidak disebutkan dengan jelas maka 
tidak boleh wagaf, karena membutuhkan kepadanya. Ini dikatakan oleh 
Ibnu Hajib dalam kitab Amali-nya. 

Wagaf pada kalimat panggilan diperbolehkan, seperti yang 
diriwayatkan oleh Ibnu Hajib dari para peneliti, sebab kalimat itu 
dapat berdiri sendiri dan kalimat setelahnya adalah kalimat yang lain, 
walaupun yang lebih baik adalah kalimat itu bersambung dengannya. 


YS dalam Al-@uran Al-Karim ada di 33 tempat. Di antaranya tujuh 
tempat untuk “menakut-nakuti”, menurut kesepakatan para ulama. 
Maka boleh diwagafkan padanya, yaitu: YS "1 A4s (OS. Maryam: 
78, 79), XS “Iis (OS. Maryam: 81, 82), XS JB” Ojka Ol (OS. 
asy-Syw'ara: 14, 15), YS J8" OS ak UI (OS. asy-Syw'ara: G1, 62), 
YS sS,4 (OS. Saba: 27), VS suji ul (OS. al-Muddatstsir: 15, 16), 
VS AN (OS. al-Giyamah: 10, 11). 

Dan yang lainnya bermakna “benar”, maka tidak diwagafkan 
padanya. Ada juga yang mungkin bermakna keduanya, maka 
diperbolehkan padanya dua hal itu. Makki berkata, “ys” itu ada 
empat macam. 

Pertama, yang baik wagaf padanya karena bermakna untuk menakut- 
nakuti dan itulah yang biasa. Boleh memulai dengannya karena 
bermakna “benar”. Ini ada pada sebelas tempat, yaitu dua di surat 
Maryam, Oad Aflah, Saba?, dua di surat al-Ma'arij, dua di surat al- 
Muddatstsir, yaitu YS “ayjl UT (ayat 15-16) dan NS "3 kw (ayat 
52-53), al-Muthaffifin ayat 13-14, yaitu YS ki 23 SI pelat: al-Fajr 
ayat 16-17, yaitu YS “ Jill, dan pada al-Humazah ayat 3-4, yaitu 
YS oa, 

Kedua, baik untuk wagaf padanya dan tidak boleh memulai darinya, 
yaitu ada pada dua tempat di surat asy-Syw'ara, yaitu NS JB" O jln ol 
(ayat 14-15) dan YS JE " O,S ad UI (ayat 61-62). 

Keriga, tidak boleh wagaf padanya dan tidak boleh memulai darinya, 


Al-ltgan fi Ulumil Lur'an 


tetapi harus diwashalkan dengan sebelum dan sesudahnya, yaitu ada 
pada dua tempat dalam Amma (OS. an-Naba': 4), yaitu 
O yakraw NS €dan at-Takatsur ayat 3, yaitu Y galaxi gw YS €- 
Keempat, tidak boleh wagaf padanya, tetapi boleh memulai darinya, 
yaitu delapan belas tempat yang tersisa. 

5. kedalam Al-OGuran ada di 22 dua tempat yang terbagi menjadi tiga, 
yaitu: 
Pertama, tidak boleh wagaf padanya secara Ijmak, berhubungan 
dengan kalimat sebelum dan sesudahnya, yaitu pada tujuh tempat: 


8. Al-An'am: 30: Wu) 3 sei 

#0 An-Nahl: 38: Ui dls lis bh 

» Saba: 3: SU WI 

8 Az-Zumar: 59: Sbs 8 eh 

» Al-Ahgaf: 34: tu) 3 bb 

» At-Taghabun: 7: 375 & 3 

» Al-Oiyamah: 4: cp38 

Kedua, diperselisihkan. Pada keadaan biasa dilarang wagaf, yaitu di 
lima tempat: 


« Al-Bagarah: 260: (48 (ice 3 eh 
e Az-Zumar: 71: ci Ker cai 

» Az-Zukhruf: 80: Ulu 3 (ok 

»— Al-Hadid: 14: kb IJU 

»  Tabaraka: 9: Uslw- J8 bh Ju 


Ketiga, pada keadaan biasa diperbolehkan wagaf padanya, yaitu 
sepuluh tempat yang lainnya. 


6. 5 dalam Al-Guran ada empat tempat: 
» Al-A'raf: 44: 036 — IG. Pada keadaan biasa boleh wagaf 


padanya, karena kalimat setelahnya tidak bergantung kepadanya 
dan bukan merupakan perkataan penduduk neraka. 


8 ALAraf: 114, asy-Sywara: 42 owl oh OSI SI 3 cai JB, dan 
pada ash-Shaffat: 18: 04 -|3 si 3 J3. Pada keadaan biasa 


tidak boleh wagaf padanya, karena yang setelahnya bergantung 
kepadanya sebab bersambung dengan perkataan. 


Al-ltgan fi Ulumil Lur'an 349 


Kaidah 


Ibnul Jazati mengatakan, “Semua yang mereka katakan boleh wagaf 
padanya maka diperbolehkan untuk memulai dengan kalimat setelahnya.” 


Pasal 
Cara Membaca Akhir Kata 


Cara membaca wagaf pada pembicaraan orang Arab memiliki 
beberapa cara. Cara yang dipakai oleh para imam gira'ah adalah sembilan, 
yaitu sukun, raum, isymam, ibdal, nagl, idhgham, hadzf, itsbat, dan ilhag. 

Sukun merupakan dasar dari wagaf pada kata yang diberi harakat 
ketika dibaca washal, karena makna wagaf adalah meninggalkan dan 
memutuskan juga karena wagaf adalah lawan dari memulai. Sebagaimana 
tidak dimulai dengan sukun, maka juga tidak diwagafkan pada huruf yang 
diharakati. Inilah pilihan kebanyakan ahli gira'ah. 


Raum merupakan suatu ungkapan yang menurut para ahli gira'ah 
adalah mengucapkan sebagian harakat. Sebagian dari mereka 
mengatakan, “Yaitu melemahkan suara harakat itu sampai hilang 
sebagian besarnya.” Ibnul Jazari berkata, “Dua pendapat itu sama 
maksudnya.” Ini dikhususkan pada kata yang dibaca raja", jazgm, yang 
di-dhammah, dan di-kasrah. Berbeda dengan yang di-fathah, sebab fathah 
itu ringan. Jika keluar sebagiannya, niscaya akan keluar seluruhnya. Maka 
Jathah tidak mengenal pelemahan. 


Isymam adalah suatu ungkapan untuk mengisyaratkan kepada suatu 
harakat tanpa mengeluarkan suaranya. Ada yang mengatakan: “yaitu jika 
kamu menjadikan kedua bibirmu menjadi seolah-olah mengucapkannya” 
(bentuknya seperti ketika mengucapkan huruf itu). Kedua pengertian ini 
sama, dan hanya khusus untuk dhammah, baik itu harakat pada kata yang 
murab maupun yang mabni, jika dhammah itu memang harus ada. Adapun 
dhammah yang ada karena suatu sebab tertentu: mwim jama' bagi yang 
memberikan harakat dhammah padanya dan ha' ta'nits maka tidak boleh 
dibaca raum dan tidak boleh dibaca isyyam. Ibnul Jazari mensyaratkan 
pada ha' ta'nits jika diwagafkan dengan huruf ha', berbeda dengan yang 
diwagafkan dengan #a' untuk menyesuaikan dengan tulisan. Wagaf dengan 
raum dan isymam itu diriwayatkan dati Abu “Amru dan ulama Kufah secara 
nash dan tidak diriwayatkan sesuatu pun dari yang lainnya. Para ulama 


38. An-Nasyr, I: 234 


350 Al-Itgan fi Ulumil lur'an 


gira'ah juga menganjurkannya dalam bacaan mereka. Faedahnya adalah 
untuk menjelaskan harakat yang terdapat padanya pada waktu washal 
pada huruf yang diwagafkan, agar pendengar atau orang yang melihat 
menjadi tahu bagaimanakan keadaan harakat pada huruf yang dibaca 
wagaf itu. 


Ibdal adalah pada isim yang dibaca nashab dengan tanwin yang 
diwagafkan dengan arif sebagai ganti dari tanwin tersebut, pada isim mufrad 
mu'anats dengan ta' yang diwagafkan dengan ha' sebagai ganti darinya, 
dan pada kata yang akhirannya adalah hamgah setelah adanya suatu harakat 
atau dlif yang menurut Hamzah diganti dengan huruf yang sejenis dengan 
harakat sebelumnya. Jika huruf sebelumnya berupa 4/if, boleh dibuang. 
Contohnya: 


PAI aan Taka, Il Ola tol oya, elit, slalu oya, ea yag 

Adapun rag! adalah pada kata yang akhirnya hamgah yang terletak 

setelah huruf yang di-sukun, maka cara wagafnya menurut Hamzah adalah 

dengan memindahkan harakat hamgah kepada huruf yang di-sukun itu, 

kemudian diberi harakat dengan ha' kemudian dibuang, baik huruf yang 
di-sukun itu huruf shahih, seperti: 


2D aset aa, ejpr ia SU JSI, Aly 0 Ou denga SA Ou 
MM cs 


maupun huruf sebelumnya ada berupa ya atau waywu yang asli, baik itu 
berupa huruf mad, seperti: 


SPI SR, 23 SIN Sun, talas Lag 


maupun berupa huruf //n, seperti: 


NA, 2 yan pe yaa Jia 
Adapun idhgham adalah pada huruf yang akhirnya berupa hamzah 


yang sebelumnya adalah ya' atau wawu tambahan, maka menurut Hamzah 
diwagafkan dengan idhgham, yaitu dengan mengganti hamzah dengan huruf 
yang sejenis dengan huruf sebelumnya, seperti li, Ga, 

Adapun hadzgf adalah pada ya-ya' tambahan bagi mereka yang tetap 
membacanya ketika dibaca washa/ dan membuangnya ketika dibaca wagaf. 
Ya -ya' tambahan—yang tidak ditulis—sebanyak 121. Tiga puluh lima di 


antaranya di tengah ayat dan sisanya di akhir ayat. Nafi, Abu Amru, 
Hamzah, Kisa'i, dan Abu Ja'far membacanya ketika dibaca wagaf dan 


Al-ltgan fi Ulumil Lur'an 351 


membuangnya ketika dibaca washal. Ibnu Katsir dan Ya'gub tetap 
membaca pada keduanya. Ibnu Amir, Ashim, dan Khalaf membuang pada 
keduanya. Kadang-kadang di antara mereka ada yang keluar dari pendapat 
dasar tersebut pada masalah ini. 

Itsbat adalah pada ya-ya' yang dibuang dalam kondisi disambung bagi 
yang menetapkannya dalam kondisi wagaf, seperti »la, dls, G4, GL. 

Adapun i/hag berupa ha'-ha' sakt yang terletak di akhir kata menurut 
mereka yang menambahkannya, seperti pada -, 3, s d , & dan nun 
yang di-tasydid pada jama' mu'annats, seperti 8, cet, serta nun yang 
dibaca fathah, seperti ok, ceMI, OsuN, serta huruf yang di-tasydid 
yang mabni, seperti: JS ai VI, eaa oil, Ara, CN. 


Catatan 


Mereka berijmak untuk wajib mengikuti tulisan Mushaf-Mushaf 
Utsmani di bidang wagaf, baik di bidang ibdal, itsbat, hadzf, washal, maupun 
gath 'u. Tetapi diriwayatkan dari mereka beberapa perbedaan, seperti wagaf 
dengan ha' pada huruf yang ditulis dengan #a', dengan menambahkan ha? 
seperti yang dijelaskan di muka, dengan membaca ya' pada tempat-tempat 


yang tidak ditulis padanya, dan yawu pada OLsYI & J3 dan Ai Cha 
dan Aib Jl p Jiw dan JLWI Ml xx sertaalif pada O se 5Al dl dan udi dl 
dan Yul Png 

Nun dibuang pada os di mana pun berada. Abu Amru wagaf 
padanya dengan ya' dan membaca washal pada ni pada al-Isra”, JL pada 
an-Nisa”, al-Kahfi, dan al-Furgan, serta membaca putus pada Lu, Pak » 
gk VI, 

Di antara para ulama gira'ah ada yang mengikuti tulisan Mushaf 


Utsmani pada keseluruhannya. 


352 Al-Itgan fi Ulumil lur'an 


Temah Secara Makna 


pustaka-indo.blogspot.com 


Penjelasan Tentang yang Bersambung 
Secara Lafadz dan Terpisah 
Secara Makna 


I ni adalah salah satu hal yang sangat penting hingga 
saya khususkan pembahasannya dan termasuk 
pokok bahasan yang sangat penting pula di bidang 
wagaf. Karena itulah saya menjadikannya setelahnya. 
Dengannya akan hilang banyak sekali persoalan yang 
sangat pelik. 
Di antaranya firman Allah: 
GE Ha Ia an ih Kis al 
GI Ka 
“Dialah yang menjadikan kalian dari satu jiwa dan 
menjadikan baginya seorang istri darinya agar dia merasa tenang 
kepada istrinya” sampai firman-Nya: 


Pan | A - 


DI ES IS CA as S3 IS 
“mereka berdua menjadikan tandingan-tandingan dari 

apa yang telah diberikan oleh Allah kepada mereka. Maka 
Mahasuci Allah dari apa yang mereka sekutukan.” ((9S. al- 


A'raf: 189-190) 


355 


Ayat ini mengisahkan tentang Nabi Adam dan Hawa sebagaimana yang 
dipahami dari konteks ayat ini. Lebih ditegaskan lagi oleh sebuah hadits yang 
diriwayatkan oleh Ahmad dan Tirmidzi yang dihasankannya, serta Hakim 
yang dishahihkannya dari jalur Hasan dan Samurah secara marfu”. Diriwayatkan 
juga oleh Ibnu Abi Hatim dan yang lainnya dengan sanad yang shahih dari 
Ibnu Abbas. Tetapi akhir ayat ini menimbulkan persoalan, yaitu ketika 
kemusyrikan itu dinisbatkan kepada Adam dan Hawa. Padahal Adam adalah 
nabi yang diberi wahyu dan para nabi adalah mashum dari kemusyrikan baik 
sebelum diangkat menjadi nabi maupun setelahnya menurut Ijmak. Hal itu 
memaksa beberapa ulama untuk menafsirkan ayat ini kepada selain Adam 
dan Hawa dan bahwa ayat itu berbicara tentang seorang laki-laki dan istrinya 
yang mengikuti salah satu agama, sehingga menimbulkan penghukuman 
terhadap hadits itu sebagai hadits dhaif dan mungkar. 

Saya berhenti sejenak dalam masalah ini sampai mengetahui bahwa 
Ibnu Abi Hatim berkata: aku diberi cerita oleh Ahmad bin Utsman bin 
Hukaim bahwa dia berkata: aku diberi cerita oleh Ahmad bin Mufadhal 
bahwa dia berkata: aku diberi cerita oleh Asbath dari Suddi pada firman 
Allah OS ie Loc & dls (OS. al-Vraf: 190) bahwa dia berkata, “Ini 
adalah pemisah pada ayat tentang Nabi Adam itu dan khusus membicarakan 
tentang tuhan-tuhan bangsa Arab.” 

Abdurrazak berkata: aku diberi cerita oleh Ibnu Uyainah bahwa dia 
berkata: aku mendengar Shadagah bin Abdullah bin Katsir al-Makki 
bercerita dari Suddi bahwa dia berkata, “Ini termasuk yang bersambung yang 
terputus.” 

Ibnu Abi Hatim berkata: aku diberi cerita oleh Ali bin Husain, dia 
berkata: aku diberi cerita oleh Muhammad bin Abi Hammad, dia berkata: 
aku diberi cerita oleh Mahran dari Sufyan dari Suddi dari Abu Malik bahwa 
dia berkata, “Ini terputus. Adapun O $S ,iu Lag 4 dls adalah untuk umat 
Muhammad.” Maka hilanglah kesulitan ini dan jelaslah bagiku bahwa kisah 
Adam dan Hawa itu berakhir pada (241 Ls sedangkan ayat setelahnya 
khusus membicarakan tentang bangsa Arab dan kemusyrikan mereka 
dengan berhala-berhala. Hal itu diperjelas dengan perubahan dhamir setelah 
itu, yaitu kepada dhamir jama' setelah dhamir mutsanna. Jika saja kisah itu 
satu maka kata yang dipakai adalah: 

OLS ju Las seperti LAUT Lag slS dal Yaar Ll L2UT La Lab) dil Iso. 
Demikian juga dhamir-dhamir pada firman-Nya setelahnya 
ld GEY La 0S isl (Apakah mereka akan menyekutukan dengan apa yang 
tidak dapat menciptakan sesuatupun) sampai akhir ayat ini (OS. al-A'raf: 191). 


356 Al-ttgan fi Ulumil lur'an 


Termasuk ke dalam kelompok ini adalah firman-Nya: 
Opal ly AYI AegG Mes Lag (akayah)(OS. Ali Imran: 7). Sesungguhnya 
ayat ini menurut bacaan washal maknanya adalah: “Orang-orang yang 
teguh ilmunya mengetahui takwilnya”. Adapun menurut gira'ah wagaf 
maka maknanya berbeda. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Abu Sya'sya” 
dan Abu Nuhaik bahwa mereka berdua berkata, “Kalian menggabungkan 
ayat ini, padahal ayat ini terpisah.” Dan yang menguatkan hal ini adalah 
keberadaan ayat itu yang menunjukkan celanya orang-orang yang mencari- 
cari ayat-ayat yang mutasyabihat dan menyifati mereka secara melenceng. 


Termasuk ke dalam kelompok ini firman Allah Ta'ala: 
Ol pake O) SAE ya 9 Ol bor SUS ad ANN ap Nala 


GAS yel Sini 

“Dan apabila kamu berjalan di muka bumi maka tidaklah mengapa kamu 
menggashar shalatmu, Jika kamu takut diserang oleh orang-orang kafir.” (9S. an- 
Nisa: 101) 

Sesungguhnya zahir ayat ini menunjukkan bahwa gashar shalat itu 
diperbolehkan dengan syarat adanya ketakutan tetapi tidak boleh dilakukan 
apabila keadaan aman. Ada beberapa orang yang berpendapat demikian 
karena berpedoman pada zahir ayat ini, di antaranya adalah Aisyah. Tetapi 
sebab turunnya ayat ini menjelaskan bahwa ia termasuk kelompok ini. 
Ibnu Jarir meriwayatkan dari hadits Ali bahwa dia berkata, “Ada sekelompok 
orang dari bani Najjar” yang bertanya kepada Rasulullah saw. Mereka 
berkata, “Sesungguhnya kami sering bepergian di bumi ini, maka 
bagaimanakah kita shalat? Maka Allah menurunkan: 


LA yag pai Ol lor SAS add UPI 3 uno Sala 

Kemudian wahyu itu terputus. Selang satu tahun, Rasulullah saw. 
berperang. Beliau mengerjakan shalat Dzuhur. Maka orang-orang musyrikin 
berkata, “Muhammad dan shahabat-shahabatnya telah memberikan 
kesempatan kepada kalian untuk menang atas mereka. Tidakkah kalian 
mengepung mereka. Ada seseorang di antara mereka yang berkata, “Mereka 
masih akan mengerjakan shalat yang lain seperti itu setelahnya' Maka Allah 
menurunkan di antara dua shalat itu: 3,45 JJ Kal oi 4x Ol sampai 
kepada: lugs Llis. Maka turunlah shalat &hayf. Menjadi jelaslah dengan 
hadits ini bahwa firman-Nya #4- uv) adalah syarat untuk shalat 


39. Dalam Tafsir Thabari disebutkan: "Dari at-tujjar (para pedagang)." 


Al-Itgan fi Ulumil Lur'an 397 


berikutnya, yaitu shalat Khauf, bukan shalat gashar.” 

Ibnu Jarit berkata, “Ini adalah penafsiran ayat yang baik, jika di dalam 
ayat itu tidak ada: I5| (jika). 

Ibnu Faras berkata, “Benar, meskipun ada I5| karena wamwu itu dijadikan 
wawu tambahan.” 

Aku berkata, “Yang dia maksud adalah berpaling dari satu syarat 
kepada syarat yang lain. Lebih baik daripadanya adalah jika kamu 
menjadikan '5| itu yang tambahan karena berpedoman kepada pendapat 
orang yang boleh menambahkannya.” 

Ibnul Jauzi berkata dalam kitab Tafsir, “Orang Arab kadang-kadang 
membuat suatu kalimat di samping kalimat yang lain, seolah-olah seiring 
dengannya, padahal itu adalah kalimat yang terpisah. Di dalam Al-Guran: 
Ke 3 Sa £ OT au » (Dia ingin mengeluarkan kalian dari tanah kalian) 
adalah perkataan orang banyak. Maka Fir'aun berkata : U 4 Pan 53 (Maka 
apa yang kalian perintahkan)” (OS. al-Xraf: 110) 

Kelompok yang lain adalah: 

OELAI Uh Aly adi yg dina, UI 

“Akulah yang menggodanya untuk menundukkan dirinya dan dia adalah 
termasuk di antara orang-orang Jang salih”. Perkataan Zulaiha telah selesai. 
Yusuf berkata: HAL xxl 4 d Had US (Dan Yusuf berkata, “Yang 


demikian itu agar dia |(Aziz| mengetahui bahwa sesungguhnya aku tidak berkhianat 
kepadanya di belakangnya)” (9S. Yusuf: 51-52) 


Kelompok yang lainnya: 
AI Lalai 355 Igkeoeg Ungakasi Z3 Iglosa ISI SIN Ol 
“Sesungguhnya raja-raja itu jika memasuki suatu pedesaan, maka mereka 


merusaknya dan menjadikan orang-orang mulia yang ada di dalamnya sebagai orang- 
orang yang bina”. Ini adalah perkataan Bilgis. Allah berfirman: 


Uglun CUJS 4 (Dan demikianlah yang mereka lakukan). (9S. an-Nami: 34) 

Kelompok lainnya: U8 4 «ye Liku us (Siapakah yang membangkitkan kami 
dari tempat tidur kami). Perkataan orang-orang kafir selesai. Para malaikat 
berkata: “JI As Le Ika (Inilah yang dijanjikan oleh Allah) (9S. Yasin: 52). 
Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Yatadah tentang ayat ini bahwa dia 
berkata, “Satu ayat dalam kitab Allah yang awalnya adalah perkataan 
orang-orang yang sesat dan yang akhirnya adalah perkataan orang-orang 
yang mendapatkan petunjuk. Mereka berkata: U48,4 eye Liu eyaUb al 


358 Al-Itgan fi Ulumil lur'an 


(Celakalah kami, siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami). 
Ini adalah perkataan orang-orang munafik. Dan orang-orang yang 
mendapatkan petunjuk berkata ketika dibangkitkan dari kubur-kubur 
mereka: Uglu il Bao 9 y SJ A53 L Ika (Inilah yang dijanjikan oleh 
Allah dan benarlah para utusan itu)” 

Imam Ibnu Abi Hatim mengeluarkan sebuah riwayat dari Mujahid 
tentang firman Allah: & ahaha Yee ISI Ugal Aa Ls3 (Dan apakah yang 
memberitahukan kepadamu bahwa apabila mukjizat datang mereka tidak akan 
beriman) (OS. al-Ar'am: 109) ia berkata, “Wa maa yudrikum annahum yu 'minun 
idga ja'ar?” Kemudian disambut dengan berita, “Annaha idga ja'at la 
Ju'minun.” 


Al-Itgan fi Ulumil Lur'an 359 


Dan apabila kamu berjalan di muka bumi maka 
tidaklah mengapa kamu menggashar shalatmu, jika 
kamu takut diserang oleh orang-orang kafir. | 


--(OS. an-Nisa”: 101)-- 


diAntara/Keduanya 


pustaka-indo.blogspot.com 


Imalah, Fath, dan Pembahasan 
di Antara Keduanya 


B eberapa ulama secara khusus menulis tentang 
hal ini, di antaranya Ibnul Gashih" yang 
menyusun kitab bernama Ourratul Aini fil Fathhi wal 
Imaalah wa baina Lafdgaini. 


Ad-Dani berkata, “Al-fath dan imalah adalah dua kata 
yang masyhur yang tersebar pada lisan orang-orang yang 
fasih dari bangsa Arab yang Al-Guran turun dengan 
bahasa mereka. Fath adalah bahasa penduduk Hijaz 
sedangkan iyalah adalah bahasa kebanyakan penduduk 
Najd, seperti Tamim, Asad, dan Gais. Dasarnya adalah 
hadits Hudzaifah yang diriwayatkan secara marfu?, 
“Bacalah Al-Gur'an dengan dialek orang-orang Arab dan 
suara-suara mereka. Jauhilah suara-suara orang-orang 
yang fasik dan para pengemban dua kitab.” Dia berkata 
lagi, “Imalah, tidak diragukan lagi merupakan salah satu 
dari huruf-huruf yang tujuh dan termasuk dialek orang- 
orang Arab serta suara-suara mereka.” 


40. Dia adalah Ali bin Utsman bin Muhammad, yang dikenal dengan 
nama Ibnul Oashih, seorang ulama yang men-syarah-i kitab Asy 
Syathibiyah, kitab Ourratul 'ain, dan kitab-kitab gira'ah yang lainnya. 
Wafat pada tahun 801. (Al-Jawahir al-Mudhiyah, I: 266). 


363 


Abu Bakar bin Abi Syaibah berkata: Wak? bercerita kepada kami: A'masy 
bercerita kepada kami dari Ibrahim bahwa dia berkata, “Mereka berpendapat 
bahwa dalam bacaan antara w/jf dan ya' itu sama.” Dia berkata, “Yang dia 
maksud adalah bacaan tafkhim (tebal) dan malah dengan arif dan ya'” 


Diriwayatkan dalam kitab Tarikul Ourra' dari jalur Abu “Ashim adh- 
Dharir al-Kufi dari Abdullah" dari Ashim dari Zitr bin Hubaisy bahwa dia 
berkata, “Ada seorang laki-laki yang membaca Al-Our'an di hadapan 
Abdulah bin Mas'ud: 45 dan tidak membacanya dengan £asrah. Maka 
Abdullah berkata, &» dengan kasrah pada #ha' dan ha' Laki-laki itu membaca: 
ab dan tidak membacanya dengan kasrah. Maka Abdullah berkata, ab 
dengan £asrah pada tha' dan ha'. Laki-laki itu tetap membaca: 15 dan tidak 
membacanya dengan £asrah. Abdullah pun berkata, “&- dengan kasrah pada 
tha' dan ha”. Kemudian dia berkata, Demikianlah yang diajarkan oleh 
Rasulullah saw. kepadaku.” 


Ibnul Jazari berkata, “Ini hadits yang gharib. Kami tidak mengenalnya 
kecuali dari satu jalur ini. Para perawinya #sigah, kecuali Muhammad bin 
Ubaidillah. Dia adalah Al-“Azrami”. Dia dhaif menurut para ahli hadits. 
Dia adalah seorang laki-laki yang salih, tetapi kitab-kitabnya hilang. Dia 


meriwayatkan hadits dari hafalannya, sehingga dikritik dari segi ini." 


Saya berpendapat: dan haditsnya ini diriwayatkan oleh Ibnu 
Mardawaih dalam Tafsir-nya dan di akhirnya dia menambahkan: “Dan 
demikianlah Jibril menurunkannya”. 

Di dalam kitab Jamul Ourra' dari Safwan bin “Asal bahwa dia 
mendengarkan Rasulullah saw. membaca (s& b. Maka ada orang yang 
berkata kepada beliau, “Wahai Rasulullah, engkau membaca dengan iyalah, 
padahal itu bukan termasuk bahasa Guraisy?” Maka beliau berkata, “Itu 
adalah bahasa paman-paman kita, bani Sa'ad.” 


Ibnu Asytah meriwayatkan dari Abu Hatim bahwa dia berkata, “Ulama 
Kufah berhujah pada masalah salah ini bahwa mereka menemukan di 
dalam mushaf itu banyak ya di tempat yang semestinya ditulis dengan 
alif. Maka mereka mengikuti tulisan yang ada dan melakukan imalah agar 


4, 


bacaannya mendekati ya' 


41. Dalam al-Ushul "Ubaid” dan yang aku tulis ini dari an-Nasyr. 

42. Di dalam an Nasyr: "Dan Abu 'Ashim ini adalah Muhammad bin Ubaidillah yang disebut al- 
Maknun dan dikenal dengan al-Masjidi. Muhammad bin Ubaidillah, gurunya, adalah al- 
Azrami al-Kufi. 

43. An Nasyr, Il: 31. 


364 Al-ttgan fi Ulumil lur'an 


Imalah adalah jika kamu sedikit memiringkan juthah kepada kasrah 
atau d/if kepada ya'. Inilah yang murni. Nama lainnya adalah idja, bathh, 
kasrah sedikit. Juga bernama taghlil, talthif, antara fathah dan kasrah. Imalah 
dibagi menjadi dua: yang sangat dan yang sedang. Keduanya diperbolehkan 
dalam membaca Al-Guran. Iwalah yang sangat dijauhi yaitu jika diiringi 
dengan membalikkan secara murni. Sementara yang sedang adalah antara 
Jathah yang sedang dan imalah yang sangat. 


Ad-Dani mengatakan, “Ulama-ulama kita berbeda pendapat: 
manakah di antara keduanya yang lebih baik? Aku memilih imalah yang 
sedang antara /athah dan kasrah, sebab tujuan untuk membaca secara iyalah 
itu sudah terpenuhi dengannya, yaitu pemberitahuan bahwa asal dari alif 
itu adalah ya' dan untuk memberikan peringatan bahwa pada suatu tempat 
akan dibalik menjadi ya' atau untuk menyesuaikan dengan £kasrah atau ya” 
yang bersandingan dengannya.” 


Adapun fath adalah jika seorang pembaca membuka mulutnya untuk 
mengucapkan huruf itu. Nama lainnya adalah tafhim. Ini terbagi menjadi 
dua, yaitu yang sangat dan yang sedang. Adapun yang sangat adalah jika 
seseorang membuka semua mulutnya untuk mengucapkan huruf itu. Ini 
tidak diperbolehkan dalam Al-Guran, bahkan tidak ada dalam bahasa 
Arab. Adapun yang pertengahan adalah antara jathah yang sangat dan 
imalah yang sedang. Ad-Dani mengatakan, “Inilah yang digunakan oleh 
para gurra' yang membaca dengan fath.” 


Mereka berbeda pendapat apakah #walah itu merupakah cabang dari 
Jath ataukah keduanya merupakan dua dasar yang berbeda? Penjelasan 
atas pendapat yang pertama adalah bahwa 7myalah itu tidak ada, kecuali 
jika ada suatu sebab dan jika sebab itu tidak ada maka harus dibaca dengan 
Jath. Jika sebab itu ada, boleh dibaca dengan jar) dan boleh dibaca dengan 
imalah. Tidak ada satu kata pun yang dibaca dengan imalah, kecuali ada di 
antara orang-orang Arab yang membacanya dengan fat). 

Pembicaraan tentang iyalah meliputi lima hal, yaitu sebab-sebabnya, 
segi-seginya, faedahnya, siapa yang membaca dengan iyalah, dan apa yang 
dibaca dengan imalah." 

Para gurra' menyebutkan ada sepuluh sebab. Ibnul Jazari berkata, 
“Semua itu kembali kepada dua hal: yang pertama adalah &asrah dan yang 
kedua adalah ya' Setiap dari keduanya berada sebelum tempat iyalah atau 
setelahnya dan kadang-kadang hanya dikira-kira saja pada tempat imalah. 
Kadang-kadang £asrah dan ya' itu tidak ada pada lafadznya dan tidak dikira- 


44. An-Nasyr, Il: 32 dan halaman selanjutnya. 


Al-ltgan fi Ulumil Lur'an 365 


kirakan pada tempat iwalah, tetapi keduanya kadang-kadang ada pada 
beberapa tashrifnya. Kadang-kadang alif atau fathah dibaca dengan imalah 
karena ada alif atau fathah yang lain yang dibaca dengan iyalah. Ini disebut 
bacaan iwalah karena ada imalah. Kadang-kadang arif itu dibaca imalah 
karena diserupakan dengan a/if yang dibaca dengan imalah.” 

Ibnu Jazari berkata, “Dan iyalah itu kadang-kadang karena banyaknya 
penggunaan dan untuk membedakan antara isim dengan huruf. Maka jadilah 
dua belas sebab. Adapun iyalah karena &asrah yang telah lalu maka syaratnya 
adalah jika pemisah di antaranya dengan 4/jf adalah satu huruf, seperti 
SUS dan Dlu—. Pemisah ini terjadi dengan berpedoman kepada alif Adapun 
Jatbah yang dibaca dengan imalah, tidak ada pemisah antaranya dengan £asrah 
atau dua buah hutuf yang awalnya di-sukun, seperti Ou! atau keduanya 
dibaca fathah dan yang kedua adalah ha' karena ketersembunyiannya. 

Adapun yang terdahulu kadang-kadang bersambung dengan alif, 
seperti sLdl dan ASI dan kadang-kadang terpisah dengan dua huruf 
yang salah satunya adalah ha', seperti: lasy. 

Kasrah yang datang kemudian, baik £asrah yang harus ada, seperti 
Juls atau yang ada karena suatu sebab, seperti WI «4 dan jWl &. 

Adapun yang datang kemudian adalah seperti x- Lu. 

Kasrah yang dikira-kira adalah seperti 3x, karena asalnya adalah: Lx. 

Adapun ya' yang dikira-kira adalah seperti (AL dan SAS! dan al 
dan S JI. Sesungguhnya alif pada semua itu berasal dari ya” yang 
berharakat dan sebelumnya dibaca Jathah. 

Kasrah yang ada karena suatu sebab pada beberapa keadaan kata, 
seperti 21), ss, se, DUb karena ja' fi'ilnya dibaca kasrah ketika bertemu 
dengan dhamir ta' fa'il. 

Adapun ya, yang ada karena suatu sebab pada beberapa keadaan kata 
adalah seperti I,£, YG, karena d/jf-nya berasal dari wawu. Ini dibaca imalah 
karena akan berubah menjadi ya' pada & dan S £. 

Adapun imalah karena adanya imalah adalah seperti bacaan imalah 
oleh Al-Kisa'i terhadap alif yang terletak setelah »un dari 4 u| karena 
alif pada &8 dibaca imalah. Adapun 4! Us tidak dibaca imalah karena 
tidak ada sebab padanya. Dari itulah dibaca imalah juga seperti: --l. 


Adapun imalah karena adanya keserupaan adalah bacaan iyalah pada 


alif ta'nits, seperti (sed! dan alif pada («dan (.w£ karena serupa 
dengan ahf pada S4. 


366 Al-ttgan fi Ulumil lur'an 


Adapun imalah karena banyaknya penggunaan adalah seperti bacaan 
imalah yang dilakukan oleh manusia terhadap tiga keadaan, seperti yang 
diriwayatkan oleh pengarang kitab a/Mabhaj. 


Adapun #malah untuk membedakan antara isim dengan harf adalah 
seperti bacaan iwalah pada pembukaan-pembukaan surat, seperti yang 
dikatakan oleh Sibawaih, “Sesungguhnya ba' dan #a' dari huruf-huruf kamus 
dibaca dengan iyalah sebagai nama dari yang dilafadzkan dengannya, 
bukan seperti harfharf yang lainnya seperti: Y, L." 

Segi-segi iyalah ada empat yang semuanya kembali kepada sebab- 
sebab yang disebutkan di atas, yang pada dasarnya ada dua, yaitu 
persesuaian dan pemberian suatu perasaan. Adapun persesuaian, maka 
hanya ada satu saja, yaitu huruf-huruf yang dibaca dengan iwalah karena 
adanya suatu sebab pada lafadz itu sendiri dan pada yang dibaca dengan 
imalah karena yang lainnya dibaca dengan iyalah. Mereka menghendaki 
agar gerakan lidah dan kedekatan bacaan dengan huruf yang dibaca 
dengan imalah menjadi satu segi dan satu bentuk. 


Adapun pemberian suatu perasaan terbagi menjadi tiga macam, yaitu 
pemberian suatu perasaan terhadap asal huruf", pemberian suatu perasaan 
terhadap perubahan suatu kata pada beberapa tempat", dan pemberian 
suatu perasaan terhadap adanya keserupaan yang akan menunjukkan 
kepada huruf asal." 


Adapun faedahnya adalah untuk memudahkan pengucapan, karena lidah 
itu akan naik dengan fathah dan akan menurun dengan iyalah. Penurunan itu 
lebih ringan daripada kenaikan, karena itulah orang yang membaca dengan 
imalah beralasan. Adapun orang yang membaca dengan /uth, maka mereka 
memerhatikan bahwa keadaan fat) itu lebih kuat dan merupakan dasar. 


Siapa yang membaca dengan imalah, maka semua Gira'ah Sepuluh 
itu seluruhnya, kecuali Ibnu Katsir. Dia tidak membaca dengan iwalah 
pada satu huruf pun pada Al-Gur'an. 


Mengenai apa yang dibaca dengan iwalah maka pembahasan secara 
detail dan menyeluruh terdapat dalam kitab-kitab gira'at dan kitab-kitab 
yang disusun tentang iwalah ini. 


45. Al-Kitab karya Sibawaih, II: 267 

46. An-Nasyr: "Yaitu jika alif yang dibaca dengan imalah itu berasal dari ya' atau dari wawu 
yang dibaca kasrah.” 

47. An-Nasyr : "pemberian suatu perasaan terhadap perubahan suatu kata pada beberapa tempat, 
seperti munculnya kasrah atau ya' seperti yang dikehendaki oleh tashrif kata itu." 

48. Pemberian suatu perasaan terhadap adanya keserupaan yang akan menunjukkan kepada 
huruf asal, seperti bacaan imalah pada alif ta'nits dan yang diserupakan dengannya. 


Al-ltgan fi Ulumil Lur'an 367 


Kami akan menyebutkan hal-hal yang mungkin dapat dibuat sebagai 
suatu kaidah: 


Hamzah, Kisa'i, dan Khalaf membaca dengan iyalah pada: 
» Semua alif yang berasal dari ya' di mana pun berada dalam Al-Guran, 
baik pada isim maupun pada fYil, seperti: 
KASI ag la Tik An Klg dl, Sada (SAM 
MSI Laoly usa Sing KS AAN SPI 
“Semua alif ta'nits pada (J8 dengan dhammah atau kasrah atau fathah 
pada ja-nya, seperti: 
| AN 2 2 . 0 
S3 CA (3g UI, Tenan US 09 CS ring CageS 
Sia (AS gkudl g KP TPI SM Los g 
“Semua kata yang ber-wagan Yk dengan dhammah pada fa' atau fathah, 
£ 8 2 
seperti: AYI Lyla Catag (CS ylalg IS Hen Oa 


» Semua yang ditulis dengan ya' pada mushaf, seperti: ah Gr b, 
Gebak, mal Lb, (ses Cb kecuali (SL, S9, ds, Hi, cs maka 
tak satupun yang dibaca dengan imalah. 


» Semua alif yang berasal dari wawu yang awalnya dibaca kasrah atau 
dhammah, yaitu 4 J! di mana pun berada serta --dl dan (Jd, S sil. 

“Akhir semua ayat dari sebelas surat yang bentuknya satu, yaitu Thaha, 
an-Najm, Sa'ala, al-Giyamah, an-Naziat, Abasa, al-W'la, asy-Syams, 
al-Lail, adh-Dhuha, dan al-'“Alag. Mereka yang menyetujui membaca 
seperti ini pada surat-surat ini adalah Abu “Amru dan Warasy. 

Abu “Amru membaca imalah pada setiap ra' yang terletak setelah 4/i, 
dengan wazan apapun juga, seperti: S kel, ee Kapan al he, 
S3, GK, Silat dan yang ber-wazan (.b8 di mana pun berada. 

Abu Amru dan Kisa'i membaca imalah pada setiap alif yang setelahnya 
terdapat huruf ra' yang terletak di akhir kata yang dibaca dengan jarseperti: 
HLeii, aa, SI, SI, ea, AI, Bo S Ls, lai baik 
alif itu asli atau tidak. 


Hamzah membaca iyalah pada ain fi'il dari fi'il madhi dari sepuluh 
Jiil, yaitu: 


368 Al-ttgan fi Ulumil lur'an 


Ol, ls, slr, sla, 3), dlu, Ilo, Ms, F3 lx di mana pun 
tempatnya dan bagaimanapun keadaannya. 

Kisa'i membaca iyalah pada ha' ta'nits dan huruf sebelumnya pada 
waktu wagaf secara mutlak yang terletak setelah lima belas huruf yang 
terkumpul pada perkataan ya“ 53 —) Cim3. Contoh dari: 

“  Ja' adalah asi 0 Aas 
“Jim adalah ab, dm 

» Isa' seperti dx, PN 
“Ia seperti Xia, dim 

».  zga' seperti 2s, ab 
“Ja seperti da, Ai 

0 MN SEPpErti Xx, Aim 

“ ba' seperti & 3, L— 
“lam seperti Th p UUS 
“dal seperti HP, 20 
e wawu seperti 59 AI, 3 sad 
“dal seperti sis, 34k 

8 gyin seperti Aset, Alb 
e mim seperti Le, 4) 
“dan sin seperti Am, Zmale, 

Dia membaca dengan fat) setelah sepuluh huruf, yaitu cw dan huruf- 
hutuf 15#ila: Jus, aa J3 dan empat huruf yang tersisa adalah ae. | 
Jika sebelum semuanya adalah ya' yang dibaca sukun atau kasrah yang 
bersambung atau terpisah dengan huruf yang dibaca sukun maka dibaca 
dengan iyalah. Tetapi jika tidak maka dibaca dengan fath. 

Huruf-huruf yang lain diperselisihkan dan tidak ada kaidah yang 
menjelaskannya. Maka lihatlah pada kitab-kitab yang khusus membahas 
hal ini. Adapun pembukaan-pembukaan surat maka Jl pada lima surat 
dalam Al-Guran dibaca dengan 7myalah oleh Hamzah, Kisa'i, Khalaf, Abu 
Amru, Ibnu Amir, dan Abu Bakr. Adapun Warasy membaca antara iwalah 
dan fath. 

Mereka yang membaca dengan iwalah pada pembukaan surat Maryam 


dan Thaha adalah Abu Amru, Kisa'i, dan Abu Bakar. 
Hamzah membaca dengan imalah pada Thaha, tidak pada Maryam. 


Al-ltgan fi Ulumil Lur'an 369 


Mereka yang membaca dengan imalah pada ya' di awal Maryam, maka 
dia akan membaca dengan imalah pada J!, kecuali Abu Amru pada riwayat 
yang masyhur darinya. 

Mereka yang membaca dengan #mwalah dari awal Yasin adalah tiga 
imam yang pertama dan Abu Bakar. 

Imam yang empat membaca dengan imalah pada , yub, ab 46 dan 
ha' pada e- pada tujuh surat dan Ibnu Dzakwan setuju dengan mereka 
pada ha' 


Penutup 


Ada beberapa kaum yang menyatakan makruh untuk membaca 
dengan iwalah karena terdapat hadits yang menyebutkan: “Al-Ouran itu 
diturunkan dengan tafkhim (menebalkan).” Ini dibantah dengan beberapa 


alasan. 


Pertama, Al-@ur'an pada awalnya diturunkan demikian, kemudian 
ada rukhsah setelah itu untuk membaca dengan malah. 


Kedua, rnaknanya adalah agar Al-Guran itu dibaca seperti bacaan 
laki-laki, tidak dengan diliuk-liukkan seperti perkataan perempuan. 

Ketiga, maknanya adalah Al-Guran diturunkan dengan kekerasan 
terhadap orang-orang yang musyrik. Ini dibantah oleh beberapa gurra 
karena sangat jauh jika digunakan untuk menafsirkan hadits itu, sebab 
Al-Guran juga diturunkan dengan rahmat dan kasih sayang. 

Keempat, maksudnya adalah pengagungan dan pemuliaan, yaitu 
“muliakanlah dan agungkanlah Al-Gur'an itu”, sehingga Rasulullah saw. 
menganjurkan untuk memuliakan Al-Guran dan mengagungkannya. 


Kelima, yang dimaksud dengan tafkhim adalah membaca dengan 
barakat pada tengah-tengah kata, baik dengan dhammah maupun kasrah 
pada tempat-tempat yang diperselisihkan, bukan membacanya dengan 
sukun, karena itu lebih sempurna dan lebih tebal. 

Ad-Dani mengatakan, “Demikianlah diriwayatkan dengan penafsiran 
dari Ibnu Abbas.” Kemudian dia melanjutkan perkataannya, “Aku diberi 
cerita oleh Ibnu Khagan, aku diberi cerita oleh Ahmad bin Muhammad, 
aku diberi cerita oleh Ali bin Abdul Aziz, aku diberi cerita oleh @asim, 
aku mendengar Kisa'i menceritakan dari Salman dari Zuhri bahwa dia 
berkata: Ibnu Abbas berkata, Al-Ouran diturunkan dengan pemberatan 
dan penebalan (tafkhim), seperti perkataannya:4244 dan kata-kata yang 
berat yang sepadan dengannya. Kemudian dia menyebutkan hadits Hakim 


370 Al-ttgan fi Ulumil lur'an 


dari Zaid bin Tsabit secara warfu: Al-Ouran diturunkan dengan tafkhim.” 


Muhammad bin Mugatil, salah satu perawinya berkata, “Saya 
mendengar Ammar berkata, Dia membaca: I)Ji | Vie dan kali 
Dia bermaksud dengan membaca harakat pada huruf-huruf tengahnya.” 


Dia berkata, “Ini dikuatkan oleh perkataan Abu Ubaidah, “Penduduk 
Hijaz membaca dengan tafkhim semua perkataan, kecuali satu huruf saja, 
yaitu 3,46, mereka membacanya dengan sukun. Penduduk Najd 
meninggalakn tufkhim pada semua perkataan, kecuali pada huruf ini. 


Mereka mengatakan s 4 dengan kasrah.” 
Ad-Dani berkata, “Inilah penafsiran yang paling benar dari hadits 


itu. 


49. Al-Mursalat: 6. Ini adalah Oira'ah Rauh dan Hasan. Lihatlah Ittihafu Fudhalaa'il Basyar: 430 
dan Tafsir al-Ourthubi, XIX: 154. 
50. Al-Kahfi: 96. Lihat Tafsir al-Ourthubi, XI: 61. 


Al-ltgan fi Ulumil Lur'an 371 


Tafkhim adalah membaca dengan harakat pada 
tengah-tengah kata, baik dengan dhammah maupun 


kasrah pada tempat-tempat yang diperselisihkan, 
bukan membacanya dengan sukun, karena itu lebih 
sempurna dan lebih tebal. 


Idhgham, Idzhar, 
Ikhta', dan Iglab 


pustaka-indo.blogspot.com 


A da beberapa ahli gira'ah yang menyusunnya 
dalam satu kitab tersendiri. 


Idhgham adalah mengucapkan dua huruf sebagai 
satu huruf seperti yang kedua dengan di-tasydid. Idhgham 
terbagi menjadi dua: yang besar dan yang kecil. 


Idhgham yang Besar 


Idhgham yang besar adalah pada kata yang awal dua 
hurufnya diberi harakat, baik kedua huruf itu 
mutamatsilain atau mutajanisain atau mutagaribain. Disebut 
dengan idhgham yang besar karena banyak tempatnya, 
dan harakat itu lebih banyak daripada sukun. Ada yang 
mengatakan karena memiliki pengaruh terhadap 
pemberian sukun pada huruf yang diberi harakat 
sebelum dibaca dengan idhgham. Ada yang mengatakan 
karena kesulitannya. Ada yang mengatakan karena 
idhgham ini mencakup mutamatsilain, mutajanisain, dan 
mutagaribain. Idhgham jenis ini yang masyhur dinisbakan 
kepada Abu Amru bin Ala di antara imam gira'ah yang 
sepuluh. Juga diriwayatkan dari selain imam yang sepuluh 
itu dari beberapa garri', seperti Hasan Bashri, A'masy, 
Ibnu Muhaishin, dan yang lainnya. 


379 


Tujuannya adalah mencari kemudahan. Banyak pengarang kitab 
gira'ah yang tidak menyebutnya sama sekali, seperti Abu Ubaid dalam 
kitabnya”', Ibnu Mujahid dalam kitab Musabbi'ah-nya?', Makki dalam 
Tabshirah-nya”', ath-Thalamanki dalam Raudhah-nya?", Ibnu Sufyan dalam 
kitab Haadi-nya”, Ibnu Syuraij dalam kitab a/-Kagfii-nya”", al-Mahdawi 
dalam kitab Hidayah-nya”', dan yang lain. 


) 


Pengarang Tagribun Nasyr mengatakan bahwa yang dimaksud dengan 
mutamatsilain adalah dua huruf yang sama sifat dan makhrajnya. Mutajanisam 
adalah dua huruf yang sama makhrajnya tetapi berbeda sifatnya. Mutagaribain 
adalah dua huruf yang berdekatan makhraj dan sifatnya. Adapun yang dibaca 
dengan idhgham dari mutamatsilain terdapat pada tujuh belas huruf, yaitu: ba, 
ta, tsa, ha, ra, sin, 'ain, ghain, fa, gaf, kaf, lam, mim, nun, wawu, ha' ya', seperti: 


WIL SI (OS. an-Nisa: 105), Ui “paca yA (OS. al-Ma'idah: 106), 
Sptisi ci (OS. al-Bagarah 191), dan lain-lain. 

Syaratnya adalah jika utamatsilain itu bertemu pada satu tulisan, maka tidak 
dibaca idhgham pada: »X UI karena keberadaan 4/fdan dua huruf itu harus dari 
dua kata yang berbeda. Jika keduanya bertemu pada satu kata, maka tidak dibaca 
dengan idhgham, kecuali pada dua huruf seperti Sala pada surat al-Bagarah 
dan Sa Ls pada al-Mudatsir, serta huruf pertama bukan dhamir ta' mutakallim 
dan mukhatab, seperti goas S5, B3 &iS dan tidak dibaca tasydid, maka 
tidak boleh dibaca dengan idhgham, seperti &. 5), ,iw (me serta tidak dibaca 


tanwin, seperti: -als SPI yas. 


51. Yaitu kitab yang diberi nama al-Imam. Pengarang an-Nasyr berkata, "Dia adalah imam 
pertama yang dijadikan rujukan yang mengumpulkan gira'ah-gira'ah pada satu kitab. Namanya 
adalah Abu Ubaid al-Oasim bin Salam. Menurut perkiraanku dia menjadikan lima belas 
garir'." 

52. Yaitu kitab as-Sab'ah karya Abu Bakr Ahmad bin Musa bin Abbas bin Mujahid, yang 
meninggal pada tahun 324. Disebutkan oleh pengarang an-Nasyr, I: 81 dan dia menyebutkan 
jalur periwayatannya darinya. 

53. At-Tabshirah fil Oira'at as-Sab'i karya Abu Muhammad Makki bin Abu Thalib al-Oaisi yang 
wafat pada tahun 437. Disebutkan oleh pengarang Kasyfudz Dzunun dan dia berkata, 
"Sebanyak lima juz. Kitab ini paling masyhur." 

54. Kitab ar-Raudhah karya Abu Amr bin Ahmad bin Abdullah bin Lub ath-Thalamanki al- 
Andalusi yang wafat pada tahun 429. Pengarang an-Nasyr menyebutnya pada juz pertama, 
halaman 71. 

55. Al-Hadi fil Oira'atis Sab'i karya Abu Abdullah bin Muhammad bin Sufyan al-Oairawani 
yang wafat pada tahun 415. Disebutkan oleh pengarang kitab Kasyfudz Dzunun. 

56. Al-Kafii Oira'ati as-Sab'i karya Abu Abdullah Muhammad bin Syuraij yang wafat pada 
tahun 467. Disebutkan oleh pengarang kitab Kasyfudz Dzunun. 

57. Al-Hidayah fi Oira'at karya Abu Abbas Ahmad bin Amar yang wafat pada tahun 430. 
Disebutkan oleh pengarang kitab Kasyfudz Dzunun. 


376 Al-ttgan fi Ulumil Aur'an 


Adapun yang dibaca dengan idhgham pada mutajanisain dan mutagaribain 
adalah enam belas huruf yang dikumpulkan pada «4 Ida Lion Jelita 0). 
Syaratnya adalah huruf pertama bukan di-tasydid, seperti |,S'5 “el, di- 
tanwin, seperti &W Ol 3, dan ta' dhamir, seperti tab oil. 

Ba' dibaca idhgham dengan mim, seperti sis gp Jas. 

Ta dengan sepuluh huruf, yaitu dengan sa! € Sud, jin Or OLI, 
dzak NS Ataadl, TA1 Nay AA, sin: dim Loli, kecuali pada 
hn LH 4 3 karena adanya yag dan keringanan Jathah, Sin: lagi aa 3 shad 
Up SUNAN 9, dhad: Aemad Seoblla, #ha? Al ab DL 3, dha': 
AB SI 

Tsa' pada lima huruf, yaitu ta: V9 5 Lx, dgah 5 DL, sin: 
Oloalw L 99, Syiir arti Cm, dhad: Hama CI—. 

Jim pada dua huruf, yaitu syin: #Uzi E ya dan ATA C AB. 

Ha' pada ain saja: WI 5s CP 

Dal pada sepuluh huruf, yaitu ta: M3 Asad! , ta BUS ji Asu, sa”: 

As dua, Jim Dil sas, dza: WS MN, ga: gu) AK, sin: 
HI ya SY sy Aas Ags, shad: (yo Aisi, dhad: #1 5 Am ya, dha" 
Lab X2. Daltidak dibaca dengan idhgham pada waktu dibaca fathah setelah 
huruf yang disukun, kecuali pada ta' karena kuatnya kesamaan jenis. 

Dzal pada sin pada firman-Nya: Au ALL dan shad pada firman- 
Nya: 2—lp JSI L. 

Ra' pada lam 14314, HA Y mel, SUN el, SUV. Jika ra' itu 
dibaca fathah dan huruf sebelumnya dibaca su&un, maka tidak dibaca 
dengan idhgham, seperti: WS Jd mes. 

Sin pada za” pada firman-Nya: C3) sil, dan yyin pada firman- 
Nya: Ld oa uh, 

Oaf pada kaf jika huruf sebelumnya dibaca berharakat, seperti: 
siy HS ku, kecuali jika dibaca sukun, seperti: Sala, 

Lam pada ra' jika huruf sebelumnya dibaca berharakat, seperti: 
Lk) Je atau dibaca sukun jika lam itu dibaca dengan dhammah atau kasrah, 
seperti: Jaw, Jd), Oh) Jaw Jl kecuali jika dibaca dengan fathah, seperti: 
S5) Jis, maka tidak dibaca dengan idhgham di manapun berada seperti: 
Ode, JB D, JB. 


Al-ltgan fi Ulumil Lur'an 377 


Mim sukun ketika bertemu dengan ba' yang sebelumnya berupa huruf 
yang berharakat maka dibaca samar dengan ghunnah (berdengung), seperti 
GL Hei, Ini adalah salah satu macam dari i&hja' yang disebutkan 
dalam judul di atas. Ibnul Jazari menyebutkannya termasuk dalam idhgham. 
Dia mengikuti beberapa ulama terdahulu. Dia berkata dalam an-Nasyr, 
“Itu tidak benar. Jika sebelumnya dibaca dengan sukun, maka mim itu dibaca 
dengan jelas, seperti: Asu ad j1.” 

Nun dibaca idhgham jika sebelumnya dibaca berharakat pada ra' dan 
lam, seperti Ek osb. Jika dibaca dengan sukun maka keduanya dibaca 
dengan jelas, seperti y»$ «J, & Oi ol, (Lo) Ou kecuali nun dari 
02 maka dibaca dengan idhgham, seperti WV «£ Las karena sering 
ditemukan dan keharusannya diberi harakat serta keberatannya.” 


Peringatan-Peringatan 


Pertama, Abu Amru, Hamzah, dan Ya'gub setuju pada huruf-huruf 
yang disebutkan oleh Ibnul Jazari pada dua kitabnya, an-Nasyr dan at- 
Tagrib." 

Kedua, para imam gira'ah yang sepuluh Ijmak atas bacaan idhgham 
pada Hp (as KUY &V L (OS. Yusuf: 10) dan mereka berbeda pendapat 
pada cara mengucapkannya. Abu Ja'far membacanya dengan idhgham murni 
tanpa isyarat dan yang lain membacanya dengan isyarat dengan raum dan 
isymam. 


Kaidah 


Ibnul Jazari berkata, “Semua yang dibaca dengan idhgham oleh Abu 
Amru dari mutamatsilain dan mutagaribain, jika satu surat dibaca washal 
dengan surat yang lainnya berjumlah 1304 huruf, karena akhir surat al- 
Gadr akan masuk ke dalam surat Lam Yakun. Jika dibaca basmalah dan 
akhir surat dibaca washal dengan basmalah maka berjumlah 1305 huruf, 
karena akhir surat ar-Ra'du akan masuk ke dalam surat Ibrahim dan akhir 
surat Ibrahim akan masuk pada awal surat al-Hijr. Jika dipisahkan dengan 
wagaf dan tidak membaca basmalah, maka jumlahnya 1303 huruf. 


57. Tagribun Nasyr, X: 11 
58. Tagribun Nasyr : 10 - 11 


378 Al-ttgan fi Ulumil Aur'an 


Idhgham yang Kecil 
Adapun idhgham yang kecil adalah jika huruf pertamanya dibaca dengan 


sukun. Ini kadang-kadang wajib, dilarang, dan kadang-kadang boleh. Biasa 
disebutkan oleh para imam gira'ah pada kitab-kitab mereka adalah yang 
boleh, karena itulah yang diperselisihkan. Ini dibagi menjadi dua: 


Pertama, membaca satu huruf pada satu kata dengan idhgham. Ini terbatas 


pada: 


5! diperselisihkan antara bacaan idhgham dan idgharnya pada enam 
huruf: ta” Ws SI, jim Jaw SI, dal Jas SI, 2” BN SI, sin 0 pama HI, 
shad no 3. 

33 diperselisihkan pada delapan huruf: jim S sb Ad 4, dgal ui pads, 
ra lay ABI, sin Wa a84, syin Ugiag J8, shad V3 so A4, dhad 
bokeo A83, dha? Ab AR. 

Diperselisihkan pada aa huruf: 1» Da, JUN (Rd ge Cm, 
Ra BU) HL sin jali gw Lag was , shad & y2 Canda, ha A5 HS 
Lam pada Ja dan (Ju diperselisihkan pada delapan huruf: 3a' 4:5 NP 
sin ym Ja, dhad ya Jb, tha' & d3, dha' Hub dk dan ja 
dikhususkan pada #sa', seperti c » (ja. 

Keduanya bersekutu pada ta' dan nun, seperti: 
Sdn Ja ab ja Oia Ja. 

Kedua adalah bacaan idhgham pada huruf-huruf yang makhrajnya 


berdekatan, yaitu tujuh belas huruf yang diperselisihkan. 


Ba' pada gaf pada: Ub SW, ed msi Olg, Ags Hy 3, 
Ida mh ag 

sis ya Dim pada al-Bagarah. 

Las WS)! pada Hud. 

£ Lu pada Saba”. 

Ra' sukun bertemu dengan lam: &4) SS mela, SI aka 

Lam sukun bertemu dzal: Ws Jaka yag 

Tsa' pada Irak: MW Lgh 

Dal pada tsa' : Sl d4 cyag 

Dgal pada ta” AA 


0. Dzal pada ta: Wix3 pada Thaha. 


Al-ltgan fi Ulumil Lur'an 379 


11. Dzal padanya juga pada Y - 4s pada Ghafir dan ad-Dukhan. 
12. Isa” dari cl, Td di mana pun berada. 

13. Tsa' di Wes al pada al-A'raf dan az-Zukhruf. 

14. Dal pada Dzal S5 yaxgS 

15. Nun pada wawu di A9 

16. Nun pada wawu di Ig 0 

17. Nun bertemu dengan mim dari —b awal asy-Syu'ara dan al-Yashash. 


Kaidah 


Setiap huruf yang bertemu yang huruf pertamanya adalah sukun dan 
keduanya semisal atau sejenis, maka wajib dibaca dengan idhgham, baik 
sebagai bahasa maupun pada waktu membaca Al-Gur'an. 


Contoh dua huruf yang semisal adalah: 
AI, b Ja3, Ia 33, BIS CL), Ilang 0, key 


SS Aa, 3 A3, bag, 

Contoh dua huruf yang sejenis adalah: 44, Ol, (k, Pgmlb SI, Ui 383, 

Wb cb, D), J3 selama huruf pertama dari yang semisal itu bukan huruf 

mad, Seperti gw SM, 23 !JU atau awal dari huruf yang semisal itu 
adalah huruf halag, seperti: cs mieb. 


Catatan 


Ada beberapaimam yang menyatakan makruh untuk membaca idgham 
pada Al-Gur'an. Diriwayatkan dari Hamzah bahwa dia memakruhkannya 
pada waktu shalat. Jika demikian maka ada tiga buah mazhab tentang 
idhgham ini. 


Tambahan 


Ditambahkan kepada dua bagian yang telah lalu satu bagian yang 
beberapa di antaranya diperselisihkan, yaitu hukum-hukum sun sukun dan 
tanwin yang memiliki empat hukum, yaitu 1dzhar, idhgham, iglab, dan ikhfa'. 

Idghar menurut semua imam gira'ah ada enam huruf, yaitu huruf 


halag: hamzah, ha' ain, ha', ghain, dan kha', seperti: jk Sp, ala ya, JBL, 


380 Al-ttgan fi Ulumil Aur'an 


Sebagian dari mereka membaca dengan ikhfa' pada kha' dan ghain. 


Idhgham pada enam huruf: dua huruf tanpa ghunnah, yaitu lam dan ra" 


seperti: B5) 34, Aj ye, Utitel Csua, Islasi | OL dan empat dengan 
ghunnah, yaitu nun, mim, ya”, dan wawu, seperti: ds 98 Opa Ash, 
dly oa, Ns, Jle op, gai 9S, UgaL Org. 

Iglab pada satu huruf, yaitu ba', seperti: PP HP BAU uya, Hasi 


dengan cara membalik #un dan tanwin menjadi mim, kemudian dibaca samar 


dengan ghunnah. 

Ikhfa' pada huruf-huruf yang lainnya, yaitu lima belas: ta), tsa', jim, 
dal, dzal, ga', sin, syin, shad, dhad, tha', dha', fa' gaf, kaf, seperti: ES (AN ga, 
GA Hem, Sa, 3 ya, MI VI, ll, Jaor OT, Tuator Like, lou, 
geo Ol, Uilimo Lal, Bolill, Had ya, NS, Jaga, dlaj ya, 
Lal bukan Olla VI, ga oya, Lau Slery eyeid Uk, el Ol, KS iB, 
le, Sg Ol ee LL, dulu, Je as am NS 9, Slesia, 
Cr oya, lea ira, Ogle, seb un, DL NE, Gl, Alias uya, gs IMULx, 
Bli, 3 ya, Hi SN, AS OS SLS. 

Ikhfa' adalah suatu keadaan antara idghar dan idhgham dan harus 
diiringi dengan ghunnah. 


36, 
Sya 


Al-ltgan fi Ulumil Lur'an 381 


Id hgham adalah mengucapkan dua huruf sebagai satu 
huruf seperti yang kedua dengan di-tasydid. 
Id hgham terbagi menjadi dua: yang besar dan yang kecil. 


pustaka-indo.blogspot.com 


Bacaan Maddan Uashr 


B ab ini dikarang secara khusus oleh beberapa 
gari. Dasar dari bacaan wad adalah apa yang 
diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshur dalam Sunan-nya 
bahwa dia berkata: Syihab bin Kharasy bercerita 
kepadaku: Mas'ud bin Yazid al-Kindi bercerita 
kepadaku, dia berkata, “Ibnu Mas'ud menyuruh seorang 
laki-laki untuk membaca Al-Gur'an, maka dia membaca 
OS Laki Sl ,iad Bul LSI (Sesungguhnya sedekah-sedekah 
itu banya bagi orang-orang yang fakir dan orang-orang yang miskin) 
(OS. at-Taubah: 60) dengan bacaan biasa. Maka Ibnu Mas'ud 
berkata, Tidak demikian Rasulullah saw mengajariku” Maka 
dia berkata, “Bagaimanakah Rasulullah saw mengajarimu, 
wahai Abu Abditrahman?” Dia berkata, “Rasulullah saw. 
mengajariku (1S Lully sial obueli KI dengan baca- 
an panjang” Ini adalah sebuah hadits yang mulia yang 
digunakan sebagai hujah dan nash pada bab ini. Para 
perawi sanadnya adalah #sigah. Thabrani meriwayat- 
kannya dalam a4/-Kabir. 


Mad adalah suatu ungkapan yang menunjukkan 
penambahan panjang pada huruf dan huruf mad lebih 
panjang daripada mad thabi'i, serta huruf maditu tidak dapat 
menjadi bagus kecuali dengan memanjangkannya.” 


59. Tagribun Nasyr: 18 


385 


Oashr adalah meninggalkan menambah lebih panjang dan membiarkan 
mad thabi'i pada keadaan aslinya. 

Huruf mad adalah alif secara mutlak, wawu yang dibaca sukun yang 
huruf sebelumnya dibaca dengan dhammah, dan ya' sukun yang huruf 
sebelumnya dibaca dengan £kasrah. 

Sebab mad adalah sebab pada lafadz atau pada makna. Sedangkan 
sebab yang ada pada lafadz kadang-kadang berupa hamgzah atau sukun. 
Hamzah kadang ada setelah huruf mad dan kadang ada sebelumnya, 
sedangkan yang sukun seperti: 251, Sl, Oleh, yee, 1393, age gila. 

Jika huruf mad berada bersamanya pada satu kalimat, disebut mad 
muttashil, seperti: Odi, AT) ali, S5 gam 3, 2 yk ya, . 

Jika huruf mad itu terletak di akhir sebuah kata dan hamzah itu berada 
pada awal kata yang lainnya, disebut mad munfashil, seperti: J al, Let L, 
let IE, Ah db ayal, Kamil 3, ontel Y) 4. 

Sebab dibaca dengan mad karena huruf mad itu samar dan hamgah itu 
sulit. Maka kesamaran itu ditambahkan sehingga memudahkan untuk 
mengucapkan huruf yang sulit. 

Sukun kadang-kadang ada yang memang harus ada (lazim), yaitu yang 
tidak berubah pada semua keadaannya, seperti ni pen ba 4, &ls, ola 
atau ada karena sebab yang datang kemudian (“aridh), yaitu yang ada karena 
bacaan wagaf, seperti: 03 4, -- JI Oma, SME, Lal ketika dibaca 
wagaf, dan lu, J4, & JB, Sim 49 ketika dibaca idhgam. 

Sebab dibaca dengan mad adalah agar memungkinkan untuk 
mengumpulkan antara dua huruf yang di-sukun, sehingga seolah-olah mad 
itu sebagai ganti dari harakat. 

Para gurra' sepakat atas bacaan mad pada dua macam: mad muttashil dan 
mad yang sukunnya lazim, walaupun mereka berbeda pendapat pada ukuran 
panjangnya. Mereka berbeda pendapat pada dua macam yang terakhir, yaitu 
pada mad munfashil dan mad pada sukun yang karena sebab ('aridh). 

Adapun mad muttashil maka jumhur ulama sepakat untuk 
memanjangkannya dengan satu ukuran dengan menyempurnakan tanpa 
melebih-lebihkannya. 

Lainnya berpendapat untuk memilah-milahnya seperti pada mad 


munfashil. Bacaan yang panjang dinisbahkan kepada Hamzah dan Warasy, 
sedangkan “Ashim lebih pendek darinya: Ibnu Amir, Kisa'i, dan Khalaf 


386 Al-Itgan fi Ulumil lur'an 


lebih pendek lagi, sementara lebih pendek lagi dinisbahkan kepada Abu 
Amru dan yang lainnya. 


Sebagian yang lain berpendapat bahwa panjangnya ada dua tingkat 
saja, yaitu: bacaan yang panjang bagi semua yang disebutkan dan 
pertengahan bagi yang lainnya. 

Adapun mad yang setelahnya sukun—yang juga disebut dengan mad 
penyama karena menyamai satu harakat—maka jumhur berpendapat untuk 
membacanya dengan panjang yang sempurna dengan satu ukuran, tanpa 
berlebih-lebihan. Sementara yang lainnya berpendapat untuk 
memerincinya dengan tingkatan-tingkatan. 


Mad munfashil juga disebut sebagai mad pemisah karena memisah antara 
dua kata: mad al-basth karena memberikan keleluasaan di antara dua kata, 
mad itibar karena menganggap dua kata itu seperti satu kata, mad harf bi 
harfin, maksudnya mad pada satu kata dengan kata lain, dan madja'ig karena 
adanya perbedaan pada ukuran panjang dan pendeknya. Ungkapan- 
ungkapan yang menunjukkan panjangnya berbeda-beda, sehingga tidak 
mungkin dihitung. Mad munfashil ini memiliki tujuh tingkatan: 

Pertama, gashr yaitu membuang panjang mad yang karena sebab itu dan 
membiarkan keadaan huruf mad itu sebagaimana mestinya tanpa 
menambah panjangnya. Ini khusus pada mad munfashil menurut Abu 
Ja'far, Ibnu Katsir, dan menurut Abu Amru ini sesuai jumhur. 


Kedua, lebih panjang sedikit dan dikira-kirakan dengan dua asif. Sebagian 
dari mereka mengira-ngirakan dengan satu setengah 4//f. Ini bagi Abu 
Amru pada mad muttashil dan munfashil. 


Ketiga, lebih panjang sedikit, yaitu pertengahan menurut semua. 
Diperkirakan panjangnya tiga 4/if. Ada yang mengatakan dua setengah 
alif, Ada yang mengatakan dengan dua alif, yang sebelumnya dibaca 
satu setengah @/if, Menurut pengarang kitab at-Taisir bahwa ini 
menurut Ibnu Amir, sedangkan Kisa'i pada dua macam mad itu. 


Keempat, lebih panjang sedikit. Diperkirakan dengan empat 4/if. Ada yang 
mengatakan dengan tiga setengah 4/if, Ada yang mengatakan dengan 
tiga alif dengan perbedaan pada bacaan sebelumnya. Menurut 
pengarang kitab at-Taisir, ini adalah menurut “Ashim pada dua macam 
mad itu. 


Kelima, lebih panjang sedikit dan diperkirakan dengan lima d/if, empat setengah, 
dan empat dengan perbedaan pada bacaan sebelumnya. Menurut 
pengarang kitab ar-Taisir, ini adalah menurut Hamzah dan Warasy. 


Al-ltgan fi Ulumil Lur'an 387 


Keenam, lebih tinggi dari itu. Hadzali mengira-ngirakannya dengan lima 
alif dengan perkiraan yang kelima itu empat alif. Disebutkan bahwa 
itu bacaan Imam Hamzah. 


Ketujuh, al-ifrad. Al-Hadzali memperkirakan dengan enam alif dan 
disebutkan bahwa ini bacaan Imam Warasy. Ibnul Jazari berkata, 
“Perbedaan pada ukuran tingkatan dengan alif itu tidak ada detailnya, 
tetapi hanyalah dari segi lafadz saja. Karena tingkatan yang paling 
rendah—yaitu gashr—jika ditambah sedikit saja maka akan menjadi 
tingkat di atasnya dan demikian seterusnya sampai pada tingkatan 
tertinggi.” 

Menurut semua gurra”, mad 'aridh boleh dibaca dengan tiga macam 
itu, yaitu mad, gashr, dan boleh dipilih-pilih. 

Adapun tujuan yang bersifat maknawi adalah untuk melebih-lebihkan 
dalam menafikan. Ini adalah suatu sebab yang kuat yang disengaja oleh 
orang-orang Arab, walaupun menurut para gurra” lebih lemah daripada 
maksud yang bersifat lafadz. Di antaranya adalah mad untuk memuliakan 
seperti ci YI dY, 8 VI AI Y, Ai Y! MdIY. Telah diriwayatkan dari 
mereka yang berpendapat dengan gashr pada mad munfashil karena adanya 
makna ini. Mad ini disebut mad mubalaghah. Ibnu Mihran berkata dalam 
kitab al-Maddaat, “Dinamai mad mubalaghah karena itu ditujukan untuk 
melebih-lebihkan penafian ketuhanan dari selain Allah Ta'ala.” Dia 
berkata, “Ini adalah suatu mazhab yang dikenal luas di kalangan bangsa 
Arab, karena mad ini dibaca dengan panjang pada waktu doa, istighatsah, 
dan ketika melebih-lebihkan dalam menafikan sesuatu. Kadang-kadang 
mereka membaca panjang apa yang tidak ada sebabnya karena makna 
ini.” Ibnul Jazari berkata, “Telah diriwayatkan dari Hamzah mad mubalaghah 
ini pada Y yang ditujukan untuk meniadakan, seperti e - Y, Sop, 
ke A4, 4d —, Y dan perkiraannya adalah tengah-tengah, tanpa 
panjang sekali karena lemahnya sebab.” Ini ditegaskan oleh Ibnu al- 
Ousha'.5" 

Kadang-kadang dua sebab itu berkumpul, yaitu sebab yang bersifat 
lafadz dan bersifat makna, seperti pada 4s # Y, s3 ASI, 
PT Y! JIY maka hamgah-nya dibaca dengan mad yang panjang sebagaimana 


60. Yaitu Muhammad bin Isra'il bin Abi Bakar, Abu Abdullah as-Sulami yang dikenal dengan 
Ibnu al-Ousha', seorang pengajar gira'ah di Damaskus. Dialah yang mengarang kitab al- 
Istibshar dan al-Mughni yang keduanya tentang gira'ah. Beliau wafat pada tahun 671. 
(Thabagatul Ourra', II, 100). 


388 Al-Itgan fi Ulumil lur'an 


mestinya karena adanya hamzah tersebut dan sebab yang bersifat maknawi 
itu dihilangkan, untuk mengamalkan yang lebih kuat dan membuang yang 
lebih lemah. 


Kaidah 


Jika sebab mad itu berubah maka boleh membaca dengan mad demi 
menjaga yang aslinya dan boleh membaca dengan gashr, baik sebab yang 
hilang itu berupa hamgah maupun sukun, baik perubahan hamgah itu karena 
dibaca di antara 7ashi/ dan tahgig, maupun diganti atau dibuang. Bacaan 
dengan mad lebih baik pada huruf yang tersisa, karena perubahannya akan 
mempunyai pengaruh, seperti HS Ol sYga (OS. al-Bagarah: 31) pada 
giraah Oalun dan Al-Bizzi. Sedangkan dengan gashr pada huruf yang 
tersisa pengaruhnya pada gira'ah Abu Amru."' 

Jika ada dua sebab yang berkumpul, yang satu kuat sementara yang 
lainnya lemah, maka yang diamalkan adalah sebab yang kuat sedangkan 
yang lemah ditiadakan secara Ijmak. Dari sini ada beberapa cabang, yaitu: 
cabang yang lalu tentang berkumpulnya sebab yang bersifat lafadz dan 
sebab yang bersifat maknawi. 


Contoh Abi ly dan Hai es jika dibaca menurut gita'ah Wartasy 
maka tidak boleh dibaca dengan gashr atau pertengahan, tetapi harus 
dibaca dengan mad yang sempurna, karena mengamalkan sebab yang lebih 
kuat, yaitu adanya mad setelah hamzah. Jika dibaca wagaf pada | 4 atau 
Si , maka boleh dibaca dengan tiga macam itu, karena hamgah terletak 
lebih dahulu daripada huruf mad dan tiadanya hamzah setelah huruf mad 
itu. 

Abu Bakar Ahmad bin Husain bin Mihran an-Naisaburi mengatakan 
bahwa mad-mad dalam Al-Guran ada sepuluh macam, yaitu: 

1. Mad al-hajz (penghalang) seperti pada: 

So, 3 oil, ba INI, SNI Ale A3 karena adanya mad yang 

masuk di antara dua hamgah sebagai penghalang di antara keduanya, 

sebab orang-orang Arab menganggap berat untuk mengumpulkan 
keduanya. Ukuran panjangnya adalah satu d/if sempurna menurut 

Ijmak. Maka terjadilah penghalang itu dengannya. 


61. Oira'ah Oalun dan Al-Biiz adalah dengan membaca hamzah pertama dengan tashil antara 
hamzah dan ya, dan hamzah yang kedua dibaca dengan tahgig. Abu Amru membaca 
dengan membuang hamzah yang pertama dan membaca dengan tahgig pada hamzah yang 
kedua. Lihatlah kitab Ittihafu Fudhalaa'il Basyar, h. 132. 


Al-ltgan fi Ulumil Lur'an 389 


Mad al-'adl (penyama) pada setiap huruf yang dibaca tasydid dan 
sebelumnya huruf mad dan huruf /in, seperti yJLdJi karena mad itu 
menyamai satu harakat. Maksudnya seolah-olah mewakili harakat itu 
untuk menjadi penghalang dari bertemunya dua huruf yang di-sukun. 
Mad tamkin, seperti J8, SGM, Uji dan mad-mad lainnya yang 
diikuti oleh hamgah, karena mad itu untuk memungkinkan 
mengucapkan hamgah dengan tahgig dan mengeluarkan dari 
makhrajnya. 

Mad al-basth dan disebut juga mad al-fashl, seperti J nj K. karena mad 
itu memberikan keleluasaan pada dua kata dan menghubungkan antara 
kedua kata yang bersambungan. 

Mad raum, seperti 3 La karena mereka membaca hamgah dengan raum 
dan tidak membacanya dengan fahgig serta tidak meninggalkannya 
sama sekali. Tetapi menurut mazhab mereka yang tidak membaca 
hamzah pada 3 La, mereka membacanya dengan cara /in dan 
mengisyaratkan kepada keberadaannya dan ukuran panjangnya adalah 
satu setengah alif. 

Mad akfarg (pembeda) seperti UYI karena mad ini membedakan antara 
pertanyaan dan pemberitaan. Ukuran panjangnya adalah satu alif sempurna 
menurut Ijmak. Jika di antara a/if mad terdapat huruf yang dibaca tasydid 
maka ditambahkan panjangnya dengan satu w/jf lagi, agar memungkinkan 
untuk membaca hamgah dengan tahgig, seperti: At Ss ll, 


Mad al-binyah (bentuk kata), seperti s4 ,S , sIJu, s(s5, ee karena isim 
itu sejak semula dibentuk sesuai dengan mad untuk membedakannya 
dengan i1sim magshur. n 

Mad mubalaghah, seperti: MY! JIY 

Mad al-badl (pengganti) dari hamzah, seperti !, #1, pi. Panjangnya 
satu alif sempurna menurut Ijmak. 


10. Mad aashl (asli) pada fi'i-fi'il yang dibaca dengan mad, seperti sx. 


390 


Perbedaannya dengan mad al-binyah adalah bahwa isim-isim ita dibentuk 
dengan wad untuk membedakannya dengan 1sim magshur. Sedangkan 
mad ini ada pada akar /77/ yang dibuat untuk suatu makna. 


Al-ltgan fi Ulumil Lur'an 


pustaka-indo.blogspot.com 


TT erdapat kitab-kitab khusus yang membahas 
tentang hal ini. 


Ketahuilah bahwa karena hamgah adalah huruf 
yang paling berat diucapkan dan paling jauh makhrajnya 
maka bangsa Arab berbeda-beda cara meringankannya. 
Suku @uraisy dan penduduk Hijaz adalah yang paling 
banyak membaca dengan meringankannya. Karena 
itulah riwayat bacaan dengan ta£&hfif (meringankan) 
berasal dari jalur mereka, seperti gira'ah Ibnu Katsir 
dari riwayat Ibnu Fulaih, Nafi” dari riwayat Warasy dari 
Abu Amru, karena pada dasarnya gira'ahnya berasal dari 
penduduk Hijaz. Ibnu Adi meriwayatkan dari jalur Musa 
bin Ubaidah dari Nafi” dari Ibnu Umar bahwa dia 
berkata, “Rasulullah saw. tidak membaca hamzah, tidak 
juga Abu Bakar dan Umar, begitu pula para khalifah. 
Tetapi hamzgah adalah sebuah bid'ah yang mereka buat 
sepeninggal mereka.” 

Abu Syamah berkata, “Hadits ini tidak dapat 
dijadikan sebagai hujah. Musa bin Ubaidah ar-Rabadzi 
adalah dhaif menurut para ahli hadits.” 

Menurut pendapatku bahwa demikian juga sebuah 
hadits yang diriwayatkan oleh Hakim dalam al- 
Mustadrak dari jalur Himran bin A'yan dari Abul Aswad 


393 


ad-Du'ali dari Abu Dzar bahwa dia berkata, “Ada seorang Arab Badui 
yang datang kepada Rasulullah saw maka dia berkata, 3 2 L 5 (Wani 
nabi Allah). Maka beliau berkata, “Aku bukan 2 sd tetapi A5 3 (nabi 
Allah)” Adz-Dzahabi berkata, “Hadits yang munkar dan ita sidalah 
seorang syiah Rafidhah yang tidak tsigah.” 

Hukum-hukum hamzah banyak sekali dan tidak mungkin ditulis 
dengan satu buah jilid buku. Apa yang kami tulis di sini adalah bahwa 
bacaannya ada empat macam, yaitu: 

Pertama, an-nag/ (memindahkan) harakatnya kepada harakat huruf yang 
di-sukun sebelumnya, hingga hamzah itu hilang, seperti - 38 dengan fathah 
pada dal. Inilah gira'ah Naf? dari jalur Warasy, yaitu jika huruf yang dibaca 
sukun itu adalah huruf yang sahih akhirnya dan hamzah-nya terletak 
sebelumnya. Para murid Ya'gub dari Warasy mengecualikan 
cab Gl " &yUS (OS. al-Haggah: 19-20), maka mereka membaca ha' dengan 
sukun dan membaca hamgah dengan tahgig. Adapun yang lainnya, maka mereka 
membacanya dengan #ahgig dan dengan sukun di seluruh Al-Gur'an. 

Kedua, a-ibdal (mengganti), yaitu dengan mengganti hamgzah yang 
dibaca sukun dengan huruf mad yang sesuai dengan harakat huruf 
sebelumnya. Maka hamgah itu diganti “engan ali 2 setelah fathah, seperti 
Mai sala, wawu setelah dhammah, seperti Ae pn dan ya' setelah kasrah, 
seperti c-r. Inilah gira'ah Abu Amru, baik hamgah itu ada pada fa' sebuah 
kata, s maupun ain-nya atau /am-nya. Terkecuali jika sukun-nya karena jazm, 
seperti laluw atau karena myabni, seperti 4x Pi atau jika meninggalkan 
hamzah adalah lebih sulit, yaitu seperti SW! (s45 pada al-Ahzab, atau 
akan menimbulkan kesalahpahaman, yaitu pada W, pada surat Maryam. 
Jika hamgah itu berharakat maka tidak ada perbedaan di antara para ulama 


untuk membacanya dengan 1ahgig, seperti: 05 &. 


Ketiga, at-tashil (memudahkan) antara hamzah itu dan antara 
harakatnya. Jika ada dua hamzah yang sama-sama dibaca dengan Jathah, 
maka hamzah yang kedua dibaca dengan tashi/ menurut dua ulama dari 
tanah haram, yaitu Abu Amru dan Hisyam. Tetapi Warasy menggantinya 
dengan 4/if. Ibnu Katsir tidak memasukkan hamzah sebelumnya. Galun, 
Hisyam, dan Abu Amru memasukkan a/f sebelumnya dan ulama yang 
tujuh, sedangkan yang lainnya membacanya dengan 74hgig. Jika berbeda 
harakatnya dengan /athah dan kasrah maka dua ulama tanah haram dan 
Abu Amru membacanya dengan tashil, Yalun dan Abu Amru memasukkan 
alif sebelumnya. Sementara yang lain membacanya dengan tahgig. Jika 


394 Al-ttgan fi Ulumil Aur'an 


berbeda harakatnya dengan /athah dan dhammah, yaitu hanya pada S & 3 
dan SM Ade Jjl 3 dan (H4, maka ketiga ulama itu membacanya 
dengan fashil. Yalun memasukkan alif sebelumnya dan yang lainnya 
membacanya dengan tahgig. 

Ad-Dani mengatakan, “Para shahabat telah mengisyaratkan kepada 
bacaan dengan tashil ini dengan menulis huruf yang kedua di atas wawu.” 

Keempat, al-isgat (membuang) dengan tanpa memindahkan. Inilah 
gira'ah Abu Amru, jika keduanya sama harakatnya dan ada pada satu dua 
kata. Jika keduanya sama harakatnya dengan £kasrah, seperti HS Ol Vga, 
maka Warasy dan Yunbul menjadikan hamgzah yang kedua seperti ya' yang 
dibaca dengan sukun. Galun dan Al-Bizzi menjadikan hamzah yang pertama 
seperti ya' yang dibaca &asrah. Sementara Abu Amru membuangnya. 
Sedangkan yang lain membacanya dengan 14hgig. Jika keduanya sama 
harakatnya dengan fathah, seperti Hi sx, maka Yalun dan Gunbul 
menjadikan hamgzah yang kedua seperti satu mad, tiga ulama yang pertama 
membuangnya, sementara yang lainnya membacanya dengan ?ahgig. Jika 
keduanya sama harakatnya dengan dhammah, seperti pada Ud 4 sud 4 saja, 
maka Abu Amru membuangnya. Oalun dan Al-Bizzi menjadikannya seperti 
wanu yang dibaca dengan dhammah. Dua ulama yang lainnya seperti hamgah 
yang kedua seperti wawu yang dibaca dengan sukun, sedangkan yang lain 
membacanya dengan ?ahgig. 

Kemudian mereka berbeda pendapat pada huruf yang dibuang, apakah 
yang pertama atau yang kedua. Pendapat pertama diriwayatkan dari Abu 
Amru dan yang kedua diriwayatkan dari Khalil dari para ahli nahwu. 

Pengaruh perbedaan pendapat ini tampak pada mad. Jika yang dibuang 
itu adalah hamgah pertama, maka termasuk mad munfashil dan jika yang 
dibuang hamgzah yang kedua, maka termasuk mad muttashil. 


Al-Itgan fi Ulumil Lur'an 395 


Hukum-hukum hamzah banyak sekali dan tidak 
mungkin ditulis dengan satu buah jilid buku. 

Apa yang kami tulis di sini adalah bahwa bacaannya 

ada empat macam, yaitu: an-nagl (memindahkan), al-ibaa/ 
(mengganti), at-tashi/ memudahkan), dan al-isgat 
(membuang). 


Bacaan'Al-Ours 


pustaka-indo.blogspot.com 


Cara Menguasai 
Bacaan Al-Our'an 


etahuilah bahwa menghafalkan Al-Our'an 

merupakan fardhu kifayah. Ini ditegaskan oleh 
Al-Jurjani dalam kitab asy-Syafi'?” dan oleh Al-Tbadi serta 
yang lainnya. Al-Juwaini berkata, “Maksudnya adalah agar 
bilangan kemutawatiran itu tidak terputus padanya 
sehingga tidak mungkin diganti atau diubah. Jika di antara 
mereka ada beberapa kaum yang jumlahnya mencapai 
ini maka gugurlah kewajiban dari mereka semua. Jika 
tidak, maka mereka semua akan berdosa.” 


Mengajarkannya adalah juga fardhu kifayah dan 
termasuk ibadah yang paling mulia. Dalam hadits yang 
shahih disebutkan: “Sebaik-baik kalian adalah yang belajar 
Al-Ouran dan mengajarkannya” “ 


Cara-cara memelajarinya menurut para ahli hadits 
adalah dengan mendengarkan dari lafadz syekh, 
membaca di hadapannya, memperdengarkan di 
hadapannya dari bacaan orang lain, munawalah, ijazah, 
mukatabah, washiat, ilam, dan wijadah. Tetapi selain dua 


62. Kitab asy-Syafi'i fi Furu'isy Syafi'i, karya Abul Abbas Ahmad bin 
Muhammad al-Jurjani, yang wafat pada tahun 482. Disebutkan oleh 
pengarang Kusyfudz Dzunun. Az-Zarkasyi meriwayatkan darinya 
dalam al-Burhan, I: 456. 

63. Dia meriwayatkannya dalam al-Burhan, I: 356. 


399 


yang pertama, bukan termasuk cara memelajari Al Ouran, karena hal- 
hal yang akan kami sebutkan nanti. 


Adapun membaca di hadapan seorang syekh telah dilakukan sejak 
dahulu sampai sekarang. Mendengarkan dari lafadz syekh, boleh jadi dapat 
dimasukkan di sini juga, karena para shahabat belajar Al-Gur'an dari 
Rasulullah saw. Tetapi tidak ada satu imam gira'ah pun yang 
mempergunakannya. Larangan tentangnya sudah jelas, karena yang 
dimaksud di sini adalah cara membaca. Tidak semua orang yang 
mendengarkan dari lafadz seorang syekh mampu untuk membaca 
sepertinya, berbeda dengan hadits. Maka maksud utamanya adalah makna 
atau lafadz, bukan cara yang dijadikan pedoman untuk membaca Al- 
Ouran. Adapun para shahabat, maka kefasihan dan tabiat mereka yang 
bersih membuat mereka mampu membaca seperti apa yang mereka dengar 
dari Rasulullah saw karena Al-Guran turun dengan bahasa mereka. 


Di antara dalil yang menunjukkan kebolehan membaca di hadapan 
seorang syekh adalah bahwa Rasulullah saw membaca Al-Gur'an di 
hadapan Jibril pada bulan Ramadhan setiap tahun. Diriwayatkan bahwa 
Syekh Syamsuddin bin al-Jazari ketika datang ke Kairo, banyak orang 
berdatangan kepadanya. Karena waktunya tidak cukup untuk membaca 
di hadapan mereka masing-masing semuanya maka dia membaca di 
hadapan mereka satu ayat dan mereka mengulanginya satu kali. Dia tidak 
hanya mencukupkan dengan bacaannya saja. 


Maka membaca di hadapan seorang syekh adalah boleh dan yang 
lain membaca di hadapannya pada waktu itu, dengan syarat keadaan 
mereka tidak tersembunyi darinya. Ada dua atau tiga orang yang membaca 
Al-Gur'an di hadapan Syekh “Alamuddin as-Sakhawi pada tempat-tempat 
yang berbeda dan dia membetulkan bacaan mereka masing-masing. 
Demikianlah jika seorang syekh itu sibuk dengan urusan yang lain, seperti 
menulis atau membaca. 


Adapun membaca dari hafalan bukanlah merupakan syarat. Tetapi 
cukup, walaupun membaca dari mushaf. 
Cara membaca Al-Our'an ada tiga: 

1. Tahgig, yaitu memberikan kepada setiap huruf hak-haknya, seperti 
menyempurnakan mad, membaca hamzgah dengan tahgig, 
menyempurnakan harakat, berpedoman kepada bacaan dengan idzhar 
dan tasydid, menjelaskan hruruf-huruf dan memilah-milahnya serta 
mengeluarkan dari tempatnya, dengan s4X£t, tartil, pelan-pelan, dan 
memerhatikan wagaf-wagaf yang boleh, tanpa mengurangi dan 


400 Al-ttgan fi Ulumil lur'an 


menyembunyikan, tanpa memberikan sukun kepada huruf yang 
berharakat dan tanpa meng-idhgham-kannya. Ini untuk melatih lidah 
dan menyempurnakan huruf-huruf. Membaca Al-Gur'an dengan cara 
ini dianjurkan untuk digunakan para pelajar, tanpa melebihi batas, 
misalnya dengan mengeluarkan huruf dari harakat, membaca takrir 
pada ra', membaca dengan harakat pada huruf-huruf yang dibaca 
sukun, dan membaca ghunnah dengan berlebih-lebihan. Seperti yang 
dikatakan oleh Hamzah kepada seseorang yang membaca dengan 
berlebih-lebihan, “Apakah kamu tidak mengetahui bahwa di atas 
sesuatu yang lebih putih adalah lepra dan berlebih-lebihan keriting 
adalah menjadi awut-awutan serta berlebihh-lebihan dalam cara 
membaca adalah bukan bacaan.” 


Demikian juga dia berhati-hati dari pemisahan antara huruf dengan 
huruf dalam satu kata, seperti orang yang membaca wagaf pada ta' 
dati wi dengan wagaf yang ringan, dengan alasan bahwa dia ingin 
membaca dengan tartil. 

Membaca dengan cara ini adalah Mazhab Hamzah dan Warasy. 
Tentang hal ini Ad-Dani meriwayatkan satu hadits dalam kitab at- 
Tajwid dengan cara musalsa/ dari Ubay bin Ka'ab bahwa dia membaca 
di hadapan Rasulullah saw dengan cara 4hgig. Dia berkata, “Gharib 
dan sanadnya baik.” 


2.  Hadar, yaitu dengan mempercepat bacaan dan meringankannya dengan 
cara gashr dan sukun, mengganti harakat, idhgham yang besar, 
meringankan bacaan hamzah, dan lainnya yang berpedoman kepada 
riwayat-riwayat yang shahih dengan memerhatikan kebaikan Frab dan 
penyempurnaan lafadz, menyempurnakan huruf-huruf tanpa memotong 
bacaan mad, dan menghilangkan kebanyakan harakat dan suara ghunnah 
serta berlebih-lebihan sampai menyebabkan bacaan itu tidak sah dan 
tidak dapat disebut sebagai tilawah. Membaca Al-Guran dengan cara 
ini adalah Mazhab Ibnu Katsir dan Abu Ja'far serta termasuk membaca 
dengan gashr pada mad munfashil seperti Abu Amru dan Ya'gub. 

3. Tadwir, yaitu pertengahan antara dua keadaan. Inilah yang diriwayatkan 
dari kebanyakan imam gira'ah dari mereka yang membaca dengan mad 
pada mad munfashil dan tidak mencapai derajat penyempurnaan. Inilah 
mazhab para imam gira'ah yang lain dan inilah yang dipilih oleh 
kebanyakan para pembaca. 


Al-ltgan fi Ulumil Lur'an 401 


Peringatan 


Akan dijelaskan nanti anjuran untuk membaca secara tartil dan 
perbedaannya dengan membaca dengan tahgig. Seperti yang disebutkan oleh 
beberapa ulama bahwa #4hgig dipergunakan untuk melatih, mengajar, dan 
menguji. Tartil adalah untuk menghayati, memikirkan, dan mengambil hukum 
darinya. Maka setiap tahgig adalah tartil tetapi tidak setiap tarti/ adalah tahgig. 


Pasal 


Di antara hal-hal yang penting adalah membaca Al-Guran dengan 
tajwid. Ada beberapa ulama yang menyusun dalam satu kitab tersendiri. 
Di antaranya adalah Ad-Dani. Dia meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud bahwa 
dia berkata, “Bacalah Al-Guran dengan tajwid.” 


Para gurra' mengatakan, “Tajwid adalah hiasan bacaan, yaitu 
memberikan kepada setiap huruf hak-haknya dan urutan-urutannya serta 
mengembalikan setiap huruf kepada makhraj dan asalnya, melunakkan 
pengucapan dengan keadaan yang sempurna, tanpa berlebih-lebihan dan 
memaksakan diri. Kepada hal ini Rasulullah saw. telah mengisyaratkan 
dengan sabda beliau, “Barangsiapa ingin membaca Al-Our'an sebagaimana 
keadaan ketika diturunkan maka bacalah dengan cara Ibnu Ummi Abdin'? Yaitu 
Ibnu Mas'ud.”“ Beliau telah dikarunia nikmat yang besar dalam hal 
membaca Al-Gur'an dengan tajwid. Tidak diragukan bahwa umat ini, 
sebagaimana diperintahkan untuk memahami makna-maknanya dan 
menegakkan hukum-hukumnya, mereka pun diperintahkan untuk 
mengucapkan dengan benar lafadz-lafadznya dan menyempurnakan huruf- 
huruf, sama seperti ketika diucapkan oleh para imam gira'ah yang 
bersambung sampai ke hadirat Rasulullah saw Para ulama menganggap 
bacaan tanpa tajwid sebagai /ahn (kesalahan). Lahu ada dua macam: jaliy 
(jelas) dan &hafiy (samar). Lahn adalah kekurangan pada lafadz-lafadz 
hingga menyebabkannya berkurang, tetapi kekurangan yang ada pada jaliy 
tampak sangat jelas, yang dapat diketahui oleh ahli gira'ah dan yang lainnya, 
yaitu kesalahan pada irab. Kesalahan pada yang &hafiy sangat samar, hanya 
diketahui oleh para ahli gira'ah dan mereka yanng mahir membaca Al- 
Ouran dari lisan-lisan para ulama. 


64. Lihatlah an-Nasyr, I: 212. Di sana ada ungkapan: "Beliau diberikan karunia nikmat yang 
besar dalam hal membaca Al-Our'an dengan tajwid, membacanya dengan tahgig dan tartil 
seperti diturunkan oleh Allah Ta'ala. Cukuplah bagimu dengan seorang laki-laki yang 
Rasulullah ingin mendengarkan Al-Our'an darinya." 

65. Lihatlah an-Nasyr, I: 234 


402 Al-ttgan fi Ulumil lur'an 


Ibnul Jazari berkata, “Aku tidak mengetahui akhiran dari tajwid, 
seperti latihan pada lidah dan mengulang-ulang pada lafadz yang dipelajari 
dari mulut seseorang yang baik bacaannya.” 


Kaidahnya adalah kembali kepada pengetahuan terhadap cara wagaf, 
imalah, idhgbam, hukum-hukum hamzah, targig, tafehim, dan makhraj-makhraj 
huruf. Empat yang pertama telah dijelaskan sebelumnya. 

Adapun targig, maka semua huruf istifa/ termasuk dalam huruf-huruf 
targig (dibaca tipis) dan tidak boleh dibaca tafkhim (tebal), kecuali lam 
pada Allah setelah huruf yang dibaca fathah atau dhammah menurut Ijmak 
atau setelah huruf-huruf ithbag, kecuali ra' yang dibaca dengan dhammah 
atau Jathah secara mutlak atau yang dibaca sukun pada beberapa keadaan. 
Semua huruf istila' dibaca tafkhim, tanpa terkecuali sedikitpun. 


Makhraj-makhraj huruf, maka yang benar menurut para ahli gira'ah 
dan para ulama nahwu, seperti Khalil, berjumlah tujuh belas. 


Di antara dua kelompok ilmuwan itu banyak yang berkata, “Ada enam 
belas.” Mereka meniadakan makhraj huruf-huruf jayf (tengah mulut), yaitu 
huruf-huruf mad dan /in. Mereka menjadikan makhraj 4/jf dari tenggorokan 
paling dalam, wawu dan ya' dari makhraj huruf-huruf yang berharakat. 


66 


Ada sekelompok kaum" yang berkata, “Empat belas.” Mereka 
meniadakan makhraj num, la, dan ra' serta menjadikan satu makhraj ketiga 
huruf ini. 

Ibnul Hajib berkata, “Itu semua hanyalah pendekatan. Jika tidak maka 
setiap huruf memiliki makhraj masing-masing secara terpisah.” 

Para ahli gira'ah berkata, “Penelitian terhadap makhraj huruf adalah 
dengan mengucapkan hamzah washal dan menjadikan huruf setelahnya 
dibaca sukun atau ditasydid. Itu lebih dekat kepada makhraj huruf dengan 
memerhatikan sifat-sifat huruf itu." 

1. Jauf (tengah mulut) untuk makhraj alif, wawu, dan ya' yang dibaca 
sukun setelah harakat yang sesuai dengannya." 


re 


Tenggorokan paling dalam untuk hamgah dan ha'. 


w 


Pertengahan tenggorokan untuk “in dan ha' 


66. Di dalam an-Nasyr, Outhrub, Al-Jarmi, Al-Farra', Ibnu Duraid, dan Ibnu Kaisan berpendapat 
bahwa makhraj-makhraj itu adalah empat belas. 

67. An-Nasyr, I: 198. 

68. Ungkapan an-Nasyr: "Itu untuk alif dan wawu yang huruf sebelumnya dibaca sukun serta 
ya' yang huruf sebelumnya dibaca kasrah. Huruf-huruf ini disebut dengan huruf-huruf mad 
dan huruf-huruf lin. Juga disebut huruf-huruf hawa'iyah dan jaufiyah." 


Al-ltgan fi Ulumil Lur'an 403 


4. Tenggorokan paling dekat dengan mulut” untuk ghain dan kha'. 

5. Lidah yang paling dalam setelah tenggorokan dan langit-langit di 
atasnya untuk gaf. 

6. Lidah paling dalam sedikit di bawah makhraj gaf untuk Kkaf. 

7. Pertengahan lidah dan antara lidah dengan langit-langit untuk jim, 
syin, dan ya' 

8. Untuk dhad dari awal pinggir lidah sampai gigi geraham dari sisi kiri. 
Ada yang mengatakan dari sisi kanan. 

9. Untuk /am, yaitu dari pinggir lidah, dari ujung yang paling dekat 
sampai akhir ujungnya dan antara ujungnya sampai langit-langit 
bagian atas. 

10. Untuk nun, yaitu dari ujungnya, sedikit di bawah makhraj lam. 

11. Untuk ra' yaitu dari makhraj nun, tetapi dimasukkan pada punggung 

lidah. 

12. Untuk #ha, dal, dan ta' dari ujung lidah dan gigi-gigi seri atas mengarah 

ke atas sampai ke arah langit-langit. 

13. Untuk shad, sin, dan ga' dari ujung lisan dan sedikit di atas gigi-gigi 

seri bawah. 

14. Untuk dha', #sa, dan dzgal, yaitu dari ujung lidah dan ujung gigi-gigi 

seri bagian atas. 


15. Untuk /2' dari balik bibir atas dan ujung gigi-gigi seri bagian atas. 


16. Untuk ba, mim, dan wamu, yang bukan huruf mad dan kedua bibir. 
17. Hidung untuk makraj ghunnah (dengung) pada idhgham, nun, dan mim 
yang dibaca sukun. 

Pengarang an-Nasyr berkata, “Hamzah dan ha' sama dalam makhraj, 
sifat infitah dan istifa. Hamzah sendirian dalam sifat jahr dan syidah. Ain 
dan ha' juga sama dalam halitu. Ha' sendirian dalam sifat hams dan rakhwah 
murni. Ghain dan £ha' sama dalam makhraj, sifat rakhawah, dan istila' 
serta 7nfitah. Ghain sendirian dalam sifat jahr. Jim, syin, dan ya' sama dalam 
makhraj, sifat infitah dan istifal. Jim sendirian dalam sifat syidah dan sama 
dengan ya' dalam sifat jahr. Syin sendirian dalam sifat hams dan tafasyi dan 
sama dengan ya' dalam sifat rakhawah. Dhad dan dha' sama dalam sifat 
Jahr, rakhawah, istila, dan ithbag. Keduanya tidak sama makhrajnya. Dhad 
sendirian dalam sifat isthithalah. Wha', dal, dan ta' sama makhraj dan sifat 
syidah. Tha' sendirian dalam sifat ithbag dan istila' dan sama dengan dal 
dalam sifat jahr. Ta' sendirian dalam sifat hams dan sama dengan da/ dalam 


69. An-Nasyr: "tenggorokan yang paling dekat ke mulut." 


404 Al-ttgan fi Ulumil lur'an 


sifat infitah dan istifjal. Dha', dzal, dan #sa' sama dalam makhraj dan sifat 
rakhawah. Dha' sendirian dalam sifat istila' dan ithbag dan sama dengan 
dzal dalam sifat jahr. Tsa' sendirian dalam sifat hams dan sama dengan dza/ 
dalam sifat infitah dan istifal. Shad, ga, dan sin sama dalam makhraj, sifat 
rakhawah dan shafir. Shad sendirian dalam sifat ithbag dan istila' dan sama 
dengan sin dalam hams. Za' sendirian dalam sifat jahr dan sama dengan sin 
dalam sifat infitah dan istifal. Jika seorang gari” benar-benar menguasai cara 
mengucapkan setiap huruf sesuai dengan kaidah dan hak-haknya, hendaklah 
dia mempraktikkannya untuk menguasai ketika berada dalam satu susunan 
kata. Karena dalam keadaan tersusun, kata-kata itu tidak sama keadaannya 
dengan ketika sendirian, sesuai dengan huruf-huruf yang memiliki kemiripan 
dengan yang berada di dekatnya dari segi kesamaan, kekuatan, dan 
kelemahannya, dibaca tafkhim atau targig. Maka huruf yang kuat akan 
memengaruhi huruf yang lemah. Huruf yang dibaca tafkhim mengalahkan 
huruf yang dibaca dengan #argig. Maka jadilah lidah mengalami kesulitan 
dalam mengucapkannya sesuai dengan hak-haknya, kecuali dengan latihan 
yang keras. Barangsiapa dapat benar-benar menguasai pengucapannya dalam 
kalimat-kalimat maka dia berhasil mencapai hakikat tajwid. 


Di antara gashidah Syekh “Alamuddin dalam tajwid adalah: 
janganlah kamu mengira 

tajwid itu bacaan mad yang berlebih 

atau membaca panjang 

Jang tiada dipanjangkan 

atau membaca tasydid 

pada hamzah setelah mad 

atau meliuk-liukkan lidah 


seperti orang mabuk 


Faedah 


Dikatakan dalam Jamalul Ourra: manusia telah membuat bid'ah dalam 
membaca Al-Our'an dengan suara-suara nyanyian. Ada yang mengatakan bahwa 
ayat yang dibaca pertama kali dengan nyanyian adalah firman Allah Ta'ala (OS. 
al-Kahfi: 79): -edl 3 O glory OS Leak SSS Hadad Lil. Mereka mengam- 


bil nyanyian itu dari perkataan seorang penyair: 


Al-ltgan fi Ulumil Lur'an 405 


Lead La ian Salut Gala Lani 1 Leril gw Gb Bls Ui 
Adapun kucing-kucing itu 

maka akan aku terangkan sifat-sifatnya 

dengan sifat 

Jang sesuai sebagiannya dengan yang ada padaku 


Tentang mereka ini Rasulullah saw telah bersabda, “Mereka tertimpa 
Jitnah, demikian juga hati mereka yang kagum kepada keadaan mereka itu.” 

Di antara bid'ah yang mereka perbuat adalah sesuatu yang mereka 
beri nama tar'id yaitu dengan menggetar-getarkan suaranya seperti 
seseorang yang merintih kesakitan atau kedinginan. 


Pendapat lain menamainya dengan targish (membuat menari) yaitu 
dengan membaca raum pada sukun terhadap sukun kemudian berlalu 
dengan harakat seolah-olah seperti lari-lari kecil. 


Pendapat lain menamainya dengan tathrib (membuat manggut- 
manggut) yaitu dengan mendendangkan Al-Guran dan melagukannya 
sehingga membaca mad pada yang bukan dibaca dengan mad dan menambah 
panjang bacaan mad dengan yang tidak layak padanya. 


Ada juga yang menamainya fakzin (membuat sedih) yaitu membaca 
untuk membuat orang lain sedih sehingga hampir-hampir menangis dengan 
kerendahan diri. 


Di antara yang dibuat-buat oleh mereka adalah apa yang mereka 
lakukan dengan berkumpul dan membaca dengan satu suara serta membaca 
pada firman Allah: v yi yui dengan U gkasi Si dengan membuang alif 
dan pada firman Allah tu! | JB dengan membuang wawu serta membaca 
mad pada selain bacaan mad, agar metode yang mereka tempuh sesuai 
dengan kaidahnya. Ini lebih layak untuk diberi nama tahrif. 


Pasal 
Cara Membaca Satu Oira'at dan 
Cara Mengumpulkannya 


Para ulama salaf membaca dengan satu macam riwayat sampai satu 
kali khatam. Mereka tidak mengumpulkan dengan yang lainnya, sampai 
pada pertengahan abad kelima. Maka muncullah pengumpulan berbagai 
macam gira'ah dalam satu kali khatam. Itulah yang umum dilakukan dan 
mereka tidak memperkenankannya, kecuali bagi mereka yang dapat 
membaca gira'at-gira'at itu secara terpisah dan yang benar-benar 


406 Al-ttgan fi Ulumil lur'an 


menguasai jalur-jalur periwayatannya serta membaca dengan satu gira'at 
sampai khatam sempurna. Bahkan jika seorang syekh memiliki dua macam 
riwayat, maka mereka membaca untuk setiap riwayat itu dengan satu kali 
khatam, kemudian mereka mengumpulkan gira'at syekh itu. Demikian 
seterusnya. 


Kemudian ada sekelompok kaum yang mempermudah. Mereka 
mengizinkan untuk membaca Oira'ah Sab'ah dengan satu kali khatam, 
kecuali gira'ah Nafi dan Hamzah. Mereka mengkhatamkan dengan gira'ah 
Galun dengan satu kali khatam, kemudian satu kali khatam dengan gira'ah 
Warasy, satu kali khatam dengan gira'ah Yarasy, satu kali khatam dengan 
gira'ah Khalaf, satu kali khatam dengan gira'ah Khalad. Tidak ada seorang 
pun yang memperkenankan untuk mengumpulkan kecuali setelah itu. Jika 
mereka melihat ada seseorang yang dapat membaca secara terpisah atau 
terkumpul dari seorang syekh yang ahli dan dia diberi ijazah serta memang 
memiliki keahlian untuk itu juga menginginkan untuk mengumpulkan 
gira'ah-gira'ah itu dalam satu kali khatam, maka mereka tidak 
menyuruhnya untuk membaca secara terpisah karena mereka mengetahui 
bahwa dia telah sampai pada derajat istimewa dan benar-benar menguasai. 


Dalam mengumpulkan gira'ah-gira'ah ini mereka memiliki dua 
mazhab. 


Pertama, mengumpulkan satu huruf, yaitu jika dia membaca pada 
satu gira'ah, kemudian dia melewati satu huruf yang ada perbedaan, maka 
dia mengulangi huruf itu, sampai lengkap gira'ahnya, kemudian wagaf 
padanya jika layak untuk wagaf. Jika tidak maka dia membaca washal 
sampai pada tempat wagaf. Jika perbedaan itu berhubungan dengan dua 
kata seperti mad munfashil, rnaka dia berhenti pada kata yang kedua dan 
membaca secara sempurna semua perbedaan, kemudian berpindah ke kata 
berikutnya. Inilah mazhab penduduk Mesir, dan lebih tepercaya dalam 
melengkapi bacaan gira'ah dan lebih ringan bagi pembacanya. Tetapi ini 
keluar dari keindahan bacaan dan kebaikan tilawah. 

Kedua, rnengumpulkan dengan wagaf yaitu jika seseorang membaca 
dengan suatu gira'ah yang dia dahulukan sampai kepada tempat wagaf, 
kemudian dia membaca dengan gira'ah berikutnya sampai ke tempat wagaf 
itu. Kemudian kembali lagi. Demikian seterusnya sampai selesai. Inilah 
mazhab penduduk Syam. Ini lebih berat, lebih lama, tetapi lebih baik. 
Sebagian dati mereka mengumpulkan satu ayat dengan bentuk seperti ini." 


70. lihatlah An-Nasyr, II: 196-197. 


Al-ltgan fi Ulumil Lur'an 407 


Abu Hasan al-@abahaathi" dalam gashidah dan syarah-nya mengatakan 
bahwa seseorang yang mengumpulkan berbagai macam gira'ah itu memiliki 
tujuh buah syarat yang dapat diringkas menjadi lima buah, yaitu: 
baik cara wagafnya, 
baik cara ibtida'nya, 
baik cara membacanya, 
tidak mencampur aduk. Jika membaca dengan satu buah gira'ah, dia 


#&R -— 


tidak berpindah kepada yang lainnya sampai gira'ah itu sempurna. 
Jika dia melakukannya maka syekh itu tidak boleh membiarkannya, 
tetapi harus memberikan isyarat dengan tangannya. Jika dia masih 
tidak mengerti, dia harus berkata, “Kamu belum sempurna.” Jika 
masih tidak mengerti, dia harus menghentikannya sampai teringat. 
Jika masih lupa maka dia mengingatkannya. 

5. memerhatikan urutan dalam membaca dan memulai. Dia harus 
memulai dengan gira'ah yang ditulis terlebih dahulu oleh para 
pengarang kitab-kitab gira'ah. Dia memulai dengan gira'ah Nafi 
sebelum Ibnu Katsir dan dengan gira'ah Yalun sebelum gira'ah Warasy. 
Ibnul Jazari berkata, “Yang benar ini bukan merupakan syarat, tetapi 

dianjurkan. Kami mengetahui bahwa mereka tidak menilai seseorang itu 

mahir, kecuali jika memiliki suatu aturan tersendiri dalam memilih siapa 
yang harus didahulukan. Sebagian mereka dalam mengumpulkan gira'ah- 
gira'ah ini berkesesuaian. Dia memulai dengan yang dibaca gashr kemudian 
kepada tingkat yang lebih tinggi sampai pada derajat mad yang paling tinggi. 

Yang lain membaca dari bacaan mad yang paling panjang, kemudian dengan 

yang lebih rendah sampai pada bacaan gas/hr. Hal itu hanya dapat dilakukan 

oleh seorang syekh yang benar-benar mahir dan menguasai. Adapun yang 
lain, hendaknya dia memiliki satu urutan tertentu.” 


Dia berkata, “Seseorang yang mengumpulkan gira'ah harus 
mengetahui apa yang terdapat pada huruf itu baik dari segi dasar maupun 
cabangnya. Jika keduanya bisa saling menopang maka dia mencukupkan 
dengan satu macam saja. Sementara yang tidak mungkin maka dia harus 
meneliti. Jika memungkinkan untuk menghubungkan dengan sebelumnya 
dengan satu kata, dua kata, atau lebih tanpa mencampuradukkannya maka 
dia berpegangan kepadanya. Jika tidak baik maka dia kembali kepada 
tempat memulainya sampai sempurna membaca dengan semua gira'ah 


71. Dia adalah Imam Abu Hasan Ali bin Umar bin Ibrahim al-Kinani al-Oabahathi. Wafat pada 
tahun 723. Oashidahnya seperti Asy-Syathibiyah. Dia me-nadham-kan apa yang terdapat 
dalam at-Tabshirah karya Makky dan Wajiz karya Al-Ahwari. An-Nasyr, I: 97. 


408 Al-Itgan fi Ulumil ur'an 


yang ada tanpa meremehkannya, tanpa mencampuradukkannya, dan 
mengulang apa yang saling menopang. Yang pertama adalah dilarang, yang 
kedua dibenci, dan yang ketiga dicela.”” 

Membaca dengan taffig dan mencampuradukkan satu gira'ah dengan 
yang lainnya, akan diterangkan secara luas setelah ini. 

Oira'ah-gira'ah, riwayat-riwayat, jalur-jalur, dan segi-segi bacaan, tidak 
boleh ditinggalkan oleh seorang pembaca satupun, sebab merupakan 
kekurangan dalam menyempurnakan riwayat, kecuali segi-segi bacaan, 
maka itu boleh dipilih. Jika dia telah membaca dengan satu segi bacaan, 
maka dia telah cukup membaca dengan satu riwayat itu. 

Adapun seberapa banyak bacaan yang dibacanya maka pada abad- 
abad pertama, mereka tidak membaca lebih dari sepuluh ayat bagi siapa 
saja. Tetapi orang-orang sepeningggal mereka berpendapat bahwa hal itu 
tergantung kepada kekuatan pembaca. 

Ibnul Jazari berkata, “Yang umum dilakukan pada bacaan dengan 
terpisah adalah membaca satu bagian dari seratus dua puluh bagian dan 
mengumpulkan gira'ah-gira'ah dengan dua ratus empat puluh. Tetapi yang 
lainnya tidak membatasi. Inilah pilihan dari as-Sakhawi.” 

Saya telah meringkas bagian ini dan telah mengumpulkan perkataan- 
perkataan para ulama yang terpisah-pisah. Ini adalah satu bagian yang 
sangat dibutuhkan oleh seorang garti”, sebagaimana kebutuhan seorang 
ahli hadits terhadap hal-hal seperti ini dalam ilmu hadits. 


Faedah Pertama 


Ibnu Khait menyatakan bahwa telah terjadi Ijmak bahwa tidak ada 
seorang pun yang boleh meriwayatkan sebuah hadits dari Rasulullah saw. 
selama dia tidak memiliki riwayat darinya, walaupun dengan #azah. Maka 
apakah hukum dalam Al-Guran juga demikian? Tak seorang pun yang 
boleh membaca satu ayat atau meriwayatkannya selama dia tidak membaca 
ayat itu di hadapan seorang syekh? Aku tidak menemukan riwayat 
tentangnya. Ini memiliki satu alasan yang kuat karena kehati-hatian pada 
lafadz-lafadz Al-Gur'an lebih penting daripada kehati-hatian pada lafadz- 
lafadz hadits. Untuk tidak mensyaratkan hal ini, pun memiliki satu alasan 
yang kuat. Syarat itu pada hadits karena kekhawatiran akan dimasukkannya 
ke dalam hadits, apa-apa yang tidak pernah disabdakan oleh Rasulullah 


72. An-Nasyr, II: 204. 


Al-ltgan fi Ulumil Lur'an 409 


saw. atau dibuat-buat dengan menisbahkan kepadanya. Padahal Al-Guran 
terjaga dan tersebar luas serta mudah didapat. Inilah yang benar. 


Faedah Kedua 


Ijazah dari seorang syekh bukan suatu syarat untuk mengajarkan Al- 
Ouran. Maka barangsiapa mengetahui bahwa dirinya memiliki keahlian, 
dia boleh melakukannya, walau tidak ada seorang pun yang memberikan 
jagah kepadanya. Itulah yang dilakukan oleh ulama salaf yang terdahulu 
dan pada permulaan abad pertama. Demikianlah pada setiap ilmu dan 
dalam setiap pemberian fatwa. Hal ini berbeda dengan yang diyakini oleh 
orang-orang awam bahwa itu merupakan syarat. Istilah jagah dibuat hanya 
karena keahlian seseorang kadang-kadang tidak diketahui oleh para pemula 
yang ingin belajar darinya sebab keterbatasan keilmuan mereka terhadap 
hal itu. Mencari ahli sebelum belajar adalah syarat. Maka ijazah itu dijadikan 
seperti persaksian dari seorang syekh terhadap orang yang diberi ijazah 
bahwa dia telah memiliki keahlian. 


Faedah Ketiga 


Sesuatu yang biasa dilakukan oleh beberapa guru gira'ah untuk 
melarang pemberian jyazgah kecuali dengan harta untuk menukarkannya tidak 
boleh secara Ijmak. Tetapi kapan saja keahliannya tampak, dia harus 
memberikan “jazah. Sebaliknya, tidak memiliki keahlian, maka haram 
memberikan ijazah kepadanya. Ijazah tidak dapat diganti dengan harta. Maka 
tidak boleh mengambil harta darinya, tidak juga upah atasnya. Pada fatwa- 
fatwa Mauhub al-Jazari, salah seorang sahabat kami ditanya tentang seorang 
syekh yang meminta sesuatu kepada mahasiswanya sebagai ganti dari jjagzah- 
nya, maka apakah mahasiswa itu dapat mengadukannya kepada hakim dan 
memaksanya untuk memberikan yjazah? Dia menjawab, “Ijazah itu tidak 
wajib atas syekh itu dan dia tidak boleh mengambil upah atas yazah-nya.” 


Dia juga ditanya tentang seseorang yang diberikan ijazah oleh seorang 
syekh untuk mengajar Al-Guran. Dia mengetahui bahwa seseorang itu 
tidak salih dan syekh itu takut dia akan melakukan kesalahan, maka apakah 
dia boleh menarik kembali jazahnya itu? Maka dia menjawab, “Ijazah itu 
tidak batal karena ketidaksalihannya.” 


Adapun mengambil upah atas mengajarkanya, diperbolehkan. Di 
dalam Shahih Bukhari disebutkan, “Sesungguhnya sesuatu yang paling layak 
untuk kalian ambil upahnya adalah Kitab Allah.” Dikatakan pula, “Jika 


410 Al-ttgan fi Ulumil lur'an 


pengajaran itu merupakan kewajibannya maka tidak boleh mengambil 
upah.” Inilah yang dipilih oleh Al-Halimi. Dikatakan bahwa itu tidak boleh 
secara mutlak. 


Inilah pendapat Abu Hanifah karena sebuah hadits yang diriwayatkan 
oleh Abu Dawud dari Ubadah bin Shamit bahwa dia mengajarkan Al- 
Our'an kepada seorang laki-laki dari ahlush shuffah, kemudian dia 
memberikan hadiah panah kepadanya. Maka Rasulullah saw. berkata, 
“Sesungguhnya rahasiamu adalah kamu akan dibebani dengan beban dari 
api neraka karenanya, maka terimalah.” 


Mereka yang membolehkannya menjawab bahwa hadits ini sanadnya 
diperselisihkan dan karena dia dengan sukarela mengajarkannya, maka 
dia tidak berhak untuk mendapatkan sesuatu pun. Jika dia diberi hadiah 
sebagai ganti maka dia tidak boleh mengambilnya, berbeda dengan orang 
yang telah sama-sama sepakat sebelum melakukan pengajaran. 


Di dalam a/-Bustan” karya Abu Laits disebutkan bahwa pengajaran 
itu ada tiga macam, yaitu: 


Pertama, mengharap keridhaan Allah semata dan tidak mengambil 
gantinya dengan apapun. 
Kedua, mengajar dengan upah. 


Ketiga, mengajar dengan tanpa syarat. Jika diberi hadiah maka dia 
menerima. 


Kelompok pertama akan diberi pahala dan itulah perbuatan para nabi. 
Kelompok kedua diperselisihkan, dan yang lebih benar adalah 
diperbolehkan. Sedangkan kelompok ketiga diperbolehkan menurut Ijmak, 
karena Rasulullah saw adalah pengajar bagi semua makhluk dan beliau 
menerima hadiah. 


Faedah Keempat 


Jika membetulkan bacaan seseorang, Ibnu Bashahan menulisnya pada 
tempat itu. Jika dia telah menyelesaikan satu khatam dan meminta jjazah, dia 
menanyakan kepadanya tentang tempat itu. Jika dia mengetahuinya, dia 
memberikan ijazah kepadanya. Jika tidak mengetahuinya maka dia 
membiarkannya sampai khatam lagi. 


73. Yaitu kitab Bustanul "Arifin karya Abu Laits Nashr bin Muhammad as-Samargandi yang 
wafat pada tahun 355. Disebutkan oleh pengarang Kasyfu adz-Dzunun, dia berkata, "Itu 
adalah sebuah kitab yang ringkas dan bermanfaat serta terdiri dari seratus lima puluh bab 
tentang hadits, atsar-atsar tentang adab-adab agama, akhlak, dan beberapa hukum cabang." 


Al-ltgan fi Ulumil Lur'an 411 


Faedah Kelima 


Seseorang yang menginginkan untuk membaca gira'ah-gira'ah dan 
menguasai benar hukum-hukum tilawah, dia harus menghafalkan satu 
kitab secara utuh yang dapat dia ingat kapan saja tentang perbedaan- 
perbedaan gira'ah dan membedakan perbedaan-perbedaan yang 
diperbolehkan dengan perbedaan-perbedaan yang diharuskan. 


Faedah Keenam 


Ibnu Shalah" berkata dalam Fatama-nya, “Membaca Al-Gur'an adalah 
suatu £aramah yang dikaruniakan oleh Allah kepada seseorang. Telah 
dijelaskan bahwa para malaikat tidak diberikan karunia ini dan mereka 
sangat ingin untuk mendengarkannya dari para manusia.” 


74. Yaitu Abu Amru Utsman bin Abdurrahman bin Musa bin Nashr ad-Dimasygi yang dikenal 
dengan Ibnu Shalah. Wafat pada tahun 643. Dialah pengarang al-Mugaddimah yang dikenal 
namanya dalam ilmu hadits. Ibnu Khalkan berkata, "Fatwa-fatwanya dibenarkan dan dia salah 
seorang dari guruku." Pengarang Kasyfu adz-Dzunun berkata, "Fatwa-fatwa Ibnu Shalah 
dikumpulkan oleh salah seorang muridnya dalam satu jilid yang banyak manfaatnya." 
Lihatlah Thabagat asy-Syafi iyah, V: 137. 


412 Al-ttgan fi Ulumil lur'an 


Adab Tilawah dan 


Adab Pembacaannya 


pustaka-indo.blogspot.com 


Adab Tilawah dan 


Adab Pembacaannya 


FAN da beberapa ulama yang secara khusus 


mengarang tentang masalah ini, seperti An- 
Nawawi dalam at-Tibyan” Di dalam Syarah ak-Muhadzab, 
a-Adzgkar, dia telah menyebutkan beberapa hal tentang 
adab. Saya meringkasnya di sini dan menambahkan 
dengan banyak hal. Saya uraikan dalam satu permasalahan 
agar mudah untuk dipelajari. 


1.  Disunahkan untuk memperbanyak membaca 
Al-Our'an. 
Allah Ta'ala berfirman untuk memuji orang-orang yang 


kebiasaannya membaca Al-Ouran, “Mereka selalu membaca 
AI-Ouran pada pertengahan malam” (9S. Ali Imran: 113). 


Dalam Shahih Bukhari dan Muslim disebutkan sebuah 
hadits dati Ibnu Umar bahwa Rasulullah saw. bersabda, 
“Tidak ada hasad kecuali pada dua hal, yaitu seorang laki-laki 
Jang diberikan karunia Al-Our'an oleh Allah dan dia mem- 
bacanya di malam dan siang hari” (Al-Hadits)' 


75. Yaitu Imam Muhyid bin Yahya bin Saraf bin Bari an-Nawawi asy- 
Syafi'i, salah seorang ulama Syam dan penghafal hadits. Dilahirkan 
di Nawa, salah satu kota di Damaskus pada tahun 631 dan wafat pada 
tahun 688 di sana. Kitab at-Tibyan fi Adabi Hamalatil Gur'an disusun 
berdasarkan sepuluh bab. Kitab al-Adzkar dipilih dari sabda-sabda 
Rasulullah saw. Kitab al-Muhadzab dalam cabang-cabang Mazhab 
Syafi'i. Lihatlah tarjamahnya dalam Thabagat asy-Syafi'iyah, V: 165. 
76. Lanjutan dari hadits ini adalah: "dan laki-laki yang diberi karunia 
rezeki oleh Allah dan dia menginfakkannya siang dan malam hari." 


415 


Tirmidzi meriwayatkan dari hadits Ibnu Mas'ud, “Barangsiapa membaca 
satu huruf dalam Al-Guran, dia akan memeroleh satu kebaikan. Satu 
kebaikan dilipatgandakan menjadi sepuluh kebaikan.” 


Dia meriwayatkan dari hadits Abu Sa'id dari Rasulullah saw: Allah 
SWT berfirman, “Barangsiapa disibukkan dengan Al-Our'an dan berdzikir 
kepada-Ku, hingga tidak sempat meminta kepada-Ku, maka Aku akan memberikan 
apa yang terbaik yang Aku berikan kepada orang-orang yang meminta.” 
Keutamaan firman Allah atas perkataan makhluk-Nya adalah seperti 


keutamaan Allah atas semua makhluk-Nya. 


Muslim meriwayatkan dari hadits Abu Umamah, “Bacalah Al-Ouran. 
Sesungguhnya Al-Ouran itu akan datang memberikan syafaat kepada 
pembacanya pada hari Kiamat.” 


Baihagi meriwayatkan dari hadits Aisyah, “Rumah yang di dalamnya 
dibaca Al-Our'an akan terlihat oleh penduduk langit seperti terlihatnya bintang- 
bintang oleh penduduk bumi.” 

Dia meriwayatkan hadits dari Anas, “Terangilah rumah-rumah kalian 
dengan shalat dan membaca Al-Gur'an.” 


Dia meriwayatkan hadits dari Nu'man bin Basyir, “Sebaik-baik ibadah 
umatku adalah membaca Al-Gur'an.” 


Dia meriwayatkan hadits dari Samurah bin Jundub, “Setiap pengajar 
senang jika ajarannya diamalkan, dan ajaran Allah adalah Al-Guran. Maka 
janganlah kalian berseteru dengannya.” 


Dia meriwayatkan hadits dari Ubaidah al-Makki secara marfu' dan 
maunguf, “Wahai para pengemban A-Our'an, janganlah kalian menjadikan Al- 
Our'an sebagai bantal. Bacalah Al-Our'an dengan sebenarnya pada waktu siang 
dan malam bari dan sebarkanlah serta renungilah apa yang ada di dalamnya. 
Semoga kalian bahagia.” 


Tentang kadar bacaan, para ulama salaf mempunyai beberapa macam 
kebiasaan. Riwayat yang menjelaskan tentang paling banyaknya bacaan 
Al-Guran adalah riwayat: “orang-orang yang mengkhatamkan Al-Guran 
delapan kali semalam, empat kali pada waktu siang dan empat kali pada 
waktu malam”. Berikutnya adalah “orang-orang yang mengkhatamkan Al- 
Ouran empat kali sehari semalam”. Berikutnya tiga kali, kemudian dua 
kali, kemudian sekali. 


Aisyah mencela hal itu. Abu Dawud meriwayatkan dari Muslim bin 
Mikhrag bahwa dia berkata: aku berkata kepada Aisyah, “Sesungguhnya 
ada beberapa orang laki-laki yang mengkhatamkan Al-Gur'an dua atau tiga 


416 Al-Itgan fi Ulumil Nur'an 


kali semalam.” Maka dia berkata, “Mereka membaca padahal mereka tidak 
membaca. Aku shalat malam bersama dengan Rasulullah saw. Beliau 
membaca surat al-Bagarah, Ali Imran, dan an-Nisa'. Dia tidak melewati 
ayat tentang berita gembira, kecuali berdoa dan mengharap serta tidak 
melewati ayat-ayat tentang siksa, kecuali berdoa dan meminta perlindungan.” 

Berikutnya adalah orang-orang yang mengkhatamkan dalam dua hari 
dan berikutnya adalah orang-orang yang mengkhatamkan dalam tiga hari. 
Itu adalah baik. 

Ada beberapa orang yang memakruhkan khatam dalam waktu yang 
lebih pendek dari tiga hari itu, karena sebuah hadits yang diriwayatkan 
oleh Abu Dawud dan Tirmidzi dan dia menyatakannya shahih dari hadits 
Abdullah bin Umar secara marfu: “Orang yang membaca Al-Gur'an dalam 
waktu kurang dari tiga hari, tidak akan memahaminya.” 

Ibnu Abi Dawud dan Sa'id bin Manshur meriwayatkan dari Ibnu 
Mas'ud secara manguf bahwa dia berkata, “Janganlah kalian membaca Al- 
Ouran (mengkhatamkannya) dalam waktu kurang dari tiga hari.” 

Abu Ubaid meriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal bahwa dia 
memakruhkan membaca Al-Gur'an dalam waktu kurang dari tiga hari. 

Ahmad dan Abu Ubaid meriwayatkan dari Sa'id bin Mundzir—dia 
tidak memiliki riwayat lain selain ini—bahwa dia berkata, “Aku berkata, 
Wahai Rasulullah, bolehkah aku membaca Al-Guran dalam tiga hari? 
Beliau bersabda, Ya, jika kamu bisa.” 


Berikutnya adalah orang-orang yang mengkhatamkan Al-Our'an 
dalam empat hari, kemudian lima hari, kemudian enam hari, kemudian 
tujuh hari. Inilah yang pertengahan dan yang terbaik. Inilah yang dilakukan 
oleh kebanyakan shahabat dan yang lainnya. 

Asy-Syaikhani meriwayatkan dari Abdullah bin Amru bahwa dia 
berkata, “Rasulullah saw. berkata kepadaku, “Bacalah Al-Guran dalam satu 
bulan”? Aku berkata, Aku masih kuat.” Beliau berkata, “Bacalah dalam 
sepuluh hari. Aku berkata, Aku masih kuat. Beliau berkata, Bacalah dalam 
tujuh hari. Dan janganlah kamu menambah darinya.” 


Abu Ubaid dan yang lainnya meriwayatkan dari jalur Was? bin Hiban 
dari Oais bin Abi Sha'sha'ah—dan dia tidak memiliki riwayat lain selain 
ini—bahwa dia berkata, “Wahai Rasulullah, dalam berapa hari aku membaca 
Al-Guran?” Beliau bersabda, “Dalam lima belas hari.” Aku berkata, “Aku 
mampu lebih dari itu.” Dia berkata, “Bacalah dalam satu Jum'ah.” 


Al-ltgan fi Ulumil Lur'an 417 


Berikutnya adalah orang-orang yang mengkhatamkan dalam delapan 
hari, kemudian dalam sepuluh hari, kemudian dalam sebulan, dan kemudian 
dalam dua bulan. Ibnu Abi Dawud meriwayatkan dari Ma'khul bahwa dia 
berkata, “Shahabat-shahabat Rasulullah saw ada yang kuat membaca Al- 
Ouran dalam tujuh hari. Beberapa di antara mereka membaca dalam satu 
bulan dan beberapa yang lain dalam dua bulan dan sebagian yang lain 
lebih lama daripada itu.” 


Abu Laits berkata dalam a/-Bustan, “Seyogianya seorang pembaca itu 
mengkhatamkan Al-Juran dua kali dalam satu tahun, jika dia tidak mampu 
lebih dari itu.” 


Hasan bin Ziyad telah meriwayatkan dari Abu Hanifah bahwa dia 
berkata, “Barangsiapa membaca Al-Our'an dua kali dalam satu tahun 
maka dia telah memberikan hak Al-Gur'an itu. Karena Rasulullah saw. 
membaca Al-Gur'an di hadapan Jibril pada tahun meninggalnya dua kali.” 


Menurut pendapat yang lain: “dimakruhkan mengkhatamkan satu 
kali lebih dari empat puluh hari tanpa adanya halangan. Inilah yang 
ditegaskan oleh Ahmad. Karena Abdulah bin Umar bertanya kepada 
Rasulullah saw, “Dalam berapa hari kita mengkhatamkan Al-Gur'an?” 
Beliau berkata, Pada empat puluh hari.” (Diriwayatkan oleh Abu Dawud) 


An-Nawawi berkata dalam a/-Adzkar, “Pendapat yang dipilih adalah 
bahwa hal itu berbeda antara seseorang dengan orang lain. Barangsiapa 
mempunyai pemikiran yang jernih, hendaklah dia membatasi pada kadar 
yang dia dapat memahami apa yang dia baca. Begitu juga bagi orang yang 
sibuk untuk menyebarkan ilmu, menjadi hakim, atau urusan-urusan 
keagamaan yang lainnya, hendaklah dia membatasi pada kadar yang dia 
tidak menyia-nyiakan tugas yang dibebankannya. Jika bukan termasuk 
kelompok ini, hendaklah dia menambah sebanyak mungkin sekiranya tidak 
bosan atau menjadikannya membaca dengan sangat cepat.” 


2. Melupakannya termasuk dosa besar. 


Ini ditegaskan oleh An-Nawawi di dalam ar-Raudhah dan yang lainnya 
karena sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan yang lainnya, 
“Diperlihatkan kepadaku dosa-dosa umatku. Aku tidak melihat satu dosa yang 
lebih besar daripada satu surat atau satu ayat yang diberikan oleh Allah kepada 
seorang laki-laki kemudian dilupakannya.” 


Dia juga meriwayatkan sebuah hadits: “Barangsiapa membaca Al- 
Ouran, kemudian dia melupakannya, niscaya dia akan bertemu dengan 
Allah dalam keadaan berpenyakit kusta.” 


418 Al-Itgan fi Ulumil Nur'an 


Di dalam Shahih Bukari dan Muslim: “Peliharalah Al-Our'an. Demi Dzat 
Jang Muhammad berada dalam tangan-Nya, Al-Our'an itu lebih cepat lepas 
daripada seekor unta dari tempat ikatannya. 


3. Disunahkan berwudhu untuk membaca Al-Our'an, karena itu 
adalah dzikir yang paling baik. 

Rasulullah saw membenci untuk berdzikir kepada Allah, kecuali 
dalam keadaan suci, seperti yang telah ditegaskan dalam hadits. 

Imamul Haramain mengatakan, “Dan tidak dimakruhkan membaca 
Al-Gur'an bagi seseorang yang berhadas, karena telah shahih dari 
Rasulullah saw. bahwa dia membaca Al-Gur'an dalam keadaan berhadas.” 

Di dalam Syarah al-Muhadzgab disebutkan: “Jika sedang membaca, 
kemudian dia merasa akan keluar kentut, hendaklah menahan bacaannya 
sehingga keluar dengan sempurna. Adapun orang yang junub dan haid, 
maka keduanya diharamkan untuk membaca. Boleh bagi keduanya untuk 
melihat mushaf dan membacanya dalam hati. Adapun orang yang mulutnya 
terkena najis maka dimakruhkan baginya untuk membaca.” 

Dikatakan juga: “Diharamkan, seperti haramnya menyentuh mushaf 
bagi tangan yang najis.” 


4.  Disunahkan membaca Al-Our'an di tempat yang suci dan yang 
paling utama adalah di masjid. 

Ada sekelompok ulama yang memakruhkan membaca Al-Guran di 
kamar mandi dan jalan. An-Nawawi berkata, “Menurut mazhab kami tidak 
dimakruhkan. Sya'bi memakruhkan membacanya di tempat yang jauh dari 
kebersihan dan di tempat penggilingan pada saat gilingan itu berputar.” 
Dia berkata, “Inilah yang seharusnya pada mazhab kami.” 


5.  Disunahkan untuk duduk sambil menghadap kiblat dengan 
khusyuk, tenang, dan menundukkan kepala. 


6. Disunahkan untuk bersiwak sebagai penghormatan dan 
pengagungan. 

Ibnu Majah Bazar telah meriwayatkan dari Ali secara wanguf dan 
Al-Bazar dengan sanad yang baik secara marfu', “Sesungguhnya mulut- 
mulut kalian adalah jalan bagi Al-Gur'an. Maka bersihkanlah dengan 
siwak.” 


77. Shahih Muslim pada kitab “Shalat bagi Para Musafir”. 


Al-ttgan fi Ulumil ur'an 419 


Saya berpendapat, “Jika dia memotong bacaan dan kembali lagi membaca 
dalam waktu dekat, maka jika dia dianjurkan untuk mengulangi bacaan 
taawudzg, seharusnya dia juga disunahkan untuk mengulangi bersiwak.” 


7.  Disunahkan untuk membaca ta'awudz sebelum membaca Al- 

Our'an. 

Allah berfirman, “Jika kamu membaca Al-Our'an maka memintalah 
perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk” (9S. an-Nahl: 98). 

Ada beberapa ulama yang berpendapat bahwa #awudg itu setelah 
membaca Al-OJur'an karena ayat itu menggunakan 77// madhi. Ada beberapa 
ulama yang berpendapat bahwa membacanya adalah wajib karena zahir 
perintah pada ayat itu. 

An-Nawawi berkata, “Jika dia melewati suatu kaum dan mengucapkan 
salam kepada mereka, kemudian kembali membaca maka mengulangi 
bacaan ta'awudznya adalah baik.” Dia berkata, “Bacaannya yang terpilih 
adalah er Jl OUssddl oa AL 5 3S (Aku berlindung kepada Allah dari godaan 
setan yang terkutuk). Ada beberapa ulama salaf yang menambah dengan 
bi Geo (Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui)” 


Diriwayatkan dari Hamzah bahwa menggunakan Ikatan (aku meminta 
perlindungan), Juaiws (kami meminta perlindungan), »ikzw! (aku telah 
meminta perlindungan). Maka yang terakhir inilah yang dipilih oleh pengarang 
al- Hidayah dari Mazhab Hanafi karena sesuai dengan lafadz dalam Al-Guran. 

Dari Humaid bin Oais: 7 WI OVJ oa PWI IL 3 (Aku ber- 
lindung kepada Allah Yang Mahakuasa dari setan yang pendusta). 

Dari Abu Samal: (sd! oleidl ye AL Sel (Aku berlindung 
kepada Allah Yang Mahakuat dari setan yang sesat). 

Dari beberapa ulama: Jl Olessdl oa lan AL $ s1 (Aku ber- 
lindung kepada Allah Yang Mahamulia dari godaan setan yang terkutuk). 

Dari yang lainnya: pall game! yA AI Ol ear jl Oil ya BIL 3,5 

(Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Sesungguhnya 
Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui). 

Masih ada lafadz-lafadz yang lain. 


Al-Hulwani berkata dalam kitab Jami-nya, “Ta'awudz ini tidak 
memiliki batas akhirnya. Barangsiapa menginginkan maka dia boleh 
menambah sesukanya dan barangsiapa menginginkan untuk mengurangi, 
pun diperbolehkan.” 


420 Al-Itgan fi Ulumil Nur'an 


Di dalam an-Nasyr disebutkan, “Yang dipilih oleh para imam gira'ah 
adalah membacanya dengan keras. Ada yang mengatakan bahwa ta awudz 
itu dibaca dengan lirih secara mutlak. Ada yang mengatakan pada selain 
sutat al-Fatihah.” Dia berkata, “Mereka telah memutlakkan memilih 
membacanya dengan keras. Abu Syamah memberikan batasan yang harus 
ada, yaitu jika ada seseorang yang mendengarkan bacaannya. Dia berkata, 
“Karena membaca #4 awudz dengan keras dapat menampakkan syi'ar bacaan 
seperti membaca talbiyah dan takbir pada hari raya dengan keras. Di antara 
faedahnya adalah agar pendengar mendengarkan dari awal bacaan, dan 
tidak ada satupun yang terlewatkan. Jika dia membacanya dengan lirih, 
maka pendengar tidak mengetahui bacaannya kecuali setelah ada beberapa 
hal yang terlewatkan. Inilah makna pembeda antara bacaan pada waktu 


29 


shalat dan selain shalat. 


Dia berkata, “Para ulama mutaakhirin berbeda pendapat tentang 
makna menyamarkannya. Jumhur berpendapat bahwa maksudnya adalah 
membacanya dengan lirih. Jadi, harus dibaca dan dapat didengar oleh 
dirinya sendiri. Ada yang mengatakan maksudnya adalah menyembunyikan 
dengan menyebutkan dalam hati tanpa mengucapkannya.” 


Dia berkata, “Jika dia memotong bacaan atau menyela dengan 
perkataan yang lain—walaupun karena menjawab salam—maka dia 
mengulanginya. Jika pemotongan itu berhubungan dengan kemaslahatan 
bacaan maka tidak mengulanginya.” 


Dia berkata, “Apakah 74 awudz itu sunah kifayah atau sunah “ainiyah, 
yang jika ada jamaah yang berkumpul kemudian salah seorang dari mereka 
membaca ta'awudz, apakah itu mencukupi bagi mereka semua ataukah 
tidak mencukupi, seperti membaca basmalah pada waktu makan? Aku 
tidak menemukan adanya nash di sini. Tetapi yang zahir adalah yang kedua, 
karena maksud dari ta'awudg adalah permintaan perlindungan dari seorang 
pembaca kepada Allah dari godaan setan. Maka bacaan ta amudz dari salah 
seorang mereka tidaklah mencukupi bagi yang lainnya.” Selesailah 
perkataan Ibnul Jazari." 


8. Hendaklah dijaga bacaan basmalah di awal setiap surat, selain 
surat Bara'ah, karena menurut kebanyakan ulama, basmalah 
adalah satu ayat. 

Jika basmalah itu termasuk salah satu darinya, maka dia tidak 


mengkhatamkannya menurut pendapat kebanyakan ulama. Jika mulai 


78. Lihatlah an-Nasyr, I: 252 dan halaman selanjutnya. Dinukil dengan sedikit perubahan. 


Al-ltgan fi Ulumil Lur'an 421 


membaca di awal surat, maka disunahkan untuk membacanya juga. Ini 
ditegaskan oleh Imam Syafi'i yang diriwayatkan oleh Al-Ibadh. Para ahli 
gira'ah berkata, “Dan lebih dianjurkan lagi ketika membaca firman Allah: 
Asludl ale »y 4d) (kepadanya dikembalikan ilmu tentang hari kiamat) (OS. 
Fushshilat: 47) dan firman Allah: ox Lis MI ya4 (Dialah yang 
menumbuhkan kebun-kebun) (OS. al-Ar'am: 141). Penyebutan ayat-ayat ini 
setelah bacaan ta'awudg sangat jelek, karena dikhawatirkan adanya 
kesalahpahaman kembalinya dhamir (dia) kepada setan.” 

Ibnul Jazari berkata, “Memulai dari ayat-ayat di tengah-tengah surat 
Bara'ah sedikit sekali yang melakukannya. Abul Hasan as-Sakhawi telah 
menegaskan adanya bacaan basmalah padanya, dan ini dibantah oleh Al- 
Ja'bari.”? 


9. Membaca Al-Ouran tidak membutuhkan niat seperti dzikir- 
dzikir yang lain. 
Tetapi jika dinazarkan di luar shalat maka harus diiringi dengan niat 
nazar atau melakukan kewajiban. Jika dia menegaskan nazar pada suatu 


masa dan dia meninggalkan niat untuk masa itu maka tidak boleh. Ini 
diriwayatkan oleh Al-Gamuli dalam al-jawahir. 


10. Disunatkan untuk membaca Al-Ouran secara tartil. 

Allah berfirman, “Dan bacalah A-Our'an dengan benar-benar tartil.” 

Abu Dawud dan yang lain meriwayatkan dari Ummu Salamah bahwa 
dia menerangkan cara Rasulullah saw membaca Al-Gur'an: “Bacaan yang 
dapat ditafsirkan, satu buruf satu huruf” 

Di dalam Shahih Bukhari dari Anas bahwa dia ditanya tentang bacaan 
Rasulullah saw, maka dia berkata, “Bacaannya adalah panjang. Beliau 
membaca " Si Ai (-. Beliau membaca panjang pada Su , panjang 
pada y- Jl, dan panjang pada —— J1.” 

Dalam Shahih Bukhari dan Muslim dari Ibnu Mas'ud bahwa ada seorang 
laki-laki yang berkata kepadanya, “Aku membaca surat-surat mwufashshal 
pada satu rakaat.” Maka dia berkata, “Dia mengigau seperti igauan syait- 
syair. Sesungguhnya ada beberapa kaum yang membaca Al-Gur'an yang 
tidak melebihi kerongkongan mereka. Tetapi jika masuk ke dalam hati 


dan tertanam kuat, niscaya akan ada manfaat padanya.” 


79. An-Nasyr, I: 266 dengan sedikit perubahan. 
80. Shahih Muslim, h. 563. 


422 Al-Itgan fi Ulumil Nur'an 


Al-Ajuri meriwayatkan dalam kitab Hamalatul Our'an dari Ibnu Mas'ud 
bahwa dia berkata, “Berhentilah ketika ada hal-hal yang menakjubkan 
padanya dan gerakkanlah hati dengannya. Janganlah perhatian salah 
seorang di antara kalian itu di akhir setiap surat.” 


Dia meriwayatkan dari hadits Ibnu Umar secara myarfu, “Dikatakan 
kepada pembaca Al-Our'an: Bacalah, maka derajat kalian akan naik. Membacalah 
dengan tartil seperti bacaan tartilmu di dunia. Sesungguhnya kedudukanmu sesuai 
dengan akbir ayat yang kamu baca.” 


Nawawi berkata dalam Syarah al-Muhadzab, “Mereka sepakat tentang 
kemakruhan membaca Al-Gur'an dengan berlebih-lebihan cepatnya.” 
Mereka berkata, “Membaca satu juz Al-Gur'an dengan tartil lebih baik 
daripada membaca dua juz dengan waktu yang sama tetapi tanpa tartil.” 


Mereka berkata, “Tujuan sunah membaca dengan tartil adalah untuk 
merenungi, sebab itu lebih dekat kepada pengagungan dan penghormatan 
serta lebih berpengaruh ke dalam hati. Karena itulah, juga disunahkan 
tartil bagi orang asing yang tidak memahami maknanya.” 


Di dalam an-Nasyr disebutkan, “Diperselisihkan apakah yang lebih 
utama membaca sedikit dengan tartil ataukah membaca dengan cepat dan 
banyak. Telah berbuat baik beberapa imam kami yang berpendapat bahwa 
sesungguhnya bacaan dengan tartil itu lebih banyak pahalanya dan bacaan 
yang banyak itu lebih banyak jumlahnya, karena setiap huruf ditulis 
sepuluh kebaikan.” 


Di dalam al-Burhan karya Az-Zarkasyi disebutkan bahwa 
kesempurnaan tartil adalah membaca dengan sempurna pada lafadz- 
lafadznya dan membaca secara jelas huruf-hurufnya dan agar setiap huruf 
tidak dimasukkan ke dalam huruf yang lain. Ada yang mengatakan bahwa 
hal itu adalah tingkatan terendah. Tingkatan paling sempurna adalah 
dengan membacanya sebagaimana kedudukannya. Jika membaca ayat- 
ayat ancaman, maka dia membaca seperti itu. Jika dia membaca ayat-ayat 
tentang pengagungan, maka dia mengucapkannya demikian." 


11. Disunahkan untuk membaca dengan merenungi dan 
memahami. 


Inilah tujuan utama dan perintah yang paling penting. Dengannya 
hati akan menjadi lapang dan bersinar. Allah Ta'ala berfirman, “Kitab yang 
Aku turunkan kepada mereka agar mereka merenungkan ayat-ayatnya” (9S. Shad: 


81. Al-Burhan, I: 45. 


Al-ttgan fi Ulumil lur'an 423 


29) dan firman-Nya: “Apakah mereka itu tidak merenungkan Al-Our'an?” 
(OS. an-Nisa”: 2). 

Caranya adalah dengan membuat hati sibuk memikirkan makna apa 
yang diucapkan, sehingga dia mengetahui makna setiap ayat, memerhatikan 
perintah-perintah dan larangan-larangan serta meyakini akan menerima 
hal itu. Jika dia merasa telah berbuat kekurangan pada masa lalu, maka 
dia meminta ampun dan beristighfar. Jika melewati ayat tentang rahmat, 
dia merasa gembira dan memohon. Jika melewati ayat tentang siksa, dia 
merasa sedih dan meminta perlindungan. Jika melewati ayat tentang 
penyucian Allah, dia menyucikannya, dan jika ayat tentang doa, dia 
merendahkan diri dan meminta. 

Muslim meriwayatkan dari Hudzaifah bahwa dia berkata, “Aku shalat 
bersama dengan Rasulullah saw pada suatu malam. Maka beliau memulai 
dengan surat al-Bagarah, kemudian an-Nisa', kemudian dengan surat Ali Imran. 
Beliau membacanya dengan lepas. Jika melewati ayat tentang tasbih, beliau 
mengucapkan tasbih. Jika melewati ayat permohonan, beliau memohon. Jika 
melewati ayat tentang perlindungan, beliau meminta perlindungan.” 

Abu Dawud, Nasa'i, dan yang lain meriwayatkan dari Auf bin Malik 
bahwa dia berkata, “Aku melakukan giyamullail bersama dengan Rasulullah 
saw. pada suatu malam maka beliau berdiri membaca surat al-Bagarah. 
Beliau tidak melewati ayat tentang rahmat, kecuali berhenti dan memohon, 
dan tidak melewati ayat tentang azab, kecuali berhenti dan meminta 
perlindungan.” 

Abu Dawud dan Tirmidzi meriwayatkan hadits, “Barangsiapa 
membaca wattini waggaitun sampai akhirnya, hendaklah berkata: 
mARLEdI ya 3 ds ui 9d (Xa, dan aku adalah sebagian dari orang-orang 
Jang bersaksi terhadap hal itu). Dan barangsiapa membaca surat al-Giyamah 
sampai ke akhirnya: 5 ol As ola 3 sa (Bukankah yang itu 
benar-benar mampu untuk menghidupkan orang-orang yang mati), hendaklah dia 
berkata: (4 (Yg). Dan barangsiapa membaca surat al-Mursalat dan sampai 
kepada: O gus & okay LyJ— ss. (Dan dengan perkataan mana setelah itu mereka 
beriman), hendaklah dia berkata: SL kel (Kami beriman kepada Allah)” 


Ahmad dan Abu Dawud meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa 
Rasulullah saw. jika membaca surat al-A'la, beliau bersabda, 
“II & Ole (Mahasuci Tuhanku Yang Mahatinggi)” 


Tirmidzi dan Hakim meriwayatkan dari Jabir bahwa dia berkata: 
Rasulullah saw. keluar menuju para shahabatnya. Beliau membaca di 


424 Al-Itgan fi Ulumil Aur'an 


hadapan mereka surat ar-Rahman dari awal sampai akhir. Mereka pun diam. 
Beliau bersabda. “Aku telah membacanya di hadapan para jin. Mereka itu 
lebih baik jawabannya daripada kalian. Setiap aku membaca firman Allah 
OLISG LSG) VI cela (maka terhadap nikmat Tuhanmu yang manakah kamu 
berdua mendustakan), mereka berkata, “Tidak satu pun nikmat-Mu, wahai 
Tuhan kami, yang kami dustakan. Segala puji adalah milik-Mu.” 

Ibnu Mardawaih, Dailami, dan Ibnu Abid Dunya dalam bab tentang 
doa dan yang lainnya meriwayatkan dengan sanad yang sangat dhaif dari 
Jabir bahwa Rasulullah saw membaca firman Allah: 

HA IP 3 Sole MIL Bi, 
(Dan jika hamba-hamba-Ku bertanya tentang Aku, maka katakanlah Aku dekat) 
(a-ayat) (9S. al-Bagarah: 186) maka beliau bersabda, “Ya Allah, Engkau 
menyuruh untuk berdoa dan engkau menjamin akan dikabulkan. Aku 
penuhi panggilan-Mu, ya Allah. Aku penuhi panggilan-Mu. Aku penuhi 
panggilan-Mu. Tidak ada sekutu bagi-Mu. Aku penuhi panggilan-Mu. 
Sesungguhnya segala pujian dan nikmat itu adalah milik-Mu. Dan kerajaan, 
tidak ada sekutu bagi-Mu. Aku bersaksi bahwa Engkau adalah satu sebagai 
tempat bergantung. Engkau tidak beranak dan tidak diperanakkan. Tidak 
ada seorang pun yang menandingi-Mu. Aku bersaksi bahwa janji-Mu adalah 
benar, pertemuan dengan-Mu adalah benar. Surga itu benar. Neraka itu 
benar. Hari kiamat itu akan datang, tidak ada keraguan di dalamnya dan 
Engkau akan membangunkan orang-orang dari kubur.” 

Abu Dawud dan yang lainnya meriwayatkan dari Wail bin Hajar bahwa 
dia berkata: aku mendengar Rasulullah saw membaca, vJLdi Y ,, maka 
dia berkata, ce. Dia memanjangkan suaranya. 

Thabrani meriwayatkan dengan lafadz: dia berkata css! tiga kali. 
Baihagi meriwayatkannya dengan lafadz: dia berkata uv! J FA) (Ya 
Allah, ampunilah aku. Aamiin). 

Abu Ubaid meriwayatkan dari Abu Maisarah bahwa Jibril mengajari 
Rasulullah saw ketika membaca akhir surat al-Bagarah: ol. 

Dia meriwayatkan dari Mw'adz bin Jabal bahwa Rasulullah saw. jika 
mengkhatamkan surat al-Bagarah, dia berkata: cse!. 

An-Nawawi berkata, “Termasuk di antara adab, ketika dia membaca 
ayat seperti: hn) On aj o yel cJB4 (Dan orang-orang Yahudi berkata bahwa 
Ugair itu adalah anak Allah) (9S. at-Taubah: 30) dan seperti firman Allah: 
2 glaa das KI JB, (Dan orang-orang Yahudi berkata, “Tangan Allah itu 


Al-ttgan fi Ulumil lur'an 425 


terbelenggu”) (OS. al-Ma'idah: 64) agar dia merendahkan suaranya. 
Demikianlah yang dilakukan oleh An-Nakha'1.” 


12. Tidak apa-apa untuk mengulang-ulang satu ayat. 


Nasa'i dan yang lainnya meriwayatkan dari Abu Dzar bahwa 
Rasulullah saw. berdiri membaca satu ayat dan mengulang-ulangnya sampai 
pagi, yaitu firman Allah: S5Ls LB 3 Ol (Jika Engkau menyiksa mereka 
maka mereka adalah bamba-hamba-Mu). (9S. al-Ma'idah: 118) 


13. Disunahkan untuk menangis ketika membaca Al-Our'an dan 
berusaha untuk menangis bagi orang yang tidak mampu 
menangis, bersedih, dan khusyuk. 


Allah berfirman dalam surat al-Isra”: 109: 0 X4 085 W 04 &4. 


Dalam Shahih Bukhari dan Muslim terdapat hadits tentang bacaan 
Ibnu Mas'ud dari Rasulullah saw dan di dalamnya disebutkan: “Maka 
tiba-tiba dari kedua matanya mengalir air mata.” 


Di dalam Sya bul Iman karya Baihagi dari Sa'ad bin Malik secara marfu: 
“Sesungguhnya Al-Ouran itu diturunkan dengan kesedihan. Maka jika 
kalian membacanya, menangislah dan jika tidak bisa, maka berpura-puralah 


menangis.” 


Di dalamnya dari hadits wursa/ Abdul Malik bin Umair bahwa 
Rasulullah saw bersabda, “Aku membaca satu surat di hadapan kalian. 
Barangsiapa menangis maka dia akan mendapatkan surga. Jika tidak bisa maka 
berpura-puralah menangis.” 


Di dalam musnad Abu Ya'la terdapat sebuah hadits: “Bacalah Al- 
Ouran dengan kesedihan. Sesungguhnya Al-Gur'an itu turun dengan 
kesedihan.” 


Menurut riwayat Thabrani, “Manusia yang paling baik bacaannya 
adalah seseorang yang jika membaca Al-Our'an, dia akan berusaha untuk 
bersedih.” 


Dikatakan dalam Syarah Muhadzgab, “Cara agar bisa menangis adalah 
dengan memerhatikan ancaman-ancaman yang dibacanya dan perjanjian- 
perjanjian yang ada di dalamnya. Kemudian dia memikirkan 
kekurangannya pada hal-hal itu. Jika pada waktu memikirkan, dia masih 
tidak dapat bersedih dan menangis, hendaklah dia menangis karena tidak 
dapat melakukan hal itu. Sesungguhnya hal itu termasuk musibah.” 


426 Al-Itgan fi Ulumil Nur'an 


14. Disunahkan untuk menghiasi Al-OGuran dengan suara yang 
bagus. 


Menurut hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Hiban dan yang lainnya, 
“Hiasilah Al-Gur'an dengan suara kalian.” Dalam lafadz Ad-Darimi: 
“Perbaikilah Al-Guran itu dengan suara kalian. Sesungguhnya suara yang 
baik akan menambah Al-Guran itu menjadi baik.” 


Al-Bazar dan yang lainnya meriwayatkan sebuah hadits: “Bagusnya 
suara itu adalah hiasan Al-Ouran.” 


Tentang hal ini terdapat banyak hadits shahih. Jika suaranya tidak 
bagus, berusahalah untuk memperbaiki semampunya dengan menjaga agar 
tidak keluar dari batas secara berlebih-lebihan. 


Adapun membaca dengan nyanyian-nyanyian maka Imam Syafi'i 
menegaskan dalam al-Mukhtashar bahwa itu tidak apa-apa. Dari riwayat 
Rabi al-Jaizi bahwa itu adalah makruh. 


Ar-Rafi'i berkata, “Sesungguhnya tidak ada perbedaan. Tetapi yang 
makruh adalah jika berlebih-lebihan dalam membaca dengan mad dan dalam 
memanjangkan harakat-harakat, sehingga ada d/if yang keluar dari fathah 
atau dhammah yang keluar dan wawu dan ya' yang keluar dari kasrah atau 
membaca dengan idhgham pada tempat yang tidak dibaca dengannya. Jika 
tidak sampai pada batasan ini, maka tidak dimakruhkan.” 


Dia berkata dalam Zawaidur Raudhah, “Yang benar bahwa berlebih- 
lebihan pada hal-hal yang disebutkan itu adalah haram. Seorang pembaca 
akan dinyatakan sebagai orang yang fasik dan pendengarnya akan berdosa, 
karena dia telah berpaling dari peraturan yang pasti.” Dia berkata, “Inilah 
yang dimaksud dengan perkataan Syafi'i bahwa itu makruh.” 


Menurut pendapatku tentang hal ini terdapat sebuah hadits: “Bacalah 
Al-Guran itu dengan /Jahjah-lahjah Arab dan suara-suara mereka. Dan 
janganlah kalian membaca Al-Guran dengan /ahjah-lahjah para ahli dua kitab 
dan orang-orang yang fasik. Sesungguhnya akan datang orang-orang yang 
meliuk-liukkan Al-Guran dengan nyanyian dan kependetaan, yang tidak 
melampaui leher dan hati mereka, dan hati orang-orang yang kagum 
terhadap mereka itu tertimpa fitnah.” Diriwayatkan oleh Thabrani dan 
Baihagi. 

An-Nawawi berkata, “Disunahkan untuk meminta orang yang baik 
bacaannya untuk membacanya dan mendengarkan bacaannya, karena 
adanya hadits yang shahih itu. Tidak apa-apa dengan berkumpulnya suatu 


Al-ltgan fi Ulumil Lur'an 427 


jamaah untuk membaca dengan bergiliran, yaitu sebagian dari jamaah 
membaca satu bagian dan yang lain meneruskan setelahnya.” 


15. Disunahkan untuk membaca Al-Our'an dengan tafkhim. 


Menurut hadits yang diriwayatkan oleh Hakim, “Al-Gur'an turun 
dengan tafkhim.” Al-Halimi berkata, “Maknanya adalah dengan 
membacanya seperti suara orang laki-laki. Tidak dengan melembut- 
lembutkannya seperti wanita.” Dia berkata, “Tidak termasuk ke dalam 
bagian ini imalah yang dipilih oleh beberapa imam gira'ah. Boleh jadi Al- 
Ouran itu diturunkan dengan tafkhim, kemudian datang rukhsah untuk 
membacanya dengan ialah pada tempat-tempat yang layak untuk dibaca 
dengan imalah.” 


16. Ada beberapa hadits yang memerintahkan untuk mengeraskan 
suara ketika membaca Al-Our'an dan hadits-hadits yang 
menyuruh untuk membacanya dengan lirih. 


Di antara yang pertama adalah hadits dalam Shahih Bukhari dan Mus- 
lin, “Allah tidak mengizinkan kepada sesuatu seperti Dia mengizinkan 
kepada seorang nabi yang bagus suaranya untuk menyanyikan Al-Guran 
dengan suara yang keras.” 


Di antara yang kedua adalah hadits yang diriwayatkan oleh Abu 
Dawud, Tirmidzi, dan Nasa': “Orang yang membaca Al-Gur'an dengan 
keras seperti orang yang terang-terangan dalam bersedekah dan orang yang 
membaca Al-Gur'an dengan lirih seperti orang yang merahasiakan 
sedekah.” 


An-Nawawi berkata, “Pengumpulan dari dua hadits ini mengisyaratkan 
bahwa membaca dengan lirih lebih baik, jika ditakutkan adanya tiya” atau 
orang-orang yang sedang melakukan shalat atau sedang tidur merasa 
terganggu dengan bacaan kerasnya. Membaca dengan suara yang keras lebih 
baik pada waktu yang lain. Mengeraskan suara itu lebih banyak manfaatnya, 
faedahnya akan melimpah kepada para pendengar, membangunkan hati 
pembaca itu sendiri, menarik perhatiannya untuk berpikir, dan mengarahkan 
pendengarannya ke sana, mengalihkan rasa kantuk dan menambah 
semangat.” Pengumpulan seperti ini dikuatkan oleh sebuah hadits Abu 
Dawud dengan sanad yang shahih dari Abu Sa'id: “Rasulullah saw. beriktikaf 
di masjid. Beliau mendengar mereka membaca Al-Gur'an dengan keras 
maka beliau menyingkapkan tabir dan bersabda, Ingatlah kalian semua, ini 
sedang bermunajat kepada Tuhan kalian. Maka janganlah kalian saling 


9 


mengganggu dan janganlah saling meninggikan suaranya untuk membaca. 


428 Al-Itgan fi Ulumil Dur'an 


Sebagian dari mereka berkata, “Disunahkan untuk membaca dengan 
keras pada suatu waktu dan membaca dengan lirih pada waktu yang lain. 
Orang yang membaca dengan lirih itu kadang-kadang merasa bosan dan 
menjadi semangat dengan suara yang keras, sebaliknya orang yang 
membaca dengan suara keras itu kadang-kadang kelelahan dan beristirahat 
dengan bacaan yang lirih.” 


17. Membaca dari mushaf lebih baik daripada membaca dari 
hafalannya. 


Melihat kepada mushaf adalah ibadah yang diperintahkan. An- 
Nawawi berkata, “Demikianlah yang dikatakan oleh sahabat-sahabat kami 
dan para ulama salaf dan aku tidak melihat adanya perbedaan pendapat.” 
Dia berkata, “Jika dikatakan bahwa hal itu berbeda-beda antara orang 
yang satu dengan yang lainnya maka dipilihlah membaca dari mushaf jika 
seseorang itu lebih khusyuk dan dapat merenungkannya. Sebaliknya dipilih 
membaca dari hafalan bagi mereka yang lebih dapat khusyuk dan lebih 
dapat merenungkannya daripada jika dia membaca dari mushaf. Maka ini 
adalah pendapat yang baik.” 


Aku berkata, “Di antara dalil untuk membaca dati mushaf adalah hadits 
yang diriwayatkan oleh Thabrani dan Baihagi dalam Sya bul Iman dari hadits 
Aus ats-Tsagafi dengan cara marfu: bacaan seorang laki-laki dari selain mushaf 
adalah seribu derajat dan bacaannya dari mushaf dilipatkan dua ribu derajat.” 


Abu Ubaid meriwayatkan dengan sanad yang dhaif: “Keutamaan 
membaca Al-Guran dengan melihat mushaf dibandingkan orang yang 
membaca dengan hafalan seperti keutamaan yang fardhu atas yang sunah.” 


Baihagi meriwayatkan dari Ibu Mas'ud dengan cara marfu', 
“Barangsiapa senang untuk mencintai Allah dan rasul-Nya, hendaklah 
dia membaca dati mushaf.” Dia berkata, “Ini adalah hadits munkar.” 

Dia meriwayatkan dengan sanad yang hasan secara mauguf, “Berlama- 
lamalah kalian melihat mushaf.” 

Az-Zatkasyi meriwayatkan satu pendapat lagi selain yang diriwayatkan 
oleh An-Nawawi, yaitu bahwa membaca dari hafalan lebih utama secara 
mutlak. Sesungguhnya Ibnu Abdis Salam memilihnya, karena membaca 
dengannya lebih dapat merenungkan daripada membaca dari mushaf. " 


82. Al-Burhan, I: 462. Dia adalah Imam Abu Muhamamd 'Izzuddin bin Abdus Salam asy-Syafi'i 
Syekhul Islam. Meninggal pada tahun 660. 


Al-ttgan fi Ulumil lur'an 429 


18. Di dalam kitab at-Tibyan” disebutkan, “Jika seorang pembaca 
merasa ragu dan tidak mengetahui kelanjutan dari bacaan 
terakhirnya, dan bertanya kepada yang lainnya maka 
selayaknya dia menggunakan adab seperti yang diriwayatkan 
dari Ibnu Mas'ud, An-Nakha'i, dan Bisyr bin Abi Mas'ud. 


Mereka berkata, “Jika salah seorang dari kalian bertanya kepada 
saudaranya tentang suatu ayat maka bacalah ayat sebelumnya kemudian 
diam, dan tidak berkata bagaimana ini, bagaimana ini. Sebab ini akan 
membuatnya menjadi ragu-ragu.” 

Ibnu Mujahid berkata, “Jika seorang pembaca itu ragu-ragu pada 
suatu huruf, apakah itu /a' atau ya”, hendaklah dia membacanya dengan 
ya' karena Al-Guran itu mudgakkar. Jika dia ragu-ragu pada suatu huruf 
apakah itu dibaca dengan hamzah atau tidak, hendaklah dia meninggalkan 
hamzah. Jika dia ragu-ragu pada suatu huruf apakah itu hamgah washal 
ataukah hamgah gath'i, hendaklah dia membacanya dengan hamzah washal. 
Jika dia ragu-ragu pada suatu huruf apakah dibaca dengan fathah ataukah 
kasrah, hendaklah dia membacanya dengan fathah. Karena bacaan dengan 
Jatah bukan merupakan kesalahan pada suatu tempat sedangkan bacaan 
dengan £asrah merupakan kesalahan pada beberapa tempat.” 

Aku berkata, “Abdurrazak meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud bahwa 
dia berkata, Jika kalian berselisih pada ya' ataukah #a' maka jadikanlah 
sebagai ya'. Jadikanlah Al-Gur'an itu mwudgakkar” Tsa'lab memahami 
darinya bahwa yang mungkin dibaca dengan mudzakkar dan mu 'anats, maka 
membacanya dengan mudzakkar adalah lebih baik. Ini dibantah karena 
tidak mungkin menghendaki menjadikan mudzakkar terhadap mu 'anats yang 
tidak hakiki karena banyak terdapat dalam Al-Gur'an, seperti 
Jl lals, JW (Neraka yang dijanjikan oleh Allah) (OS. al-Hajj: 72), 
Gludt Gludi cd (Dan tulang kering itu bersentuhan dengan tulang kering) (OS. 
al-Giyamah: 29), dan kw) & JB (Rasukrasul mereka berkata kepada 
mereka) (OS. Ibrahim: 11). Jika menghendaki menjadikan mudgakkar pada 
mu'annats yang tidak hakiki adalah tidak mungkin, maka pada yang 7yu 'anats 
hakiki lebih tidak mungkin lagi. Tidak mungkin menjadikan kata yang bisa 
menjadi mudgakkar dan mu'anats sebagai mudgakkar, seperti firman-Nya: 
Hub Jeli, (Pohon-pohon kurma yang tinggi) (OS. @af: 10) dan 
hg J2 jlmsi (Tunggul-tunggul pohon kurma yang telah lapuk) (OS. al- 


83. Kitab at-Tibyan fi Adabi Hamalatil Our'an, karya Imam Muhyiddin Yahya bin Syaraf an-Nawawi 
asy-Syafi'i. Wafat pada tahun 676. Disebutkan olah pengarang Kasyfu adz-Dzunun, 340. 


430 Al-Itgan fi Ulumil Nur'an 


Haggah: 7). Ini dijadikan mu 'annats, padahal dapat dijadikan mudzakkar. 
Allah berfirman: yes Ns jeli (Pohon-pohon kurma yang tumbang) (OS. al- 
@amar: 20) dan h2-Y! midi gs (Dari pohon yang hijau) (9S. Yasin: 80). 

Mereka berkata, “Yang dimaksud dengan perkataan Ibnu Mas'ud 
Ip 3 5 adalah bukan memberikan nasihat dan doa, seperti pada firman 
Allah: 01,4 14 1 J5 (Maka ingatkanlah dengan Al-Ouran) (OS. Oaf: 45) 
tetapi dalam kalimat itu ada huruf jar yang dibuang. Maksudnya adalah 
ingatkanlah manusia itu dengan Al-Gur'an, maksudnya doronglah manusia 
untuk menghafalkannya agar mereka tidak melupakannya.” 

Aku berkata, “Permulaan atsar itu tidak memperkenankan 
pemahaman seperti ini.” 

Al-Wahidi berkata, “Yang benar adalah pendapat Tsa'lab. Maksudnya 
jika suatu lafadz itu mungkin mwudgakkar dan mungkin mu'anats, dan 
membacanya dengan mudgakkar tidak bertentangan dengan mushaf, maka 
dibaca dengan mudzakkar, seperti: 48 4s Jb V4 (Dan syafaat tidak diterima 
dari mereka) (OS. al-Bagarah: 48)” Dia mengatakan bahwa ini dikuatkan dengan 
pendapat para imam gira'ah dari Kufah seperti Hamzah dan Kisa'i. Mazhab 
mereka adalah membaca pada lafadz-lafadz ini dengan mudzakkar, seperti 
Hima Has Mess pg (Pada hari yang lisan-lisan mereka bersaksi atas mereka) 
(OS. an-Nur: 24). Ini pada selain mu anats yang tidak hakiki. 


19. Dimakruhkan memotong bacaan untuk berbicara dengan 
seseorang. 


Al-Halimi berkata, “Karena kalam Allah itu tidak boleh dikalahkan 
oleh pembicaraan yang lainnya.” Ini dikuatkan oleh Baihagi dengan sebuah 
riwayat yang shahih, “Ibnu Umar jika membaca Al-Gur'an, dia tidak 
berbicara sebelum selesai.” 

Demikian juga dimakruhkan untuk tertawa dan melakukan perbuatan 
atau memandang kepada hal-hal yang sia-sia. 


20. Tidak diperbolehkan untuk membaca Al-Our'an dengan 
bahasa asing secara mutlak, baik dia mampu berbahasa Arab 
ataukah tidak, baik pada waktu shalat maupun di luar shalat. 
Diriwayatkan dari Abu Hanifah bahwa hal itu diperbolehkan secara 

mutlak. Diriwayatkan dari Abu Yusuf bahwa hal itu hanya bagi orang yang 

tidak mampu berbahasa Arab. Tetapi disebutkan dalam Syarah a-Badgawi 
bahwa Abu Hanifah menarik kembali pendapatnya itu. Sebab dilarang karena 
akan menghilangkan kemukjizatan yang dimaksud. 


Al-ltgan fi Ulumil Lur'an 431 


Dari Al-Gaffal” dari sahabat-sahabat kami, “Sesungguhnya membaca 
Al-Guran dengan bahasa Persia tidak dapat dibayangkan.” Ada seseorang 
yang berkata kepadanya, “Jika demikian maka tidak ada seorang pun yang 
mampu untuk menerjemahkan Al-Our'an.” Dia berkata, “Tidak demikian. 
Karena pada penafsiran itu diperbolehkan untuk mendatangkan sebagian 
dari apa yang dikehendaki oleh Allah dan tidak mengetahui yang lainnya. 
Jika dia ingin membacanya dengan bahasa Persia, tidak mungkin dia akan 
mendatangkan semua yang dikehendaki oleh Allah. Karena terjemah adalah 
mengganti satu lafadz dengan lafadz lain yang mewakilinya, dan hal itu 
tidak mungkin, berbeda dengan tafsir.” 


21. Tidak diperbolehkan untuk membaca Al-Our'an dengan 
gira'ah yang syadz. 
Ibnu Abdil Bar meriwayatkan Ijmak pada hal itu. Tetapi Mauhub al- 
Jazari menyebutkan kebolehannya pada selain shalat, karena menggiyaskan 
kepada riwayat hadits dengan makna. 


22. Lebih utama adalah membaca Al-Our'an seperti urutan pada 
mushaf. 


Disebutkan dalam Syarah al-Muhadzab: “Karena urutannya 
mempunyai hikmah. Maka selayaknya tidak meninggalkan urutan itu, 
kecuali jika ada riwayat dari syariat, seperti pada shalat Subuh di hari 
Jum'at dengan surat Alif Lam Mim Tanzil dan Ha/ Ata serta yang lainnya. 
Jika dia memilah-milah surat atau membaliknya, maka diperbolehkan, 
tetapi dia meninggalkan yang lebih utama.” 


Adapun membaca Al-Guran dari akhir ke awal maka sepakat dilarang, 
karena akan mengurangi beberapa hal tentang kemukjizatannya dan 
menghilangkan hikmah urutan itu. 


Aku berkata, “Ada atsar tentang hal ini. Thabrani meriwayatkan dengan 
sanad yang baik dari Ibnu Mas'ud bahwa dia ditanya tentang seorang laki-laki 
yang membaca Al Our'an dengan terbalik. Dia berkata, “Hatinya terbalik.” 


Mencampur satu surat dengan surat yang lainnya maka Al-Halimi 
menganggap bahwa meninggalkan hal ini termasuk adab, karena hadits 
yang diriwayatkan oleh Abu Ubaid dari Sa'id bin Musayyib bahwa 
Rasulullah saw melewati Bilal pada saat membaca dari surat ini dan dari 
surat ini. Beliau bersabda, “Wahai Bilal, aku melewatimu sedang membaca 


84. Dia adalah Abu Bakar Muhammad bin Isma'il asy-Syasyi, seorang ahli fikih Mazhab Syafi'i, 
yang dikenal dengan Al-Oaffal al-Kabir. Pengarang berbagai kitab di bidang fikih, ushul 
fikih, tafsir, hadits, dan ilmu kalam. Wafat pada tahun 315. Syadzaratudz Dzahab, IN: 52. 


432 Al-Itgan fi Ulumil Aur'an 


dari surat ini dan surat ini.” Dia berkata, “Yang baik dicampur dengan 
yang baik.” Beliau bersabda, “Bacalah surat itu seperti pada urutannya.” 
(Mursal shahih. Hadits ini pada riwayat Abu Dawud maushul dari Abu 
Hurairah dengan tanpa akhirannya) 


Abu Ubaid meriwayatkan dari jalur yang lain dari Umar Maula 
Ghafarah bahwa Rasulullah saw bersabda kepada Bilal, “Jika kamu 
membaca suatu sutat maka teruskanlah.” 


Dia berkata: Mu'adz bin Aun telah bercerita kepada kami bahwa dia 
berkata: aku bertanya kepada Ibnu Sirin tentang seorang laki-laki yang 
membaca dua ayat dari suatu surat kemudian dia meninggalkannya dan 
membaca pada surat yang lainnya. Dia berkata, “Hendaklah seseorang di 
antara kalian takut untuk berbuat dosa besar padahal dia tidak merasa.” 

Dia meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud bahwa dia berkata, “Jika kamu 
memulai membaca suatu surat, kemudian ingin berpindah kepada yang 
lainnya, berpindahlah kepada surat al-Ikhlash. Jika kamu memulai dengan 
surat al-Ikhlash maka janganlah berpindah kepada yang lainnya sampai 
kamu mengkhatamkannya.” 


Dia meriwayatkan dari Ibnu Abi Hudzail bahwa dia berkata, “Mereka 
memakruhkan untuk membaca beberapa ayat, kemudian mening- 
galkannya.” 


Abu Ubaid berkata, “Yang benar menurut kami adalah makruh untuk 
membaca ayat-ayat yang berbeda-beda, seperti yang diingkari oleh 
Rasulullah saw. terhadap Bilal dan sebagaimana yang dimakruhkan oleh 
Ibnu Sirin.” 


Adapun hadits Ibnu Mas'ud itu maka menurutku adalah pada seorang 
laki-laki yang membaca suatu surat yang ingin disempurnakannya, 
kemudian dia hendak berpindah kepada yang lainnya. Jika ada orang yang 
membaca dan dia ingin berpindah-pindah dari satu ayat ke ayat lain dan 
meninggalkan urutan ayat-ayat Al-OYur'an, maka itu hanya dilakukan oleh 
orang yang tidak memiliki ilmu. Karena Allah jika menghendaki maka 
Dia akan menurunkannya demikian. 

Al-Gadhi Abu Bakar meriwayatkan adanya Ijmak tentang ketidakbolehan 
membaca Al-Jur'an satu ayat-satu ayat dari setiap surat. 

Baihagi berkata, “Sebaik-baik hujah tentang hal ini adalah bahwa 
sesungguhnya urutan kitab Allah ini diambil dari Rasulullah saw yang 
diambilnya dari Jibril. Maka yang lebih baik bagi pembaca adalah membaca 
sesuai dengan urutan yang telah diriwayatkan.” Ibnu Sirin berkata, “Urutan 
yang dibuat oleh Allah lebih baik daripada urutan yang kalian buat.” 


Al-ltgan fi Ulumnil Lur'an 433 


23. Al-Halimi berkata, “Disunahkan untuk menyempurnakan 
setiap huruf yang telah ditetapkan oleh imam gira'ah agar dia 
membaca semua hal yang termasuk Al-OGuran.” 

Ibnu Shalah dan An-Nawawi berkata, “Jika dia memulai dengan salah 
satu gira'ah yang ada maka seyogianya tidak berpindah dari gira'ah itu 
selama perkataan itu masih saling terikat. Jika keterikatan itu telah tiada, 
boleh baginya membaca dengan gira'ah yang lain. Tetapi lebih baik 
senantiasa meneruskan gira'ah yang pertama dalam satu majelis itu.” 

Pendapat lain melarang hal itu secara mutlak. 


Ibnul Jazari berkata, “Yang benar adalah jika salah satu dari dua 
gira'ah itu berurutan atas yang lainnya maka diharamkan, seperti orang 
yang membaca: US 4) up pai (Ak dengan membaca rafa' pada 
keduanya atau membaca nashab pada keduanya. Dia mengambil bacaan 
rafa' pada es! dari gira'ah selain Ibnu Katsir dan membaca rafa' pada 
YLJs dari gira'ahnya. Secara bahasa dan nahwu, seperti ini tidak 
diperbolehkan. Dan yang tidak demikian itu maka dibedakan antara 
keadaan sedang meriwayatkan dan yang lainnya. Jika dalam keadaan 
sedang meriwayatkan maka juga diharamkan. Karena itu adalah 
kebohongan dan mencampuradukkan riwayat. Jika digunakan untuk 
tilawah maka diperbolehkan.” 


24. Disunahkan untuk mendengarkan bacaan Al-Our'an dan 
meninggalkan gurauan atau pembicaraan pada saat ada yang 
membacanya. 


Allah berfirman, “Jika Al-Our'an dibacakan maka dengarkan dan 
diamlah. Semoga kalian diberi rahmat” (9S. al-X'raf: 204). 


25. Disunahkan untuk melakukan sujud ketika membaca ayat 
sajdah, yaitu sebanyak empat belas. 


Ayat sajdah berada di dalam surat al-X'raf, ar-Ra'du, an-Nahl, al- 
Isra”, Maryam. Di dalam al-Hajj ada dua sajdah kemudian di surat: al- 
Furgan, an-Naml, Alif Lam Mim Tanzil, Fushilat, an-Najm, Insyigag, al- 
'Alag. Adapun yang ada pada surat Shad maka dianjurkan, maksudnya 
bukan ditegaskan untuk melakukan sujud. Ada sebagian ulama yang 
menambahkan akhir surat al-Hijr. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Faris dalam 
kitab Ahkam-nya. 


434 Al-Itgan fi Ulumil Nur'an 


26. An-Nawawi berkata, “Waktu-waktu yang dipilih untuk 
membaca dan yang paling utama adalah ketika sedang 
melakukan shalat, kemudian pada waktu malam, kemudian 
pada waktu separuh terakhir.” 


Membacanya antara waktu Maghrib dan Isya adalah disukai. Waktu 
siang yang terbaik adalah setelah Subuh. Tidak ada satu waktu pun yang 
dimakruhkan untuk membaca Al-Gur'an. Adapun yang diriwayatkan oleh 
Ibnu Abi Dawud dan Mw'adz bin Rifa'ah dari guru-gurunya bahwa mereka 
memakruhkan membaca Al-Gur'an setelah shalat Ashar dan mereka 
berkata, “Itu adalah cara belajar orang-orang Yahudi,” tidak dapat diterima 
dan tidak ada dasarnya. 


Hari-hari yang dipilih adalah hari “Arafah, kemudian hari Jum'at, 
kemudian hari Senin, kemudian hari Kamis. Dari sepertiga bulanan adalah 
sepuluh terakhir dari bulan Ramadhan dan sepuluh awal dari bulan 
Dzulhijah. Bulan yang terpilih adalah bulan Ramadhan. 


Hari yang dipilih untuk memulai membacanya adalah malam Jum'at 
dan untuk mengkhatamkannya adalah malam Kamis. Ibnu Abi Dawud 
telah meriwayatkan dari Utsman bahwa dia melakukan hal itu. 


Paling utama adalah mengkhatamkan pada awal siang atau awal 
malam. Karena terdapat riwayat Ad-Darimi dengan sanad yang hasan dari 
Sa'ad bin Abi Wagash bahwa dia berkata, “Jika khatam Al-Guran itu 
bertepatan dengan awal malam maka akan dishalati oleh para malaikat 
sampai pagi. Jika bertepatan dengan awal siang maka akan dishalati oleh 
para malaikat sampai sore.” Disebutkan dalam Ihya Ulumuddin, “Khatam 
pada awal siang itu ada pada shalat Subuh dan awal malam itu pada shalat 
sunat Maghrib.” 


27. Diriwayatkan dari Ibnu Mubarak bahwa disunahkan untuk 
mengkhatamkan pada waktu musim dingin di awal malam dan 
pada waktu musim panas di awal siang. 


28. Disunahkan untuk berpuasa pada hari khatam. 

Ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dawud dari beberapa orang tabiin, 
juga disunahkan bagi keluarga dan sahabat-sahabatnya hadir pada waktu 
itu. Thabrani meriwayatkan dari Anas bahwa jika dia mengkhatamkan 
Al-Guran maka dia mengumpulkan keluarganya dan berdoa. 


Al-ltgan fi Ulumil Lur'an 435 


Ibnu Abi Dawud meriwayatkan dari Hakam bin Utaibah bahwa dia 
berkata, “Aku diundang oleh Mujahid dan di sana ada Ibnu Abi Umamah. 
Mereka berdua berkata, “Kami mengundangmu karena kami ingin 
mengkhatamkan Al-Guran. Dan doa itu dikabulkan ketika ada khatam 
Al-Gur an.” 

Dia meriwayatkan dari Mujahid bahwa dia berkata, “Mereka 
berkumpul ketika mengkhatamkan Al-Gur'an. Dan dia berkata, Pada saat 
itu turunlah rahmat.” 


Disunahkan untuk mengucapkan takbir mulai dari surat adh-Dhuha 
sampai akhir Al-Guran. Inilah cara membaca penduduk Makkah. Baihagi 
meriwayatkan dalam Sya'bul Iman dan Ibnu Huzaimah dari jalur Ibnu Abi 
Bazzah bahwa dia berkata: aku mendengar Ikrimah bin Sulaiman berkata: 
aku membaca di hadapan Isma'il bin Abdullah al-Makki. Ketika aku sampai 
pada surat adh-Dhuha, maka dia berkata, “Bacalah takbir sampai khatam.” 
Aku membaca di hadapan Abdullah bin Katsir dan dia menyuruhku 
melakukan hal itu dan dia berkata, “Aku membaca di hadapan Mujahid 
dan dia menyuruhku melakukan hal itu.” 


Mujahid menceritakan bahwa dia membaca di hadapan Ibnu Abbas 
dan dia menyuruh melakukan hal itu. 


Ibnu Abbas menceritakan bahwa dia membaca di hadapan Ubay bin 
Ka'ab dan dia menyuruhnya melakukan hal itu. Demikianlah kami 
meriwayatkannya secara wauguf. 


Kemudian Baihagi meriwayatkan dari jalur yang lain dari Ibnu Bazzah 
secara marfu' 

Hakim juga meriwayatkan dari jalur yang warfu' ini dalam Mustadrak- 
nya dan dia menyatakannya shahih. Dia memiliki jalur yang banyak dari 
Bizzi. 

Diriwayatkan dari Musa bin Harun bahwa dia berkata: Bizzi berkata 
kepadaku, “Muhammad bin Idris asy-Syafi'i berkata, Jika kamu 
meninggalkan takbir, kamu telah kehilangan salah satu sunah nabimu. 
Al Hafidz Imaduddin bin Katsir berkata, Ini menunjukkan pernyataannya 
tentang keshahihan hadits ini.” 


Abul “Ala al-Hamadzani meriwayatkan dari Bizzi bahwa dasar hal 
itu adalah terputusnya kedatangan wahyu kepada Rasulullah saw., sehingga 
orang-orang musyrik berkata, “Muhammad telah ditinggalkan oleh 
Tuhannya.” Maka turunlah surat adh-Dhuha. Maka Rasulullah saw. 
bertakbir. Ibnu Katsir berkata, “Hal itu tidak diriwayatkan dengan suatu 
sanad yang dapat dinyatakan shahih atau dhaif.” 


436 Al-Itgan fi Ulumil Aur'an 


Al-Halimi berkata, “Rahasia dari takbir itu adalah penyerupaan 
terhadap puasa bulan Ramadhan. Jika telah sempurna bilangannya maka 
dibacakan takbir. Demikian juga di sini dibacakan takbir, jika telah 
sempurna bilangan suratnya.” Dia berkata, “Caranya adalah dengan 
berhenti sebentar pada setiap surat dan berkata, “Allaahu Akbar.” 


Sulaim ar-Razi dari sahabat-sahabat kami berkata dalam Tafsir-nya, 
“Dia bertakbir di antara dua surat dengan satu takbir dan tidak menyambung 
akhir surat dengan takbir itu, tetapi memisahkan antara keduanya dengan 
diam sejenak.” Dia berkata, “Adapun para imam gira'ah yang tidak membaca 
takbir maka hujah mereka adalah agar menutup jalan untuk adanya tambahan 
dalam Al-Guran dengan cara membiasakan membacanya sehingga akan 
disangka bahwa takbir itu merupakan bagian dari Al-Our'an itu sendiri.” 


Di dalam an-Nasyr disebutkan, “Para imam gira'ah berbeda pendapat 
dalam permulaannya, apakah dari awal surat adh-Dhuha ataukan dari 
akhirnya. Juga berbeda pendapat pada akhirnya, apakah pada awal surat 
an-Nas ataukah pada akhirnya, serta pada kebolehan membacanya dengan 
washal dengan akhir surat atau dengan awalnya ataukah harus 
memotongnya. Semua perbedaan pendapat itu dasarnya adalah apakah 
takbit itu untuk awal surat ataukah untuk akhirnya.” 

Mengenai lafadz takbir, ada yang mengatakan Allaahu Akbar. Ada 
yang mengatakan Lua Ilaaha illallaahu wallaahu akbar. Yakbir itu baik dibaca 
pada waktu shalat maupun di luar shalat. Ini ditegaskan oleh As-Sakhawi 
dan Abu Syamah. 


29. Disunahkan untuk membaca doa segera setelah khatam. 

Terdapat hadits yang diriwayatkan oleh Thabrani dan yang lainnya 
dari Irbadh bin Sariyah secara marfu'. “Barangsiapa mengkhatamkan Al- 
Ouran, baginya doa yang akan dikabulkan.” 

Di dalam Sya'bul Iman dari hadits Anas secara marfu: “Barangsiapa 
membaca Al-Gur'an, memuji Allah, membaca shalawat kepada Rasulullah 
saw, dan meminta ampunan kepada Allah, dia telah meminta kebaikan 
pada tempatnya.” 


30. Disunahkan ketika telah selesai mengkhatamkan Al-Our' an 
untuk segera memulai dengan membaca dari awal. 

Terdapat hadits yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dan yang lainnya: 
“Sebaik-baik amal di sisi Allah adalah yang sampai dan yang berangkat, 
yaitu yang membaca Al-Gur'an dari awalnya. Setiap kali dia sampai (khatam) 
maka dia berangkat memulai dari awal.” 


Al-ltgan fi Ulumil Lur'an 437 


Ad-Darimi meriwayatkan dengan sanad yang hasan dari Ibnu Abbas 
dari Ubay bin Ka'ab bahwa Rasulullah saw. jika membaca surat an-Nas, 
beliau memulai dengan surat al-Hamdu (al-Fatihah), kemudian membaca 
surat al-Bagarah sampai kepada 0 sk! 3 da. Kemudian beliau 
berdoa dengan doa khatam Al-Our'an lalu berdiri. 


31. Diriwayatkan dari Imam Ahmad bahwa dia melarang untuk 
mengulang-ulang surat al-Ikhlash ketika khatam. 


Tetapi apa yang dilakukan oleh manusia berbeda dengannya. Sebagian 
dari mereka berkata, “Hikmahnya adalah terdapat hadits yang menjelaskan 
bahwa ia sama dengan sepertiga Al-Gur'an. Maka dengan pengulangan, 
jadilah seperti satu kali khatam.” 


Jika dikatakan, “Maka seyogianya dia membaca empat kali, agar dia 
memeroleh dua kali khatam.” 


Maka kami berkata, “Maksudnya adalah agar dia yakin telah 
terselesaikan satu kali khatam, baik dengan apa yang dibacanya atau yang 
dihasilkan dari pahala pengulangan surat itu.” 


Aku berkata, “Ringkasnya adalah pengulangan itu kembali kepada 
penambalan kekurangan yang mungkin terjadi ketika membaca Al-Gur'an. 
Sebagaimana Al-Halimi menggiyaskan takbir ketika khatam dengan takbir 
ketika bulan Ramadhan telah sempurna, maka selayaknya untuk digiyaskan 
pula pengulangan surat al-Ikhlash itu dengan melanjutkan puasa 
Ramadhan dengan enam hari di bulan Syawal.” 


32. Dimakruhkan untuk menjadikan Al-OGur'an sebagai sumber 
rezeki (ina'isyah). 

Al-Ajuri meriwayatkan sebuah hadits dari Imran bin Hushain secara 
marfu': “Barangsiapa membaca Al-Guran, hendaklah dia meminta kepada 
Allah dengannya. Sesungguhnya akan datang suatu kaum yang membaca 
Al-Guran dan meminta kepada manusia dengannya.” 

Bukhari meriwayatkan dalam at-Tarikh al-Kabir dengan sanad yang 
baik sebuah hadits: “Barangsiapa membaca Al-Gur'an di hadapan orang 
yang zalim agar diangkat derajatnya, dia dilaknat pada setiap hurufnya 
dengan sepuluh laknat.” 


33. Dimakruhkan untuk mengatakan: “Aku lupa ayat ini”, tetapi 
“Aku dilupakan ayat ini” karena terdapat hadits dari Bukhari 
dan Muslim yang melarang hal itu. 


438 Al-Itgan fi Ulumil Nur'an 


34. Tiga imam di bidang fikih berpendapat bahwa pahala 
membaca Al-Our'an dapat sampai kepada mayat. 


Mazhab kami berbeda dengannya karena firman Allah: “Dan manusia 
itu tidak mendapatkan kecuali apa yang dia usahakan” (9S. an-Najm: 29). 


Pasal 
Igtibas dan yang Semisal 


Igtibas adalah menjadikan sebuah syair atau perkataan (nats7) 
mengandung sebagian dari Al-Gur'an, bukan karena itu merupakan bagian 
dari Al-Gur'an, dan tanpa dikatakan bahwa itu merupakan firman Allah 
Ta'ala. Jika dikatakan demikian, maka itu bukan igtibas. Telah masyhur di 
kalangan Mazhab Maliki keharamannya dan pengingkaran yang sangat 
terhadap pelakunya. Adapun para pengikut mazhab kami, maka tidak ada 
ulama terdahulu dan kebanyakan ulama sekarang yang mengkajinya, 
padahal manusia secara luas menggunakan igtibas ini pada masa-masa 
mereka dan para penyair menggunakannya sejak dulu sampai sekarang. 
Ada beberapa ulama masa kini yang mengkajinya. Syekh Izzuddin Abdus 
Salam ditanya tentangnya dan dia membolehkannya. Dia berhujah dengan 
apa yang diriwayatkan dari Rasulullah saw, seperti perkataannya ketika 
shalat dan yang lainnya, “Aku menghadapkan wajahku” sampai akhir, dan 
juga perkataannya, “Ya Allah, yang menyibak pagi, yang menjadikan malam 
sebagai ketenangan dan matahari dan bulan sebagai hitungan. 'Tunaikanlah 
utangku untukku dan tolonglah aku dari kefakiran.” 


Juga pada perkataan Abu Bakar: 
O gakky Hita SI yalb Cah bray 
“Dan orang-orang yang zalim akan mengetahui ke tempat manakah mereka 
akan kembali.” 
Pada akhir perkataan Ibnu Umar: 
Hina gand Al Igary SSS H5 
“Telah ada bagi kalian pada diri Rasulullah itu suri teladan.” 


Ini semua menunjukkan kebolehannya dalam keadaan pemberian 
nasihat, pujian, dan doa serta pada nastr, bukan menunjukkan 
kebolehannya pada syair. Antara keduanya ada perbedaan. Al-Gadhi Abu 
Bakar dari Mazhab Maliki menegaskan bahwa penggunaannya pada nastr 
diperbolehkan dan pada syair adalah makruh. 


Al-Gadhi Iyadh telah menggunakannya dalam nastr pada beberapa 
tempat pada Khutbah asy-Syija. 


Al-ltgan fi Ulumil Lur'an 439 


Asy-Syaraf Isma'il bin Mugri al-Yamani pengarang kitab Mukhtashar 
ar-Randhah berkata dalam Syarah Badi'iyah-nya, “Apa yang termasuk ke 
dalam khutbah, nasihat, dan memuji Rasulullah saw dan para shahabatnya, 
walaupun dalam bentuk nadzam (syair) diperbolehkan. Tetapi pada yang 
lainnya dilarang.” 

Di dalam Syarah Badi'iyah karya Ibnu Hujjah disebutkan, “Igtibas itu 
ada tiga macam: diterima, boleh, dan dilarang.” 


Pertama adalah yang digunakan pada khotbah, nasihat-nasihat, dan 
perjanjian-perjanjian. 

Kedua adalah yang ada pada perkataan, surat-surat, dan kisah-kisah. 

Ketiga dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama yang dinisbahkan oleh 
Allah kepada dirinya sendiri. Dan kami berlindung kepada Allah dari orang 
yang menjadikannya dinisbahkan kepada dirinya sendiri. Seperti yang 
diriwayatkan dari salah seorang bani Marwan bahwa dia mengomentari 
pengaduan para pegawainya, “Sesungguhnya kepada kami tempat mereka 
kembali dan sesungguhnya kepada kami mereka akan dihisab.” Kedua 
adalah menukil suatu ayat untuk gurauan. Kami berlindung kepada Allah 
dari hal itu. Di antaranya perkataan seorang penyair: 


Oyaey U olga Olga "ab Slis JI jl 
Dolala Jawa 13 Jak dil oa Gbu ny 


Matanya mengisyaratkan 

Kepada kekasihnya 

Alangkah jauhnya alangkah jauhnya 

Terhadap apa yang mereka janjikan 

Dan yang diboncengnya 

Berkata di belakangnya 

Untuk yang seperti ini 

Hendaklah dilakukan oleh mereka yang melakukan 

Aku berkata, “Pembagian seperti ini adalah baik. Inilah pendapatku”. 


Syekh Tajuddin bin Subki berkata dalam Thabagat-nya pada tarjamah Imam 
Abu Manshur Abdul Yahir bin Thahir at-Tamimi al-Baghdadi dari salah 
seorang pembesar Mazhab Syafi'i bahwa di antara syairnya adalah 
perkataannya: 


PA As ae DB SAE F SAS yak 


Nala JB La ob jika aga Ol" TAM Ia Ai 


440 Al-Itgan fi Ulumil Dur'an 


Wahai orang yang lalim, kemudian melampaui batas 

Kemudian berbuat dosa 

Kemudian berhenti, kemudian takut 

Kemudian mengakui 

Berbahagialah 

Dengan firman Allah pada ayat-ayat-Nya 

“Tika mereka berhenti 

maka bagi mereka apa yang telah lewat akan diampuni”. 

Dia berkata, “Penggunaan seperti 1g#ibas ini oleh seseorang seperti Al- 
Ustadz Abu Manshur pada syairnya ada faedahnya. Dia adalah seorang yang 
mulia tetapi manusia melarang hal itu. Boleh jadi kajian beberapa orang di 
antara mereka memperbolehkan hal itu.” 

Dikatakan bahwa hal itu hanyalah dilakukan oleh para penyair yang 
keinginannya hanyalah berkata-kata di setiap tempat dan senang bermain- 
main dengan kata-kata sedangkan dia tidak peduli. Ustadz Abu Manshur 
adalah salah seorang imam agama dan dia telah melakukan hal ini. Ustadz 
Abu Gasim bin Asakir menisbahkan dua bait syair ini kepadanya. 

Aku berkata, “Dua bait ini bukanlah termasuk dari igtibas karena dia 
dengan jelas menyebutkan bahwa itu adalah firman Allah. Telah kami 
jelaskan di depan bahwa yang demikian bukan termasuk igtibas.” 

Saudaranya, Syekh Baha'uddin, berkata dalam “Arusul Afrah, 
“Termasuk tindakan wara' adalah meninggalkan semua itu dan 
membersihkan kalam Allah dan rasul-Nya dari hal-hal seperti itu.” 

Aku berkata, “Aku melihat penggunaan ig#ibas ini oleh para imam 
yang mulia, di antaranya oleh Imam Abu Yasim ar-Rafi'i yang 
dinyanyikannya dalam kitab Ayya/i-nya dan diriwayatkan oleh para imam 
yang agung, yaitu: 

An cas dig do” pang cas sll Ah MM 


hy 09 adil ame F8 Ona SA D jain 
MISI ya AE Ogakasad "Bg b pg LM SI 433 


Kerajaan itu milik Allah 
Yang dituju oleh setiap wajah 
Dan ditunduki 

Oleh semua raja 

Esa dalam merajai 

Dan menguasai 


Al-ltgan fi Ulumnil Lur'an 441 


Telah rugi orang yang menentangnya 

Dan kecewa 

Tinggalkanlah mereka 

Dan persangkaan mereka pada hari mereka tertipu 
Dan mereka akan tahu esok 

Siapakah yang pembohong 


Baihagi meriwayatkan dalam Sya'bul Iran dari gurunya, Syekh Abu 
Abdurahman as-Sulami bahwa dia berkata: Ahmad bin Muhammad bin 
Yazid melantunkan untuk dirinya sendiri: 


II 9 ya jai Ob TARI, Ahad ya Jaa 
S gasas AN Ga yag "SAY La uya By 

Mintalah rezeki kepada Allah 

Dan bertakwalah 

Sesungguhnya ketakwaan 

Adalah pekerjaan yang terbaik 

Siapa yang bertakwa kepada Allah 

Maka Dia akan berbuat untuknya 

Dan memberikan rezeki kepadanya 

Dari arah yang tiada disangkanya 

Ada dua hal yang mendekatkan kepada 1gtibas, yaitu: 

Pertama, membaca Al-Ouran dengan maksud sebagai suatu perkataan. 
An-Nawawi berkata dalam at-T'ibyan, “Ibnu Abi Dawud menyebutkan bahwa 
ini diperselisihkan.” Diriwayatkan dari An-Nakha'i bahwa dia menyatakan 
makruh untuk menakwilkan firman Allah dengan urusan dunia. 

Diriwayatkan dari Umar bin Khathab bahwa dia shalat Maghrib di 
Makkah dan membaca: cw ) sb 3 0 42 Ja UI 4 kemudian dia meninggikan 
suatanya ketika membaca: oo JJ Nia. 

Diriwayatkan dari Hukaim bin Sa'id bahwa ada seorang laki-laki dari 
a-Mubakkimah yang datang kepada Ali pada waktu shalat Subuh. Maka dia 
berkata, CW. Cjowua 25. Pi 0 Vika kamu musyrik maka akan sia-sialah 
amalmu) (9S. az-Zumar: 65) maka dia menjawabnya pada waktu shalat itu: 


O giga Y oa Sliibortag Yg 3 Al Asy Ol oli 


“maka sabarlah. Sesungguhnya janji Allah itu benar dan janganlah orang- 
orang yang tidak yakin itu meremehkanmu.” (IS. ar-Rum: 60) 


442 Al-Itgan fi Ulumil Aur'an 


Pendapat lain adalah: dimakruhkan membuat permisalan-permisalan 
dengan Al-Our'an. Ini ditegaskan oleh Al-Imad Baihagi, murid Al- 
Baghawi, di kalangan mazhab kami, seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu 
Shalah dalam kitab Fawaid Rihlah-nya. 


Kedua, dijadikan sebagai nasihat dengan menggunakan lafadz-lafadz 
Al-Guran, baik pada syair maupun pada yang lainnya. Ini tidak diragukan 
lagi diperbolehkannya. Kami meriwayatkan dari Syarif Tagiyuddin al- 
Husaini bahwa dia membuat syair: 


GP Lajiga gr" Ig EU Lgi je 
Pa Ma ad bae 


Semu hakikatnya 

Maka ambillah pelajaran 

Janganlah kalian terlena 

Peringanlah, maka akan ringan 

Apa baiknya rumah 

Dengan hiasan 

Jika ada guncangan 

Kamu lihat tiada 

Dia takut telah melakukan hal yang diharamkan karena dia menggunakan 
lafadz-lafadz Al-Our'an ini. Maka dia datang kepada Syekhul Islam Tagiyuddin 
bin Dagig menanyakan hal itu. Dia menyanyikan syair tersebut. Dia berkata, 
“Katakanlah, “Apa baiknya” Maka dia berkata, Wahai Tuan, aku bertanya 


»9 


kepadamu dan engkau mengajariku dan berfatwa kepadaku. 


Penutup 


Az-Zarkasyi berkata dalam a/-Burhan, “Tidak diperbolehkan melampaui 
perumpamaan-perumpamaan dalam Al-GYuran. Karena itulah diingkari 
perkataan Al-Hariri?”: Maka masukkanlah aku ke sebuah rumah yang lebih 
sempit daripada Tabut dan lebih lemah daripada rumah laba-laba.” 

Makna apakah yang lebih tegas daripada sesuatu yang dikuatkan oleh Allah 
dengan enam hal, ketika Dia berfirman: il entah 5 ya yag ola 
(Sesungguhnya rumah yang paling lemah adalah rumah laba-labay(OS. al-Ankabut: 
46). Dia memasukkan o|, dan menyebutkan dengan kata perbandingan 


85. Di dalam Mugawamah al-Fardhiyah-nya, yaitu yang kelima belas, I: 23, dengan Syarah asy 
Syarisyi. 


Al-ttgan fi Ulumil Aur'an 443 


(Wafdhil), dibuatnya dari kata 44 (lemah), disandarkannya kepada jamak, 
dan diberi alif lam dan pada £habar Y! itu masih diberi lam ta'kid. 
Tetapi hal ini menjadi sulit karena adanya firman Allah: 
333 Lah Aa yag Lt Un DL soetnY II Ol (Sesungguhnya Allah tidak 
malu untuk membuat perumpamaan dengan seekor lalat dan apa yang lebih besar 
darinya) (OS. al-Bagarah: 26). Padahal Rasulullah saw. telah membuat 
perumpamaan dengan sesuatu yang lebih kecil daripada lebah. Beliau 


bersabda, “Jika dunia itu di sisi Allah dapat menyamai satu sayap lalat 
2987 


Menurut saya, “Ada beberapa ulama yang menafsirkan firman Allah: 
Dan apa yang lebih darinya adalah dalam kehinaan. Ada beberapa di antara 
mereka yang menafsirkannya dengan apa yang lebih rendah daripadanya. 
Maka hilanglah kesulitan itu.” 


86. Setelahnya dalam al-Burhan: Padahal Allah telah berfirman: "Jika kalian berkata, hendaklah 
yang lurus." Yang seharusnya bagi Al-Hariri adalah menjauhi berlebih-lebihan pada hal ini. 
Tidak ada perumpamaan setelah perumpamaan Allah. Dan perkataan Allah adalah yang 
paling baik dan paling jelas. 

87. Diriwayatkan oleh As-Suyuthi dalam Jami'ush Shaghir, I: 221 dari Turmudzi dan lafadznya 
adalah: "Jika dunia itu di sisi Allah menyamai dengan satu sayap lalat maka Allah tidak 
memberikan minuman kepada seorang yang kafir dengan satu tetes air pun". 


88. Al-Burhan, I: 484. 


444 Al-Itgan fi Ulumil Nur'an 


Mengenal Kata-Kata 
Asing (Gharib 


pustaka-indo.blogspot.com 


Mengenal Kata-Kata 
Asing (Gharib) 


ara ulama telah banyak yang menulis tentang 

masalah ini, di antaranya Abu Ubaidah, Abu 
Umar az-Zahid, dan Ibnu Duraid. Kitab yang paling 
terkenal adalah kitab a/Ugaizi, yang proses penulisan- 
nya menghabiskan waktu lima belas tahun dan digarap 
bersama gurunya, Abu Bakar al-Anbari. 

Sedang yang paling bagus adalah a/-Mufradat karya 
Ar-Raghib. Abu Hayyan juga menulisnya secara ringkas 
dalam dua buku. 

Ibnu Shalah berkata, “Sebagaimana Anda lihat 
dalam kitab tafsir (Ahlu a-Ma'ani) yang berarti para 
penulis kitab tentang makna-makna Al-Gur'an seperti 
Zajjaj, Al-Farra”, Al-Akhfasy, dan Ibnu al-Anbari.” 

Perlu diperhatikan bahwa telah dikeluarkan oleh 
Al-Baihagi dari hadits Abi Hurairah secara marfu”, 
“Trabilah Al-Guran dan cermatilah kata-kata asingnya 
(gharaib-nya) olehmu.” Umar, Ibnu Umar, dan Ibnu 
Mas'ud juga meriwayatkannya dengan cara mauguf. 

Diriwayatkan dari hadits Ibnu Umar secara marfu': 
“siapa yang membaca Al-Gur'an kemudian mengi'rabnya 
maka baginya dalam setiap huruf dua puluh kebaikan, 
dan siapa yang membaca Al-Gur'an dengan tanpa 
mengi'rabnya berarti mengetahui makna kata-katanya, 


447 


bukan sebagaimana (?rab) yang dimaksud oleh kalangan ahli nahwu (tata 
bahasa Arab), karena bacaan tanpa aturan tata bahasa Arab itu bukan bacaan 
dan tidak akan mendapatkan pahala.” 

Bagi orang yang mendalami ilmu ini hendaknya kembali pada kitab- 
kitab para ahli sastra bahasa Arab. Adapun para shahabat meskipun tidak 
mendalami bidang ini namun mereka adalah orang Arab asli yang fasih 
dalam berbahasa Arab dan kepada merekalah Al-Our'an diturunkan. 
Mereka mencukupkan dengan bahasa mereka ketika ada kata yang mereka 
anggap asing dan tidak berkomentar sedikitpun tentang itu. Sebagaimana 
yang diriwayatkan oleh Abu Ubaidah dalam a/-Fadha'i, dari Ibrahim at- 
Taimi sesunggunya Abu Bakar ash-Shidig ditanya tentang firman Allah 


ut 3 TI 8. 4 maka ia menjawab, “Di langit mana aku berteduh dan di bumi 
mana aku tinggal, jika aku berkata mengenai kitab Allah yang aku tidak 
mengetahuinya.” 

Diriwayatkan dari Anas sesungguhnya Umar bin Khathab membaca 
di atas mimbar: Tp aib lalu ia berkata, “Adapun jakihah (buah) telah 
kita ketahui sedang apa yang dimaksud dengan al-abba?” Lalu ia berpikir, 
maka ada yang berkata, “Wahai Umar, ini mengada-ada.” 

Dikeluarkan dari jalur Mujahid dari Ibnu Abbas, ia berkata, “Aku 
dulu tidak mengerti makna dari fathirus samawaat sehingga ada dua orang 
Arab Badui yang saling berebut sumur. Maka seorang dari mereka berkata, 


»,»9 


“Ana afthartuha', yang artinya “akulah yang pertama kali mengadakannya”. 
Dikeluarkan oleh Ibnu Jarir dari Sa'id bin Jubair, sesungguhnya ia ditanya 

tentang firman Allah: ya hananan milladunma rmaka ia menjawab, “Aku telah 

menanyakannya kepada Ibnu Abbas, namun ia tidak menjawab apapun.” 

Dikeluarkan dari jalur Ikrimah dari Ibnu Abbas, ia berkata, “Demi 
Allah, aku tidak tahu apa itu hananan.” 

Diriwayatkan oleh Al-Firyabi dari Isra'il dari Simak bin Harbi dari 
Ikrimah dari Ibnu Abbas, ia berkata, “Aku mengetahui semua yang ada 
dalam Al-Gur'an kecuali empat hal: ghis/iin, wa hananan, awwah, dan 
arragitm.” 

Dikeluarkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Gatadah, ia berkata: Ibnu 
Abbas berkata, “Dulu aku tidak mengerti maksud dari firman Allah: 
GE Lag Ong Uu BI kk), sehingga aku mendengar anak perempuan Dzi 
Yazin berkata, “Ta'ala ufattihuka' (kemarilah, aku akan memutuskannya 
untukmu).” 


448 Al-ttgan fi Ulumil lur'an 


Diriwayatkan dari jalur Mujahid dari Ibnu Abbas, ia berkata, “Aku 
tidak mengerti apa itu ghis/iin! Tetapi aku kira itu adalah ag-2aggum (pohon 
yang tumbuh di dalam neraka).” 


Pasal 


Menguasai bidang ilmu ini sangat penting bagi seorang ahli tafsir 
sebagaimana yang akan disebutkan tentang syarat-syarat yang harus 
dimiliki oleh seorang mufassir (ahli tafsir) mendatang. Dikatakan dalam al- 
Burhan, “Diperlukan bagi peneliti (makna Al-Gur'an) untuk mengetahui 
ilmu bahasa: kata benda, kata kerja, dan huruf-huruf. Tentang huruf karena 
sedikit sekali para ahli nahwu (tata bahasa Arab) yang membahas makna- 
maknanya maka diambil dari kitab-kitab mereka. Adapun tentang kata 
kerja dan kata benda diambil dari kitab-kitab ilmu bahasa, dan yang paling 
banyak adalah dari kitab Ibnu as-Sayyid.” 

Di antaranya adalah a#-Tahdzgib karya Ar-Razi, a-Muhkam karya Ibnu 
Sayyid, ak-Jami' karya Al-@azzaz, ash-Shihhah karya Al-Jauhari, a/-Bari” karya 
Al-Farabi, dan a/-Bahraini karya Ash-Shaghani. 

Sedangkan yang memuat tentang tema-tema kata kerja adalah kitab karya 
Ibnu al-Gathayyah, Ibnu Tharif, dan Ash-Sharaguthi. Sedangkan kitab yang 
paling lengkap adalah kitab karya Ibnu al-Yaththa'. 


Menurut pendapat saya, “Sebaiknya dalam hal ini dikembalikan pada 
riwayat dari Ibnu Abbas, karena para shahabat juga mengambil darinya. 
Sesungguhnya dalam tafsir Gharibul Our'an dipenuhi oleh riwayat dari 
mereka dengan sanad-sanad yang jelas dan shahih.” 

Di sini kami paparkan apa yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, 
khususnya dari jalur Ibnu Abi Thalhah—sesungguhnya jalur ini jalur yang 
paling shahih darinya yang Bukhari sendiri mengambilnya sebagai rujukan 
kitab Shahihnya—sesuai dengan urutan surat-surat dalam Al-Gur'an. 


Surat al-Bagarah (Sapi Betina) 


Ibnu Abi Hatim berkata: kami diberitahu oleh bapakku, Ibnu Jartir 
berkata: kami diberitahu oleh Mustsanna, keduanya berkata: kami 
diberitahu oleh Abdullah bin Shaleh dari Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu 
Abbas, tentang firman Allah Ta'ala: 


Ia yu minun” (ayat 0), ia berkata: yushaddiguun (membenarkannya). 
“Ya mahuun (ayat 15), ia berkata: yatamaaddauna (terombang-ambing). 
“muthahharah” (ayat 25), ia berkata: a-gadgir wa-adga (suci dari kotoran). 


Al-ttgan fi Ulumil Aur'an 449 


“al-khasyi'iin” (ayat 45), ia berkata: a-mushaddigina bima angalallah 
(membenarkan apa yang telah diturunkan oleh Allah). 


“waitf dgalikum bala un” (ayat 49), ia berkata: nikmatun (nikmat). 
“wafuumiha” (ayat O1), ia berkata: al-hinthah (bawang putih). 

“illa amaniyya” (ayat 78), ia berkata: ahadits (dongengan yang bohong). 
“gulubuna ghulfun” (ayat 88), ia berkata: f7 ghitha' (tertutup). 

“ma nansakh” (ayat 106), ia berkata: nubaddil (kami mengubah). 


“au nunsiba” (ayat 106), ia berkata: natrukuha jala nubaddiluha (kami 
membiarkannya dan kami tidak mengubahnya). 


“matsabatan” (ayat 125), ia berkata: yatsubbuna ilaihi, tsumma yarji'uuna 
(berkumpul padanya kemudian pulang). 

“hanifan” (ayat 135), ia berkata: hagajjan (lurus). 

“syatrahu” (ayat 144), ia berkata: nahwahu (arahnya). 

“Jala junaha” (ayat 158), ia berkata: jala haraja (tidak ada dosa). 

“khuthuwaatis syaithan” (ayat 208), ia berkata: “amaluhu (langkah- 
langkahnya). 

“ubilla bihi lighairillahi” (ayat 173), ia berkata: dgubiha litthawaghit 
(disembelih untuk para thaghut/ berhala). 


“wabnas sabiil” (ayat 177), ia berkata: adh dhaif alladzi yangilu bil 
muslimin (tamu yang singgah di rumah orang-orang muslim). 


“in taraka khairan” (ayat 180), ia berkata: maalan (harta). 
“Janafan” (ayat 182), ia berkata: itsman (dosa). 
“hududullah” (ayat 229), ia berkata: #haa'atullah (taat kepada Allah). 


“Ja takuna fitnatun” (ayat 193), ia berkata: syir&un (syirik atau 
menyekutukan Allah). 

“Jaman fardha” (ayat 197), ia berkata: ahrama (berihram). 

“gulill 'afpva” (ayat 219), ia berkata: mala yatabayyanu fi ahwaalikum 
(apa yang tidak jelas (hukumnya) dari keadaan kalian). 

“laa'natakum?” (ayat 220), ia berkata: lakhrajakum wadhayyaga alaikum 
(mendatangkan kesulitan bagimu). 


“ma lam tamassu hunna au tafridhu” (ayat 230), ia berkata: akmassu , 
aljima', dan al-faridhah : ash-shadag (bercampur dan mahar). 


“Tibi sakinah” (ayat 248), ia berkata: rahmah (ketenangan). 
“sinatun” (ayat 255), ia berkata: nu'as (kantuk). 


450 Al-ttgan fi Ulumil lur'an 


“wala ya uduhu” (ayat 255), ia berkata: yatsgalu'alaihi (tidak 
memberatkannya). 


“kamatsali shafivanin” (ayat 204), ia berkata: hajarrun shuldun laisa “alaihi 
syai un (batu licin yang di atasnya tidak terdapat sesuatu). 


Surat Ali Imran (Keluarga Imran) 


“mutawajjika” (ayat 55), ia berkata: mumituka (mematikanmu). 
“ribbiyyuna” (ayat 140), ia berkata: jumu'un (sejumlah besar—dari 
perkumpulan manusia). 


Surat an-Nisa' (Wanita) 


“huban kabira” (ayat 2), ia berkata: itsman 'aghima (dosa yang besar). 
“nihlah” (ayat 4), ia berkata: mahran (mahar). 

“wabtalul yatama” (ayat 0), ia berkata: ikhtabiru (ujilah). 

“aanastum” (ayat 0), ia berkata: araftum (menurut pendapatmu). 


“rusydan” (ayat 6), ia berkata: shalahan (pandai dalam memelihara 
harta). 


“kalalatan” (ayat 12), ia berkata: man la yatruku walidan wala waladan 
(orang mati yang tidak meninggalkan orang tua, juga tidak meninggalkan 
anak). 


“wala tadhulubunna” (ayat 19), ia berkata: taghuruhunna 
(menyusahkannya). 


“walmuhshanaatu” (ayat 24), ia berkata: kullu dgati zaujin (wanita-wanita 
yang bersuami). 

“thaulan” (ayat 25), ia berkata: sa'atan (kecukupan). 

“mubshanatin ghaira musafihatin” (ayat 25), ia berkata: afa if ghaira 
gawanin fis sirri wal'alaniyati (bukan perempuan pezina). 

“wala muttakbidgati akhdan” (ayat 25), ia berkata: akhilla' (yang 
mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya). 

“Jaidga ubshinna” (ayat 25), ia berkata: tagawwajna (menjaga diri dengan 
menikah). 

“al-'anata” (ayat 25), ia berkata: ag-gina (berzina). 

“mawaliya” (ayat 33), ia berkata: 'ashabahh (pewaris). 


“gawwamuna” (ayat 34), ia berkata: wmarra' (pemimpin-pemimpin). 


Al-Itgan fi Ulumil Lur'an 451 


“ganitaat” (ayat 34), ia berkata: muthi aat (perempuan-perempuan yang 
selalu taat). 


“wal jarri dzil gurba” (ayat 36), ia berkata: alladgi bainaka wabainahu 
garabatun (tetangga dekat). 


“wal jaaril junubi” (ayat 30), ia berkata: alladzgi laisa bainaka wabainahu 
garaabatan (yang tidak ada hubungan kerabat antara kamu dan dia). 


“wash shahibi bil janbi (ayat 30), ia berkata: ar-rafig (teman sejawat). 


“Jatilan” (ayat 49), ia berkata: alladgi fis syaggi alladzgi fi bathni an nawah 
(kulit luar yang berada dalam biji kurna). 

“akjibt?” (ayat 51), ia berkata: asy-syirku (apapun yang disembah selain 
Allah). 

“nagiran” (ayat 53), ia berkata: an nugthah alladgi fi gbahri an nawah 
(titik yang berada pada luar biji kurma). 

“wa ulil amr?” (ayat 59), ia berkata: ahlul fighi wad din (ahli fikih dan 
ahli agama). 

“Isubatin” (ayat 71), ia berkata: ushaban saraya mutafarrigin 
(berkelompok-kelompok). 

“mugitan” (ayat 85), ia berkata: hafighan (pemelihara). 


“arkasahum” (ayat 88), ia berkata: auga'ahum (menjerumuskan 
mereka). 


”hashirat shuduruhum” (ayat 90), ia berkata: dhagat (sempit). 
“ulidharar?” (ayat 95), ia berkata: al 'udgru (uzur). 


" muraghaman” (ayat 100), ia berkata: at tahawul mina al ardhi ila al 
ardhi (berpindah dari suatu daerah ke daerah yang lain). 

“wa sa'atan” (ayat 100), ia berkata: ar-riggu (keluasan rezeki). 

"maugutan” (ayat 103), ia berkata: mafrudha (yang diwajibkan). 

“Ya lamun” (ayat 104), ia berkata: #wja'un (menyakitkan). 

”khalgallah” (ayat 119), ia berkata: dinullah (agama Allah). 

“nusyuzan” (ayat 128), ia berkata: bughdhan (menentang). 

“kal mu'allagah” (ayat 129), ia berkata: la hiya aimun wala biya dzatu 
gaujin (dia tidak janda juga tidak bersuami). 

"ya in tahwu” (ayat 135), ia berkata: alsinatukum bisy syahadah au tu'ridhu 
anha (memutarbalikkan kata-kata atau enggan menjadi saksi). 


“wa gaulihim 'ala maryama buhtanan” (ayat 156), ia berkata: ya'ni 
ramauha big gina (yaitu menuduhnya berbuat zina). 


452 Al-ttgan fi Ulumil lur'an 


Surat al-Ma'idah (Hidangan) 


“aufu bil 'ngud” (ayat 1), ia berkata: ma ahalla wama harrama wama faradha 
wama jadda fil Ouran (semua yang dihalalkan, yang diharamkan, yang 
diwajibkan, dan yang ditekankan dalam Al-Gur'an). 

"yajrimannakum” (ayat 8), ia berkata: yahmilnakum (kalian tanggung 
dosanya). 

"syana'anu” (ayat 8), ia berkata: adawatun (permusuhan). 

“alal birri wat tagwa” (ayat 2), ia berkata: al bir: ma umirta bihi, 
wattagwa: ma nubiita “anbu (yang diperintah dan yang dilarang). 

Pal munkhanigah” (ayat 3), ia berkata: allati tukhnag fatamuut (hewan 
yang mati karena dicekik). 


“wal mangundgah” (ayat 3), ia berkata: allati tudhrab bi khasab fa tamut 
(hewan yang mati karena dipukul dengan balok kayu). 


“wal mutaraddiyah” (ayat 3), ia berkata: allati tataradda minal jabali 
ewan yang mati karena terjatuh dati atas gunung). 
yang J gunung 


"an nathihah” (ayat 3), ia berkata: assyah allati tanthihus syah (hewan 
yang mati karena saling bertabrakan dengan hewan lain). 

"wama akalas sabu'u” (ayat 3), ia berkata: ma akhadza (hewan yang 
digigit binatang buas). 

“illa ma drakkaitum” (ayat 3), ia berkata: dgabahtum wa bihi rubun (yang 
kamu menyembelihnya sedang hewan itu masih hidup). 

“bil aglam” (ayat 3), ia berkata: a/ gidah (mengundi nasib dengan anak 
panah). 


“ghaira mutajaanifin” (ayat 3), ia berkata: muta'addin lil itsmi (sengaja 
berbuat dosa). 


“minal jawarih?” (ayat 4), ia berkata: al kilaabu wal fuhuud was shugur 
(anjing-anjing, anak-anak singa, burung-burung rajawali, dan sejenisnya). 

” mukallibiin” (ayat 4), ia berkata: dhawaraa (binatang buas yang dilatih). 

“wa tha'aamulldziina nutul kitaaba” (ayat 5), ia berkata: dgabaa ihahum 
(binatang sembelihan mereka). 

"Tafrug” (ayat 25), ia berkata: jafshil (maka pisahkanlah). 

“waman yuridillahi fitnatahu” (ayat 41), ia berkata: dhalaalatuhu 
(kesesatannya). 


"wa muhaiminan ' alaihi” (ayat 48), ia berkata: amiinan, Al-Our'anu 
aminun 'ala kulli kitaabin gablahu (pembenar. Al-Guran membenarkan 
kitab-kitab terdahulu). 


Al-ltgan fi Ulumil Lur'an 453 


“yiratan wa minhajan” (ayat 48), ia berkata: sabiilan wa sunnatan (jalan). 

Padgillatin “alal mu'minina” (ayat 064), ia berkata: ruhama (saling 
menyayangi). 

“maghluulah” (ayat 64), ia berkata: ya'nuna: bakhilun ma'indahu (pelit 
terhadap apa yang dimilikinya. Mahasuci Allah dari sifat semacam ini). 

“bakhiratin” (ayat 103), ia berkata: yaitu unta betina yang telah 
melahirkan lima kali. Mereka melihat yang kelima, apabila jantan, maka 
mereka menyembelihnya dan dagingnya dimakan oleh kaum lelaki saja. 
Namun jika betina, mereka memberi tanda pada telinga betina tersebut. 
Sedang “sa'ibah” adalah binatang yang dipersembahkan oleh orang-orang 
musyrik dari binatang ternak mereka untuk tuhan-tuhan mereka. Oleh 
karena itu, mereka tidak menunggangi, juga tidak memerah susu binatang 
tersebut. 

“washilah”: seekor domba betina yang melahirkan anak kembar yang 
terdiri dari jantan dan betina, maka yang jantan ini disebut washilah. Ia 
tidak disembelih tetapi diserahkan kepada berhala. 

“haan?”. unta jantan yang tidak boleh diganggu gugat lagi, karena telah 
dapat menghamili unta betina sebanyak sepuluh kali. Oleh karena itu, unta 
tersebut dibiarkan makan dan minum di mana saja. 


Surat al-An'am (Binatang Ternak) 


“midraaran” (ayat 6), ia berkata: yatbau badhuha badhan (sebagian 
yang satu mengikut sebagian yang lain). 
"wayan auna” (ayat 20), ia berkata: yatabaa'aduuna (saling menjauh). 


"falamma nasuu” (ayat 44), ia berkata: tarakuu (mereka 
meninggalkannya). 


“mublisuun” (ayat 44), ia berkata: yaiasuuna (berputus asa). 
"yashdifuun” (ayat 40), ia berkata: yadiluun (berpaling). 
“Yaduuna” (ayat 52), ia berkata: ya'buduuna (mereka menyembah). 


“Yarrahtun?” (ayat 60), ia berkata: kasabtum minal itsmi (dosa-dosa yang 
kamu kerjakan). 

" yufarritbuun” (ayat O1), ia berkata: yudhayyiuun (melalaikan 
kewajibannya). 

“syiya'an” (ayat 65), ia berkata: ahwaa un mukhtalifah (golongan- 
golongan yang saling bertentangan). 

“likulli naba in mustagar” (ayat OT), ia berkata: hagiatun (berita yang benar). 


454 Al-ttgan fi Ulumil lur'an 


”an tubsala” (ayat 70), ia berkata: zufdhaha (dijerumuskan). 
“baasithu aidiihin?” (ayat 93), ia berkata: al basathu : adh dharbu (memukul). 


"Jaaligul ishbaahi” (ayat 95), ia berkata: dhau usy syamsi bin nahaari wa 
dhau ul gamar billaili (sinar matahari di siang hari dan sinar rembulan di 
malam hari). 


“husbaanan” (ayat 90), ia berkata: adadul ayyam was syuhuur was siniin 
jumlah hari, bulan, dan tahun). 


“ginwaanun daaniyatun” (ayat 99), ia berkata: gusahaaran nahli al 
laashigati “uruuguha bil ardhi (mayang kurma yang tangkai-tangkainya 
menjulur ke tanah). 


“wa kharaguu labu” (ayat 100), ia berkata: takhrushuu (berkata bohong). 
“gubulan” (ayat 111), ia berkata: mu'aayanatan (di hadapan). 


"maitan fa ahyainaahu” (ayat 122), ia berkata: dhaalan fahadainaahu 
(tersesat kemudian kami beri petunjuk). 

“ala makaanatikum” (ayat 135), ia berkata: nahiyatakum (sekeliling 
kalian). 

"wa hartsun bijrun” (ayat 138), ia berkata: haraamun (tanaman yang 
dilarang). 


“hamuulatan” (ayat 142), ia berkata: al ibil wal khail wal bighaal wal 
hamiir, wakullu syai in yubmalu alaihi (unta, kuda, bagal, keledai, dan semua 
hewan yang dikendarai). 


“wa farsyan” (ayat 142), ia berkata: al ghanam (kambing). 
”masfuuhan” (ayat 145), ia berkata: mubraagan (memancar). 


“naa hamalat dgubuurubuma” (ayat 140), ia berkata: maa uliga bihi 
minas sahmi (lemak yang melekat di punggung keduanya). 

al hawaayaa” (ayat 146), ia berkata: al mab'aru (perut besar). 

“min imlaagin” (ayat 151), ia berkata: a/ jagru (karena fakir). 


» 


an diraasatihim” (ayat 156), ia berkata: #laawatihim (yang mereka 
baca). 


“washadafa 'anha” (ayat 157), ia berkata: aradha (berpaling). 


Surat al-A'raf (Tempat Tertinggi) 


"mad uuman” (ayat 18), ia berkata: maluuman (tercela). 
“wa riisyan” (ayat 206), ia berkata: maalan (harta). 


”hatsiitsan” (ayat 54), ia berkata: sari'an (dengan cepat). 


Al-Itgan fi Ulumil Lur'an 455 


“rjsun” (ayat 71), ia berkata: sakhathun (murka). 

”bikulli shiraathin” (ayat 80), ia berkata: at) #hariig jalan). 
“rabbanaa iftah” (ayat 89), ia berkata: igdhi (putuskanlah). 

“aasa” (ayat 93), ia berkata: ahgana (bersedih). 

"hattaa afau” (ayat 95), ia berkata: £atsuruu (menjadi banyak sekali). 


“wa yadzaraka wa aalihataka” (ayat 127), ia berkata: yatruku 'ibaadataka 
(meninggalkan ibadahmu). 

”ath tbuufaan” (ayat 133), ia berkata: al mathar (hujan). 

"mutabbarun” (ayat 139), ia berkata: &husraan (kerugian). 

“asifan” (ayat 151), ia berkata: a/ asifu : al hagiinu (susah). 

“in hiya illa fitnatuka (ayat 155), ia berkata: in hiya illa 'adgaabuka (itu 
adalah cobaan untukmu). 

“wa “aggaruuhu” (ayat 157), ia berkata: hamuuhu wawagaruuhu 
(memuliakannya). 

“Izara naa” (ayat 179), ia berkata: #halagnaa (kami ciptakan). 

"fanbajasat” (ayat 160), ia berkata: infajarrat (memancar). 

“waidg natagnaal jaba?” (ayat 171), ia berkata: rafa'naahu (dan ketika 
gunung itu kami tinggalkan). 

“ka annaka bafiyyun “anha” (ayat 187), ia berkata: lahiifun 'anha (benar- 
benar mengetahuinya). 

“massahum thaa ifun” (ayat 201), ia berkata: at) thaa ifu : al lammatu 
(ditimpa was-was). 

“Jaulaa ijtabaitaha” (ayat 203), ia berkata: /aulaa ahdatstsahaa, laulaa 
talaggantahaa fa ansya' tahaa (kenapa kamu tidak membuatnya sendiri). 


Surat al-Anfal (Rampasan Perang) 


“kulla banana” (ayat 12), ia berkata: a/ banana: al athraaf (ujung- 
ujung jari). 

Ya a kumul fatbu” (ayat 19), ia berkata: al fatbu : al makhraj (jalan 
keluar atau putusan). 

“Iyutsbituuka” (ayat 30), ia berkata: /iyutsbiguuka (memenjarakanmu). 

“Jaumal furgan” (ayat 41), ia berkata: yauma badrin, farragallahu bainal 
haggi wal baathili (pada saat Perang Badar, Allah memisahkan antara yang 
benar dan yang batil). 


“Jasyarrid bihim man khalfabhum” (ayat 5T), ia berkata: nakkil bihim man 


456 Al-Itgan fi Ulumil lur'an 


ba dahum (cerai-beraikanlah orang yang di belakang mereka dengan 
menumpas mereka). 


” min walaayatihim” (ayat 71), ia berkata: miraatsihim (melindungi mereka). 


Surat at-Taubah (Pengampunan) 


Yudhahi uuna” (ayat 30), ta berkata: yusybihuuna (mereka menyerupai). 
"kaafjatan” (ayat 30), ia berkata: jamii'an (seluruhnya). 


“liyuwaathiu” (ayat 37), ia berkata: yusyabbihuu (agar mereka dapat 
menyesuaikan). 


“walaa taftinni?” (ayat 49), ia berkata: walaa tubrijnii (dan janganlah 
kamu jadikan aku terjerumus dalam cobaan atau fitnah). 

“Ihdal husnayain?” (ayat 52), ia berkata: fathu au syahaadah (kemenangan 
atau mati syahid). 

“au maghaaraatin” (ayat 57), ia berkata: al ghatraan fil jabal (gua-gua di 


gunung). 
“muddakhalan” (ayat 57), ia berkata: as sarabu (lubang-lubang dalam 
tanah). 


“buwa udgun” (ayat O1), ia berkata: as sarabu (lubang-lubang dalam tanah). 


“waghlugh 'alaihim” (ayat 73), ia berkata: adghabar rifgu 'anbum 
(bersikap keraslah terhadap mereka). 


“washalawaatir rasuuli” (ayat 99), ia berkata: istighfaaruhu (permohonan 
ampunannya). 

“sakanun lahun?” (ayat 103), ia berkata: rahmatun (ketenteraman jiwa). 

“raibatan fii guluubibini” (ayat 110), ia berkata: syakkun (keragu-raguan). 

“illa an tagathtba'a guluubuhum?” (ayat 111), ia berkata: yani al maut 
(yaitu kematian). 


“Ja awwaahun” (ayat 114), ia berkata: al awwahu al mu min at tawwab 
(mukmin yang senantiasa bertaubat). 


“minbum tbaa ifatun” (ayat 112), ia berkata: ushbatun (segolongan). 


Surat Yunus 


“anna lahum gadama shidgin” (ayat 2), ia berkata: sabaga lahumu 
sa'aadatu fi dgikril awwali (mereka mempunyai kedudukan yang tinggi). 


“walaa adraakum” (ayat 16), ia berkata: alamukum (mem- 
beritahukannya kepadamu). 


Al-ltgan fi Ulumil Jur'an 457 


“tarhaguhum?” (ayat 27), ia berkata: taghasysyaahum (ditutupi). 
“min aashim” (ayat 27), ia berkata: maani' (perlindungan). 


“idg tufiidhuunaha” (ayat Ol), ia berkata: taf'aluun (di waktu kamu 
melakukannya). 


“wamaa ya 'gubu” (ayat Ol), ia berkata: yaghiibu (tidak luput). 


Surat Hud 


Yatsnuuna” (ayat 5), ia berkata: yaknuuna (memalingkan). 


“hiina yastaghsyuuna tsiyaabahun?” (ayat 5), ia berkata: yughatthuuna ru 
uusahum (mereka menutupi kepala-kepala mereka). 

“laa jarrama” (ayat 22), ia berkata: balaa (pasti). 

“akhbatui” (ayat 23), ia berkata: &haafuu (merendahkan diri mereka). 

“wa farattanmuuru” (ayat 40), ia berkata: naba'a (memancarkan). 

“aglili (ayat 44), ia berkata: as&inii (berhentilah). 

“ka anlam yaghnau” (ayat 08), ia berkata: yaghnau : ya'iisyuu (tinggal). 

“haniidgin” (ayat 09), ia berkata: nadhiijin (yang dipanggang). 

“ui a bihim” (ayat TT), ia berkata: sa a ghannan bigaumihi (berburuk 
sangka terhadap kaumnya). 

“wadhaaga bihim dgaran” (ayat TT), ia berkata: bi adhyaafihi (hatinya 
merasa sempit karena kedatangan tamu-tamunya). 

“ ashiibun” (ayat TT), ia berkata: syadiidun (yang amat sulit). 
“Yubra'uuna ilaih?” (ayat 78), ia berkata: yusri'uuna (tergesa-gesa). 
“bigitba'in” (ayat 81), ia berkata: sawaadun (di akhir malam). 
“musawwamatan” (ayat 83), ia berkata: mu lamatun (yang diberi tanda). 


“alaa makaanatikum” (ayat 93), ia berkata: nahiyatikum (menurut 
kemampuanmu). 

“inna akhdzahu ali?” (ayat 102), ia berkata: muwi'un (sesungguhnya 
azab-Nya sangat pedih). 

“gafiirun” (ayat 106), ia berkata: shautun syadiidun (suara yang keras). 


“wa syahiig” (ayat 106), ia berkata: shautun dha'iifjun (suara yang 
lemah). 

“ghaira majdruudzin” (ayat 108), ia berkata: ghairu mungathi'un (tiada 
putus-putusnya). 


“wa laa tarkanui” (ayat 113), ia berkata: tadhanuu (cenderung). 


458 Al-ttgan fi Ulumil lur'an 


Surat Yusuf 


“Syaghafaha” (ayat 30), ia berkata: ghalabaha (sangat mendalam). 
“muttaka an” (ayat 31), ia berkata: myajlisan (tempat duduk). 


“akbarnahu” (ayat 31), ia berkata: a'ghamnahu (mereka kagum pada 
keelokannya). 


“Jastasham” (ayat 32), ia berkata: imtana'a (ia menolak). 

“bada ummatin” (ayat 45), ia berkata: hiinin (setelah beberapa waktu 
yang lama). 

“mimma tubsbinuuuna” (ayat 48), ia berkata: takhganuuna (yang kamu 
simpan). 

Ya'shiruuna” (ayat 49), ia berkata: al a'yaabu wad duhnu (mereka 
memeras anggur). 

“hash hasha” (ayat 51), ia berkata: #abayyana (menjadi jelas kebenaran itu). 

Ya'iimun” (ayat 72), ia berkata: kafiil (jaminan). 

“lafi dhalaalikal gadiim” (ayat 95), ia berkata: khatha ika 
(kesalahanmu). 


Surat ar-Ra'du (Guruh) 


Shinwaanun” (ayat 4), ia berkata: mujtama' (bercabang). 

“wa likulli gaumin haadin” layat T), ia berkata: daa'in (orang pemberi 
petunjuk). 

“mu'aggibaatun” (ayat 11), ia berkata: al malaa ikatu yahfazhuunahu 
min amrillahi bi idgnihi (malaikat-malaikat yang menjaganya secara bergiliran 
dengan izin Allah). 


“bigadariha” (ayat 17), ia berkata: “la gadri thaagatiha (sebatas 
kemampuannya). 


“labum suu uddaar” (ayat 25), ia berkata: suu ul 'aagibah (bagi mereka 
kediaman yang buruk). 


“thuubaa lahum” (ayat 29), ia berkata: fariha wa gurratu 'ainin 


(kebahagiaan). 
“afalam yai as” (ayat 31), ia berkata: yalamu (mengetahui). 


Surat Ibrahim 


“mubtbi'iina ayat 43), ia berkata: naaghiriina (menyaksikan). 


Sl ashfaadi” tayat 49), ia berkata: ff watsaagin (dalam belenggu). 


Al-ltgan fi Ulumil Jur'an 459 


“min gathiraani ” (ayat 50), ia berkata: an nuhaasu al madgaabu (cairan 
tembaga). 


Surat al-Hijr 


“rubamaa yawaddulladziina kafaru” (ayat 2), ia berkata: yatamannaa 
(mengandai-andai). 


“muslimiinad” (ayat 2), ia berkata: muwahhidiina (orang-orang yang 
mengesakan Allah). 

“Ri yiya'il awwaliin” (ayat 10), ia berkata: wyamin (umat-umat). 

"min kulli syai in manguun” (ayat 19), ia berkata: maluumun (sesuai 
ukuran yang telah diketahui). 


“min hama in masnunir?” (ayat 20), ia berkata: thinin rathbin (tanah yang 
basah). 


“agwaitani?” (ayat 39), ia berkata: ashlaitanii (engkau sesatkan aku). 


“Jashda' bimaa tu mar” (ayat 94), ia berkata: famdhihi (sampaikanlah 
olehmu). 


Surat an-Nahl (Lebah) 


“birruuhi” (ayat 2), ia berkata: bilwahyi (malaikat dengan membawa 
wahyu). 

“Tiiha dif un” (ayat 5), ia berkata: atsiyaabu (pakaian yang menghangatkan. 

“wa minbaa jaairun” (ayat 9), ia berkata: al ahwaaul mukhtalifatu (hawa 
nafsu yang bermacam-macam). 


“tusiimuuna” (ayat 10), ia berkata: tar'auna (menggembalakan 
ternakmu). 


“mawaakhira” (ayat 14), ia berkata: jawaaria (berlayar). 


“tusyaagguna fiihim (ayat 27), ia berkata: #ukhaalifuuna (kalian 
memusuhi). 

“Yatafayya u” (ayat 48), ia berkata: #atamayyalu (bayangannya berbolak- 
balik). 

“hafadatan” (ayat 72), ia berkata : al ash haaru (cucu-cucu) 

“amil jahsyaa 1” tayat 90), ia berkata: ag ginaa (perzinahan). 

“Ya'ighukum” (ayat 90), ia berkata: uuushiikum (memberi pengajaran 
kepadamu). 


"hiya arbaa” (ayat 92), ia berkata: a&tsar (lebih banyak jumlahnya). 


460 Al-Itgan fi Ulumil lur'an 


Surat al-Isra' (Memperjalankan di Malam Hari) 


“wa gadhaina” (ayat 4), ia berkata: alamnaa (telah kami tetapkan). 
Jajaasyuu” (ayat 5), ia berkata: jamasyuu (merajalela). 

“hashiiran” (ayat 8), ia berkata: sjjnan (penjara). 

YJasshalnaahu” (ayat 12), ia berkata: bayyannaahu (telah kami jelaskan). 


“amarnaa mutrafiina” (ayat 10), ia berkata: sallathnaa syiraaraha (kami 
perintahkan orang-orang yang hidup mewah). 


“dammarnaa” (ayat 23), ia berkata: ahlaknaa (kami binasakan). 


“wa gadhaa rabbuka” (ayat 30), ia berkata: amara (telah 
memerintahkan). 


“wa laa tagfu” (ayat 36), ia berkata: wa laa tagul (jangan kamu katakan). 

“rufaatan” (ayat 49),ia berkata: ghubaaran (debu). 

“bibamdihi?” (ayat 44), ia berkata: bi amrihii (dengan perintah-Nya). 

“fasayunghidbuuna” (ayat 51), ia berkata: yahugguuna (menggeleng- 
gelengkan). 

“Ia ahtanikanna” (ayat 62), ia berkata: /a astauliyanna (sungguh akan 
kami kuasai). 

“yugji?” (ayat 60), ia berkata: yyjrii (melayarkan). 

“faragnaahu” (ayat 106), ia berkata: fashalnaahu (kami turunkan 
dengan berangsur-angsur). 


Surat al-Kahfi (Gua) 


“Ywajan” (ayat 1), ia berkata: mutalabbisan (penyimpangan). 

“gayyiman” (ayat 2), ia berkata: dian (bimbingan yang lurus). 

“war ragiin?” (ayat 9), ia berkata: al kitaabu (batu bersurat). 

Yagaawara” (ayat 17), ia berkata: tamiilu (condong). 

“Yagridhuhun?” (ayat 17), ia berkata: tadgiruhum (menjauhi mereka). 

“bilwashiid” (ayat 18), ia berkata: bijfinaa (di depan pintu gua). 

“walaa tadu ainaaka 'anhun?” (ayat 28), ia berkata: laa tata 'adaahum 
illa gairibim (jangan kamu berpaling kepada yang lain). 

“kal mubli” (ayat 29), ia berkata: 'akruz gaiti (keruhan minyak/seperti 
besi yang mendidih). 

“al baagiyaatush shaalihaatu” (ayat 40), ia berkata: dzgikrullah 
(mengingat Allah). 


Al-Itgan fi Ulumil Lur'an 461 


"maubigan” (ayat 52), ia berkata: muhlikan (membinasakan). 

“mau ilan” (ayat 58), ia berkata: maja an (tempat berlindung). 
“buguban” (ayat 60), ia berkata: dahran (bertahun-tahun). 

“min kulli syai in sababan” (ayat 84), ia berkata: “man (ilmu / jalan). 
Tri 'ainin hami atin” (ayat 80), ia berkata: haaratun (kampung kecil). 


“gubaral hadiidi” (ayat 90), ia berkata: gita'ul hadiid (potongan- 
potongan besi). 


“hainash shadafain?” tayat 90), ia berkata: al jabalaini (antara dua gunung). 


Surat Maryam 


“Sawiyyan” (ayat 10), ia berkata: min ghairi kharsin (padahal tidak bisu). 

“hanaanan min ladunnaa” (ayat 13), ia berkata: rahmatan min '“indina 
(kasih sayang dari sisi kami). 

“sariyyan” (ayat 24), ia berkata: huwa Isa (dia adalah Isa). 

“Yabbaaran syagiyyan” (ayat 32), ia berkata: 'ashiyyan (sombong lagi durhaka). 

“wahjurni” (ayat 46), ia berkata: #tanibnii (jauhilah aku). 

“bii hafiyyan” (ayat 47), ia berkata: lathiifan (sangat baik kepadaku). 


“lisaana shidgin 'aliyyan” (ayat 50), ia berkata: ats #sanaa ul hasanu (pujian 
yang baik). 

“ghayyan” (ayat 59), ia berkata: ehusraanan (kerugian). 
“laghwan” (ayat 62), ia berkata: buathilan (tidak berguna). 
“atsaatsan” (ayat 74), ia berkata: maalan (harta benda). 
“dhiddan” layat 82), ia berkata: a'waanan (musuh). 


“Ya uggubum azgan” (ayat 83), ia berkata: taghwiihim ighwa an (berbuat 
maksiat dengan sungguh-sungguh). 


“na'uddu lahum 'addan” (ayat 84), ia berkata: anfaasuhumul lati 
Jatanaffasuuna fid dunyaa (napas mereka yang mereka gunakan untuk 
bernapas di dunia). 


“wirdan” (ayat 80), ia berkata: Yhaasyan (dahaga). 


“ahdan” (ayat 8T), ia berkata: syahaadatu alla ilaaha illallah (kesaksian 
bahwa tiada tuhan yang benar untuk disembah kecuali Allah). 


“iddan” (ayat 89), ia berkata: aghiiman (sangat mungkar). 
“haddan” (ayat 90), ia berkata: hadman (runtuh). 


“rikgan” (ayat 98), ia berkata: shautan (suara yang samar-samat). 


462 Al-ttgan fi Ulumil lur'an 


Surat Thaha 


”bil waadil mugaddasi” (ayat 12), ia berkata: al mubaarak ismubu tbuwa 
(yang diberkahi bernama thuwa). 


“akadu ukhfiiha” (ayat 15), ia berkata: laa ughhiru 'alaiha ahadan ghairii 
(tidak aku tampakkan kepada siapapun selain aku). 

Siiratahaa” (ayat 21), ia berkata: haalataha (keadaannya). 

“wa fatannaka futuunan” (ayat 40), ia berkata: ikhtabarnaaka ikhtibaaran 
(kamu uji dengan ujian). 

“wa laa taniyaa” (ayat 42), ia berkata: laa tabthi aa (lalai). 

“athaa kulla syai in khalgahu” (ayat 50), ia berkata: Ehalaga likulli syai in 
muubabu, tsumma badaabu limankabihi wamath amihi wamasyrabihi wamaskanihi (segala 
sesuatu diciptakan ruhnya, kemudian diberi petunjuk pada pasangannya, 
makanannya, minumannya, dan tempat tinggalnya). 

“Jaa yadhillu” (ayat 52), ia berkata: laa yukhti n (tidak disesatkan). 

“Yaaratan” (ayat 55), ia berkata: warratan (sekali lagi). 


“Yayushitakum” (ayat Ol), ia berkata: fayuhlikakum (maka kalian 
dibinasakan). 

“was sahya” (ayat 80), ia berkata: #hairun syabiihun bis samaani (burung 
yang mirip dengan burung puyuh). 

“wa laa tathghan” (ayat 81), ia berkata: laa tughlamuu (jangan saling 
berbuat zalim /melampaui batas). 

“Jagad hawaa” (ayat 81), ia berkata: syagaa (sungguh ia binasa). 

“bimalkinaa” (ayat 8T), ia berkata: bi amrinaa (dengan kehendak kami). 


“ghalta “alaihi” (ayat 9T), ia berkata: agamta (kamu tetap— 
menegakkannya). 


“lanansifannahu fil yammi” (ayat 9T), ia berkata: lanadgriyannahu fil bahri 
(sungguh kami hanyutkan di laut). 


“saa a” (ayat 101), ia berkata: bisa (amat buruk). 

“Yatakhafatuuna” (ayat 103), ia berkata: yatassawaruuna (mereka 
bermusyawarah). 

“gaa'an” (ayat 106), ia berkata: mustawiyan (dataran yang rata). 

“shafshafan” (ayat 106), ia berkata: /aa nabaa fiihi (tidak ada tumbuhan 
di dalamnya). 


Ch 


zwajan” (ayat 107), ia berkata: waadiyan (lembah). 


Al-Itgan fi Ulumil Lur'an 463 


“amtan” (ayat 107), ia berkata: raabiyatan (bukit-bukit). 

“wa khasya'atil ashwaatu” (ayat 108), ia berkata: sakatat (terdiam). 
“hamsan” (ayat 108), ia berkata: ashshaut alkhafi (suara bisikan). 
“wa'anatil wujuubu” (ayat 111), ia berkata: dzallat (tunduk). 


“Jalaa yakhaafu zbulman” (ayat 112), ia berkata: an yughlama fayugaada 
Jii sayyiatiha (akan dizalimi lalu ditambah kejelekannya). 


Surat al-Anbiya' (Para Nabi) 


“Jalakin” (ayat 33), ia berkata: dauraan (beredar). 
“Jasbahuuna” (ayat 33), ia berkata: yajurruuna (dalam garis edarnya). 


“nangushuhba min athrrafiha” (ayat 44), ia berkata: tangushu ahluha 
wabarakaatuha (berkurang penduduknya dan juga berkurang 
keberkahannya). 


“Yudgaadzgan” (ayat 58), ia berkata: huthaaman (hancur lebur). 


“Jaghanna an lan nagdira “alaihi” (ayat 87), ia berkata: an lan ya'hudzahul 
adgaabu alladxi ashaabahu (azab itu tidak akan menimpa mereka). 


“min kulli hadabin” tayat 90), ia berkata: syarafin (bangsawan). 
“Yansiluun” (ayat 90), ia berkata: yagbaluuna (mereka menerimanya). 
“hashabu jahannama” (ayat 98), ia berkata: sygjarun (pohon kayu). 


“kathayyis sijilli lil kutub?” (ayat 104), ia berkata: kathayyis shabiifati 
alal kitaabi (seperti gulungan lembaran-lembaran kertas). 


Surat al-Hajj (Haji) 


“bahiijin” (ayat 5), ia berkata: husnun (indah). 

“Isaaniya “ithfibi” (ayat 9), ia berkata: mustakbiran fii nafsihi 
(kesombongan dalam dirinya). 

“wa huduu” (ayat 24), ia berkata: alhimuu (mereka diberi petunjuk). 


“tafatsabum” (ayat 29), ia berkata: wadha'a ibraamahum min halgir rasi 
wa lubsits tsiyaabi wa gasshil aghfaari wa nahwi dgaalika (meletakkan baju 
ihram mereka sejak dari mencukur kepala, memakai pakaian, memotong 
kuku, dan lain-lain). 


“mansakan” (ayat 34), ia berkata: Yidan (penyembelihan binatang 
kurban). 


“al gaani'a” (ayat 36), ia berkata: al-muta'affija (orang miskin yang 
tidak mau meminta-minta). 


464 Al-ttgan fi Ulumil lur'an 


“wa al mu'tarra” (ayat 30), ia berkata: assa'/ (peminta-minta). 
“idgaa tamanna” (ayat 52), ia berkata: haddatsa (mempunyai keinginan). 


“H umniyyatihi” (ayat 52), ia berkata: hadiitsuhu (memasukkan godaan- 
godaan terhadap keinginannya). 


“Jasthuuna” (ayat 12), ia berkata: yabthisyuuna (menyerang). 


Surat al-Mu'minun (Orang-Orang yang Beriman) 


“khaasyi una” (ayat 2), ia berkata: &haa ifuuna saakinuuna (merasa 
takut dan tenteram). 


“Tanbutu bid duhni” (ayat 20), ia berkata: ag gait (minyak). 

“haihaata haihaata” (ayat 30), ia betkata: ba'id bai'id jauh-jauh/tidak 
mungkin). 

“tatra” (ayat 44), ia berkata: yattabi'u badhan ba dhan (mengikuti 
sebagian demi sebagian). 

“wa gulububum wajilatun” layat 60), ia berkata: £haifiina (ketakutan). 


“yaj aruuna” (ayat 64), ia berkata: yastaghiitsuun (mereka meminta 
pertolongan). 


“Yankishuuna” (ayat 60), ia berkata: tudiiruuna (berpaling ke belakang). 


“saamiran tahjuruuna” (ayat 67), ia berkata: tasmaruuna haulal baiti 
wataguuluuna bajran (bercakap-cakap pada malam hari di sekitar Kakbah 
tentang hijrah). 


(AI 


anish shiraati lanaakibuuna” (ayat 74), ia berkata: 'anil haggi 'aadiluuna 
(benar-benar menyimpang dari kebenaran). 


“tusharuuna” (ayat 89), ia berkata: takdzibuuna (kalian ditipu). 


“kaalihuuna” (ayat 104), ia berkata: aa bisuuna (dalam keadaan cacat). 


Surat an-Nur (Cahaya) 


“yarmuunal mubshanaati” (ayat 4), ia berkata: dl haraa ir (orang-orang 
merdeka). 


“maa kaka minkum” (ayat 21), ia berkata: ya ihtada (tidak mendapatkan 
petunjuk). 

“walaa ya tali” (ayat 22), ia berkata: /aa yagsimu (jangan bersumpah). 

“diinahum” (ayat 25), ia berkata: hisaabuhum (balasan mereka). 


“Yasta nisuu” (ayat 27), ia berkata: tusallimuu (kalian ucapkan salam 
dan minta izin). 


Al-ltgan fi Ulumil Lur'an 465 


“wala yubdiina giinatahunna illa libu'ulatihinna” (ayat 31), ia berkata: 
laa tubdii khalakhiliha wa madhadiha wanahwiha wasya riha illa liganjiha (tidak 
menampakkan binggel, siku, lengan, dan sejenisnya juga rambutnya kecuali 
diperlihatkan kepada suaminya). 


“ehairi ulil irbati” (ayat 31), ia berkata: al mughafjal alladzgi laa yastahyin 
nisa'a nisa'a (orang-orang yang kurang sempurna akalnya yang tidak 
mempunyai hasrat terhadap wanita). 


“in alimtum fihim khairan” (ayat 33), ia berkata: in alimtum lahum 
biilatan (jika kalian mengetahui argumentasi mereka). 


“wa atuuhum min maalillahi” (ayat 33), ia berkata: dha'u 'anhum min 
mukatabatibim (bantulah mereka dalam menyelesaikan perjanjiannya). 

“Jatayaatikum” (ayat 33), ia berkata: iaa'ikum (budak-budak perempuan 
kalian). 

“al bigha 1” (ayat 33), ia berkata: ag gina (zina). 

“muurus samaawaati” (ayat 35), ia berkata: haadi ahlis samaawaati 
(pemberi petunjuk penduduk langit). 


“matsalu nuurihi” (ayat 35), ia berkata: budahu fi galbi mu'min (memberi 
petunjuk dalam hati orang mukmin). 


“kamisykaatin” (ayat 35), ia berkata: maudhi'ul fatilati (tempat pelita/ 
petunjuk-Nya dalam hati orang yang beriman). 


“HE buyutin” (ayat 30), ia berkata: al masajid (masjid-masjid). 
“an turfa'a” (ayat 30), ia berkata: #ukarram (dimuliakan). 


“wayudgkara fihas muhu” (ayat 30), ia berkata: yutla fiiha kitabuhu (di 
dalamnya dibaca kitab Allah). 


“yusabbihu” (ayat 36), ia berkata: yushalla (shalat di dalamnya). 

“bilebuduwwi” (ayat 30), ia berkata: shalatul ghudaati (shalat pada waktu 
pagi/Subuh). 

“wal ashal” (ayat 36), ia berkata: shalatul 'ashri (shalat Ashar). 

“bigi'atin” (ayat 39), ia berkata: ardhan mustawiyatun (hamparan tanah 
yang rata). 

“Yahiyyatan” (ayat O1), ia berkata: as salaam (selamat). 


Surat al-Furgan (Pembeda) 


“subuuran” (ayat 13), ia berkata: wailan (celaka). 


“buuran” (ayat 18), ia berkata: halaka (binasa). 


466 Al-ttgan fi Ulumil lur'an 


“haba'an mantsuuran” (ayat 23), ia berkata: al ma'u al muhraagu (ait 
yang tumpah). 

“saakinan” (ayat 45), ia berkata: da'iman (tetap). 

“gabdhan yasiiran” (ayat 40), ia berkata: sari'an (dengan cepat). 


Ya'alal laila wan nahara kbilfatan” (ayat 62), ia berkata: man fatahu syai'un 
minal laiili an ya'malahu, adrakahu binnahari (barangsiapa tidak dapat 
mengerjakan sesuatu pada malam hari, ia dapat mengerjakannya di siang hari). 


“haunan” (ayat 63), ia berkata: bitha'ati wal 'afafi wat tawadhu'i (dengan 
ketaatan, menjaga kehormatan diri dan rendah hati). 


“aula duaukum” (ayat 77), ia berkata: imwanukum (kalau bukan karena 
iman kalian). 


Surat asy-Syu'ara (Para Penyair) 


“kath thandi” (ayat 63), ia berkata: kal jabali (laksana gunung). 
“Jakubkibuu” tayat 94), ia berkata: jama'uu (mereka dikumpulkan). 
“riiin” (ayat 128), ia berkata: syarafin (kemewahan). 

“VJa'allakum” (ayat 129), ia berkata: ka'annakum (seakan-akan kalian). 


“khulugul awwalin” (ayat 137), ia berkata: dinul 'awwaliina (adat 
kebiasaan orang-orang dahulu). 


“hadhiimun” (ayat 148), ia berkata: masyiyatun (lembut). 

“Jaarihiina” (ayat 149), ia berkata: hadzigiina (rajin). 

“al aikati” (ayat 176), ia berkata: al ghaidhatu (yang dibenci—kaum 
Nabi Syw'aib). 

“wal jibillata” (ayat 184), ia berkata: a/ khalgu (ciptaan). 


“ kulli wadin yahiimuuna” (ayat 225), ia berkata: f7 kulli laghwin 
Jakhuudhuuna (mereka tenggelam dalam setiap kesia-sia). 


Surat an-Naml (Semut) 


“buurika” (ayat 8), ia berkata: guddisa (diagungkan). 

“auzin?” (ayat 19), ia berkata: 7alni (jadikanlah aku). 

“Yukbrijul khab'a” (ayat 25), ia berkata: yalamu kulla khufyatin fis sam'ai 
wal ardhi (mengetahui apa-apa yang tersembunyi di langit maupun di bumi). 

“Thaairukum” (ayat 47), ia berkata: mashaibukum (nasib-nasib kalian). 


“iddaraka ilmuhum” (ayat 60), ia berkata: ghaba ilmuhum (pengetahuan 
mereka tidak mampu menjangkau). 


Al-ltgan fi Ulumil Lur'an 467 


“radifa” (ayat 72), ia berkata: garuba (telah dekat). 
“YYuza'una” (ayat 83), ia berkata: yudja'una (dibagi-bagi). 
“dahiriina” (ayat 8T), ia berkata: shaghiriina (hina). 
“Jaamidatan” (ayat 88), ia berkata: gaaimatan (berdiri tegak). 
“atgana” (ayat 88), ia berkata: ahkama (membuat kokoh). 


Surat al-Oashash (Cerita-Cerita) 


"latanuu'u” (ayat 70), ia berkata: tatsgilu (berat). 


Surat al-'Ankabut (Laba-Laba) 


“watakhluguuna” (ayat 17), ia berkata: watashna'uuna (kalian perbuat). 
“ifkan” (ayat 17), ia berkata: kadgiban (kebohongan). 


Surat ar-Rum 


“adnal ardh?” ayat 3), ia berkata: #harfusy syam (ujung kota Syam). 
“wahuwa ahwanu 'alaihi” (ayat 27), ia berkata: aisar (lebih mudah). 


“Yasshadda nuna” (ayat 43), ia berkata: yatafarraguuna (mereka bercerai-berai). 


Surat Lugman 


“Ja tusha'ir khaddaka linnaasi” (ayat 18), ta berkata: /natakabar fatahgiru 
Ibadallahi watu ridhu 'anbum biwajhika idga kalamuka (janganlah kamu 
sombong sehingga kamu menghina hamba-hamba Allah dan kamu 
memalingkan wajahmu apabila berbicara dengan mereka). 


“al gharur” (ayat 33), ia berkata: asy-syaithanu (setan). 
Surat as-Sajdah (Sujud) 


“Inna nasiinaakum” (ayat 14), ia berkata: taraknaakum (kami telantarkan 
kalian). 

“minal 'adgabil adnaa” (ayat 21), ia berkata: masha'ibud dunya wa 
sgaamuba wa bala'uha (bencana dunia baik sakit maupun cobaan lainnya). 


Surat al-Ahzab (Golongan yang Bersekutu) 


“salaguukum” (ayat 19), ia berkata: istagbaluukum (mereka menyambut 
kalian). 


468 Al-ttgan fi Ulumil lur'an 


“turjii” (ayat 51), ia berkata: 41'akhir (menangguhkan). 


“lanughriyannaka bihin?” (ayat 60), ia berkata: lanusallithannaka alaihim 
(niscaya kami perintahkan kamu untuk memerangi mereka). 


“a-amanata” (ayat 72), ia berkata: al-fara'idhu (kewajiban-kewajiban). 
“Yahbuulan” (ayat 72), ia berkata: ghirran bi amrillah (bodoh dengan 
perintah-perintah Allah). 


Surat Saba' (Kaum Saba) 


“illa dabbatul ardh?” (ayat 14), ia berkata: a-aradhatu (rayap). 
"minsya'atahu” (ayat 14), ia berkata: ashahu (tongkatnya). 
“saylalarim?” (ayat 10), ia berkata: asy-syadiidu (banjit yang dahsyat). 
“khamthin” (ayat 10), ia berkata: al-araaku (berbuah pahit). 


Ke Bi 


“hattaa idgaa fuggi'a” (ayat 23), ia berkata: jullia (ketakutan itu 
dihilangkan). 

“alfattaahul 'aliimu” (ayat 26), ia berkata: al-gaadhi (Maha Pemberi 
Keputusan lagi Maha Mengetahui). 

“Jalaa jauta” (ayat 51), ia berkata: jalaa naata (tiada keselamatan). 


“wa anna lahum tanaawusyu” (ayat 52), ia berkata: fakaifa lahum birradKdi. 


Surat Fathir (Pencipta) 


“wal 'amalush shaalihah” (ayat 10), ia berkata: adaa'al faraa'idha 
(mengerjakan kewajiban-kewajiban). 

“min gitbmiir” (ayat 13), ia berkata: al-jildul ladgi yakuunu 'ala ghabrin 
nawaah (kulit tipis di atas punggung biji kurma). 

“Jugbuubun” (ayat 35), ia berkata: “yaa (lesu). 


Surat Yasin 


“Yaa hasratan” (ayat 31), ia berkata: wailun (celaka). 

“kal urjuunil gadiim?” tayat 39), ia berkata: ashlul 'adzagi al- 'atiigi 
(seperti tandan yang tua). 

“al-masyhuun?” (ayat 41), ia berkata: al-mutali'u (penuh muatan). 

"minal ajdaatsi” (ayat 51), ia berkata: a-gubuuru (dari kuburan). 

“Jaakihuuna” (ayat 55), ia berkata: jahuuna (bersenang-senang). 


Al-Itgan fi Ulumil Lur'an 469 


Surat ash-Shaffat (yang Bershaf—Shaf) 


Sahduuhum” (layat 23), ia berkata: wajjahuuhum (hadapilah mereka). 
“laa fiiha ghaulun” layat 47), ia berkata: shudaa'un (pusing-pusing). 


“baidhun maknuunun” (ayat 49), ia berkata: al lulu' al maknuunun 
(permata yang terpelihara). 

“sawaa'iljahiim?” (ayat 55), ia berkata: wasthal jahiimi (di tengah-tengah 
neraka jahim). 

“alfau aaba ahumi?” (ayat 69), ia berkata: wajaduu (yang mereka dapati). 

“wa taraknaa alaihi fil aakhiriina” (ayat 78), ia berkata: /isaanu shidgin 
lilanbiyaa'i kullihim (ucapan yang benar bagi semua nabi). 

“min syiiatihi” tayat 83), ia berkata: ahlu diinihi (penganut agamanya). 

“balagha ma'ahus sya'ya” (ayat 102), ia berkata: al-'amalu (sampai umur 
sanggup berusaha). 


“Yallahu liijabiin?” (ayat 103), ia berkata: shara'ahu (membantingnya 
ke tanah). 


Janabadgnaahu” (ayat 145), ia berkata: algainaahu (kami lemparkan). 
“bilaraa ?” (ayat 145), ia berkata: bissaahil (pantai). 
“bifaatiniina” (ayat 162), ia berkata: mudhilliina (tersesat). 


Surat Shad 


“wa laata hiina manashin” (ayat 3), ia berkata: laisa hiina firaaru 
(bukanlah saat untuk melarikan diri). 

“Gehtilaagun” (ayat T), ia berkata: takhriish (dusta yang diada-adakan). 

al yartaguu fil asbaabi” (ayat 10), ia berkata: as-samaa u (langit). 

“min fJawaagin” (ayat 15), ia berkata: tardaadin (saat berselang). 

“ajjil lanaa githanaa” (ayat 16), ia berkata: al-'adgaabu (siksaan). 

“Jathafiga mashan?” (ayat 33), ia berkata: ja'ala yamshu (ta membuatnya 
mengusap). 

“Yasadan” (ayat 34), ia berkata: syaithanan (setan yang duduk di atas 
kursinya). 

rukhaa an haitsu ashaaba” (ayat 30), ia berkata: muthi'atan haitsu araada 
(menurut ke mana saja yang ia kehendaki). 

“dhightsan” (ayat 44), ia berkata: hugmatan (seikat rumput). 

“ulil aidi” (ayat 45), ia berkata: a-guwwatu (yang memiliki kekuatan). 


470 Al-ttgan fi Ulumil lur'an 


“wal abshaar” (ayat 45), ia berkata: al-fighu fid diini (pengetahuan 
tentang agama). 


“Yaashiraatuth tharfi” (ayat 52), ia berkata: 'an ghairi agwaajihinna 
(bidadari-bidadari yang tidak memandang kepada selain pasangan-pasangan 
mereka). 


“atraabun” (ayat 52), ia berkata: mustawiyaatun (umurnya sebaya). 

“ghassyaagun” (ayat ST), ia berkata: az-zamhariiru (air yang sangat dingin). 

“agwaajun” (ayat 58), ia berkata: alwaanu minal 'adgaabi (macam- 
macam azab). 


Surat az-Zumar ( Rombongan-Rombongan) 


Yukawwirul laila” (ayat 5), ia berkata: yahmilu (ia membawa). 


“laminas saakhiriina” (ayat 56), ia berkata: almukhawwifiina (yang 
menakuti-nakuti). 


“minal muhsiniina” (ayat 58), ia berkata: al-muhtadiina (yang 
mendapatkan petunjuk). 


Surat Ghafir 


“Rith than?” (ayat 3), ia berkata: as sa'ah wal ghina (kelapangan dan 
kekayaan). 


Omitsla da'bi gaumi nuubin” (ayat 31), ia berkata: haa/ (sebagaimana 
keadaan kaum Nuh). 


“Ii tabaabin” (ayat 37), ia berkata: £husraan (kerugian). 
“uduuniy” (ayat 60), ia berkata: wahhiduuni (esakanlah Aku). 
Surat Fushshilat (Yang Dijelaskan) 


“Jahadainaahum” (ayat 17), ia berkata: bayyannaahum (kami jelaskan 
kepada mereka). 


Surat asy-Syura (Musyawarah) 


“rawaakida” (ayat 33), ia berkata: yuguufan (berhenti). 


“au yuu bighunna” (ayat 34), ia berkata: yuhlikuhunna (mereka 
dibinasakan). 


Al-Itgan fi Ulumil Lur'an 471 


Surat az-Zukhruf (Perhiasan) 


“wamaa kunna lahuu mukriniina” (ayat 13), ia berkata: muthigiina 
(mampu menguasai). 

“ma'aarija” (ayat 33), ia berkata: ad-daraju (tangga-tangga). 

“wa gukhbrufan” (ayat 35), ia berkata: adg-dzahab (emas). 

“wa innahu ladgikrun” (ayat 44), ia berkata: syarafun (kemuliaan yang 
besar). 


tuhbaruuna” (ayat 70), ia berkata: tukramuuna (kamu dimuliakan). 


Surat ad-Dukhan (Kabut) 


“watrukil bahra rahwan” (ayat 24), ia berkata: samtan (terbelah). 


Surat al-Jatsyiyah (Yang Berlutut) 


“adhallahullahu 'alaa “ilmin” (ayat 23), ia berkata: f7 saabigi “ilmihi 
(berdasarkan ilmu Allah). 


Surat al-Ahgaf (Bukit-Bukit Pasir) 


“Tima in makkanaakum fiih?” (ayat 20), ia berkata: lam tumakkinukum 
Jiihi (yang belum pernah Kami teguhkan sebelumnya). 


Surat Muhammad 
“min maa in ghairi aasinin” (ayat 15), ia berkata: mutaghayyirun (tidak 
berubah). 
Surat al-Hujurat (Kamar-Kamar) 


“laa tugaddimuu baina yadayillahi wa rasuulih?” (ayat 1), ia berkata: laa 
taguulu khilaafal kitaabi was sunnati (janganlah kalian mengatakan sesuatu 
yang menyalahi kitab Al-Guran dan As-Sunah). 


“wa laa tajassasuu” (ayat 12), ia berkata: huwa an tattabi' a 'auratil mu'min 
(yaitu memata-matai aib orang-orang yang beriman). 


Surat Oaf 


“al majiid” (ayat 1), ia berkata: al £ariim (yang mulia). 
“mariijin” (ayat 5), ia berkata: mukhtalifun (kacau balau). 


472 Al-ttgan fi Ulumil lur'an 


“wannahla basgaatin” (ayat 10), ia berkata: thiwaalun (tinggi 
memanjang). 


“ti labsin” (ayat 15), ia berkata: syakkun (ragu-ragu). 


Twin hablil wariid” (ayat 16), ia berkata: a-wariid / 'urgul 'unugi (urat leher). 


Surat adz-Dzariyat (Angin yang Menerbangkan) 


“gutilal kharraasuuna” (ayat 10), ia berkata: a-murtaabuuna (orang- 
orang yang banyak berbuat dusta). 


“ii ghamratin saahuuna” (ayat 11), ia berkata: fii dhalaatatihim 
Jatamaadauna (orang-orang yang terbenam dalam kesesatannya). 


Yuftanuuna” (ayat 13), ia berkata: yu'adgabuuna (mereka diazab di 
atas api neraka). 


"maa yahja'uuna” (ayat 17), ia berkata: yanamuuna (mereka tidur). 


“fii sharratin” (ayat 29), ia berkata: shaihatin (memekik /karena 
tercengang). 

“fashakkat wajhaha” (ayat 29), ia berkata: lathamat da menepuk 
wajahnya). 

“Jatawallaa biruknihi” (ayat 39), ia berkata: biguwwatihi (bersama tentaranya). 


“banainaahaa biaydin” (ayat 48), ia berkata: biguwwatihi (dengan 
kekuatan). 


“dzul guwwatil matiinu” (ayat 58), ia berkata: asyadiidu (sangat kokoh). 
“Ianuuban” layat 59), ia berkata: dalwan (bagian siksa). 


Surat ath-Thur (Bukit) 


“walbahril masjuur?” (ayat 0), ia berkata: al mauguud (terdapat api yang 
menyala). 

“Yauma tamuuri?” (ayat 9), ia berkata: taharraka (berguncang). 

Yauma yuda'uuna” (ayat 13), ia berkata: yadfa'uuna (mereka didorong). 

“Jaakihiina” (ayat 18), ia berkata: mujabiina (bersuka ria). 

“wamaa alatnaahum” (ayat 21), ia berkata: maa nagashnaahum (kami 
tiada mengurangi). 

“walaa ta'tasiim” (ayat 23), ia berkata: kadgibun (perbuatan dusta). 

“raibal manuuna” (ayat 30), ia berkata: a-manuunu , a-maut (kematian). 


“a-musathiruuna” (ayat 37), ia berkata: a-musallithuuna (mereka yang 
berkuasa). 


Al-ttgan fi Ulumil Iur'an 473 


Surat an-Najm (Bintang-Bintang) 
“dzu mirratin” (ayat 6), ia berkata: mangharun hasanun (pemandangan 
yang indah). 
“aghnaa wa agnaa” (ayat 48), ia berkata: athaa wa ardhaa (yang 
memberi kekayaan dan memberi kecukupan). 


Yak-aagifatu” (ayat 57), ia berkata: min asmaai yaumil gijamaati (nama 
dari hari kiamat). 


“saamiduuna” (ayat Ol), ia berkata: /aahuuna (melengahkannya). 


Surat ar-Rahman (Yang Maha Penyayang) 


“wannajmu wasysyajaru” (ayat 0), ia berkata: annajmu maa yanbasithu 
'alal ardhi, assyajarru maa yanbutu 'ala saagin (yang membentang di atas 
bumi dan yang tumbuh dengan berbatang). 


“Jilanaam?” (ayat 10), ia berkata: alkhalgu (yang diciptakan-Nya). 

“Izul 'ashfi” (ayat 12), ia berkata: ar-tiin (buah tin). 

“warraihaan?” (ayat 13), ia berkata: khudharatug gar'i (bunga-bunga 
tanaman yang harum baunya). 


“Jabi ayyi aalaa irabbikumaa” (ayat 13), ia berkata: biayyi nikmatillahi 
(nikmat Allah yang manakah). 


“min maarijin” (ayat 15), ia berkata: £haalishun naari (nyala api). 

“maraja” (ayat 19), ia berkata: arsala (membiarkan). 

“dzul jalaali” (ayat 27), ta berkata: dgul 'aghamati wal kibriyaa'i (yang 
memiliki keagungan dan kebesaran). 


“sanafrughu lakum” (ayat 31), ia berkata: hadga wa'iidun minallahi 
Wibaadihi walaisa yaa lillahi syughlun (ini adalah ancaman dari Allah untuk 
hamba-hamba-Nya dan bukanlah Allah melalaikannya). 


aa tanfudguuna” (ayat 33), ia berkata: laa takhrujuuna min sulthanin 
tidak ada yang keluar dari kekuasaan). 
yang 


“yuwaghun” (ayat 35), ia berkata: /lahbunnari Gilatan api). 
“wanuhaasun” (ayat 35), ia berkata: dukhaanun naari (asap api). 
“wajanal jannatain?” (ayat 54), ia berkata: #simaarun (buah-buahan). 


“lam yathmitshunna” (ayat 50), ia berkata: yadnu minhunna (mereka tidak 
pernah didekati). 


“nadgdgaakhatani” (ayat 60), ia berkata: jaa idhataani (yang keduanya 
memancat). 


474 Al-ttgan fi Ulumil lur'an 


“rafrafin khudhrin” (ayat 76), ia berkata: al-majaalis (tempat-tempat 
duduk). 


Surat al-Wagi'ah (Hari Kiamat) 


"mutrafiina” (ayat 45), ia berkata: muna'imiina (bermewah-mewah). 


“lilmugwiinad” (ayat 73), ia berkata: al-musaafiriina (orang yang berada 
dalam perjalanan mengarungi padang pasir). 


“ghaira madiiniina” (ayat 80), ia berkata: muhaasibiina (diperhitungkan). 


Yarauhun” (ayat 89), ia berkata: raahatun (kenikmatan). 


Surat al-Hadid (Besi) 


Yan nabra ahaa” (ayat 22), ia berkata: nakhluguha (Kami ciptakan). 


Surat al-Mumtahanah (Perempuan-Perempuan yang Diuji) 


“Jaa taj'alaa fitnatan lilladgiina kafaruu” (ayat 5), ia berkata: /aa 
tusallitbbum 'alaina fayuftinuunanaa (jangan biarkan mereka menguasai 
sehingga mereka memfitnah kami). 


“wa la ya'tiina bibuhtaanin yaftariinahu” (ayat 12), ia berkata: laa yalhagna 
biagwaajihinna ghaira alaadihim (tidak menasabkan anak-anak yang bukan 
anak-anak dari suami mereka kepada mereka). 


Surat al-Munafigun (Orang-Orang Munafik) 
“gaatalahumullahu” (ayat 4), ia berkata: /a'anahu (mereka dilaknat). 
“wa anfiguu” (ayat 10), ia berkata: #ashaddaguu (bersedekahlah). 

Surat ath-Thalag (Talak) 


“waman yattagillaha yaj'allahu makhrajan” (ayat 2), ta berkata: yunjiihi 
min kulli karbin fid dunya wal akbirati (diselamatkan dari kesengsaraan dunia 
dan akhirat). 


“atat” (ayat 8), ia berkata: 'ashat (durhaka). 


Surat al-Mulk (Kerajaan) 


“tamayyazu” (ayat 8), ia berkata: tatafarragu (terpecah-pecah). 
fasuhgan” (ayat 11), ia berkata: budan (menjauh). 


Al-ttgan fi Ulumil lur'an 475 


Surat al-Oalam 


“au tudhinu fayudhinuuna” (ayat 9), ia berkata: walau tarakhasha lahum 
Jayurakhashuuna (kalau sekiranya kamu bersikap lunak kepada mereka, 
niscaya mereka akan bersikap lunak pula kepadamu). 


“Kaniimin” (ayat 13), ia berkata: ghaluumun (terkenal kejahatannya). 


gaala ausathubum” (ayat 28), ia berkata: adaluhum (orang yang pal- 
ing baik pikirannya dari mereka). 


“Yuma yuksyafu 'an saagin” (ayat 42), ia berkata: a-amrus syadid al- 
mufrhi'u minal hauli yaumal giyamti (gambaran keadaan orang yang sedang 
ketakutan yang hendak lari karena hebatnya hari kiamat). 


wahuwa makghbumun” (ayat 48), ia berkata: maghumuumun (marah). 
“madgmuumun” (ayat 49), ia berkata: maluumun (tercela). 


Jayugliguunaka” (ayat 51), ia berkata: yu aanuuka (menggelincirkanmu). 


Surat al-Haggah (Hari Kiamat) 


“Jammaa thaghal maa W” (ayat 11), ia berkata: #haghaa , katsura (banyak). 


“udgunun waa'iyatun” (ayat 12), ia berkata: waa'iyatun , haafizhatun 
(mendengar dengan penuh perhatian). 


“innii ghananti” (ayat 20), ia berkata: aigantu (aku telah yakin). 
“min ghisliinin” (ayat 30), ia berkata: shadiidin (nanah). 


“al khaathi'uuna” (ayat 37), ia berkata: ahlul 'aari (orang-orang yang 
berdosa). 


Surat al-Ma'arij (Tempat-Tempat Naik) 


“dgil ma'aarij” (ayat 3), ia berkata: aluluw wal fawaadhilu (tempat- 
tempat tinggi dan utama). 


Surat Nuh (Nabi Nuh) 
“subulan” (ayat 20), ia berkata: #burugan (jalan-jalan). 
Fejaajan” layat 20), ia berkata: mukhtalifatun (berbeda-beda). 
Surat al-Jin 
“Yaddu rabbina” (ayat 3), ia berkata: f7luhu wa amruhu wagudratuhu 


(perbuatan-Nya, urusan-Nya, dan kemampuan-Nya). 


476 Al-ttgan fi Ulumil lur'an 


Jalaa yakhaafu bakhsan” (ayat 13), ia berkata: nugshan min hasanaatihi 
(kebajikannnya menjadi kurang). 


Surat al-Muzammil (Orang yang Berselimut) 


“katsiiban mahiila” (ayat 14), ia berkata: arramli assaailu (pasir yang 
beterbangan). 


“wabiilan” (ayat 10), ia berkata: syadiidan (yang berat). 


Surat al-Oiyamah 


Jaidga gara'naahu” (ayat 18), ia berkata: bayannaahu (kami jelaskan). 

“Jattabi' gur'aanahu” (ayat 18), ia berkata: imal bihi (kerjakan dengan 
mengikutinya). 

“waltaffatissagu bissaagi” (ayat 29), ia berkata: aakhiru yaumin min 
ayyaamid dunya waawwalu yaumin min ayyamil aakbirati, fataltagi as syiddatu 
bis syiddati (akhir hari dari hari-hari dunia dan permulaan hari dari hari- 
hari akhirat, maka kesengsaraan bertemu kesengsaraan). 


“sudaa” (ayat 36), ia berkata: hamalan (dibiarkan tanpa 
pertanggungjawaban). 


Surat al-Insan (Manusia) 


“amsyaajin” (ayat 2), ia berkata: mukhtalifatul alwaani (dengan warna- 
warna yang berbeda-beda). 

“mustatbiiran” (ayat T), ia berkata: faasyiyan (merata di mana-mana). 

“abuusan” (ayat 10), ia berkata: dhayyigan (kesempitan). 

“gamthariiran” (ayat 10), ia berkata: #hawiilan (panjang). 


Surat al-Mursalat (Malaikat yang diutus) 
“kifaatan” (ayat 25), ia berkata: £jjaa an (tempat berkumpul). 


“rawaasiya” (ayat 27), ia berkata: jibaalan (gunung-gunung). 
“yaamikhaatin” (ayat 27), ia berkata: musyarfaatin (yang tinggi). 
"maa an furaatan” (ayat 27), ia berkata: adzhan (air tawar). 


Surat an-Naba (Berita Besar) 


“siraajan wahhaajan” (ayat 13), ia berkata: mudhii an (bersinar). 


Al-Itgan fi Ulumil Lur'an 477 


“minal mu'shiraati” (ayat 14), ia berkata: as-sahaabu (awan). 

“Isajjaajan” (ayat 14), ia berkata: munshabban (tercurah). 

“alfaafan” (ayat 10), ia berkata: mwujtami'atan (bergumpal). 

“Jazaa an wifaagan” (ayat 20), ia berkata: wifga a'maalihim (setimpal 
dengan perbuatan mereka). 

"mafaazan” (ayat 31), ia berkata: mutanazgahan (kesucian). 

“kawaa'iba” (ayat 33), ia berkata: nawaahidu (gadis-gadis sebaya). 

“Yaguumur ruubu” (ayat 38), ia berkata: malakun min a'ghamil malaaikati 
khalgan (Jibril). 

“wagaala shawaaban” (ayat 38), ia berkata: Jaa ilaaha illallah (tiada 
tuhan yang hag untuk disembah kecuali Allah). 


Surat an-Nazi'at 
(Malaikat-Malaikat yang Mencabut) 


“ar-raadifatu” (ayat 7), ia berkata: an-nafkhatus tsaniyatu (tiupan 
sangkakala yang kedua). 

“waajifatun” (ayat 8), ia berkata: £haifatun (ketakutan). 

“Fil haafirati” (ayat 10), ia berkata: alhayaati (kehidupan). 

“samkahaa” (ayat 28), ia berkata: banaahaa (bangunannya). 

“wa aghthasya” (ayat 29), ia berkata: aghalama (menjadikannya gelap). 


Surat 'Abasa (Ia Bermuka Masam) 


“wnjuubun yaumaidzin musfiratun” (ayat 38), ia berkata: musyarrafatun 
(berseri-seri). 


Surat at-Takwir (Menggulung) 


“kuwwirat” (ayat 1), ia berkata: aghlamat (menjadi gelap). 

“Inkadarat” (ayat 2), ia berkata: taghayyarat (berguguran). 

“idga asasa” (ayat 17), ia berkata: adbara (meninggalkan gelapnya). 
Surat al-Infithar (Terbelah) 


“Jujjirat” (ayat 3), ia berkata: badhuha fi badhin (meluap). 
“butsirat” (ayat 4), ia berkata: buhtsirat (dibongkar). 


478 Al-ttgan fi Ulumil lur'an 


Surat al-Muthaffifin (Orang-Orang yang Curang) 
“lafi iliyyiina” (ayat 18), ia berkata: aljannatu (surga). 


Surat al-Insyigag (Terbelah) 
“Jan yahuuran” (ayat 14), ia berkata: lan yab'atsa (tidak akan 
dibangkitkan). 


“bima yuu'uuna” (ayat 23), ia berkata: yusirruuna (mereka dirahasiakan). 


Surat al-Buruj (Gugusan Bintang) 


“ahvaduudu” (ayat 14), ia berkata: alhabiibu (Maha Pengasih). 


Surat ath-Tharig (Yang Datang di Malam Hari) 


“lagaulun fashlun” (ayat 13), ia berkata: haggun (yang benar). 
“bilbagli” (ayat 14), ia berkata: bi! baathili (kebatilan). 


Surat al-A'la (Yang Paling Tinggi) 


“ghutsaa an” (ayat 5), ia berkata: hasyiman (mengering). 

“ahwa” (ayat 5), ia berkata: aswad (menghitam). 

“uan tagakkaa” (ayat 14), ia berkata: mwinas syirki (menyucikan dari 
kesyirikan). 

“wadgakarasma rabbihi” (ayat 15), ia berkata: wahhadallaha (meng- 
esakan Allah). 


“Yashallaa” (ayat 15), ia berkata: ashalawaatul khamsu (shalat lima 
waktu). 


Surat al-Ghasiyah (Hari Pembalasan) 


“ak-ghasyiyah”, “ath-tbaammah”, “ash-shaakhah”, “al-haaggah”, “al- 
gaari'ah” (ayat 1), ia berkata: ath-thaammah, ash-shaakhah, al-haaggah, al- 
gaari'al: min asmaa i yaumil giyaamati (dama-nama hari kiamat). 


“min dharii” (ayat 0), ia berkata: syajarrun dgu syaukun (pohon yang 
berduri). 


“wa namaarigu” (ayat 15), ia berkata: a-maraafigu (bantal-bantal). 


“bimusaithirin” (ayat 22), ia berkata: bijabbaarin (berkuasa atas mereka). 


Al-ttgan fi Ulumil Aur'an 479 


Surat al-Fajr (Fajar) 


“labil mirshaad” (ayat 14), ia berkata: yasma'u wa yaraa (ta mendengar 
dan melihat). 


“amman” (ayat 20), ia berkata: syadiidan (berlebihan). 
“wa annaa labudgdzikra” (ayat 23), ia berkata: kajfa lahu (tidak berguna 
lagi baginya). 


Surat al-Balad (Negeri) 


“an najdayn?” (ayat 10), ia berkata: adh dhalaalatu wal huda (kesesatan 
dan petunjuk). 


Surat asy-Syams (Matahari) 


“thahaaha” (ayat 6), ia berkata: gasamahaa (pembagiannya). 


fujuurahaa wa tagwaahaa” (ayat 8), ia berkata: bainal khairi wasysyarri 
(antara kebaikan dan kejelekan). 


“wa laa yakhaafu ngbaaha” (ayat 15), ia berkata: laa yakhaafu min ahadin 
igaabatan (tidak takut pada siapapun terhadap tindakannya itu). 


Surat adh-Dhuha (Waktu Matahari Sepenggalah Naik) 


“Sajaa” (ayat 2), ia berkata: dahaba (lenyap). 


“maa wadda aka rabbuka wamaa galaa” (ayat 3), ia berkata: maa tarakaka 
wamaa abghadhaka (tidak meninggalkanmu dan tidak pula memurkaimu). 


Surat asy-Syarh (Melapangkan) 
Yanshab” (ayat BD), ia berkata: fid du'a (dalam doa). 
Surat Ouraisy (Suku Ouraisy) 

“ilaafihin?” layat 2), ia berkata: luzuumuhum (kebiasaan mereka). 

Surat al-Kautsar (Nikmat yang Banyak) 
“Syaaniaka” (ayat 3), ia berkata: 'adumwuka (musuhmu). 

Surat al-Ikhlash (Memurnikan Keesaan Allah) 

“ash-shamadu” (ayat 2), ia berkata: asy-yidul ladgi kamula f su'dudihi 


(tuan yang sempurna kemuliaan-Nya). 


480 Al-ttgan fi Ulumil lur'an 


Surat al- Alag (Segumpal Darah) 


Yak 'alagin” (ayat 2), ia berkata: a-khalgu (ciptaan). 

Ini adalah perkataan Ibnu Abbas, yang dikeluarkan oleh Ibnu Jartir 
dan Ibnu Abi Hatim dalam kedua tafsirnya secara terpisah, lalu kami 
merangkumnya, meskipun ini tidak mencakup semua gharibul Yur'an, akan 
tetapi ini sudah cukup mewakili. 

Kata-kata berikut ini belum disebutkan dalam riwayat yang telah 
kami paparkan di atas dan kami nukil dari riwayat Dhahhak. 

Ibnu Abi Hatim berkata: aku diberitahu oleh Abu Zar'ah, kami diberi 
tahu oleh Minjab bin al-Harits, Ibnu Jarrir berkata: aku diberitahu oleh 
Minjab—kami diberitahu oleh Bisyr bin Ammarah dari Abi Rauf dari 
Dhahhak dari Ibnu Abbas dengan firman Allah Ta'ala: 


Surat al-Fatihah 


“alhamdulillah” (ayat 2) , ia berkata: asy-syukru lillaahi (syukur kepada 
Allah). 


rabbul 'alamiina” (ayat 2), ia berkata: a-khalgu kulluhu 


Surat al-Bagarah 

“lilmuttagin” (ayat 2) ia berkata: almu'minul ladgina yattaguunasy syirka 
waya maluuna bitha'ati” (orang yang beriman yang menjauhkan diri dari 
kesyirikan dan taat kepada Allah). 


“wayugiimuunash shalaata” (ayat 3), ia berkata: itramur rukuu'i was 
sujudi wat tilaawati wal khusyuu wal igbaal 'alaiha (sempurna dalam rukuk, 
sujud, juga dalam bacaan serta khusyuk menghadap kepada-Nya). 

“maradhun” (ayat 10) , ia berkata: nifag (kemunafikan). 


Ka 44 


adgabun alim” (ayat 10) , ia berkata: nakalun munji'un (siksaan yang 
amat pedih). 
“Yakdzgibuuna” (ayat 10) , ia berkata: yubaddiluuna wa yubarrifuuna 
(mereka menggantinya dan menyelewengkannya). 
“as-sufaha'u” (ayat 13), ia berkata: aljuhhaal (orang-orang yang bodoh). 
“tbughyanihim” (ayat 15), ia berkata: kufrihim (kekafiran mereka). 
“kashayyibin” (ayat 19), ia berkata: alatharu (hujan). 
“andaadan” (ayat 22), ia berkata: asybaahan (sekutu-sekutu). 


“wa nugaddisu laka” (ayat 30), ia berkata: at-tagdiis y ak-tathhiiru 
(mengagungkan dan menyucikan). 


Al-Itgan fi Ulumil Lur'an 481 


“raghadan” (ayat 35) , ia berkata: sa'atul ma'isyati (kelapangan rezeki). 
“wa laa talbisun” (ayat 42), ia berkata: takhlitbuu (mencampuradukkan). 


“anfusahum yaghlimuuna” (ayat 57), ia berkata: yadhurruna 
(membahayakan diri mereka sendiri). 


“wa guuluu bitbthatun” (ayat 58), ia berkata: guuluu hadgal amru haggun 
kama giila lakum (katakan perkara ini benar adanya sebagaimana yang 
telah dikatakan kepada kalian). 


“ath-thuura” (ayat 63), ia berkata: maa unbita minal jibaali, wama lam 
Jun bit falaisa bitbuurin (tbur adalah pegunungan yang tumbuh, adapun yang 
tidak tumbuh tidak dinamakan thur). 


“nakaalan” (ayat 60), ia berkata: uguubatan (siksaan sebagai balasan). 


“lima baina yadaiha” (ayat 60), ia berkata: min badihim (golongan 
sesudah mereka). 


“Wamaa khalfahaa” (ayat 60), ia berkata: alladgina baaguu ma'ahum 
(orang-orang yang masih tinggal bersama mereka). 


“wa mau'ighatan” (ayat 60), ia berkata: tadgkiratan (sebagai peringatan). 


“bimaa fatahallahu “alaikum” (ayat 70), ia berkata: bima akramakum 
bihi (sebagaimana Allah memuliakan kalian dengannya). 


“biruubil kudus” (ayat 87), ia berkata: al-ismul ladgi kana “isa yubyii 
bihil manta (yaitu nama yang bisa isa menghidupkan orang yang mati 
dengannya). 

“gaanituuna” (ayat 116), ia berkata: muthii uuna (orang-orang yang taat). 


“al-gawaa'ida” (ayat 127), ia berkata: asaasul baiti (perlengkapan 
rumah). 


“shibghatallah” (ayat 138), ia berkata: diinullahi (agama Allah). 


“atubaajjuunana” (ayat 139), ia berkata: atukhaashimuunana (apakah 
kalian memusuhi kami). 


“ungharuuna” (ayat 162), ia berkata: yuakharruuna (diakhirkan). 


“aladdul khishaami” (ayat 204), ia berkata: syadiidul khushuumat (sangat 
memusuhi). 


“Tas silmi” (ayat 208), ia berkata: fith #ha'ati (dalam ketaatan). 
“kaafjatan” layat 208), ia berkata: jamian (keseluruhan). 


Surat Ali Imran 
“kada'bi” (ayat 11), ia berkata: &ashan'i (seperti perbuatan). 
“bil gisthi” (ayat 18), ia berkata: bi/ 'adli (dengan keadilan). 


482 Al-ttgan fi Ulumil lur'an 


“a-akmaha” (ayat 49), ia berkata: alladgi yuuladu wahuwa a'ma (yang 
dilahirkan dalam keadaan buta). 


“rabbaaniyiina” (ayat 79), ia berkata: ulama'u fugahaa (orang-orang 
alim fagih). 

“wala tahinuu” (ayat 139), ia berkata: walaa tudh'ifuu janganlah merasa 
lemah). 


Surat an-Nisa? 


“wasma' ghaira musma'in” (ayat 40), ia berkata: yaguuluuna: isma' laa 
sami tu (mereka mengatakan: dengarkan, bukan aku telah mendengarnya). 


“layyan bialsinatihim” (ayat 40), ia berkata: tahriifan bil kadzgibi (mereka 
menggantinya dengan kebohongan). 


“la inaatsan” (ayat 117), ia betkata: mautan (benda-benda mati/ 
berhala yang diberi nama dengan nama wanita) 


Surat al-M?'idah 
“wa azgartumuu bum” (ayat 12), ia berkata: a'antumuuhum (dan kamu 
bantu mereka). 


“labisa maa gaddamat anfusum” (ayat 80), ia berkata: amarathum (apa 
yang mereka perintahkan untuk diri mereka). 


Surat al-An'am 


“Isumma lam takun fitnatubum” (ayat 23), ia berkata: hujjatuhum (jawaban 
mereka yang berupa kedustaan). 


“bimu jigiina” (ayat 134), ia berkata: bimusaabigiina (tidak sanggup 
mendahuluinya). 
Surat al-A'raf 

“gauman 'amiina” (ayat 64), ia berkata: kufjaaran (buta hatinya/kafir) 

“basthatan” layat 609), ia berkata: syiddatan (kekuatan). 

“walaa tabkhasuu” (ayat 85), ia berkata: laa tadghalamun (janganlah 
kalian saling menganiaya). 

“a-gummala” (ayat 133), ia berkata: aljarraadul ladzi laisa lahu ajnihatin 
(kutu/serangga yang tidak bersayap) 

“Yarisuuna” (ayat 137), ia berkata: yabnuuna (yang mereka bangun). 

“mutabbarun” (ayat 139), ia berkata: halikun (binasa). 


“Jakhudzg haa biguwwatin” (ayat 145), ia berkata: bijiddin wa hagmin 
(dengan sungguh-sungguh dan tekad yang kuat). 


Al-ltgan fi Ulumil Lur'an 483 


“ishrahum” (ayat 157), ia berkata: ahdahum wa mawaatsiigahum (janji 
keyakinan mereka). 


“mursaahaa” (ayat 187), ia berkata: muntahaahaa (terjadinya). 


“khudgil afwa” (ayat 199), ia berkata: anfagal fadhla (menginfakkan 
kelebihan hartanya). 


“wamur bil “urfi” (ayat 199), ia berkata: bi/ ma'ruufi (hal-hal yang 
maktuf/kebaikan yang telah dikenal semua orang). 
Surat al-Anfal 
“wajilat” (ayat 2) ia berkata: jaragat (bergetar). 
“albukmu” (ayat 22), ia berkata: alkarsu (bisu/tidak bisa berbicata). 
“Jurgaanan” (ayat 29), ia berkata: nashran (pertolongan). 


“biludwatid dunya” (ayat 42), ia berkata: syaathi'il waadi (lereng lembah). 


Surat at-Taubah 


“illan walaa dgimmatan” (ayat 8), ia berkata: i/la : al-garaabatu, wadz 
Wimmatu : alahdu (kekerabatan dan janji). 


“annaa yu fakuuna” (ayat 30), ia berkata: kaifa yakdgibuuna (bagaimana 
mendustakan). 
“Izalikad diinu” (ayat 30), ia berkata: al-gadhaa'n (keputusan). 


Ka NI 


aradhan” (ayat 42), ia berkata: ghaniimatun (ghanimah: harta 
rampasan perang). 


“asy-syuggah” (ayat 42), ia berkata: almasiiru (perjalanan). 

“Jatsabbathahum” (ayat 40), ia berkata: habasahum (menahan mereka). 

“maja an” (ayat ST), ia berkata: al hirgu filjabali (tempat berlindung di gunung). 

“au maghaaraatin” (ayat 57), ia berkata: al-asrabu fil ardhil mukbiifati 
(gua-gua/lubang-lubang dalam tanah yang menakutkan). 

“au muddakhalan” (ayat 57), ia berkata: alma'wa (tempat berlindung). 

“wal 'aamiliina 'alaiha” (ayat 60), ia berkata: as-saa'aatu (pengurus 
zakat). 

“nasullaba” (ayat OT), ia berkata: tarakuu tha'atallahi (meninggalkan 
ketaatan kepada Allah). 

“Janasiyahum” (ayat OT), ia berkata: tarakahum min tsawaabihi wa 
karaamatihi (mereka tinggalkan tidak mendapatkan pahala dari Allah dan 
kemuliaan dari-Nya). 

“bikhalaagihim” (ayat 09), ia berkata: bidiinihim (dengan agama 
mereka). 


484 Al-ttgan fi Ulumil lur'an 


“a-mu'adgiruuna” tayat 90), ia berkata: ahlul udgri (orang-orang yang 
uzut tidak bisa mengikuti perang). 

“makhmashatin” (ayat 120), ia berkata: majaa'atun (kelaparan). 

“ghilghatan” (ayat 123), ia berkata: syiddatan (kekerasan). 

“yuftaanuuna” (ayat 120), ia berkata: yub taluuna (mereka diberi ujian). 


agiigun” (ayat 128), ia berkata: syadiidun (berat terasa). 


“maa 'anittum” (ayat 128), ia berkata: maa syagga 'alaikumaa. 


Surat Yunus 


“summagdhuu ilayya” (ayat 71), ia berkata: inhadhun ilayya (bangkitlah 
padaku). 


“walaa tunghiruuna” (ayat 71), ia berkata: tu akharuuna (tidak ditunda). 
“haggat” layat 90), ia berkata: sabagat (telah ditetapkan). 


Surat Hud 


“waya lamu mustagarraha” (ayat 0), ia berkata: yatibaa rigguhaa haitsu 
kanat) (rezekinya akan mendatanginya di mana pun ia berada). 


“muntibun” (ayat 75), ia berkata: almugbilu ila thaa'atillaahi (mengarah 
pada ketaatan kepada Allah). 

“wa laa yaltafit” (ayat 81), ia berkata: yatakhallaf (tak ada yang 
tertinggal). 


“wa laa ta'tsan” (ayat 85), ia berkata: #as'au (kamu berjalan). 


Surat Yusuf 


“haitalaka” (ayat 23), ia berkata: tahayya'tu laka (aku sudah menyiapkan 
diriku untukmu—ia membacanya dengan hamgzah: ha'ta laka). 


“wa atadat” (ayat 31), ia berkata: hayyaat (ia menyiapkan). 
“alal 'arsyi” (ayat 100), ia berkata: as-sariiru (kursi sofa). 
“haadzihi sabilii” (ayat 108), ia berkata: da'watii (inilah dakwahku). 


Surat ar-Ra'du 


“al-matsulaatu” (ayat 6), ia berkata: maa ashaaba guruun al madhiyati 
minal “adgaabi (azab yang telah menimpa di masa-masa yang lalu). 


“akghaibi wasy syahaadati” (ayat 9), ia berkata: as-sirru wal 'alaaniyatu 
(rahasia maupun terang-terangan). 


“syadiidul mihaal” (ayat 13), ia berkata: syadidul makr wal “adaawatu 
(sangat keras tipu daya dan permusuhannya). 


Al-ltgan fi Ulumil Lur'an 485 


Surat an-Nahl 


“alaa takhawwufin” (ayat 47), ia berkata: nagshin min a'maalihim 
(berkurangnya amal perbuatan mereka). 


“wa auhaa rabbuka ilan nahli” (ayat 68), ia berkata: alhamahaa 
(memberikan ilham kepada lebah). 


Surat al-Isra' 


“wa adhallu sabiilan” (ayat 72), ia berkata: ab'adu hujjatan (kesesatan 
yang teramat jauh). 


“gabiilan” (ayat 92), ia berkata: ayaanan (berhadapan muka). 


“wabtaghi baina dgalika sabiilan” (ayat 110), ia berkata: uthlub bainal 
ilaani wal jahri, wa bainat takhaafaati wal khafdhi thariigan laa jabran syadiidan 
walaa kafdhan laa yusma'u udzunaika (dan janganlah kamu mengeraskan 
suaramu dalam shalatmu dan janganlah pula merendahkannya, dan carilah 
jalan tengah di antara keduanya). 


Surat Maryam 


“ruthaban janiyyan” (ayat 25), ia berkata: #hariyyan (yang sudah masak). 


Surat Thaha 

“an yafrutha” (ayat 45), ia berkata: yajalu da bersegera). 

“Jathgha” (ayat 45), ia berkata: yatadi (melampaui batas). 

“laa taghma'u” (ayat 119), ia berkata: /aa tathisyu (kamu tidak akan 
merasa dahaga). 

“wa laa tadhhaa” (ayat 119), ia berkata: laa yushiibaka harran (kamu 
tidak akan ditimpa panas). 
Surat al-Mw minun 

“Ulaa rabwatin” (ayat 50), ia berkata: akmakaanu a-murtafiu (tanah 
yang tinggi dan yang datar). 

“Izati garaarin” (ayat 50), ia berkata: khashabun (yang subur banyak 
terdapat padang rumput). 


“wa ma'iinin” (ayat 50), ia berkata: maa'un thaahirun (sumber air yang 
suci dan bersih). 


“ummatukum” (ayat 52), ia berkata: diinukum (agamamu). 


“Yabaaraka” (9S. 25: 1), ia berkata: tafaa'ala minal barakati (segala 
perbuatan-Nya selalu penuh dengan keberkahan). 


486 Al-ttgan fi Ulumil lur'an 


“karratan” (9S. 26: 102), ia berkata: rgjatan (kembali sekali lagi ke 
dunia). 

“khawiyatun” (OS. 21: 52), ia berkata: sagatha alaaha 'alaa asfalihaa 
(Kuntuh). 

“alahu khairun” (9S. 217: 89), ia berkata: #sawaabun (balasan yang 
lebih baik—pahala) 

“ublisu” (9S. 30: 12), ia berkata: yaiasu (berputus asa). 

Yudadun” (9S. 35: 27), ia berkata: #haraaigu (garis-garis). 


Surat ash-Shaffat 

“laa shiratbil jahiim” (ayat 23), ia berkata: #hariigin naari jalan menuju 
neraka). 

“wagifuu hum” (layat 24), ia berkata: ahbisuuhum (tahanlah mereka). 

“Innahum mas'uuluuna” (ayat 24), ia berkata: muhaasabuuna (mereka 
akan diperhitungkan amal perbuatannya). 

“maa lakum laa tanaasharuuna” (ayat 25), ia berkata: tamaana'una (tidak 
saling menahan). 

“mustaslimuuna” (ayat 20), ia berkata: mustanjiduuna (menyerahkan diri). 

“wahuwa muliimun” (ayat 142), ia berkata: musiiun mudgnibun 
(melakukan kejelekan dan melakukan dosa, (tercela) karena lari 
meninggalkan kaumnya). 

“Fushshilat” (9S. 41: 3). ia berkata: bayyinat (yang dijelaskan ayat- 
ayatnya). 

“wal ghan fihi” (9S. 41: 20), ia berkata: 'ayyibuuhu (buatlah mereka 
hiruk-pikuk). 

“muhthi'iina” (OS. 54: 8), ia berkata: mugbiliina (mereka saling 
menghadap). 

“bussat” (9S. 56: 5), ia berkata: jattat (terbelah). 

“walaa yungifuuna” (OS. 56: 19), ia berkata: laa yugayyi uuna kama yagiiu 
shahibul khamri fid dunya (mereka tidak akan mabuk dan muntah 
sebagaimana halnya arak di dunia). 

“ak-hintsul 'azhiimu” (9S. 56: 40), ia berkata: asy-syirku (menyekutukan- 
Nya). 

Sa-mubaimimi” (9S. 59: 23), ia berkata: asy-syaahidu (sebagai saksi). 

“al 'aziizu” (9S. 59: 23), ia berkata: al-mugtadiru 'alaa maa yasyaa'u 
(Mahamampu atas apa yang Ia kehendaki). 


Al-ltgan fi Ulumil Lur'an 487 


“al hakiimu” (9S. 59: 24), ia berkata: a-muhakkimu lima araada 
(Mahabijaksana terhadap apa yang dikendaki-Nya). 

“khusyubun musannadah” (9S. 63: 4), ia berkata: an-nakhiu (kayu yang 
tersandar). Maksudnya adalah pohon kurma. 

“uin jutbuurin” (9S. OT: 3), ia berkata: tasyaggagu (sesuatu yang tidak 
seimbang). Maksudnya adalah terpecah. 

“wahuwa basiirun” (9S. 07: 4), ia berkata: kaliilun dha 'iifun (dalam 
keadaan payah). Maksudnya adalah sakit dan lemah. 

“Jaa tarjuuna lillahi wagaaran” (OS. T1: 13), ia berkata: /aa 
takhaafuunahu “aghmatan (kamu tidak percaya akan kebesaran Allah). 
Maksudnya adalah kamu tidak takut pada keagungan-Nya. 

“YJaddu rabbinaa” (OS. 72: 3), ia berkata: azhamatahu (kebesaran Tuhan 
kami). Maksudnya adalah kebesaran-Nya. 

“ataanal yagiin” ((9S. 74: 47), ia berkata: al-mautu (datang keyakinan 
kepada kami). Maksudnya adalah kematian. 

“atamaththaa” (OS. 15: 33), ia berkata: yakhtaalu (berlagak). 
Maksudnya adalah sombong. 

“wakawaa'iba atraaban” (9S. 78: 33), ia berkata: fi syaggin waahidin, 
tsalatsin wa tsalatsiina sanatan (dan gadis-gadis remaja yang sebaya). 
Maksudnya adalah satu umur, yaitu tiga puluh tiga tahun. 

“mursaahaa” (OS. 79: 42), ia berkata: muntahaahaa (terjadinya). 
Maksudnya adalah berakhirnya. 

“mataa'an lakum” ((9S. 80: 32), ia berkata: mwanfa'atun (untuk 
kesenanganmu). Maksudnya adalah sebagai sesuatu yang bermanfaat 
bagimu. 

“mamnuunin” (OS. 84: 25), ia berkata: manguushun (putus-putus). 
Maksudnya adalah berkurang. 


Pasal 


Abu Bakar Ibnu Anbari berkata, “Telah banyak riwayat yang 
menyebutkan bahwa para shahabat dan tabiin berhujah dengan syair-syair 
yang mengandung kata-kata asing bagi Al-GYur'an dan yang musykil (yang 
sulit). Ada sekelompok ahli nahwu yang mengingkari hal ini. Mereka 
berkata, “Jika kalian melakukan hal itu maka kalian telah menjadikan 
syait-syair itu sebagai dasar Al-Gur'an.” Mereka berkata, “Bagaimana 


488 Al-ttgan fi Ulumil lur'an 


mungkin syair-syair itu dapat dijadikan dasar untuk berhujah, sedangkan 
dia dicela, baik di dalam Al-Guran maupun Hadits.” 


Ibnu Anbari berkata, “Urusan ini bukanlah seperti persangkaan 
mereka, bahwa kami menjadikan syair-syair sebagai dasar dari Al-Guran. 
Tetapi yang kami maksud adalah penjelasan huruf-huruf asing yang ada 
pada Al-Gur'an dengan syair-syair. Karena Allah telah berfirman: 


4 


bs G3 ara Gj (Sesungguhnya Kami menjadikan Al-Ouran dalam bahasa 
Arab) (OS. az-Zukhruf: 3). Dia juga berfirman: ye IP Ola (dengan 
bahasa Arab yang jelas) (OS. asy-Syu'ara: 195). 

Ibnu Abbas berkata, “Syair-syair itu merupakan perbendaharaan 
bangsa Arab. Jika kami tidak mengetahui salah satu huruf dari Al-Gur'an 
yang diturunkan oleh Allah dalam bahasa Arab maka kami kembali pada 
perbendaharaan mereka. Maka kami berusaha mencari makna darinya.” 


Kemudian dia meriwayatkan dari jalur Ikrimah dari Ibnu Abbas bahwa 
dia telah berkata, “Jika kalian bertanya kepadaku tentang sebuah kata asing 
di dalam Al-Gur'an maka carilah maknanya pada syair-syair. Sesungguhnya 
syair-syair itu perbendaharaan bangsa Arab.” 


Abu Ubaid berkata di dalam kitab Fadha'i-nya, “Hisyam dari Hushain 
bin Abdur Rahman dari Abdullah bin Utbah dari Ibnu Abbas bercerita 
kepada kami bahwa ketika dia ditanya tentang sesuatu dari Al-Guran 
maka dia melantunkan syair-syair.” 


Abu Ubaid berkata, “Maksudnya adalah bahwa dia menjadikannya 
sebagai pedoman untuk tafsir.” 


Kami telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas banyak riwayat tentang 
hal ini. Kebanyakan riwayat kami darinya adalah tentang permasalahan- 
permasalahan Nafi' bin Azrag. Ibnul Anbari telah meriwayatkan 
sebagiannya dalam kitab a/-Wagf dan Thabrani di dalam a-Mujam al- 
Kabir. Saya berpendapat untuk meriwayatkannya di sini agar dapat diambil 
faedahnya. 


Saya diberi cerita oleh Abu Abdullah Muhammad bin al-Ashalihi dengan 
cara saya membaca di hadapannya dari Abu Ishag ath-Thanukhi dari Gasim 
bin Asakir, kami diberi cerita oleh Abu Nasht Muhammad bin Abdullah asy- 
Syairazi, kami diberi cerita oleh Abul al-Mudzafar Muhammad bin As'ad al- 
TIragi, kami diberi cerita oleh Abu Ali Muhammad bin Sa'id bin Nabhan al- 
Katib, kami diberi cerita oleh Abu “Ali bin Syadzan, kami diberi cerita oleh 
Abul Husain Abdush Shamad bin Ali bin Mukram yang dikenal dengan Ibnu 
ath-Thisti, kami diberi cerita oleh Abu Sahl as-Sitri bin Sahl an-Naisaburi, 


Al-ltgan fi Ulumil Jur'an 489 


kami diberi cerita oleh Yahya bin Abu Ubaidah Bahr bin Farukh al-Makki, 
kami diberi cerita oleh Sa'ad bin Abu Sa'id, kami diberi cerita oleh Da'b dari 
Humaid al-Araj dan Abdullah bin Abu Bakar dari bapaknya bahwa dia telah 
berkata: “Ketika Ibnu Abbas sedang duduk-duduk di halaman Kakbah dia 
telah berkata, “dikelilingi oleh orang banyak yang bertanya kepadanya tentang 
tafsir A-Ouran.” Maka Naff? bin Azrag” berkata kepada Najdah bin Uwaimir”, 
“Marilah kita datang kepada seorang laki-laki yang sangat berani untuk 
menafsirkan Al-Guran dengan sesuatu yang tidak dia ketahui ini” Maka 
keduanya datang kepadanya dan berkata, “Kami ingin bertanya kepadamu 
tentang beberapa hal di dalam Kitab Allah dan tafsirkan untuk kami. Kamu 
harus menceritakan kepada kami kesesuaiannya dengan pembicaraan bangsa 
Arab. Sesungguhnya Allah menurunkan Al-Guran dengan bahasa Arab yang 
jelas.” Maka Ibnu Abbas berkata, “Bertanyalah kepadaku sekehendakmu.” 
Maka Nafi” berkata, “Beritahu kepadaku tentang makna firman Allah: (Dari 
kanan dan dari kiri dengan berkelompok-kelompok) (OS. al-Ma'arij: 37). Maka 
Ibnu Abbas berkata, “Kata U 4 | maknanya adalah kelompok para shahabat.” 
Dia berkata, “Apakah bangsa Arab mengetahui hal itu?” Dia berkata, “Ya. 
Tidakkah kamu mendengar syair dari Abid bin Abrash: 


Mereka datang berlari ke arahnya hingga mereka berkeliling di samping 
mimbarnya sebagai sahabat.” 


Dia berkata, “Beritahu kepadaku makna ayat Aa gl al) Inap 
(dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepada-Nya) (9S. al-Ma'idah: 35). 
Dia berkata, Kata &w 9! maknanya adalah kebutuhan. Dia berkata, 
Apakah bangsa Arab mengetahui hal itu? Dia berkata, Ya. Tidakkah kamu 
mendengar Antarah yang berkata: 

Sesungguhnya para laki-laki itu membutuhkanmu 

Jika mereka hendak mengambilmu 


Maka pakailah celak dan semir. 
Dia berkata, “Beritahukan kepadaku tentang ayat Elang Tag (aturan dan 
Jalan yang jelas) (OS. al-Ma'idah: 48).” Dia menjawab, “Kata Pra maknanya 


89. Nafi' bin Azrag bin Oais al-Hanafi al-Haruri, pemimpin Sekte Khawarij al-Azarigah. Dan 
mereka menisbatkan diri mereka kepadanya. Dia adalah pemimpin bagi kaumnya dan seorang 
ahli ilmu agama bagi mereka. Ia meninggal pada tahun 65 H. Lihatlah Lisanul Mizan karya 
Adz Dzahabi, VI: 44. 

90. Najdah bin Amir al-Haruri al-Hanafi, pemimpin sekte An-Najdah dari Khawarij. Dia adalah 
pemimpin beberapa pemberontakan dalam sejarah Islam. Meninggal tahun 69 H. Lihatlah 
Kitab Mir'atul Jinan, I: 44. 


490 Al-ttgan fi Ulumil lur'an 


adalah agama. Sedangkan kata CE maknanya adalah metode.” Dia berkata, 
“Apakah bangsa Arab mengetahui hal itu?” Dia menjawab, “Ya. Apakah kamu 
tidak mendengar AbuSufyan bin Harits bin Abdul Muthalib berkata: A/Makmun 
(Muhammad) telah berbicara dengan kebenaran dan petunjuk. Dan menjelaskan agama 
dan metode yang jelas untuk Islam.” 


Dia berkata, “Beritahu kepadaku makna ayat 4x43 Tai 1S (pada waktu 
pohonnya berbuah dan perbatikanlah kematangannya) (OS. al-An'am: 99).” Dia 
menjawab, “Kematangannya dan kelayakannya untuk dimakan.” Dia 
berkata, “Apakah bangsa Arab mengetahui hal itu?” Dia menjawab, “Ya. 
Tidakkah kamu mendengar perkataan seorang penyair: Jika wanita itu lewat 
di tengah kaum wanita, dia menjadi pecinta seperti gemulainya pohon yang lembut 
tumbuhnya dan telah masak.” 

Dia berkata, “Beritahu kepadaku makna ayat Lag 23 (pakaian indah 
untuk perhiasan (OS. al-Nraf: 26)” “Kata (js Jl maknanya adalah harta,” 
jawabnya. Dia berkata, “Apakah bangsa Arab mengetahui hal itu?” Dia 
menjawab, “Ya. Tidakkah kamu mendengar perkataan seorang penyair: 
maka berilah padaku pakaian yang baik selagi engkau telah berbuat baik kepadaku 
dan sebaik-baik hamba adalah yang diberi pakaian dan tidak membangkang.” 

Dia berkata, “Beritahu kepadaku makna ayat: TI SESI Kala 
(Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah) (OS. 
al-Balad: 4). Dia menjawab, “Dalam keseimbangan dan keteguhan.” Dia 
berkata, “Apakah bangsa Arab mengetahui hal itu?” Dia berkata, “Ya. 
Tidakkah kamu mendengar perkataan Labid bin Rabi'ah: 

Wahai mata, tidakkah kamu menangis sedih 


Ketika kami berdiri dan musuh berdiri dengan tegak.” 


Dia berkata, “Beritahu kepadaku makna ayat 437: Lx 3G (kilauan kilat 
awan itu hampir-bampir) (OS. an-Nur: 43). Dia berkata, “Lx maknanya adalah 


cahaya.” Dia berkata, “Apakah bangsa Arab mengetahui hal itu?” Dia 
berkata, “Ya. Tidakkah kamu mendengar Abu Sufyan bin Harits berkata: 


Dia menyeru kebenaran tanpa pamrih 
Kegelapan malam menjadi terang dengan cahayanya.” 


Dia berkata, “Beritahu kepadaku makna ayat BAE (cucu-cucu) (OS. 
an-Nahl: 72)” Dia menjawab, “Anak laki-laki dari anak laki-laki. Dan 
mereka adalah para pembantu.” Dia berkata, “Apakah bangsa Arab 


91. Lihatlah Diwan-nya. 


Al-ltgan fi Ulumil Lur'an 491 


mengetahui hal itu?” Dia menjawab, “Ya. Tidakkah kamu mendengar 
seorang penyair yang berkata: 
Menjaga anak cucu di sekitar mereka 


Dan semua urusan tunduk dengan telapak tangan mereka.” 


Dia berkata, “Beritahu kepadaku makna ayat La ya B3 (dan rasa 
belas kasihan yang mendalam dari sisi Kami) (9S. Maryam: 13).” Dia 
menjawab, “Maksudnya adalah dan rahmat dari sisi Kami.” Dia berkata, 
“Apakah bangsa Arab mengetahui hal itu?” Dia menjawab, “Ya. Tidakkah 
kamu mendengar Tharfah bin Abd berkata: 

Hai Abu Mundgir, kamu telah menghabiskan 

Sisakan sebagian untuk kami 


Dua kasih sayangmu 
»22 


Sebagian kejahatan adalah lebih ringan daripada sebagian yang lain. 

Dia berkata, “Beritahu kepadaku makna ayat 15212 Cox .3L abi 
Widakkah orang-orang yang beriman itu mengetahui) (9S. ar-Ra'du: 31).” Dia 
menjawab, “Tidakkah dia mengetahui, dengan bahasa dari suku Bani Malik.” 
Dia berkata, “Apakah bangsa Arab mengetahui hal itu?” Dia berkata, “Ya. 
Tidakkah kamu mendengar Malik bin Auf yang berkata: 


Kaum-kaum itu tahu bahwa aku adalah anaknya 


, 


Walaupun aku jauh dari tanah keluarga. 


Dia berkata, “Beritahu kepadaku makna ayat pgn (Jang akan binasa) 
(OS. al-Isra': 102). Dia berkata, “Dilaknat dan dihalangi dari kebaikan.” 
Dia berkata, “Apakah bangsa Arab mengetahui hal itu?” Dia berkata, “Ya. 
Tidakkah kamu mendengar Abdullah bin Azaba'ri yang berkata: 

Jika setan datang dalam kantukku 


2 


Dan juga orang yang cenderung untuk dilaknat dan dijauhi oleh kebenaran.' 


APA 


sakit akan melahirkan anak memaksa dia) (9S. Maryam: 23).” Dia menjawab, 
“Memaksa dia.” Dia berkata, “Apakah bangsa Arab mengetahui hal itu?” 
Dia berkata, “ Ya. Tidakkah kamu mendengar Hasan bin Tsabit berkata: 


Jika kami mengepung dengan sungguh-sungguh 
Maka kami paksa kalian menuju ke lereng-lereng gunung.” 


Dia berkata, “Beritahu kepadaku makna ayat Es (tempat pertemuan- 


92. Diwan-nya, 120 


492 Al-ttgan fi Ulumil lur'an 


nya) (9S. Maryam: 73)” Dia menjawab, “Kata (S»Wl maknanya adalah 

tempat duduk.” Dia bertanya, “Apakah bangsa Arab mengetahui hal itu?” 

Dia berkata, “Ya. Tidakkah kamu mendengar seorang penyair berkata: 
Dua hari adalah hari-hari pertemuan. 


Dan hari perjalanan menuju musuh dan kembali.” 


Dia berkata, “Beritahu kepadaku makna ayat uz 33 ust (alat rumah 
tangganya dan lebih sedap dipandang mata) (OS. Maryam: 74)” Dia menjawab, 
“Kata SUYI itu untuk benda-benda, sedangkan kata SA! untuk 


minuman.” Dia berkata, “Apakah bangsa Arab mengetahui hal itu?” Dia 


berkata, “Ya. Tidakkah kamu mendengar seorang penyair berkata: 
Seolah-olah di atas binatang-binatang angkutan itu pada pagi mereka berlalu. 
Ada suatu minuman yang enak dari alat-alat rumah tangga.” 


Dia berkata, “Beritahu kepadaku makna ayat 


S3 V3 K3 pati Tesis (dan sesungguhnya kamu tidak akan merasa 
dahaga dan tidak (pula| akan ditimpa panas matahari di dalamnya) (OS. Thaha: 
19).” Dia berkata, “Kamu tidak berkeringat karena panasnya sinar 
matahari.” Dia berkata, “Apakah bangsa Arab mengetahui hal itu?” Dia 
berkata, “Ya. Tidakkah kamu mendengar seorang penyair berkata: 

Wanita itu melihat laki-laki sebagai ibu 

Ketika matahari sedang terik 

Sampai keringat 


Dan melihatnya sebagai ibu di waktu sore.” 


Dia berkata, “Beritahu kepadaku makna ayat Ia 3 ( Jang memiliki 
suara) (OS. al-V'raf: 147)” Dia menjawab, “Teriakan.” Dia berkata, 
“Apakah bangsa Arab mengetahui hal itu?” Dia berkata, “Ya. Tidakkah 
kamu mendengar seorang penyair berkata: 

Seolah-olah bani Mu'awiyah bin Bakr 


Sebagai suara yang berteriak kepada Islam.” 


93. Di dalam Lisanul 'Arab, di sana disebutkan bahwa bait syair ini dinisbatkan kepada 
Muhammad Namir ats-Tsagafi dengan riwayat: 
Apakah pengangkut-pengangkut itu membuatmu rindu pada hari mereka pergi 
Dengan suatu minuman yang indah dari alat rumah tangga. 


Al-Itgan fi Ulumil Lur'an 493 


Dia berkata, “Beritahu kepadaku makna ayat & 5. 33 Las Ng (dan 
janganlah kamu berdua lalai dalam mengingat-Ku) (OS. Thaha: 42).” Dia 
berkata, “Janganlah kalian berdua lemah dalam melaksanakan perintah- 
Ku.” Dia bertanya, “Apakah bangsa Arab mengetahui halitu?” Dia berkata, 
“Ya. Tidakkah kamu mendengar seorang penyair berkata: 

Aku dan kakekmu tiada lalai dan senantiasa 

Mencari cara untuk lepas dengan semua jalan.” 

Dia berkata, “Beritahu kepadaku makna ayat Sh ewi (orang- 
orang yang rela dengan keadaannya (tidak meminta-minta| dan yang meminta-minta) 
(OS. al-Hajj: 36)” Dia berkata, “Kata mi itu maknanya adalah orang 
yang rela dengan rezeki yang diberikan kepadanya. Dan kata :x4) maknanya 
adalah orang yang meminta-minta dari pintu ke pintu.” Dia berkata, 
“Apakah bangsa Arab mengetahui hal itu?” Dia berkata, “Ya. Tidakkah 
kamu mendengar seorang penyair berkata: 

Orang yang kaya harus menunaikan hak 

Orang yang meminta-minta kepadanya 

Dan orang yang miskin 


Mempunyai sikap toleransi.” 


Dia berkata, “Beritahu kepadaku makna ayat aa F3 (dan istana 
Jang tinggi) (OS. al-Hajj: 45)” Dia menjawab, “Yang dibangun dengan bata 
dan tanah liat.” Dia berkata, “Apakah bangsa Arab mengetahui hal itu?” 
Dia berkata, “Ya. Tidakkah kamu mendengar Adi bin Zaid berkata: 


Dia membangunnya dengan marmer dan memolesnya dengan kapur 


, 


Hingga burung membuat sarang pada atapnya. 


Dia berkata, “Beritahu kepadaku makna ayat bla (nyala api) (OS. ar- 
Rahman: 31).” Dia berkata, “Kata Sa maknanya adalah nyala api yang 
tiada asapnya.” Dia berkata, “Apakah bangsa Arab mengetahui hal itu?” Dia 
berkata, “Ya. Tidakkah kamu mendengar Umayyah bin Abi Shalt berkata: 


Dia senantiasa mengembuskan asap dan asap 


Dan meniupkan kobaran api.” 

Dia berkata, “Beritahu kepadaku makna ayat Dota al J5 
(sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman) (OS. a-Mu'minun: 1). 
Dia menjawab, “Mereka sukses dan bahagia.” Dia bertanya, “Apakah 
bangsa Arab mengetahui hal itu?” Dia berkata, “Ya. Tidakkah kamu 
mendengar Labid bin Rabfi'ah berkata: 


494 Al-ttgan fi Ulumil lur'an 


Berpikirlah ketika kamu tidak paham 
Dan telah bahagia orang yang dapat berpikir.” 


0 REI 


Dia berkata, “Beritahu kepadaku makna ayat £ Lag pp enaa Sah 3, 
(Allah menguatkan dengan bantuan-Nya) (OS. Ali Imran: 13) ?' Dia berkata, 
“Allah menguatkan.” Dia bertanya, “Apakah bangsa Arab mengetahui hal 
itu?” Dia menjawab, “Ya. Tidakkah kamu mendengar Hasan bin Tsabit berkata: 

Dengan para laki-laki yang tidak sebanding dengan kalian 

Mereka menguatkan pertolongan kepada Jibril hingga dia turun.” 

Dia berkata, “Beritahu kepadaku makna ayat NI (dan cairan tembaga) 
(OS. ar-Rahman: 35). Dia berkata, “Asap yang tiada kilatan apinya.” Dia 
berkata, “Apakah bangsa Arab mengetahui hal itu?” Dia berkata, “Ya. 
Tidakkah kamu mendengar seorang penyair berkata: 


Bercahaya seperti lentera 

Allah tiada membuat asap padanya.” 

Dia berkata, “Beritahu kepadaku makna ayat abal (Wang bercampur) 
(OS. al-Insan: 2)” Dia berkata, “Percampuran antara air mani dan sel telur 


perempuan pada rahim.” Dia bertanya, “Apakah bangsa Arab mengetahui 
hal itu?” Dia berkata, “Ya. Tidakkah kamu mendengar Abu Dzw'aib berkata: 


Seolah-olah anak panah dan tempat busur panahnya 

Seperti sela-sela tombak yang tercampur dengan air yang putih.” 

Dia berkata, “Beritahu kepadaku makna ayat Lg» 3 (bawang putihnya) 
(OS. al-Bagarah: 61).” Dia menjawab, “Bawang putih.” Dia berkata, 


“Apakah bangsa Arab mengetahui hal itu?” Dia berkata, “Ya. Tidakkah 
kamu mendengar Abu Mihjan ats-Tsagafi berkata: 

Aku telah menyangka orang yang paling kaya. 

Yang datang ke Madinah sebagai petani bawang putih.” 

Dia berkata, “Beritahu kepadaku makna ayat Fa Ogalasu (sedang kamu 
melengahkannya?) (OS. an-Najm: 61).” Dia berkata, “Kelalaian dan 
kesalahan.” Dia berkata, “Apakah bangsa Arab mengetahui hal itu?” Dia 
berkata, “Ya. Tidakkah kamu mendengar perkataan Huzailah binti Bakr 
yang menangisi kaum “Ad: 


Jika saja kaum “Ad itu menerima kebenaran 
Dan tiada mengingkari 
Maka dikatakanlah, berdirilah dan lihatlah mereka" 


Kemudian tinggalkanlah keadaan lalai darimu.” 


Al-ltgan fi Ulumil Lur'an 495 


Dia berkata, “Beritahu kepadaku makna ayat Jse (Cidak ada 
dalam khamr itu alkohol) (OS. ash-Shaffat: 47)” Dia berkata, “Tiada 
sesuatu yang busuk dan rasa tidak enak seperti khamr di dunia.” Dia 
berkata, “Apakah bangsa Arab mengetahui hal itu?” Dia berkata, “Ya. 
Tidakkah kamu mendengar perkataan Umru'ul Yais yang berkata: 

Banyak gelas yang aku minum yang tiada beralkohol 


Dan kau berikan minum kepada orang yang susah sebagai campuran.” 


Dia berkata, “Beritahu kepadaku makna ayat en) SJ ah, (dan dengan 
bulan apabila jadi purnama) (OS. a-Insyigag: 18)” Dia menjawab, “Pada saat 
purnama.” Dia berkata, “Apakah bangsa Arab mengetahui hal itu?” Dia 
berkata, “Ya. Tidakkah kamu mendengar Tharafah bin al “Abd yang berkata: 

Sesungguhnya kami memiliki sumur- sumur yang bersuara 


Yang berkumpul airnya jika ada orang yang hendak minum.” 


Dia berkata, “Beritahu kepadaku makna ayat O ga Ke an (mereka kekal 
di dalamnya) (OS. al-Bagarah: 39)” Dia berkata, “Mereka abadi, tidak keluar 
selamanya darinya.” Dia berkata, “Apakah bangsa Arab mengetahui hal itu?” 
Dia berkata, “Ya. Tidakkah kamu mendengar Adi bin Zaid yang berkata: 

Maka apakah Anda yang abadi ketika kami mati 

Dan apakah mati itu merupakan cela bagi manusia.” 

Dia berkata, “Beritahu kepadaku makna ayat AE OLix3 (dan ptring- 
piring yang besarnya seperti kolam) (CS. Saba': 13).” Dia berkata, “Seperti 
kolam-kolam.” Dia berkata, “Apakah bangsa Arab mengetahui hal itu?” 
Dia berkata, “Ya. Tidakkah kamu mendengar Tharafah bin al-“Abd yang 
berkata: 

Seperti kolam- kolam yang penuh 


Untuk penghormatan kepada tamuku atau tetangga. 

Dia berkata, “Beritahu kepadaku makna ayat 

Pp A3 8S 3 aala (sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit 
dalam hatinya) (OS. al-Ahzab: 32).” Dia menjawab, “Kedurhakaan dan 


perbuatan zina.” Dia berkata, “Apakah bangsa Arab mengetahui hal itu?” 
Dia berkata, “Ya. Tidakkah kamu mendengar A'sya berkata: 


Yang menjaga farji, rela dengan ketakwaan 


1 


Bukan dari orang yang mengandung penyakit hatinya.” 
Dia berkata, “Beritahu kepadaku makna ayat AN vb ws (dari tanah 


496 Al-Itgan fi Ulumil lur'an 


lia?) (CS. ash-Shaffat: 11)” Dia menjawab, “Yang pekat.” Dia berkata, 
“Apakah bangsa Arab mengetahui hal itu?” Dia berkata, “Ya. Tidakkah 
kamu mendengar An-Nabighah berkata: 


Maka mereka tiada menyangka kebaikan itu tidak ada kejahatan sesudahnya 

Dan mereka tiada menyangka kejahatan itu sebagai pukulan yang pekat.” 

Dia berkata, “Beritahu kepadaku makna ayat (855! (tandingan- 
tandingan) (OS. al-Bagarah: 22).” Dia berkata, “Yang menyerupai dan 


menandingi.” Dia berkata, “Apakah bangsa Arab mengetahui hal itu?” 
Dia berkata, “Ya. Tidakkah kamu mendengar Labid bin Rabi'ah berkata: 


Aku memuji kepada Allah 

maka tiada tandingan bagi-Nya 

Di tangan-Nya segala kebaikan 

Dia lakukan apa yang Dia inginkan.” 

Dia berkata, “Beritahu kepadaku makna ayat MA sad Minuman 
Jang bercampur dengan air yang panas) (OS. ash-Shaffat: 67)” Dia berkata, 
“Campuran. Dan kata HH maknanya adalah air yang panas.” Dia 


bertanya, “Apakah bangsa Arab mengetahui hal itu?” Dia berkata, “Ya. 
Tidakkah kamu mendengar seorang penyair berkata: 


Itu adalah kemuliaan-kemuliaan, bukan segelas air susu 

Yang dicampur dengan air, kemudian menjadi kencing.” 

Dia berkata, “Beritahu kepadaku makna ayat Kai tj Jas (cepatkanlah 
azab yang diperuntukkan bagi kami) (OS. Shad: 16)” Dia berkata, “Kata 
Tes maknanya adalah balasan.” Dia bertanya, “Apakah bangsa Arab 


mengetahui hal itu?” Dia berkata, “Ya. Tidakkah kamu mendengar A'sya 
berkata: 


Dan tiadalah An-Nu'man itu sebagai raja 
Pada hari aku bertemu dengannya 
Dia memberikan balasan 


Dan membebaskan.” 
Dia berkata, “Beritahu kepadaku makna ayat y jaka sa (dari lumpur 
hitam yang dibentuk) (OS. al-Hijr: 26)” Dia berkata, “Kata (44/ maksudnya 


adalah yang hitam. Dan kata maksudnya adalah yang dibentuk.” 
Dia berkata, “Apakah bangsa Arab mengetahui hal itu?” Dia berkata, “Ya. 
Tidakkah kamu mendengar Hamzah bin Abdul Muthallib yang berkata: 


Al-Itgan fi Ulumil Lur'an 497 


Aku tertipu seolah-olah purnama bentuk wajahnya 


Cahayanya menyibak awan hingga tercerai-berai.” 
Dia berkata, “Beritahu kepadaku makna ayat Peti) Tab (orang-orang 


Jang sengsara lagi fakir) ((9S. al-Hajj: 28)” Dia menjawab, “Orang yang 
tidak mendapatkan rezeki karena keadaannya yang miskin.” Dia berkata, 
“Apakah bangsa Arab mengetahui hal itu?” Dia berkata, “Ya. Tidakkah 
kamu mendengar Tharfah yang berkata: 

Datang kepada mereka orang miskin 


3 


Tamu dan tetangga sebelahnya." 

Dia berkata, “Beritahu kepadaku makna ayat Bat te inka (Kami 
akan memberikan minum kepada mereka dengan air yang segar) (OS. al-Jin: 16).” 
Dia berkata, “Yang banyak yang mengalir.” Dia berkata, “Apakah bangsa 
Arab mengetahui hal itu?” Dia berkata, “Ya. Tidakkah kamu mendengar 
seorang penyair yang berkata: 

Merapat secara berkelompok kebun-kebunnya yang lebat 

Seperti pohon yang airnya mengalir dengan derasnya.” 


Dia berkata, “Beritahu kepadaku makna ayat 3 Ass (sulut api) 
(OS. an-Nami: 7).” Dia berkata, “Api yang mereka diambil darinya.” Dia 
berkata, “Apakah bangsa Arab mengetahui hal itu?” Dia berkata, “Ya. 
Tidakkah kamu mendengar Tarfah bin al-'Abd yang berkata: 

Kegundahan datang kepadaku 

Malam semalam aku berusaha menghilangkannya.” 

Dia berkata, “Beritahu kepadaku makna ayat Sa Ss (siksa yang 
pedih) (CS. al-Bagarah: 10)” Dia berkata, “Yang menyakitkan.” Dia 
berkata, “Apakah bangsa Arab mengetahui hal itu?” Dia berkata, “Ya. 
Tidakkah kamu mendengar seorang penyair yang berkata: 

Telah tidur orang yang tiada sakit 

Dan aku sendiri tiada tidur sepanjang malam.” 

Dia berkata, “Beritahu kepadaku makna ayat «4 jl Is 33, (Dan 
kami iringkan jejak mereka) (9S. al-Ma'idah: 46)” Dia berkata, “Kami 
mengikuti jejak-jejak para nabi.” Dia berkata, “Apakah bangsa Arab 
mengetahui hal itu?” Dia berkata, “Ya. Tidakkah kamu mendengar Adi 
bin Zaid yang berkata: 


Di hari kafilah mereka mengikuti kafilah kami 
Dan yang hidup menanggung beban pada waktu pagi.” 


498 Al-ttgan fi Ulumil lur'an 


Dia berkata, “Beritahu kepadaku makna ayat (555 15! (apabila dia 
binasa) (9S. al-Lail: 11)” Dia menjawab, “Jika dia telah mati dan binasa 
dalam api neraka.” Dia berkata, “Apakah bangsa Arab mengetahui hal 
itu?” Dia berkata, “Ya. Tidakkah kamu mendengar Adi bin Zaid yang 
berkata: 

Angan-angan telah menyambarnya hingga binasa 

Dan dia mengharapkan untuk langgeng pada kerajaannya.” 

Dia berkata, “Beritahu kepadaku makna ayat x:3 jane 8 (di dalam 
taman-taman dan sungai-sungai) (OS. al- amar: 54).” Dia berkata, “Kata 
3 maknanya adalah nafkah.” Dia berkata, “Apakah bangsa Arab 
mengetahui hal itu?” Dia berkata, “Ya. Tidakkah kamu mendengar Labid 
bin Rabi'ah yang berkata: 

Aku memberikan padanya telapakku hingga aku nafkahkan pecahannya 


, 


Yang berdiri di bawahnya dapat melihat yang di belakangnya.” 


Dia berkata, “Beritahu kepadaku makna ayat AU tra (Dan Allah 
telah meratakannya untuk manusia) (9S. ar-Rahman: 10)” Dia berkata, “Para 
makhluk.” Dia berkata, “Apakah bangsa Arab mengetahui hal itu?” Dia 
berkata, “Ya. Tidakkah kamu mendengar Labid bin Rab'ah yang berkata: 

Jika kamu bertanya dari apakah kami ini 

Sesungguhnya kami adalah burung-burung pipit dari makhluk yang jinak ini.” 

Dia berkata, “Beritahu kepadaku makna ayat 5 £ ad ol (bahwa dia 
sekali-kali tidak akan kembali kepada Tuhannya) (OS. al-Insyigag: 14). Dia 
berkata, “Bahwa dia tidak akan kembali, dengan bahasa Habasyah (Ethio- 
pia, penerj.).” Dia berkata, “Apakah bangsa Arab mengetahui hal itu?” Dia 
berkata, “Ya. Tidakkah kamu mendengar seorang penyair yang berkata: 

Tiadalah seseorang itu kecuali seperti bintang dan cahanya 

Kembali redup setelah bersinar terang-benderang.” 

Dia berkata, “Beritahu kepadaku makna ayat | isat Yi sis (Yang 
demikian adalah lebih dekat pada tidak berbuat aniaya) (9S. an-Nisa: 3).” 
Dia menjawab, “Lebih condong untuk tidak menyeleweng,” Dia berkata, 


“Apakah bangsa Arab mengetahui hal itu?” Dia berkata, “Ya. Tidakkah 
kamu mendengar seorang penyair yang berkata: 


Kami mengikuti rasul Allah dan 


Mereka mencampakkan perkataan nabi dan curang dalam timbangan.” 


Al-Itgan fi Ulumil Lur'an 499 


Dia berkata, “Beritahu kepadaku makna ayat ak 33 (dan dia dalam 
keadaan tercela) (CS. ash-Shaffat: 142)” Dia menjawab, “Seseorang yang 
bersalah.” Dia bertanya, “Apakah bangsa Arab mengetahui hal itu?” Dia 
berkata, “Ya. Tidakkah kamu mendengar Umayyah bin ash-Shalt yang berkata: 

Ada musibah yang tiada menimpa seseorang 

Tetapi yang salah adalah yang tercela.” 

Dia berkata, “Beritahu kepadaku makna ayat wb MA 3 
(ketika kamu membunuh mereka dengan izgin-Nya) (OS. Ali Imran: 152)” Dia 
berkata, “Kalian membunuh mereka.” Dia berkata, “Apakah bangsa Arab 
mengetahui hal itu?” Dia berkata, “Ya. Tidakkah kamu mendengar 
Nabighah dari bani Dzubyan yang berkata: 

Di antara kami ada yang berbadapan dengan pedang Muhammad 


, 


Maka musuh-musuh membunuh kehormatan para tentara. 


Dia berkata, “Beritahu kepadaku makna ayat udi Lu (apa yang kami 
dapati)” Dia berkata, “Yang kami temukan.” Dia berkata, “Apakah bangsa 
Arab mengetahui hal itu?” Dia berkata, “Ya. Tidakkah kamu mendengar 
Nabighah dari bani Dzubyan yang berkata: 

Mereka menahannya dan menemukannya seperti yang disangka 

Sembilan puluh sembilan tak kurang dan tak lebih.” 

Dia berkata, “Beritahu kepadaku makna ayat riza (berat sebelah) (OS. 
al-Bagarah: 182).” Dia berkata, “Curang dan berat sebelah dalam 


berwasiat.” Dia berkata, “Apakah bangsa Arab mengetahui hal itu?” Dia 
berkata, “Ya. Tidakkah kamu mendengar Adi bin Zaid yang berkata: 


Ibumu, wahai Nu'man, di kalangan saudara-saudaranya 

Melakukan kecurangan seperti yang mereka lakukan.” 

Dia berkata, “Beritahu kepadaku makna ayat hadis la tt (dengan menim- 
pakan kesengsaraan dan kemelaratany (9S. al-Amam: 42).” 

Dia berkata, Haa itu terjadi pada waktu subur. Dan AS itu terjadi 


pada waktu kekeringan.” Dia berkata, “Apakah bangsa Arab mengetahui hal 


itu?” Dia berkata, “Ya. Tidakkah kamu mendengar Adi bin Zaid yang berkata: 
Sesungguhnya Tuhan itu Mahaperkasa, Luas, dan Bijaksana 


Di dalam genggaman-Nya ada kesengsaraan, kemelaratan, dan kenikmatan.” 


Dia berkata, “Beritahu kepadaku makna ayat (an y! (kecuali hanya 
isyarat) (OS. Ali Imran: 41)” Dia menjawab, “Isyarat dengan tangan dan 


500 Al-ttgan fi Ulumil lur'an 


anggukan dengan kepala.” Dia berkata, “Apakah bangsa Arab mengetahui 
hal itu?” Dia berkata, “Ya. Tidakkah kamu mendengar seorang penyair 
yang berkata: 

Apa yang di langit yang berasal dari Tuhan, diisyaratkan 

Kecuali kepada-Nya dan juga apa yang ada di bumi.” 

Dia berkata, “Beritahu kepadaku makna ayat 6 Ia3 (Onaka sungguh ia 
telah beruntung (OS. Ali Imran: 185). Dia menjawab, “Senang dan sukses.” 
Dia bertanya, “Apakah bangsa Arab mengetahui hal itu?” Dia berkata, 
“Ya. Tidakkah kamu mendengar Abdullah bin Rawahah yang berkata: 

Aku berharap sukses di sana 

Aku temukan bujah yang aku jadikan tameng dari berbagai fitnah.” 

Dia berkata, “Beritahu kepadaku makna ayat Kan 3 Ka slah (yang tidak 
ada perselisihan antara kami dengan kamu) (OS. Ali Imran: 64).” Dia menjawab, 
“Yang seimbang.” Dia bertanya, “Apakah bangsa Arab mengetahui hal 
itu?” Dia berkata, “Ya. Tidakkah kamu mendengar seorang penyair yang 
berkata: 

Kami saling bertemu dan saling memutuskan dengan seimbang 


Tetapi kami dipaksa oleh keadaan dengan keadaan.” 


Dia berkata, “Beritahu kepadaku makna ayat V pe si & (di dalam 
kapal yang penuh muatan) (OS. asy-Sywara: 119). Dia menjawab, “Perahu besar 
yang penuh.” Dia bertanya, “Apakah bangsa Arab mengetahui hal itu?” Dia 
berkata, “Ya. Tidakkah kamu mendengar Ubaid bin Abrash yang berkata: 


Kami penuhi tanah mereka dengan kuda 


4, 


Hingga kami tinggalkan mereka dalam keadaan lebih hina.” 


Dia berkata, “Beritahu kepadaku makna ayat sa») (yang terkenal 
kejahatannya) (OS. al-Galam: 13)” Dia menjawab, “Anak dari hasil zina.” 
Dia bertanya, “Apakah bangsa Arab mengetahui hal itu?” Dia berkata, 
“Ya. Tidakkah kamu mendengar seorang penyair yang berkata: 

Anak zina yang diharapkan oleh para laki-laki sebagai tambahan 

Sebagaimana ditambahkannya pada bidang kulit yang kecil.” 

Dia berkata, “Beritahu kepadaku makna ayat (Ss Gb us (adalah 
kami menempuh jalan yang berbeda-beda) (OS. al-Jin: 11)” Dia menjawab, 
“Yang saling terputus dari segala sisi.” Dia bertanya, “Apakah bangsa Arab 
mengetahui hal itu?” Dia berkata, “Ya. Tidakkah kamu mendengar seorang 
penyair yang berkata: 


Al-ltgan fi Ulumil Lur'an 501 


Aku telah berkata dan Zaid telah mengeluh 

Pada hari perginya kuda Zaid ke arah yang berbeda.” 

Dia berkata, “Beritahu kepadaku makna ayat ali H5 (Tuhan yang 
menguasai subuh) (CS. al-Falag: 1).” Dia berkata, “Waktu Subuh ketika 
telah memecah gelapnya malam.” Dia bertanya, “Apakah bangsa Arab 
mengetahui hal itu?” Dia berkata, “Ya. Tidakkah kamu mendengar Zuhair 
bin Abi Sulma yang berkata: 


Orang yang terbebas dari kegundahan itu 

Terurai kesusahannya 

Sebagaimana terurainya gelap malam 

Oleh datangnya waktu pagi.” 

Dia berkata, “Beritahu kepadaku makna ayat GE g (bagian 
keuntungan sedikit pun) (OS. al-Bagarah: 102)” Dia menjawab, “Bagian.” 


Dia berkata, “Apakah bangsa Arab mengetahui hal itu?” Dia berkata, 
“Ya. Tidakkah kamu mendengar Umayyah bin Abi ash-Shalt yang berkata: 


Mereka mendoakan kecelakaan 

Yang bukan menjadi bagian untuk mereka 

Kecuali hanya pakaian yang kering 

Dan belenggu.” 

Dia berkata, “Beritahu kepadaku makna ayat 5:13 A 2g (semua tunduk 
kepada-Nya) (OS. al-Bagarah: 116).” Dia menjawab, “Tunduk.” Dia 
berkata, “Apakah bangsa Arab mengetahui hal itu?” Dia berkata, “Ya. 
Tidakkah kamu mendengar Adi bin Zaid yang berkata: 

Tunduk kepada Allah dengan mengharap ampunan-Nya 

Pada hari yang disimpan oleh para hamba tiada diingkari.” 

Dia berkata, “Beritahu kepadaku makna ayat 455 is (kebesaran Tuhan 
kami) (OS. al-Jin: 3)” Dia menjawab, “Kebesaran Tuhan kami.” Dia berkata, 
“Apakah bangsa Arab mengetahui hal itu?” Dia berkata, “Ya. Tidakkah 
kamu mendengar Umayyah bin Abi ash-Shalt yang berkata: 


Bagi-Mu segala pujian, kenikmatan, dan kerajaan, wahai Tuhan kami 
Tiada sesuatu yang lebih tinggi daripada-Mu dalam keagungan dan kemuliaan.” 


Dia berkata, “Beritahu kepadaku makna ayat v': Ph $ (dan di 
antara air yang mendidih yang memuncak panasnya) (OS. at- Rahman: 44)” Dia 
menjawab, “Sekarang yang telah mencapai puncak masak dan panasnya.” 
Dia berkata, “Apakah bangsa Arab mengetahui hal itu?” Dia berkata, “Ya. 


502 Al-Itgan fi Ulumil Aur'an 


Tidakkah kamu mendengar Nabighah adz-Dzubyani yang berkata: 
Dia menyemir jenggotnya yang sudah memutih 
Dengan sesuatu yang lebih panas dari bara yang paling panas.” 


Dia berkata, “Beritahu kepadaku makna ayat »!3- adl — sea 
(mereka mencaci kamu dengan lidah yang tajam) (OS. al-Ahzab: 19).” Dia 
berkata,“Apakah bangsa Arab mengetahui hal itu?” Dia berkata, “Ya. 
Tidakkah kamu mendengar A'sya yang berkata: 

Pada mereka ada kesuburan, toleransi, dan kemuliaan 


, 


Demikian pula ahli pidato yang tajam lidahnya. 


Dia berkata, “Beritahu kepadaku makna ayat 3 (dan tidak mau 
memberi lagi) (OS. an-Najm: 34).” Dia menjawab, “Doa mengotorinya 
dengan membicarakan pemberiannya.” Dia berkata, “Apakah bangsa Arab 
mengetahui hal itu?” Dia berkata, “Ya. Tidakkah kamu mendengar seorang 
penyair yang berkata: 

Dan dia memberi sedikit kemudian mengungkit-ungkitnya 

Dan siapa saja yang menyebarkan kebaikan pada manusia akan dipuji.” 


Dia berkata, “Beritahu kepadaku makna ayat 553 y Widak ada tempat 
berlindung) (OS. al-@iyamah: 11). Dia menjawab, “Maka kata )) | adalah tempat 
berlindung” Dia bertanya, “Apakah bangsa Arab mengetahui hal itu?” Dia 
berkata, “Ya. Tidakkah kamu mendengar Amru bin Abi Kultsum yang berkata: 

Wahai engkau, dia tidak memiliki batuan 

Wahai engkau, dia tidak memiliki tempat berlindung.” 


Dia berkata, “Beritahu kepadaku makna ayat AB Uas uya (orang yang 
menepati apa yang mereka janjikan) (OS. al-Ahzab: 23). Dia menjawab, “Yaitu 
ajalnya yang telah ditentukan untuknya.” Dia berkata, “Apakah bangsa 
Arab mengetahui hal itu?” Dia berkata, “Ya. Tidakkah kamu mendengar 
Nabighah adz-Dzubyani yang berkata: 

Tidakkah kamu berdua bertanya kepada seseorang tentang apa yang ia 
usahakan 


Apakah janji yang ditepati atau kesesatan dan kebatilan.” 


Dia berkata, “Beritahu kepadaku makna ayat 35 Ps Wang mempunyai 
akal yang cerdas) (OS. an-Najm: 6).” Dia menjawab, “Yang memiliki 
ketegasan dalam melaksanakan perintah Allah.” Dia berkata, “Apakah 
bangsa Arab mengetahui hal itu?” Dia berkata, “Ya. Tidakkah kamu 
mendengar Nabighah adz-Dzubyani yang berkata: 


Al-ltgan fi Ulumil Lur'an 503 


Di sini ada hidangan untuk orang yang cerdas yang teguh pendiriannya.” 


Dia berkata, “Beritahu kepadaku makna ayat Linen Sp (dari awan) 
(OS. an-Naba': 14).” Dia berkata, “Awan yang saling memeras sebagiannya 
dengan sebagian yang lainnya sehingga keluarlah air di antara dua awan.” 
Dia bertanya, “Apakah bangsa Arab mengetahui hal itu?” Dia berkata, 
“Ya. Tidakkah kamu mendengar Nabighah adz-Dzubyani yang berkata: 


Angin-angin yang berawan gelap itu 

Menyeretnya ke arah utara dan timur 

Dia berkata, “Beritahu kepadaku makna ayat Dinas Dah (kami akan 
menguatkan dengan pembantu) (OS. al-@Yashash: 35)” Dia menjawab, “Kata 


JizsJl maknanya adalah penolong yang membantu.” Dia bertanya, 
“Apakah bangsa Arab mengetahui hal itu?” Dia berkata, “Ya. Tidakkah 


kamu mendengar Nabighah adz-Dzubyani yang berkata: 

Pada perlindungan Abi Oabus itu adalah keselamatan 

Bagi orang- orang yang takut dan yang tiada memiliki penolong.” 

Dia berkata, “Beritahu kepadaku makna ayat sei & Yang termasuk 
golongan orang yang tinggal) (CS. asy-Syw'ara: 171)” Dia menjawab, “Yang 
termasuk di antara orang-orang yang tinggal.” Dia bertanya, “Apakah 
bangsa Arab mengetahui hal itu?” Dia berkata, “Ya. Tidakkah kamu 
mendengar Ubaid bin Abrash yang berkata: 


Mereka pergi dan meninggalkanku tertinggal di antara mereka 
Hingga seolah-olah aku terasing di antara mereka yang tertinggal.” 


Dia berkata, “Beritahu kepadaku makna ayat bi SE ("aka janganlah 
kamu bersedih hati) (OS. al-Ma'idah: 26). Dia menjawab, “Jangan bersedih.” 
Dia berkata, “Apakah bangsa Arab mengetahui hal itu?” Dia berkata, “Ya. 
Tidakkah kamu mendengar Umru'ul Yais yang berkata: 


Sahabat-sahabat berhenti dengannya, dengan payungnya menaungiku 
Mereka berkata, Janganlah kesedihanmu membinasakanmu dan berhiaslah.'” 


Dia berkata, “Beritahu kepadaku makna ayat Y s3 35 (mereka berpaling) 
(OS. al-Am'am: 46).” Dia menjawab, “Mereka berpaling dari kebenaran.” 
Dia bertanya, “Apakah bangsa Arab mengetahui hal itu?” Dia berkata, 
“Ya. Tidakkah kamu mendengar Umru'ul GYais yang berkata: 


Aku kagum pada kelembutan Allah terbadap kami 
Padahal telah jelas pengingkaran kami terhadap setiap kebenaran yang turun.” 
Dia berkata, “Beritahu kepadaku makna ayat ame ol (agar tidak 


504 Al-ttgan fi Ulumil lur'an 


dijerumuskan) (OS. al-An'am: 70).” Dia menjawab, “Ditahan.” Dia 
bertanya, “Apakah bangsa Arab mengetahui hal itu?” Dia berkata, “Ya. 
Tidakkah kamu mendengar Zuhair bin Sulma yang berkata: 

Dia meninggalkanmu dengan jaminan yang tiada mencukupi 

Pada hari perpisahan hingga hatiku tertahan dengan gundah.” 

Dia berkata, “Beritahu kepadaku makna ayat SAI Ula ("aka ketika 
matahari itu terbenam) (OS. al-An'am: 78).” Dia menjawab, “Matahari 
menghilang dari langit.” Dia berkata, “Apakah bangsa Arab mengetahui 
hal itu?” Dia berkata, “Ya. Tidakkah kamu mendengar Ka'ab bin Malik 
yang berkata: 

Maka bulan yang terang berubah karena kehilangannya 

Dan matahari tertimpa gerbana hingga hampir terbenam.” 

Dia berkata, “Beritahu kepadaku makna ayat FAJS (seperti malam 
Jang gelap gulita) (9S. a-@Galam: 20)” Dia menjawab, “Yang hilang.” 


Dia berkata, “Beritahu kepadaku makna ayat Et (kamu senantiasa) 
(OS. Yusuf: 75)” Dia berkata, “ Senantiasa. Tidakkah kamu mendengar 
seorang penyair berkata: 

Wahai kamu, kami senantiasa mengingat Khalid 

Padahal dia telah binasa seperti kaum Tubba' binasa.” 2 

Dia berkata, “Beritahu kepadaku makna ayat Ga) as (Takut 
kemiskinan) (OS. al-Isra': 31)” Dia menjawab, “Takut kemiskinan. Tidakkah 
kamu mendengar seorang penyair berkata: 

Dan sesungguhnya aku bersih dari kefakiran, wahai kaum 

Aku siapkan untuk tamu-tamuku daging panggang yang lezat.” 

Dia berkata, “Beritahu kepadaku makna ayat ae (kebun-kebun) (OS. 
an-Naml: 60).” Dia menjawab, “Kebun-kebun. Tidakkah kamu mendengar 
seorang penyair berkata: 

Negeri yang disirami oleh Allah, adapun tanahnya 

Berupa dataran luas, banyak kandungan airnya dan kebun-kebun.” 

Dia berkata, “Beritahu kepadaku makna ayat E33 (kuasa) (OS. an- 
Nisa: 85). Dia berkata, “Yang kuasa lagi menguasai. Tidakkah kamu 
mendengar seorang Uhaihah al-Anshari berkata: 

Dan kepada orang yang dengki aku tahan diriku 

padahal untuk berbuat kejahatan kepadanya, aku mampu.” 


Al-Itgan fi Ulumil Lur'an 505 


Dia berkata, “Beritahu kepadaku makna ayat »3 3 Y5 (Dan Allah 
tiada merasa bera?) (OS. al-Bagarah: 255).” Dia menjawab, “Tidak 
memberatkan-Nya. Tidakkah kamu mendengar seorang penyair berkata: 

Dia memberikan kepada orang banyak 

Dan tiada keberatan menanggungnya 

Bersih penghasilannya 


Dan mulia akhlaknya." 


Dia berkata, “Beritahu kepadaku makna ayat Ga (anak sungai) (OS. 
Maryam: 24)” Dia menjawab, “Sungai kecil. Tidakkah kamu mendengar 
seorang penyair berkata: 

Bagus badannya lagi mulia dan memiliki pendapatan 

Seperti sungai-sungai kecil yang mengalir menuju sungai-sungai besar.” 

Dia berkata, “Beritahu kepadaku makna ayat Ga CE, (dan gelas- 
gelas yang penuh berisi minuman) (OS. an-Naba': 34).” Dia menjawab, “Yang 
penuh. Tidakkah kamu mendengar seorang penyair berkata: 

Amir datang kepada kami mengharap suguhan kamu 

Maka kami buat puas dia dengan satu gelas penuh.” 

Dia berkata, “Beritahu kepadaku makna ayat » 5 (sangat ingkar) (OS. 
al-Adiyat: 6).” Dia menjawab, “Sangat mengingkari terhadap kenikmatan. 
Yaitu orang yang hanya makan sendirian, tidak berbagi kepada sahabatnya 
dan membuat lapar budaknya. Tidakkah kamu mendengar seorang penyair 
berkata: 

Aku berterima kasih kepadanya pada hari Ukadg terbadap pemberiannya 

Dan aku bukan orang yang ingkar terbadap kebaikan.” 

Dia berkata, “Beritahu kepadaku makna ayat 445:5 ONnS Peran 
lalu mereka akan menggeleng-gelengkan kepala kepadamu) (OS. al-Isra”: 51).” 
Dia menjawab, “Mereka menggerak-gerakkan kepala mereka dengan 
maksud menghina. Tidakkah kamu mendengar seorang penyair berkata: 

Apakah kamu akan menggelengkan kepala untukku 

Pada waktu pertempuran padahal kamu melihat 

Kuda-kuda yang sangat luas.” 

Dia berkata, “Beritahu kepadaku makna ayat v Ea (mereka berlari) 
(OS. Hud: 78). Dia menjawab, “Mereka menghadapimu dengan 
kemarahan. Tidakkah kamu mendengar seorang penyair berkata: 


506 Al-ttgan fi Ulumil lur'an 


Mereka datang kepada kami dengan berlari sebagai tawanan 

Kami giring mereka, suka atau enggan.” 

Dia berkata, “Beritahu kepadaku makna ayat 3 FU) 3831 Dat (Laknat 
itu seburuk-buruk pemberian yang diberikan) (9S. Hud: 99). Dia menjawab, 
“Sejelek-jelek laknat seperti laknat yang lain. Tidakkah kamu mendengar 
seorang penyair berkata: 


Janganlah kamu melempar ke sebuah sisi yang tidak layak 
Walaupun para musuh mencari-cari kesempatan untuk mencelamu.” 


Dia berkata, “Beritahu kepadaku makna ayat EA (selain 
kebinasaan belaka) (9S. Hud: 101). Dia menjawab, “Kerugian. Tidakkah 
kamu mendengar Bisyr bin Abi Khazim berkata: 


Mereka memotong hidung hingga pangkalnya 

Dan mereka meninggalkan Bani Sa'ad dalam keadaan rugi.” 

Dia berkata, “Beritahu kepadaku makna ayat Jai Ga cat Wal ab 
(sebab itu pergilah dengan membawa keluargamu di akhir malam) (OS. Hud: 81). 


Apakah yang dipotong?” Dia menjawab, “Akhir waktu sahur pada malam 


hari.” Malik bin Kinanah berkata: 
Seorang perempuan yang meratap, berdiri di akhir malam 


Di atas kaki yang terluka. 


Dia berkata, “Beritahu kepadaku makna ayat SW &53 (Marilah ke 
sin) (OS. Yusuf: 23). Dia menjawab, “Aku bersiap diri untukmu. Tidakkah 
kamu mendengar Uhaihah al-Anshari berkata: 


Dengannya aku melindungi jika aku diseru 
Jika dikatakan kepada para tentara, “aku telah menyiapkan diri.” 
Dia berkata, “Beritahu kepadaku makna ayat &-£ ae (bari yang amat 


sulit) (Hud: 77)” Dia menjawab, “Yang susah. Tidakkah kamu mendengar 
seorang penyair berkata: 

Mereka memenggal kepala-kepala yang terlarang 

Dengan sisi panah pada waktu yang sulit.” 

Dia berkata, “Beritahu kepadaku makna ayat Lha (yang tertutup) 
(OS. al-Humazah: 8).” Dia menjawab, “Yang dikunci yang melingkupi 
mereka. Tidakkah kamu mendengar seorang penyair berkata: 

Untaku rindu pada gunung-gunung Makkah 

Dan di bawah kami pintu- pintu Shan'a yang tertutup.” 


Al-Itgan fi Ulumil Lur'an 507 


Dia berkata, “Beritahu kepadaku makna ayat 452223 Y 1g (sedangkan 
mereka tidak merasa jemu) (OS. Fushshilat: 38)” Dia menjawab, “Mereka 
tidak surut semangatnya dan tidak bosan. Tidakkah kamu mendengar 
seorang penyair berkata: 

Dari ketakutan, tidak ada rasa bosan bagi orang yang beribadah itu 

Dan dari lamanya beribadah, dia juga tidak merasa letih.” 

Dia berkata, “Beritahu kepadaku makna ayat Ja (ab (burung yang 
berbondong-bondong) (OS. al-Fil: 3)” Dia menjawab, “Yang datang dan yang 
pergi dengan membawa batu pada mulut dan kakinya untuk dilemparkan 
dari atas mengarah pada pasukan gajah. Tidakkah kamu mendengar seorang 
penyair berkata: 

Dan dengan para penunggang kuda yang seperti serigala 

Yang telah mereka kenal 

Dengan pelana- pelana kuda 

Di atas perisai yang berbondong-bondong.” 

Dia berkata, “Beritahu kepadaku makna ayat 3 Pera (kamu jumpai 
mereka) ((9S. al-Bagarah: 191).” Dia menjawab, “Kamu menemukan 
mereka. Tidakkah kamu mendengar Hasan berkata: 

Jika bani Luay menemukan Judgaimah 

Maka, membunuh mereka adalah obat.” 

Dia berkata, “Beritahu kepadaku makna ayat bas an. Gb (uaka ia 
menerbangkan debu) (OS. al-Adiyat: 4)” Dia menjawab, “Debu-debu yang 
beterbangan oleh derap kaki-kaki kuda. Tidakkah kamu mendengar Hasan 
berkata : 

Kami kehilangan kuda jika kamu tidak melihatnya 


” 


Dia akan menghamburkan debu-debu pada tampanya. 

Dia berkata, “Beritahu kepadaku makna ayat KH sya & (di tengah- 
tengah neraka yang menyala-nyala) (9S. ash-Shaffat: 55)” Dia menjawab, 
“Di tengah-tengahnya. Tidakkah kamu mendengar seorang penyair 
berkata: 

Dia melemparnya dengan tombak sampai menancap 2 Pengaya ji 

Dia berkata, “Beritahu kepadaku makna ayat » NAN aa & (Berada di 
antara pohon bidara yang tidak berduri) (OS. al-Wagi'ah: 28) Dia menjawab, 
“Yaitu yang tidak berduri. Tidakkah kamu mendengar Umayyah bin Abi 
ash-Shalt berkata: 


508 Al-ttgan fi Ulumil lur'an 


Sesungguhnya kebun-kebun di surga itu rindang 

Di dalamnya ada bidadari-bidadari dan pohon bidara yang tiada berduri.” 

Dia berkata, “Beritahu kepadaku makna ayat 2-4 ab (yang mayang- 
nya lembut) (OS. asy-Syw'ara: 148)” Dia menjawab, “Yang saling bergabung 
antara yang satu dengan yang lainnya. Tidakkah kamu mendengar Umru'ul 
Oais berkata: 

Rumah untuk wanita yang putih kulitnya seperti halus kulit anak kecil 

Yang ramping pinggangnya, dan lembut tangannya.” 

Dia berkata, “Beritahu kepadaku makna ayat soto: y .$ (perkataan 
Jang benar) ((9S. al-Ahzab: 7).” Dia menjawab, “Perkataan yang adil dan 
benar. Tidakkah kamu mendengar Hamzah berkata: 


Tepercaya terbadap apa yang diamanatkan oleh Allah dalam hatinya 

Jika dia mengatakan sesuatu, maka di sanalah kebenaran.” 

Dia berkata, “Beritahu kepadaku makna ayat “ NApI (bubungan 
kerabat dan perjanjian) (9S. at-Taubah: 8).” Dia menjawab, “Kata JI itu 


maknanya adalah kerabat dan kata 4JJI itu maknanya perjanjian. Tidakkah 
kamu mendengar seorang penyair berkata: 

Allah membalas dengan kekerabatan antara aku dan mereka 

Sebagai balasan terhadap yang zalim yang tidak ditunda waktunya.” 

Dia berkata, “Beritahu kepadaku makna ayat x5-& (yang tidak dapat 
hidup lagi) (OS. al-Anbiya”: 15). Tidakkah kamu mendengar Labid berkata: 

Kenakanlah pakaian-pakaian mereka di atas aurat-aurat mereka 


Mereka berada di halaman-halaman rumah mati yang tiada akan kembali. 


Dia berkata, “Beritahu kepadaku makna ayat JI 3 (potongan- 
potongan besi) (OS. al-Kahfi: 96).” Dia menjawab, “Potongan-potongan besi. 
Tidakkah kamu mendengar Abdullah bin Abi Rawahah bin Malik berkata: 


Menyala-nyala atas mereka ketika nyala apinya membara 
Dengan potongan-potongan besi dan batu yang membara.” 


Dia berkata, “Beritahu kepadaku makna ayat 33 (maka kebinasaan- 
lah) (OS. al-Mulk: 11). Dia berkata, “Maka kebinasaanlah. Tidakkah 
kamu mendengar Hasan berkata: 


Ingatlah, wahai orang yang menyampaikan kepada Ubay dariku 
Aku telah dicampakkan ke dalam kebinasaan Neraka Sa'ir.” 


Dia berkata, “Beritahu kepadaku makna ayat P3 GNI! Giada lain 


Al-Itgan fi Ulumil Lur'an 509 


kecuali dalam keadaan tertipu) (OS. al-Mulk: 20)” Dia menjawab, “Dalam 
kebatilan. Tidakkah kamu mendengar Hasan berkata: 

Mimpi-mimpi itu membuatmu terbuai dari kejauhan 

Dan perkataan kekufuran itu kembali ke kebatilan.” 

Dia berkata, “Beritahu kepadaku makna ayat Da3 (menahan diri 
dari hawa nafsuy (OS. Ali Imran: 39)” Dia menjawab, “Yaitu orang laki- 
laki yang tidak mendatangi perempuan. Tidakkah kamu mendengar 
seorang penyair berkata: 

Dan orang laki-laki yang tiada mendekati wanita 

Menyuruh manusia untuk berbuat kebaikan 

Dan bersegera melakukan ketaatan.” 

Dia berkata, “Beritahu kepadaku makna ayat Go Jas Lx 92 (orang-orang 
Jang bermuka masam dan penuh kesulitan) (9S. al-Insan: 10).” Dia berkata, 
“Orang yang mengerutkan wajahnya karena besarnya kesulitan yang dihadapi. 
Tidakkah kamu mendengar seorang penyair berkata: 

Dan tidak juga pada hari perbitungan, yaitu suatu hari 

Orang-orang bermuka masam karena kepayahan lagi kesusahan.” 

Dia berkata, “Beritahu kepadaku makna ayat dl PES 3 (pada 
hari betis disingkapkan) (OS. al-Insan: 10)” Dia menjawab, “Karena 
kesulitan yang dihadapi pada hari akhirat. Tidakkah kamu mendengar 
seorang penyair berkata: 

Perang telah berkecamuk di antara kita dengan sangat hebat.” 

Dia berkata, “Beritahu kepadaku makna ayat «4! (tempat kembali 
mereka) (OS. al-Ghasyiyah: 25)” Dia berkata, “Kata 4LY! maknanya 
adalah tempat kembali.” Tidakkah kamu mendengar Ubaid bin al-Abrash 
berkata: 

Setiap yang pergi akan kembali 

Dan yang mati tiada akan kembali.” 

Dia berkata, “Beritahu kepadaku makna ayat by (dosa) (OS. an- 
Nisa”: 2). Dia berkata, “Dosa, menurut bahasa Habasyah.” Dia berkata, 
“Apakah bangsa Arab mengetahui hal itu?” Dia berkata, “Ya. Tidakkah 
kamu mendengar Al-A'sya yang berkata: 

Sesungguhnya aku dan perintah kalian kepadaku 


, 


Adalah untuk diketahui siapa yang durbaka dan yang berdosa.” 
Dia berkata, “Beritahu kepadaku makna ayat —4JI (dosa) (OS. an- 


510 Al-ttgan fi Ulumil lur'an 


Nisa: 25)” Dia menjawab,: “Dosa. Tidakkah kamu mendengar seorang 
penyair yang berkata: 

Aku melihatmu mencari dosa-dosaku 

Dan kamu berusaha bersama mereka tanpa alasan.” 

Dia berkata, “Beritahu kepadaku makna ayat: Ya (sedikit pun)” Dia 
menjawab, “Yaitu kulit yang melekat pada biji buah-buahan. Tidakkah 
kamu mendengar An Nabighah berkata: 

Dia mengumpulkan ribuan tentara dan menyerang 

Kemudian tiada meninggalkan musuh sedikit pun.” 

Dia berkata, “Beritahu kepadaku makna ayat pala (vetipis kulit ari) 
(OS. Fathir: 13).” Dia berkata, “Kulit putih yang berada di atas biji-bijian. 
Tidakkah kamu mendengar Umayyah bin Abi ash-Shalt berkata: 

Aku tiada mendapat dari mereka sepotong dan tidak pula secuil 

Dan tiada pula yang lebih dari itu dan tiada pula yang setipis kulit ari.” 

Dia berkata, “Beritahu kepadaku makna ayat SAS (Allah membalik- 
kan mereka) (OS. an-Nisa”: 88).” Dia menjawab, “Dia menahan mereka. 


Tidakkah kamu mendengar Umayyah bin Abi ash-Shalt berkata: 
Mereka ditahan di dalam Neraka Jahanam. Sesungguhnya dahulu mereka 


1 2 


adalah pembangkang yang berkata, bohong dan dusta'. 

Dia berkata, “Beritahu kepadaku makna ayat Kap Uya (kami 
perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu) (OS. al-Isra': 
16)” Dia menjawab, “Kami jadikan mereka berkuasa. Tidakkah kamu 
mendengar Labid berkata: 

Jika mereka iri, mereka menjadi mudah dan jika dijadikan penguasa 

Di suatu hari, maka mereka menjadi perusak.” 

Dia berkata, “Beritahu kepadaku makna ayat asas Gal Kas ol 
Gika kamu takut diserang oleh orang-orang kafih (OS. an-Nisa': 101).” Dia 
menjawab, “Mereka berusaha keras untuk menyiksa dan menyulitkan 
kalian, sesuai dengan bahasa Hawazin. Tidakkah kamu mendengar seorang 
penyair berkata: 

Setiap orang dari hamba-hamba Allah itu tertekan 

Di ngarai Makkah, dipaksa dan kepayahan.” 

Dia berkata, “Beritahu kepadaku makna ayat ng ai o$ (seolah-olah mereka 
belum ada) (9S. al-X'raf: 92)” Dia menjawab, “Seolah-olah mereka itu belum 
ada. Tidakkah kamu mendengar Labid berkata: 


Al-Itgan fi Ulumil Lur'an 511 


Kamu kaya pada hari Sabtu sebelum datangnya penyakit 

Jika saja ada keabadian untuk jiwa yang tekun dan keras.” 

Dia berkata, “Beritahu kepadaku makna ayat v si is (siksaan yang sangat 
menghinakan) (OS. al-Amam: 93).” Dia menjawab, “Kehinaan. Tidakkah 
kamu mendengar seorang penyair berkata : 

Kami temukan bumi Allah itu luas 


Yang menyelamatkan dari kerendahan dan kehinaan.” 

Dia berkata, “Beritahu kepadaku makna ayat PPA Y5 
(dan mereka tiada aniaya walau sedikitpun) (OS. an-Nisa': 124).” Dia 
menjawab, “Kata ,iJi| maknanya sesuatu yang terdapat pada biji-bijian. 
Dan itulah yang menjadi awal mula tumbuhnya pohon kurma. Tidakkah 
kamu mendengar seorang penyair berkata: 

Dan para manusia sepeninggalmu itu bukan apa-apa 

Dan mereka itu tiada lain kecuali hanya sesuatu yang tiada berharga.” 


Dia berkata, “Beritahu kepadaku makna ayat 85 6 Y Gidak terlalu 
tua) (9S. al-Bagarah: 68)” Dia menjawab, “Tidak sangat tua. Tidakkah 
kamu mendengar seorang penyair berkata: 


Wahai kamu, kamu telah memberikan yang tua kepada tamumu 


» 


Yang digiring kepadanya yang tiada dapat berpijak di atas kakinya. 

Dia berkata, Pem kepadaku makna ayat 

NI da ta . AN TI Kana Ora ka (sehingga jelas bagi kalian benang 
putih dari benang Kita « (OS. al-Bagarah: 187).” Dia menjawab, “Terangnya 
siang dari gelapnya malam. Tidakkah kamu mendengar Umayyah bin Abi 
ash-Shalt berkata: 

Benang putih adalah cahaya pagi yang telah merekah 


Dan benang hitam adalah gelapnya malam yang pekat.” 

Dia berkata, “Beritahu kepadaku makna ayat Lil ag Naa eh 
(Alangkah buruknya perbuatan mereka itu yang menjual diri mereka sendiri) (9S. al- 
Bagarah: 102).” Dia menjawab, “Mereka menjual akhirat mereka dengan 
ketamakan untuk mendapatkan sesuatu yang sedikit di dunia. Tidakkah 
kamu mendengar seorang penyair berkata: 

Dia diberi harga untuknya, tapi dia melarangnya 


BERI 


Dan pemiliknya berkata, Janganlah kamu membelinya. 


Dia berkata, “Beritahu kepadaku makna ayat sLawd! «4 Ulu (petir 
dari langit) (OS. al-Amam: 96).” Dia menjawab, “Api dari langit. Tidakkah 
kamu mendengar seorang penyair berkata: 


512 Al-ttgan fi Ulumil lur'an 


Semua jin itu akan dilempari 
Dengan bintang-bintang api dari langit.” 
Dia berkata, “Beritahu kepadaku makna ayat » Meta 525 (dan tunduklah 


semua muka dengan merendahkan diri) (OS. Thaha: 111).” Dia berkata, “Pasrah 
dan tunduk. Tidakkah kamu mendengar seorang penyair berkata: 


Hendaklah setiap yang mengadu itu menangis kepadamu karena musibah 

Dan keluarga Ousyay yang sedikit melakukan dan yang selalu memenuhi 
Janji.” Tg 

Dia berkata, “Beritahu kepadaku makna ayat bus kaan (kehidupan yang 
suli? (9S. Thaha: 124)” Dia menjawab, “Kata &JI maknanya adalah 


kesempitan yang sangat”. Tidakkah kamu mendengar seorang penyair 
berkata: 

Dan kuda itu telah menyusulnya pada suatu tempat 

Yang sempit ruang geraknya.” 

Dia berkata, “Beritahu kepadaku makna ayat - 1-3 & (dari segenap 
penjuru) (OS. al-Hajj: 27)” Dia menjawab, “Setiap jalur. Tidakkah kamu 
mendengar seorang penyair berkata: 

Dan mereka merengkuh para keluarga 

Dan menutup lubang-lubang 

Dengan jasad-jasad, 

Yang kembali kekuatannya.” 

Dia berkata, “Beritahu kepadaku makna ayat sa A3 Asa (Demi 
langit yang mempunyai jalan-jalan) (9S. adz-Dzariyat: 7)” Dia menjawab, 
“Yang mempunyai jalan-jalan dan makhluk yang indah. Tidakkah kamu 
mendengar Zuhair bin Abi Sulma yang berkata: 


Mereka memukul keindabanmu yang putih 

Jika mereka dapat menemukan 

Mereka tidak terkalahkan 

Dan diminta kasih sayang 

Mereka memberikan.” 

Dia berkata, “Beritahu kepadaku makna ayat U-55 (penyakit yang berat) 


(OS. Yusuf: 85)” Dia berkata, “Yang hampir binasa karena sakit keras. 
Tidakkah kamu mendengar seorang penyair berkata: 


Al-Itgan fi Ulumil Lur'an 513 


Apakah karena memikirkan Laila hingga merasa terasing 
Hingga seolah-olah kamu sakit keras yang harus senantiasa ke dokter.” 
Dia berkata, “Beritahu kepadaku makna ayat Pamit (wang 


menghardik anak yatim) (OS. al-Ma'un: 2).” Dia menjawab, “Dia tidak 
memberikan haknya. Tidakkah kamu mendengar Abu Thalib yang berkata: 


Dia membagi-bagi hak anak yatim dan tiada 

Menghalangi hak bagi anak-anak orang kaya yang masih kecil,” 

Dia berkata, “Beritahu kepadaku makna ayat c-£ Les (tiap kali nyala 
api Neraka Jahanam itu akan padam) (OS. al-Isra”: 97).” Dia menjawab, 


“Yaitu yang padam pada suatu ketika dan dinyalakan kembali pada waktu 
yang lain. Tidakkah kamu mendengar seorang penyair berkata: 


Dan api itu padam dari kaum-kaumku 

Dan mereka menyalakannya kembali jika mereka hendak memuaskan diri.” 

Dia berkata, “Beritahu kepadaku makna ayat S3 IS (dengan siksaan 
Jang berat) (OS. a-Muzammil: 16)” Dia menjawab, “Yang sangat, yang tidak 
ada lagi perlindungan. Tidakkah kamu mendengar seorang penyair berkata: 

Kehinaan dalam hidup dan kehinaan saat mati 

Aku melihat keduanya sebagai makanan yang keras dan pasti.” 

Dia berkata, “Beritahu kepadaku makna ayat WII 8 Iis (telah 


menjelajahi beberapa negeri) (OS. Gaf: 26).” Dia menjawab, “Mereka lari, 
menurut bahasa Yaman. Tidakkah kamu mendengar Adi bin Zaid berkata: 


Mereka lari di negeri-negeri karena takut mati 

Dan mereka berkeliling ke mana pun di muka bumi.” 

Dia berkata, “Beritahu kepadaku makna ayat O Pa Pe) (maka 
mereka itu tertengadah) (9S. Yasin: 8)” Dia berkata, “Kata Lah maknanya 


adalah orang yang meninggikan hidungnya karena sombong. Tidakkah 
kamu mendengar seorang penyair berkata: 


Dan kami duduk di sekelilingnya 
Kami menundukkan pandangan seperti unta yang eranganan “ 
Dia berkata, “Beritahu kepadaku makna ayat feg yah 8 (dalam keadaan 


kacau-balan) (IS. Yaf: 5)” Dia menjawab, “Kata gz AM maknanya adalah 
“kebatilan”. Tidakkah kamu mendengar seorang penyair berkata: 


Dia takut 
Maka aku segera melindunginya 


514 Al-ttgan fi Ulumil lur'an 


Sampai tertunduk 

Seolah- olah dia adalah dahan yang lunak.” 

Dia berkata, “Beritahu kepadaku makna ayat En vera 3 ijo s6 
(Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan) (OS. 
Maryam: 71).” Dia menjawab, “Kata maknanya adalah sesuatu yang 
wajib. Tidakkah kamu mendengar Umayyah bin Abi ash-Shalt yang 
berkata: 

Semua hamba-Mu bersalah dan Engkau adalah Tuhan 

Pada dua telapak-Mu terdapat harapan-harapan dan keputusan-keputusan.” 

Dia berkata, “Beritahu kepadaku makna ayat ssh (dan piala-piala) 
(OS. az-Zukhrut: 71). Dia menjawab, “Wadah-wadah yang tiada cacatnya. 
Tidakkah kamu mendengar Al-Hadzali yang berkata: 

Ayam jantan itu tiada berkokok 

Sehingga aku penuhi 

Gelas-gelas guci yang besarnya untuknya 


1) 


Hingga dia bekerja. 


Dia berkata, “Beritahu kepadaku makna ayat “5 Sp ws 2 Y5 (dan 
mereka tiada mabuk karenanya) (OS. ash-Shaffat: 47).” Dia berkata, “Mereka 
tidak menjadi mabuk. Tidakkah kamu mendengar Abdullah bin Rawahah 
yang berkata: 

Kemudian mereka tiada mabuk karenanya 

Tetapi kegundahan mereka menjadi bilang.” 

Dia berkata, “Beritahu kepadaku makna ayat OS Gl£ (kebinasaan 
Jang kekal) (OS. al-Furgan: 65).” Dia menjawab, “Yang senantiasa menyertai, 
seperti seseorang yang berutang terhadap orang yang diutangi. Tidakkah 
kamu mendengar Bisyr bin Abi Khazim yang berkata: 


Pada hari kekalahan dan kehancuran yang merupakan siksaan 
Dan keduanya adalah kepastian.” 


Dia berkata, “Beritahu kepadaku makna ayat AT (dan tulang dada) 
(OS. ath-Tharig: 7)” Dia menjawab, “Tempat kalung wanita. Tidakkah 
kamu mendengar seorang penyair yang berkata: 


Dan minyak zakfaron pada tulang dadanya 
Keelokannya padanya 


Al-Itgan fi Ulumil Lur'an 515 


, 


Dan pada pinggang dan lehernya.” 

Dia berkata, “Beritahu kepadaku makna ayat Da2 Laga H3 (dan kamu 
menjadi kaum yang binasa) (9S. al-Fath: 12)” Dia menjawab, “Binasa, 
menurut bahasa Oman. Dan mereka berasal dari Yaman. Tidakkah kamu 
mendengar seorang penyair yang berkata: 

Maka janganlah mengingkari apa yang telah kami perbuat untukmu 

Dan balaslah kebaikan itu 

Sesungguhnya kekafiran adalah kebinasaan bagi pelakunya.” 

Dia berkata, “Beritahu kepadaku makna ayat Ai Ii sa (padahal 
ia adalah penantang yang paling keras) (OS. al-Bagarah: 201).” Dia berkata, 
“Yang senang berdebat dalam kesesatan. Tidakkah kamu mendengar 
Muhalhil yang berkata: 

Sesungguhnya di bawah pemeliharaan itu ada kepastian, kedermawanan 

Dan permusuhan pelik yang merintangi.” 

Dia berkata, “Beritahu kepadaku makna ayat 2 Ju (daging anak 
sapi yang dipanggang) (OS. Hud: 69)” Dia menjawab, “Yang masak yang 
dipanggang. Tidakkah kamu mendengar seorang penyair yang berkata: 

Mereka memiliki arak 

Dan aroma harum semerbak yang menyertainya 

Dan tukang panggang mereka 

Jika memanggang sampai matang.” 

Dia berkata, “Beritahu kepadaku makna ayat 4 &l4- Yi (dari kubur) 
(OS. Yasin: 51)” Dia berkata, “Kubur-kubur. Tidakkah kamu mendengar 
Umayyah bin Abi ash-Shalt yang berkata: 

Ketika mereka berkata saat melintasi kuburku 

Berilah petunjuk, wahai Tuhanku, kepadanya dan dia telah mendapatnya.” 

Dia berkata, “Beritahu kepadaku makna ayat & ya (berkeluh kesah) 
(OS. al-Ma'arij: 19)” Dia menjawab, “Yang sesak dadanya yang berkeluh 
kesah. Tidakkah kamu mendengar Bisyr bin Abi Hazim yang berkata: 

Kebiasaannya tiada menahan untuk anak yatim 

Dan tiada memerhatikan makhluknya dalam keadaan berkeluh kesah.” 

Dia berkata, “Beritahu kepadaku makna ayat ala SN, (padahal 
waktu itu bukan saatnya untuk melepaskan diri) (9S. Shad: 3)” Dia menjawab, 
“Bukan saat melarikan diri. Tidakkah kamu mendengar Al-A'sya yang 
berkata: 


516 Al-ttgan fi Ulumil lur'an 


Aku ingat kepada Laila pada waktu tidak mengingatnya 
Dan aku telah berpisah dengannya dan tempat berlindung itu jauh.” 
Dia berkata, “Beritahu kepadaku makna ayat p333 (paku) (OS. al- 


OGamar: 13)” Dia menjawab, “Yaitu yang digunakan untuk mengikat 


perahu. Tidakkah kamu mendengar seorang penyair yang berkata: 
Sebuah perahu yang telah dibuat dengan kuat 


Besar layarnya dan tertata rapi paku-pakunya.' 


Dia berkata, “Beritahu kepadaku makna ayat 8 (yang samar- samar) 
(OS. Maryam: 98).” Dia menjawab, “Yang samar-samar. Tidakkah kamu 
mendengar seorang penyair yang berkata: 


Suara yang lirih itu telah keluar 
Berupa suara kebenaran yang tiada bohong bagi pendengarannya.” 
Dia berkata, “Beritahu kepadaku makna ayat 3juls Wang muram) (OS. 


al-Oiyamah: 24).” Dia menjawab, “Yang sedih. Tidakkah kamu mendengar 
Ubaid bin al-Abrash yang berkata: 


Kami berada di kediaman bani Tamim pada waktu pagi 
Pada hari kekalahan 
Dengan diliputi kesedihan.” 


Dia berkata, “Beritahu kepadaku makna ayat S-- (yang tidak adil) 
(OS. an-Najm: 22).” Dia menjawab, “Yang curang. Tidakkah kamu 
mendengar Umruul Oais yang berkata: 


Banu Asad telah berlaku curang terbadap hukum mereka 
Karena mereka telah menyamakan kepala dengan ekor.” 


Dia berkata, “Beritahu kepadaku makna ayat Aya Yang belum 
berubah$(IS. al-Bagarah: 259)” Dia menjawab, “Berubah karena faktor 
waktu yang lama. Tidakkah kamu mendengar seorang penyair yang berkata: 


Rasa dan baunya senantiasa terjaga 
Selama kamu tidak melihatnya berubah karena lamanya masa.” 


Dia berkata, “Beritahu kepadaku makna ayat E& (orang yang tidak 
setia) (9S. Lugman: 32)” Dia menjawab, “Penipu yang zalim. Tidakkah 
kamu mendengar seorang penyair yang berkata: 


Dia telah mengetahui dan yakin 
Bahwa masa itu tiada takut pada kekerasan dan dustaku.” 


Dia berkata, “Beritahu kepadaku makna ayat «ss Jai (cairan tembaga) 


Al-Itgan fi Ulumil Lur'an 517 


(OS. Saba”: 12)” Dia menjawab, “Tembaga. Tidakkah kamu mendengar 
seorang penyair yang berkata: 


Dia menuangkan pada periuk-periuk dari besi 

Cairan tembaga yang panas yang tiada lancip.” 

Dia berkata, “Beritahu kepadaku makna ayat »3& (garis-garis putil) 
(OS. Fathir: 27)” Dia menjawab, “Jalan-jalan. Tidakkah kamu mendengar 
seorang penyair yang berkata: 

Angin utara telah berlalu pada lembaran-lembarannya 

Seolah-olah ia adalah jalan-jalan yang melambai-lambai.” 

Dia berkata, “Beritahu kepadaku makna ayat ssh (gala 21 (dan 
bahwasanya Dia yang memberikan kekayaan dari kefakiran dan membuat kepuasan 


dari kekayaan hingga merasa kecukupan) (OS. an-Najm: 48)” Dia menjawab, 
“Tidakkah kamu mendengar Antarah al-Abbasi yang berkata: 


Maka jadilah hidupmu itu kaya dan aku tiada peduli 

Dan ketahuilah 

Aku akan mati 

Meskipun tidak dibunuh.” 

Dia berkata, “Beritahu kepadaku makna ayat Kh Y Widak mengurangi 
dari kalian) (9S. al-Hujurat: 14)” Dia menjawab, “Tidak mengurangi dari 


kalian, menurut bahasa suku bani Abbas. Tidakkah kamu mendengar Al- 


Hutai'ah al-Abbasi yang berkata: 
Sampaikan kepada bani Sa'ad secara menyeluruh 


Kesungguhan risalah ini, tiada yang terkurangi dan tiada dusta. 


Dia berkata, “Beritahu kepadaku makna ayat As (bersih tiada 
bertanah) (9S. al-Bagarah: 264).” Dia menjawab, “Licin. Tidakkah kamu 
mendengar Abu Thalib yang berkata: 


Kamu adalah Oarm dan anak Oarm untuk bani Hasyim 

Bagi moyang-moyang kejujuran 

Yang kemuliaannya benar-benar bersih.” 

Dia berkata, “Beritahu kepadaku makna ayat & yaah FP NAN OI ob 
(Dan sesungguhnya bagi kamu benar-benar pahala yang besar yang tidak putus-putusnya) 


(OS. al-Galam: 3).” Dia menjawab, “Tiada berkurang. Tidakkah kamu 
mendengar Zuhait bin Abi Sulma yang berkata: 


Keutamaan kuda perang atas kuda biasa 


Maka dengannya ia tiada memberikan kekurangan dan cela.” 


518 Al-Itgan fi Ulumil lur'an 


Dia berkata, “Beritahu kepadaku makna ayat JI 126 (memotong batu- 


batu besar) ((9S. al-Fajr: 9)” Dia menjawab, “Melubangi batu-batu pada 
gunung-gunung, sehingga mereka dapat menjadikannya sebagai rumah. 
Tidakkah kamu mendengar Umayyah bin Abi ash-Shalt yang berkata: 


Dia membuka penglihatan kami 
Untuk melihat dengannya 
Dan melubangi pendengarannya sebagai telinga 


Lengkap dengan daun telinganya. 
Dia berkata, “Beritahu kepadaku makna ayat Lap E- (dengan kecintaan 


Jang berlebihan) (9S. al-Fajr: 20).” Dia menjawab, “Cinta yang mendalam. 
Tidakkah kamu mendengar Umayyah bin Abi ash-Shalt yang berkata: 


Jika Engkau mengampuni 

Maka ampunan-Mu berlimpah 

Dan hamba manakah 

Yang tiada berdosa kepada-Mu.” 

Dia berkata, “Beritahu kepadaku makna ayat suE (malam) (OS. al- 


Falag: 3).” Dia berkata, “Kegelapan. Tidakkah kamu mendengar Zuhair 
bin Abi Sulma yang berkata: 


Tangannya senantiasa mencari 

Dan dia bermain-main 

Sampai ketika malam dan kegelapan 

Singgah menghampiri.” 

Dia berkata, “Beritahu kepadaku makna ayat 225 #58 & (Dalam hati 


mereka ada penyakit) (OS. al-Bagarah: 10)” Dia menjawab, “Kemunafikan. 
Tidakkah kamu mendengar seorang penyair yang berkata: 


Apakah kepada para kaum dia berbuat kebaikan 
Dengan malu-malu padahal aku telah menyaksikan 
Dada-dada mereka membarakan 


Terhadap diriku kemunafikan.” 
Dia berkata, “Beritahu kepadaku makna ayat usgsx5 (terombang- 


ambing (OS. al-Bagarah: 15)” Dia menjawab, “Mereka yang bermain- 
main dan ragu-ragu. Tidakkah kamu mendengar Al-A'sya yang berkata: 


Al-ltgan fi Ulumil Lur'an 


Diperlihatkan bahwa aku telah buta 
Dan rambutku telah beruban 


519 


Dan permainan ini 
, 


Merupakan cela bagi orang yang tua.” 


Dia berkata, “Beritahu kepadaku makna ayat &y Ju Jl (Tuhan yang 
menjadikan kamu) ((9S. al-Bagarah: 54).” Dia menjawab, “Yang menciptkan 
kamu.Tidakkah kamu mendengar Ibnu az-Za'bari yang berkata: 


Aku bersaksi bahwa Muhammad 

Adalah rasul Allah 

Pencipta semua makhluk.” 

Dia berkata, “Beritahu kepadaku makna ayat Rar Y Wiada keraguan) 


(OS. al-Bagarah: 2).” Dia menjawab, “Tiada keraguan padanya. Tidakkah 
kamu mendengar seorang penyair yang berkata: 

Pada kebenaran itu, wahai Umamah, tiada keraguan 

Tetapi keraguan itu hanyalah yang dikatakan oleh pembohong.” 

Dia berkata, “Beritahu kepadaku makna ayat maja Je as 
(Allah telah mengunci mati hati) (OS. al-Bagarah: 7)” Dia menjawab, “Dia 
telah menutupnya. Tidakkah kamu mendengar Al-A'sya yang berkata: 

Dan arak itu dikelilingi oleh pemiliknya seorang Yahudi 


Dia memperlihatkannya dan di atasnya ada penutupnya.' 


Dia berkata, “Beritahu kepadaku makna ayat Olga (batu licin) (OS. 
al-Bagarah: 264).” Dia menjawab, “Tidakkah kamu mendengar Aus bin 
Hajar yang berkata: 


Pada punggung batu licin seolah-olah mata pedangnya 
Dilumuri dengan minyak yang akan menggelincirkan orang yang singgah.” 


Dia berkata, “Beritahu kepadaku makna ayat Je as (Yang mengandung 
hawa yang dingin) (OS. Ali Imran: 117)” Dia menjawab, “Hawa dingin. 
Tidakkah kamu mendengar Nabighah adz-Dzubyani yang berkata: 

Mereka tiada bosan, jika bumi ini sering 

Diliputi oleh dinginnya musim dingin.” 

Dia berkata, “Beritahu kepadaku makna ayat GI 533 (kamu akan 
menempatkan para mukmin pada beberapa tempat untuk berperang (OS. Ali 
Imran: 121)” Dia menjawab, “Kamu menentukan posisi bagi masing- 
masing kaum mukminin. Tidakkah kamu mendengar Al-A'sya yang berkata: 


Allah telah membuatkan rumahmu sebagai tempat tinggal 
Di sebelah barat Shafa dan tanah haram 


520 Al-ttgan fi Ulumil lur'an 


Dia berkata, “Beritahu kepadaku makna ayat Y 5 » (sejumlah besar 
pengikutnya) (OS. Ali Imran: 146). Dia berkata, “Kelompok yang banyak. 
Tidakkah kamu mendengar Hasan bin Tsabit yang berkata: 

Jika orang banyak melenceng dari tujuan 


Kami bawakan atas mereka pasukan yang banyak.” 


Dia berkata, “Beritahu kepadaku makna ayat Fara (kelaparan) (OS. 
al-Ma'idah: 3).” Dia menjawab, “Kelaparan. Tidakkah kamu mendengar 
Al-A'sya yang berkata: 

Kalian bermalam dalam keadaan kenyang 

Sedangkan tetanggamu dalam kelaparan.” 

Dia berkata, “Beritahu kepadaku makna ayat 3 Ana & uf rs An (dan 
supaya mereka mengerjakan apa yang mereka (para setan| itu kerjakan) (OS. al-Anam: 
113)” Dia mengatakan, “Dan supaya mereka mengerjakan apa yang mereka 
(para setan) itu kerjakan. Tidakkah kamu mendengar Labid yang berkata: 

Dan sesungguhnya aku mengerjakan apa yang aku kerjakan 

Dan sesungguhnya terbadap apa yang diperbuat jiwaku 

Adalah benar-benar takut.” 


Inilah akhir dari pertanyaan-pertanyaan Naff bin Al-Azrag. Aku 
membuang beberapa pertanyaan yang berjumlah sekitar sepuluh 
pertanyaan, karena pertanyaan-pertanyaan itu sudah dikenal luas. Para 
imam meriwayatkan beberapa pertanyaan itu dengan sanad yang berbeda- 


beda dari Ibnu Abbas. 


Abu Bakar bin Al-Anbari meriwayatkan di dalam kitab a/-Wagju wal 
Ibtida' beberapa pertanyaan itu yaitu pada tempat yang diberi kode “CP”. 
Dia berkata, “Kami diberi cerita oleh Bisr bin Anas, kami dibeti cerita 
oleh Muhammad bin Ali bin Hasan bin Syagig, kami diberi cerita oleh 
Abu Shalih Hudyah bin Mujahid, kami diberi cerita oleh Mujahid bin 
Syuja', kami diberi cerita oleh Muhammad bin Ziyad al-Yaskari dari 
Maimun bin Mahran bahwa dia berkata, “Nafi' bin Al-Azrag masuk ke 
masjid ....” Kemudian dia menyebutkan pertanyaan-pertanyaan itu. 


Thabrani meriwayatkan di dalam a-Mu jamul Kabir beberapa pertanyaan 
darinya, yaitu pada tempat yang diberi kode “7” dari jalur Juwaibir dari 
Adh-Dhahhak bin Mazahim, bahwa dia berkata, “Nafi bin al-Azrag keluar 
....” Kemudian dia menyebutkan pertanyaan-pertanyaan itu. 


Al-Itgan fi Ulumil Lur'an 521 


Siapa yang membaca Al-Our'an kemudian 
mengi'rabnya maka baginya dalam setiap huruf dua puluh 
kebaikan, dan siapa yang MEM baca Al-Our'an dengan tanpa 
mengi'rabnya maka baginya dalam 

setiap huruf sepuluh kebaikan. 


--(hadits Ibnu Umar)-- 


Yang Bukan Merupakan 


Bahasa/Hijaz 


pustaka-indo.blogspot.com 


Bukan Merupakan 
Bahasa Hijjaz 


D erselisihan pendapat dalam masalah ini telah 
dijelaskan pada bab keenam belas. Di sini kami 
akan menyebutkan beberapa contohnya. Saya melihat ada 
sebuah kitab yang khusus membahas hal ini. 

Abu Ubaid meriwayatkan dari jalur Ikrimah dari 
Ibnu Abbas tentang firman Allah: 5 yul ig 3 (sedang 
kamu melengahkannya) (OS. an-Najm: 61), berkata, 
“Nyanyian. Itu adalah bahasa Yaman.” 

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ikrimah bahwa 
itu adalah bahasa Himyar. 

Abu Ubaid meriwayatkan dari Hasan bahwa dia 
berkata, “Kami tidak mengetahui apakah makna kata 
23) AS, sampai kami bertemu dengan seorang laki-laki 
dari Yaman. Kemudian dia memberi tahu kami bahwa 
maknanya adalah kamar mempelai yang di dalamnya 
ada kasurnya.” 

Dia meriwayatkan dari Adh-Dhahhak tentang firman 
Allah: s yan SB “. 3 (meskipun dia mengemukakan alasan- 
alasannyay (OS. al-Giyamah: 15), dia berkata, “Tabir- 
tabirnya, menurut bahasa Yaman.” 


329 


Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Adh-Dhahhak tentang firman 
Allah: 553 Y (idak ada tempat berlindung (OS. Fathir: 11) dia berkata, 
“Gunung, menurut bahasa penduduk Yaman.” 


2. BG 


Dia meriwayatkan dari Ikrimah tentang firman Allah: Pyar Al 359 


(Demikianlah, dan kami berikan kepada mereka bidadari) (9S. ad-Dukhan: 
54), dia berkata, “Ini adalah bahasa Yaman, karena orang-orang Yaman 


berkata, Hau 58333 Kami menikahkan si fulan dengan si fulanah.” 
Ar-Raghib berkata di dalam kitab Mufradar-nya, “Dan di dalam Al-Guran 
tidak ada kalimat: | na 2G sebagaimana dikatakan: sl al d9) 
(menikahkannya dengan seorang perempuan), untuk menjelaskan kepada 


mereka bahwa pernikahan yang dimaksud tidak sama dengan pernikahan 
yang dikenal oleh mereka selama ini.” 

Dia meriwayatkan dari Hasan tentang firman Allah: 
sed is ot uji PI (sekiranya Kami hendak membuat sesuatu permainan) (OS. 
al-Anbiya?: 17), dia berkata, “Kata 4gV! menurut bahasa Yaman maknanya 
adalah “seorang wanita”.” 

Dia meriwayatkan dari Muhammad bin Ali tentang firman Allah: 
al c 5 (563 (dan Nuh memanggil anaknya) (OS. al-Hajj: 42). Dia berkata, 
“Dalam bahasa suku Thay artinya adalah “anak laki-laki istrinya.” 

Dia meriwayatkan dari Adh-Dhahhak tentang firman Allah: 
pet pera (aku memeras khamr) (9S. Yusuf: 36), dia berkata, “Anggur, 


dalam bahasa Oman mereka menamai anggur dengan khamr.” 
Dia meriwayatkan dari Ibnu Abbas tentang firman Allah: Yi 5 sa 


(patutkah kamu menyembah ba'al) (9S. ash-Shaffat: 125), dia berkata, “Tuhan, 
menurut bahasa Yaman.” Dia juga meriwayatkan dari Yatadah bahwa 


dia telah berkata, “Kata Nu maknanya adalah #uhan, menutut bahasa 
Azad Syanuah.” 

Abu Bakar al-Anbari meriwayatkan di dalam kitab a/-Wagfu dari Ibnu 
Abbas bahwa dia telah berkata, “Kata ,) J! maknanya adalah “anak laki- 
laki dari anak laki-laki”, menutut bahasa Hudzail.” 

Di dalamnya dia meriwayatkan dari Ibnu Kalbi bahwa dia telah 
berkata, “OLI maknanya adalah “mutiara yang keciP, menurut bahasa 
Yaman.” 


526 Al-ttgan fi Ulumil lur'an 


Dia meriwayatkan di dalam kitab Arraddu “ala Man Khalafa Mushafa 
Utsman sebuah riwayat dari Mujahid bahwa dia telah berkata, “Kata NI 
maknanya adalah bandul timbangan, menurut bahasa Himyar.” 


Di any dia j juga meriwayatkan dari Abu Shalih tentang firman 


Allah: | sada si sm Sat (maka tidaklah orang-orang yang beriman itu 


mengetahui) (OS- at-Ra'du: 31), dia berkata, “Tidakkah mereka mengetahui, 
menurut bahasa Hawazin.” Al-Fatra” berkata, “Al-Kalbi berkata, Menurut 
bahasa An-Nakha.” 


Pada pertanyaan-pertanyaan Nafi' bin al-Azrag kepada Ibnu Abbas 
juga disebutkan: 


“yuftinakun?” ((9S. an-Nisa:: 101), maksudnya adalah yudhillakum 
(menyesatkan kalian), menurut bahasa Hawazin. 


“buuran” (OS. al-Furgan: 18), maksudnya halka (hancur binasa), 
menurut bahasa Oman. 


“Janaggabu” (9S. af: 36), maksudnya harabuu (mereka lari), menurut 
bahasa Yaman. 


“Jaa yalitkum” ((9S. al-Hujurat: 14): Ja yangushkum (tidak mengurangi 
sedikitpun darimu), menurut bahasa bani Abbas. 


“muraaghaman” ((9S. an-Nisa”: 100): munfasihan (keluasan), menurut 
bahasa suku Hudzail. 


Sa'id bin Manshur meriwayatkan di dalam Sunar-nya dari Amru bin Surahbil 
tentang firman Allah: “sailal 'aram?” (banjir yang besar) (OS. Saba”: 16), dia 
berkata, “musannaatu (banjir bandang), menurut bahasa Yaman.” 


Juwaibir berkata di dalam Tafsir-nya dari Ibnu Abbas tentang firman 
Allah: 1, Kan Arsa (& Yang demikian itu telah tertulis di dalam Al-Kitab) 
(OS. al-Isra”: 58), dia berkata, “Tertulis. Itu adalah bahasa Himyar. Mereka 


2 


menamai kitab itu sebagai 


Abu Gasim berkata pada sebuah kitab yang disusun tentang masalah ini, “Di 
dalam Al-Guran ada beberapa kata dari bahasa suku Kinanah, yaitu: 


“was sufahad” (9S. 2: 13), ta berkata: aljuhhaal (orang-orang yang 
bodoh). 

“khaasi'iinad” (9S. 2: 65) (khaasi'ina), ia berkata: shaaghiriina (yang 
hina). 

“yatbrahui” (9S. 2: 144), ia berkata: #ilga'ahu (tepat ke arahnya). 


Al-ltgan fi Ulumil Lur'an 527 


“Yaa khalaaga” (9S. 3: TT), ia berkata: za nashiib (tidak ada bagian bagi 


mereka). 


“waja'alakum muluukan” (9S. 5: 20), ia berkata: ahraaran  (orang- 
orang yang merdeka). 


“gabiilar?” (9S. 17: 92), ia berkata: gyaanan (berhadap-hadapan muka 
dengan kami). 


“bimujigiina” (0S. 6: 134), ia berkata: saabigiina (orang-orang 
terdahulu). 

“Ya zubu” (9S. 10: O1), ia berkata: yaghiibu (lenyap). 

“walaa tarkanmi” (9S. 11: 113), ia berkata: ya laa tamiiluu (jangan kalian 
condong). 

“ti Jajwatin” (9S. 18: 17), ia berkata: nahiyyatin (tepi negeri). 

“mauilan” (9S. 18: 58), ia berkata: ma/jaan (tempat berlindung). 

“mublisuuna” (9S. 6: 44), ia berkata: aisuuna (merasa bosan). 

“duhuuran” (9S. 31: 9), ia berkata: #hardan (mengusit). 


“al-kharrashuuna” (OS. 51: 10), ia berkata: al-kadgaabuuna (para 
pendusta). 


“asfaaran” (9S. 62: 5), ia berkata: kutuban (kitab). 
“uggitat” (9S. TT: 11), ia berkata: jumiat (dikumpulkan). 


“Jakanuudun” (9S. 100: 6), ia berkata: £ufjurun linni ami (wafur terhadap 
nikmat-nikmat yang telah diberikan kepadanya). 


Dengan Bahasa Suku Hudzail 


“war rujzga” (9S. 14: 5), ia berkata: G/-adzab' (siksa). 
“syaran” (9S. 2: 102), ia berkata: baa'uu (mereka menjual). 


c 


“azamut tbalaaga” ((9S. 2: 221), ia berkata: khaggagu (mereka bertetap 
hati untuk talak). 


“shaldan” (OS. 2: 264), ia betkata: nagiyyan (bersih/tidak belepotan 
tanah). 


“ganaaal lai?” (9S. 20: 130), ia berkata: saa'aatuhu (pada waktu-waktu 
malam). 


“min faurihim” (9S. 3: 125), ia berkata: wajhihim (seketika dari arah 
mereka). 


“midraaran” (9S. 6: 0), ia berkata: utataabi'an (dengan curah hujan 
sangat lebat atau terus-menerus). 


528 Al-ttgan fi Ulumil lur'an 


“Jurgaana” (9S. 8: 29), ia berkata: makhrajan (jalan keluar). 
“harridh” (OS. 8: 65), ia berkata: hudhdha (kobarkanlah semangat). 
“ailatan” (9S. 9: 28), ia berkata: faaggatun (menjadi miskin). 
“waliijatan” (9S. 9: 10), ia berkata: bitbaanatan (orang yang setia). 
Tnfirui” (9S. 9: 38), ia berkata: ughzuu (pergilah). 
“as-saaihuuna” (9S. 9: 112), ia berkata: ash-shaaimuna (orang-orang 
yang berpuasa). 
“al 'anata” (9S. 4: 25), ia berkata: akitsmu (perbuatan dosa). 
“bibadanika” (9S. 10: 92), ia berkata: bidir'ika (dengan baju besimu). 
“ehummatan” (9S. 10: 17), ia berkata: syubhatan (keragu-raguan). 
“liduluukisy syams?” (9S. NT: 78), ia berkata: gawaaluha (saat matahari 
tergelincir). 
“syakilatih?” (9S. 17: 84), ia berkata: naahiyatihi (menurut keadaan 
tabiat alam sekitarnya). 
“rajmar” (9S. 18: 22), ia berkata: ghannan (persangkaan). 
“multahadar” (9S. 18: 27), ia berkata: ma/jaan (tempat berlindung). 
“arjuullaha” (9S. 18: 110), ia berkata: yakhaafu (merasa takut). 
“hadhman” (9S. 20: 112), ia berkata: nagshan (kekurangan). 
“haamidatan” (9S. 11: 5), ia berkata: mughabiratan (kering berdebu). 
“wagsyid fi masyyika” (9S. 31: 19), ia berkata: asri' (percepatlah). 
“a-ajdaats?” (9S. 36: 51), ia berkata: a-gubuuru (kuburan). 
“tsaagibun” (OS. 37: 10), ia berkata: mudhiun (bersinar terang). 
“baalahum?” (9S. al-Oital: 1), ia berkata: haalahum (keadaan mereka). 
“Yahja'uuna” (9S. 51: 17), ia berkata: yanamuuna (mereka tidur). 
“Ianuuban” (OS. 51: 59), ia berkata: adraaban (siksaan). 
“wadusurin” (9S. 54 13), ia berkata: al-masaamiir (paku-paku). 
“min tafaamutin” (OS. OT: 3), ia berkata: gibun (cacat). 
Sarjaihad?” (9S. 69: 1T), ia berkata: namaahihaa (berada di penjuru-penjuru 
langit). 
“athwaaran” (9S. 71: 14), ia berkata: alwaanan (warna-warna). 
“bardar” (9S. 78: 24), ia berkata: nauman (tidur). 
“waajifatun” (9S. 19: 8), ia berkata: khaaifatun (kekuatan). 
“masghabatin” (9S. Balad: 14), ia berkata: majaa'atin (kelaparan). 


Al-ltgan fi Ulumil Lur'an 529 


“a-mubadziriina” (9S. VT: 27), ia berkata: a-musrifiina (orang-orang 
yang berlebih-lebihan). 


Dengan Bahasa Suku Himyar 


“antapsyalaa” (OS. 3: 122), ia berkata: antajbunaa (janganlah kalian 
menjadi penakut). 

“utsir?” (9S. 5: 107), ia berkata: ithala'a (tampak). 

“f safaahatin” (9S. T: 60), ia berkata: junuunun (kegilaan). 


“Jagzayyalnaa” (9S. 10: 28), ia berkata: famayyazna (maka kami pisahkan 
mereka). 


“arjuwwan” (OS. 11: 62), ia berkata: hagiiran (orang yang hina). 
“assigayata” (9S. 12: 70), ia berkata: a-ina' (bejana). 
“masnuunin” (OS. 15: 206), ia berkata: muntinun (berbau busuk). 
“labi imaamin” (OS. 36: 12), ia berkata: kitaabun (kitab). 


“Jasayungbidhuuna” (9S. 17: 51),ia berkata: yuharrikuuna (mereka akan 
menggerak-gerakkan). 


“husbaanan” (9S. 18: 40), ia berkata: baradan (dingin). 

“minal kibari itiyyan” (9S. 19: 8), ia berkata: nuhuulan (usia lanjut). 
"ma'arib” (9S. 20: 18), ia berkata: hagjat (kebutuhan-kebutuhan). 
“kharjan” (OS. 18: 94), ia berkata: jula (upeti). 

“eharaaman” (9S. 25: 65), ia berkata: balaun (kebinasaan). 
“sharhan” (9S. 27: 44), ia berkata: al-baitu (rumah). 

“ankaral ashwaat?” (9S. 31: 19), ia berkata: agbahaha (sejelek-jelek). 


“yatirakum?” (9S. 41: 35), ia berkata: yangushukum (mengurangi pahala- 
pahalamu). 


“madiniina” (OS. 56: 80), ia berkata: muhaasabiina (diperhitungkan 
amal-amalnya). 


“raabiyatan” (9S. 69: 10), ia berkata: syadiidatun (sangat keras). 
“wabiilan” (9S. 73: 10), ia berkata: syadiidan (yang amat berat). 


Dengan Bahasa Suku Jurhum 


“bijabbarin” (OS. 50: 45), ia berkata: bimushallithin (yang menguasai). 
“maradhun” (9S. 33: 60), ia berkata: gana (penyakit). 
“akgithr?” (9S. 34: 12), ia berkata: an-nuhhaas (tembaga). 


530 Al-ttgan fi Ulumil lur'an 


“mahsyuurah” (9S. 38: 19), ia berkata: majmu'ah (sekumpulan). 
“na kuufan” ((9S. 48: 25), ia berkata: mahbuusyan (yang dicegah). 


“Jabaauu” (OS. 2: 90), ia berkata: istanjabun (mereka berhak 
mendapatkan). 


“yigagyin” (9S. 2: 137),ia berkata: dhalalun (kesesatan). 
“khatran” (OS. 2: 180), ia berkata: maalan (harta). 
“kadavi?” (9S. 3: 11), ia berkata: £aasybaah! (sebagaimana). 


Gaulu” (9S. 4: 3), ia berkata: tamiluu (kamu hendak berbuat tidak 
adil dan condong kepada salah satu). 


Jam yaghnan” (9S. 7: 92), ia berkata: lam yatamatta'uu (mereka belum 
pernah bersenang-senang di negeri itu). 


Yasyarrid” (9S. & 57), ia berkata: nakkil (cerai-beraikanlah). 


“arradzgilunaa” (OS. 11: 27),ia berkata: safilatuna (orang-orang 
rendahan kami). 


“ashiih” (9S. 11: TT), ia berkata: syadiid (amat sulit). 

“lafijan” (9S. 17: 104), ia berkata: jamii'an (seluruhnya). 
“Gahsuuran” (9S. V1: 29), ta berkata: mungathi'an (terputus). 
“hadabir” (OS. 21: 96), ia berkata: jaanibin (tempat yang tinggi). 
“a-wadga” (9S. 24: 43), ia berkata: almathar (air hujan). 

“min bilaalih?”, ia berkata: as-sahaabu (awan). 

“Vasyirdgimatun” (9S. 26: 54), ia berkata: “shaabatun (golongan). 
ii (OS. 26: 128), ia berkata: #hariigin (jalan). 

“Yansiluunad” (9S. 21: 90), ia berkata: yakhrijuuna (mereka keluar). 
“Jasyauban” (9S. 37: OT), ia berkata: mazajan (minuman yang bercampur). 


“al-hubuk?” (9S. 51: 7), ia berkata: ath-tharaaiga (garis-garis edar 
orbit bintang dan planet-planet). 


“bisuurin” (9S. 57: 13), ia berkata: alhaaithu (pagar tembok). 


Dengan Bahasa Suku Azad Syanuu'ah 


“la syuyata” (9S. 2: 71), ia berkata: /aa wadhaha (tidak ada belang). 

“adhuluhunna” (OS. 2: 232), ia berkata: al-habsu (menahan/ 
menghalang-halangi) 

“ummatir” (9S. 11: 8), ia berkata: siniina (beberapa tahun). 

“arrass” (9S. 25: 38), ia berkata: al-biru (sumur). 


Al-ltgan fi Ulumil Lur'an 531 


“kaaghimiina” (9S. 40: 18), ia berkata: makruubiina (menahan 
kesedihan). 

“min gbisliina” (OS. 69: 30), ia berkata: alhaarul ladgi tunaahaa harruhu 
(panas yang mencapai titik paling panas). 

“lawwahatun” (9S. 74: 29), ia berkata: harraagatun (pembakar). 


Dengan Bahasa Suku Madzahij 


“rafasa” (9S. 2: 197), ia berkata: jimaa' (hubungan suami istri). 


“mugiitan” (9S. 4: 85), ia berkata: mugtadiran (Mahakuasa atas segala 
sesuatu). 


“bighaabirin minal gaul?” (9S. 13: 33), ia berkata: bikadzgibin (dengan 
kebohongan). 


“bil washiid?”” (OS. 18: 18), ia berkata: a/-fina” (halaman). 
“huguban” ((9S. 18: 60), ia berkata: dahran (masa). 
“a-khurthuun?” (9S. 68: 16), ia berkata: al-anfu (hidung). 


Dengan Bahasa Suku Khasy'am 


Tusumuund” (9S. 16: 10), ia berkata: tar'auna (kamu menggembalakan 
ternakmu). 

“marjin” (OS. 50: 5), ia berkata: muntasyirin (berhamburan). 

“shagha?” (9S. 66: 4), ia berkata: maalat (condong—untuk menerima 
kebenaran). 

“haluu'an” (9S. 70: 19), ia berkata: dhujuuran (keluh kesah lagi kikir). 

“yathathan” (9S. 18: 14), ia berkata: £adgiban (kedustaan). 


Dengan Bahasa Suku Oais 'Ailaan 


“nihlatan” (OS. 4: 4), ia berkata: faridhatan (sebagai kewajiban). 

“harajan” (9S. 4: 65), ia berkata: dhayyigan (merasa sempit). 

“lakhaasiruuna” (OS. T: 90),ia berkata: mudhayyiuuna (orang-orang 
yang merugi). 

“tufanniduuna” (OS. 12: 94), ia berkata: tastahgiuuna (kalian menghinaku). 

“shayashiihim” (9S. 33: 20), ia berkata: hushuunihim (benteng-benteng 
mereka). 

“tuhbaruuna” (9S. 43: 70), ia berkata: tana'amuuna (diberikan 
kesenangan). 


52 Al-ttgan fi Ulumil lur'an 


“rajiimin” (9S. 15: 17), ia berkata: maluunum (yang dilaknat). 
“Yalitkum?” (OS. 49: 14), ia berkata: yangushuukum (mengurangi pahalamu). 


Dengan Bahasa Suku Saad al- Asyiirah 


“wahafadatan” (9S. 16: 72), ia berkata: x£htaani (dua perempuan 
bersaudara). 


“kallur” (9S. 16: 76), ia berkata: Yyaalun (miskin). 


Dengan Bahasa Suku Kindah 


“Jajaajan” (9S. 21: 31), ia berkata: turugan (jalan-jalan). 
“wabussat” (9S. 56: 2), ia berkata: futitat (dihancurluluhkan). 


“Yabta's” (9S. 11: 36), ia berkata: tahgan (kamu bersedih), dengan 
bahasa suku “Udzah. 


Ckhsa'uu” (9S. 23: 108), ia berkata: ukhguu (tinggallah dalam kehinaan). 


Dengan Bahasa Suku Hadhramaut 


“Tibbiyyuna” (OS. 3: 146), ia berkata: rajaalun (para lelaki yang 
mengikutinya). 

“dammarnaa” (9S. T: 137), ia berkata: ahlaknaa (kami binasakan). 

“ughuubir” (9S. 35: 35), ia berkata: “'yaahu (merasa lesu). 

“minsa atahi” (9S. 34: 14), ia berkata: ashaahu (tongkatnya). 


Dengan Bahasa Suku Ghassaan 


“wathafiga” (9S. T: 22),ia berkata: amdan (secara disengaja). 
“hatisin” ((9S. T: 165), ia berkata: syadiid (yang keras). 
“sia bihim” (9S. 11: TT), ia berkata: karihahum (dia merasa benci). 


Dengan Bahasa Suku Muzainah 


“Jaa taghlui” (9S. 4 171), ia berkata: laa tagiiduu (jangan berlebih-lebihan). 


Dengan Bahasa Suku Lakhm 


“imlaad” (9S. 6: 151), ia berkata: juu'in (kelaparan). 
“walatalunna” (9S. NT: 4), ia berkata: walatagharanna (sungguh kamu 
akan menyombongkan diri). 


Al-ltgan fi Ulumil Lur'an 533 


Dengan Bahasa Suku Judzaam 


“Tajasun khilaalad diyaar?” (OS. NT: 5), ia berkata: takhallaluul azigata 
(mereka merajalela di kampung-kampung). 


Dengan Bahasa Suku Bani Hanifah 


“bi ugund?” (9S. 5: 1), ia berkata: al 'uhuud (perjanjian-perjanjian). 
“aljanaah” (9S. 17: 24), ia berkata: alyad (tangan). 
“ar-rahb?” (9S. 28: 32), ia berkata: al-faga'n (ketakutan). 


Dengan Bahasa Suku Bani al-Yamamah 


“hashira?” (9S. 4: 90), ia berkata: dhaagat (merasa keberatan). 


Dengan Bahasa Suku Saba' 


“amiilu mailan azhiiman” (9S. 4 27), ia berkata: tukhthiu khathaan 
bayyinan (kamu melakukan kesalahan yang nyata). 


“Yabbarnaa” (OS. 25: 39), ia berkata: ahlaknaa (telah kami binasakan). 
Dengan Bahasa Suku Salim 


“nakasha” (9S. 8: 48), ia berkata: raja'a (kembali). 


Dengan Bahasa Suku Imarah 


“ash-shaaigah” (9S. 2: 55), ia berkata: al-maut (kematian). 


Dengan Bahasa Suku Khuza'ah 


“afiidhuu” (9S. 2: 199), ia berkata: infiruu, wal ifdha". al-jimaa' 
(bertolaklah kalian), sedangkan zjfdha' adalah bersetubuh. 


Dengan Bahasa Suku Amman 


“khabalan” (9S. 3: 118), ia berkata: ghayyan (kesesatan). 
“nafagan” (9S. 4: 35), ia berkata: saraban (lubang dalam tanah). 
“haitsu ashaaba” (9S. 38: 36), ia berkata: araada (ke mana ia suka). 


Dengan Bahasa Suku Bani Tamiim 


“ummatir” (9S. 12: 45), ia berkata: nisyaanun (lupa). 


534 Al-Itgan fi Ulumil lur'an 


“baghyan” (9S. 2: 213), ia berkata: hasadan (kedengkian). 


Dengan Bahasa Suku Anmaar 


“Shaairahi” (9S. NT: 13), ia berkata: amaluhu (perbuatannya). 
“aghthasya” (9S. 79: 29), ia berkata: aghlama (gelap gulita). 


Dengan Bahasa Suku al-Asy'ariyyiin 


“la ahtanikanna” (OS. 17: 62), ia berkata: la astashilanna (sungguh 
akan kami sesatkan). 


“Yaaratan” (OS. 20: 55), ia berkata: marratan (sekali lagi). 


“isyma aggat” (9S. 39: 45), ia berkata: maalat wa nafarat (berpaling 
dan merasa benci). 


Dengan Bahasa Suku Aus 
“Linatin” (9S. 59: 5), ia berkata: an-nakhiu (pohon kurma). 


Dengan Bahasa Suku Khazraj 
“Yanfadhdhuu” (9S. 63: T), ia berkata: yadhdhabu (mereka pergi). 


Dengan Bahasa Suku Madyan 


“Jafrup” (9S. 5: 25),ia berkata: fagidh (maka putuskanlah). 

Selesailah apa yang telah disebutkan oleh Abul Gasim yang diringkas 
ini. 

Abu Bakar al-Wasithi berkata di dalam kitabnya yang berjudul a/- 
Irsyad fi Orra'atil Asyr, “Di dalam Al-Guran terdapat lima puluh bahasa, 
yaitu bahasa Ouraisy, Hudzail, Kinanah, Khuts 'Umayyah bin Azad 
Syanwah, Kindah, Tamim, Himyar, Madyan, Lakhm, Sa'ad al-'Asyirah, 
Hadramaut, Sadus, “Amaligah, Anmar, Ghassan, Madzaj, Khuza'ah, 
Ghathafan, Saba', Oman, Banu Hanifah, Tsa'labah, Thay, “Amir bin 
Sha'sha'ah, Aus, Muzainah, Tsagif, Judzam, Baliy, Udzrah, Hawazin, 
Namir, dan Yamamah.” 

Dari yang selain bahasa Arab adalah Persia, Roma, Nibth (Nabatha), 
Habasyah (Ethiopia), Berber, Suryaniyah, Ibraniyah, Oibti (Mesir). 

Kemudian dia menyebutkan contoh-contohnya yang sebagian besar 
seperti apa yang telah disebutkan oleh Abul Gasim. Dia menambahkan: 


Al-ltgan fi Ulumil Lur'an 535 


Pa (OS. 7: 134) adalah siksaan berdasarkan bahasa Baliy. 

DUS an Lab (OS. 7: 201) adalah bisikan berdasarkan bahasa Tsagif. 

Aan (OS. 46: 21) adalah padang pasir berdasarkan bahasa 
Tsa'labah. 

Ibnul Jauzi berkata dalam kitab Fununul Afuan, “Kosakata dalam Al- 
Ouran yang berasal dari bahasa Hamadan adalah: 

Oya (OS. 561 B9): regeki. 

Lx (OS. 44: 54): yang putih. 

s Aa (OS. 55: 76): permadani-permadani. 

Sedan kosakata dalam Al-Guran yang berasal dari bahasa Nashr 
bin Mw'awiyah adalah — (OS. 31: 32): pendusta. Berasal dari bahasa “Amir 
bin Sha'sha'ah adalah AA (OS. 16: 72): para pembantu. Berasal dari bahasa 
Tag adalah | Ak 35 (OS. 4: 3): kecenderungan. Berasal dari bahasa Ukka adalah 


Pal (OS. 6: 73): abad. 

Ibnu Abdil Bart berkata di dalam kitab at-Iamhid, “Makna dati 
perkataan orang bahwa Al-Our'an turun dalam bahasa Guraisy maksudnya 
adalah secara garis besarnya. Karena bahasa-bahasa selain dari bahasa 
Ouraisy itu terdapat dalam setiap gira'ah, seperti membaca hamzah dengan 
tahgig, sedangkan suku @uraisy tidak membacanya dengan tahgig.” 

Syekh Jamaluddin bin Malik berkata, “Allah menurunkan Al-Guran 
ke dalam bahasa Hijaz, kecuali sebagian kecil saja. Maka sesungguhnya 
(kosakata) Al-Guran ada yang berasal dari bahasa Tamim, seperti dalam 
bacaan idhgham pada ayat: 3 al gag dan pada Ay» 2 Sa 2 Th pa 
Sesungguhnya bacaan idhgham pada kata yang majzum berasal dari dialek 
bahasa Tamim. Karena itulah bacaan yang seperti ini berjumlah sangat 
sedikit. Sedangkan bacaan yang bukan idhgham adalah bahasa Hijaz. Karena 


itulah, bacaan seperti ini banyak jumlahnya. Seperti: Ja, (2S. 2: 282), 
NS (OS. 3: 81, saia Ba (OS. 20: 31), 3 le JI oh 

(OS. 20: 81)” 
Dia berkata, “Para ahli gira'ah telah sepakat untuk membaca nashab 


(berharakat fathah) dalam ayat: Aa ari Y!, karena bahasa penduduk 
Hijaz mengharuskan nashab dalam bacaan ishtsna' mungathi', sebagaimana 


536 Al-ttgan fi Ulumil lur'an 


mereka juga sepakat untuk membaca nashab pada | #45 IK G, sebab bahasa 
mereka menjadikan kata itu sebagai “amil.” 
Zamakhsyari menyangka tentang firman Allah: 


“Katakanlah, Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui 
perkara yang gaib, kecuali Allah” (9S. 27: 65) bahwa istitsna' pada ayat ini 
mungathi', yang berasal dari bahasa bani Tamim. 


Catatan 


Al-Wasithi berkata, “Di dalam Al-Guran tidak ada kata yang asing, 
sebab mayoritas berasal dari bahasa Ouraisy, kecuali tiga buah kata. Dialek 
bangsa Ouraisy itu mudah dan jelas, sedangkan bangsa Arab yang lain kasar 
dan aneh. Jadi, di dalam Al- Dan an itu tidak ada kata yang aneh, kecuali 
tiga huruf, yaitu pada: Oyku (OS. Ts Si, Usia (OS. 4: 85), ia 3 aa 
(OS, 8: 57)” 


3G, 
SY 


Al-ltgan fi Ulumil Lur'an 537 


Makna dari perkataan orang bahwa Al-0uran turun 
dalam bahasa Ouraisy maksudnya adalah secara garis 


besarnya. Karena bahasa-bahasa Selain dari bahasa 
Ouraisy itu terdapat dalam setiap gira'ah, 


seperti membaca hamzah dengan tahgig, sedangkan 
suku Ouraisy tidak membacanya dengan 12/19/g. 


--(Ibnu Abdil Barr)-- 


dari Bahasa Arab, 


(3 


pustaka-indo.blogspot.com 


Kosakata yang Bukan Berasal 


dari Bahasa Arab 


TT elah saya susun permasalahan ini dalam sebuah 
kitab tersendiri yang berjudul a-Muhadzab fi Ma 
Waga'a fil Our'an minal Mu'arrab. Di sini saya akan 
meringkas faedah-faedah yang terdapat di dalamnya. 
Menurutku, “Para imam berselisih pendapat 
tentang keberadaan kata-kata yang diserap ke dalam 
bahasa Arab (mu'arrab). Kebanyakan ulama, seperti 
Imam Syafii, Ibnu Jarir, Abu Ubaidah, Al-Gadhi Abu 
Bakar, dan Ibnu Faris berpendapat bahwa kata mu arrab 
tidak ada di dalam Al Gur'an. Dalilnya adalah firman 


Allah: Lv, UI (sebagai Al-Our'an yang berbahasa Arab) 
(OS. Yusuf: 2) dan firman Allah: 
sn Bo ltd vy Ja esa up ida Yo 
13 
“dan jikalau Kami jadikan Al-Our'an itu suatu bacaan ke 
dalam selain bahasa Arab tentulah mereka mengatakan, 
“Mengapa tidak dijelaskan ayat-ayatnya?” (OS. Fushshilat: 
44). Imam Syafi'i sangat menentang orang yang 
berpendapat tentang keberadaannya. 


541 


Abu Ubaidah berkata, “Al-Gur'an itu hanya turun dalam bahasa Arab 
yang jelas. Barangsiapa menyangka bahwa di dalamnya terdapat (kosakata) 
selain bahasa Arab, dia telah membesar-besarkan pernyataan. Barangsiapa 
mengatakan bahwa kata ini merupakan bahasa Nabathiyah, dia telah 
melebih-lebihkan perkataan.” 


Ibnu Faris berkata, “Jika ada seseorang yang berkata bahwa di dalam 
Al-Gur'an itu ada (kosakata) selain bahasa Arab, pastilah akan ada orang 
yang menyangka bahwa bangsa Arab itu tidak mampu untuk membuat 
kosakata yang sepadan dengannya. Karena mereka mengatakan bahasa- 
bahasa yang tidak mereka ketahui.” 


Ibnu Jarir berkata, “Apa yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas tentang 
penafsiran lafadz-lafadz dalam Al-Guran yang menyatakan bahwa 
(beberapa) lafadz Al-Gur'an itu berasal dari bahasa Persia atau Habasyah 
atau Nabathiyah atau yang lainnya, hanyalah terjadi karena adanya 
persesuaian bahasa, sehingga bahasa Arab, Persia, Habasyah mengucapkan 
satu kosakata yang sama.” 

Sementara pihak lain menyatakan, “Tetapi bangsa Arab asli (Al- 
Aribah) yang Al-Our'an diturunkan sesuai dengan bahasa mereka, 
terpengaruh oleh percampuran bahasa dalam banyak perjalanan mereka, 
sehingga terjadilah perubahan pada beberapa bagiannya dengan 
pengurangan pada beberapa huruf dan mereka menggunakannya dalam 
percakapan dan syair-syair mereka, sehingga menjelma menjadi bahasa 
Arab yang fasih. Dalam konteks seperti inilah Al-Guran diturunkan.” 

Pihak lainnya berkata, “Semua kosakata ini merupakan bahasa Arab 
asli. Tetapi jangkauan bahasa Arab itu sangat luas sehingga tidak 
mengherankan jika ada beberapa ulama besar yang tidak mengetahui 
beberapa di antaranya. Seperti Ibnu Abbas yang tidak mengetahui makna 


kata 6 dan kata Be 
Imam Syafii di dalam ar-Risalah berkata, “Tidak ada yang menguasai 
bahasa Arab selain Nabi.” 


Abul Ma'ali Uzaizi bin Abdul Malik menyatakan, “Kata-kata ini hanya 
ditemukan di dalam bahasa Arab karena bahasa ini adalah bahasa yang 
paling luas dan paling kaya kosakatanya. Boleh jadi bangsa Arab-lah yang 
lebih dahulu memakai kosakata itu.” 


Kelompok lain bersepakat tentang hal itu. Mereka menjawab dengan 
firman Allah: aga Gr (sebagai Al-Our'an yang berbahasa Arab) (OS. Yusut: 
2). Kalimat-kalimat dari bahasa Arab yang bersentuhan dengan kalimat- 


542 Al-ttgan fi Ulumil lur'an 


kalimat non-Arab, tidak menjadikannya keluar dari bahasa Arab, seperti 
syair berbahasa Persia yang tidak keluar dari kaidah sastra Persia hanya 
karena adanya satu kata yang diambil dari bahasa Arab. 


Parand 


Tentang firman Allah: e ” Pe mereka berkata bahwa makna 
dari konteks ayat ini adalah “apakah suatu pembicaraan itu asing sedangkan 
yang diajak bicara adalah orang yang berbahasa Arab”. Mereka berdalil 
berdasarkan kesepakatan para ahli ilmu nahwu bahwa sebab larangan 
perubahan pada kata seperti #s8l-! karena faktor isim alam dan sebagai 
kata asing. Dalil ini dibantah karena 151m-isim alam ini tidak dapat dijadikan 
alasan bagi perselisihan pendapat. Sedangkan inti dari permasalahan ini 
adalah pada kosakata selainnya yaitu jika terjadi kesepakatan tentang isiy- 
isim alam berarti tidak ada larangan bagi berlangsungnya gjnas (jamak dari 
Jinsin) pendapat paling kuat, yang menurut saya, sangat mungkin terjadi. Ini 
merupakan pendapat yang aku pilih, berdasarkan riwayat Ibnu Jarir dengan 
sanad yang shahih dari Abu Maisarah, seorang tabiin yang mulia, bahwa dia 
berkata, “Semua bahasa itu ada di dalam Al-Gur'an.” 

Dia juga meriwayatkan yang seperti ini dari Sa'id bin Jubair dan Wahab 
bin Munabbih. 

Ini merupakan isyarat bahwa hikmah dari adanya berbagai kosakata 
yang seperti ini di dalam Al-Guran adalah untuk menunjukkan bahwa 
Al-Guran itu mencakup ilmu-ilmu para pendahulu maupun mereka yang 
akan datang kemudian dan bahwa Al-Gur'an merupakan berita dari segala 
sesuatu. Maka, haruslah di dalamnya ada suatu isyarat kepada berbagai 
macam bahasa, untuk lebih menyempurnakan pencakupan terhadap segala 
sesuatu, sehingga dipilihlah dari setiap bahasa itu yang palingindah, paling 
ringan, dan yang paling sering digunakan oleh bangsa Arab. 

Kemudian aku melihat Ibnu Nagib menjelaskan hal ini dengan tegas. 
Dia berkata, “Di antara kekhususan Al-Gur'an dibandingkan dengan kitab- 
kitab Allah yang lain adalah Al-Gur'an diturunkan dalam bahasa sebuah 
kaum yang diturunkan kepada mereka dan tidak ada sesuatu pun yang 
turun dengan bahasa selain bahasa mereka. Al-Gur'an mencakup semua 
bahasa Arab dan banyak kosakata dari Roma, Persia, dan Habasyah. Juga 
bahwa Rasulullah saw. diutus kepada segenap umat. Allah telah berfirman, 


en Area 
Kami tidak mengutus seorang rasul pun, melainkan dengan bahasa kaumnya. 


(OS. Ibrahim: 4) 


Al-ltgan fi Ulumil Lur'an 543 


Haruslah dan selayaknya di dalam kitab yang diturunkan kepadanya 
(Rasulullah) terkandung bahasa dari semua kaum itu, walaupun pada 
dasarnya dengan bahasa dari kaumnya sendiri.” 


Aku melihat Al-Khubi menyebutkan masuknya berbagai kosakata 
serapan ke dalam bahasa Arab itu memiliki hikmah yang lain. Dia berkata, 
“Jika dikatakan bahwa kata S'xzw! (sutra) bukan merupakan bahasa Arab, 
sedangkan kosakata selain bahasa Arab berada di bawah kualitas bahasa 
Arab dalam hal kefasihan dan balaghah, maka kami berkata, Jika semua 
orang fasih di seluruh dunia berkumpul dan mereka bermaksud untuk 
membuang kosakata ini dan membuat kosakata baru sebagai gantinya, 
pastilah mereka tidak akan mampu untuk melakukannya. Sebabnya adalah 
jika Allah memerintahkan para hamba-Nya untuk taat maka jika Dia tidak 
berjanji memberi balasan yang baik dan mengancam mereka dengan siksaan 
yang pedih, berarti perintah-Nya itu tidak sesuai dengan hikmah. Janji dan 
ancaman ditinjau dari sisi kefasihan adalah sesuatu yang pasti. Janji yang 
disukai oleh mereka yang berakal hanya terdiri dari beberapa hal, yaitu 
tempat-tempat yang baik, makanan-makanan yang enak, minuman-minuman 
yang lezat, pakaian-pakaian yang indah, dan pernikahan-pernikahan yang 
nyaman. Selanjutnya berbeda-beda sesuai dengan selera. Maka penyebutan 
tempat-tempat yang baik dan janji untuk memberikannya adalah suatu 
keharusan ditinjau dari sisi kefasihan. Jika hal itu ditinggalkan, pastilah 
orang yang diperintahkan untuk beribadah dan diberikan janji akan diberikan 
makanan dan minuman, akan berkata, Sesungguhnya makanan dan minuman 
itu tidak legat bagiku jika aku berada di tempat yang jelek. 


Jika Allah menyebutkan surga dan rumah-rumah yang indah di 
dalamnya, selayaknyalah Dia menyebutkan pakaian-pakaian yang paling 
bagus pula di sana. Pakaian yang paling bagus di dunia adalah sutra. Adapun 
emas tidak dapat dijadikan sebagai bahan pakaian. Dalam hal pakaian 
selain sutra, tidak akan dilihat ukuran dan beratnya. Boleh jadi yang tipis 
dan ringan itu lebih bagus daripada yang berat. Adapun baju dari sutra 
maka semakin berat, semakin tinggi pula nilainya. 


Pada saat itulah menjadi kewajiban bagi yang fasih untuk menyebutkan 
yang lebih berat dan lebih tebal dan dia tidak boleh meninggalkannya dalam 
janji itu agar pelaksanaan perintahnya tidak diremehkan. Kemudian yang 
harus disebutkan ini, boleh jadi disebutkan dalam satu kosakata yang 
menunjukkan makna kepadanya secara jelas atau tidak menyebutkan seperti 
kata ini. Tidak diragukan bahwa penyebutan satu kata dengan tepat akan 
lebih baik, karena lebih singkat dan lebih jelas. Kata itu adalah & yxw!. 


544 Al-ttgan fi Ulumil lur'an 


Jika seorang fasih yang hendak meninggalkan kata ini dan 
menggantikannya dengan kata yang lain, hal itu tidak mungkin karena kata 
penggantinya boleh jadi satu kata atau beberapa kata. Seorang yang berbahasa 
Arab tidak menemukan satu kata pun yang bermakna seperti itu, karena 
pakaian dari sutra dikenal oleh bangsa Arab Persia. Belum ada kesepakatan 
di kalangan bangsa Arab tentang kosakata itu, dan mereka belum mengenal 
sutra sebelumnya. Di dalam bahasa Arab tidak dibuat kosakata yang 
menunjukkan nama dari sutra yang tebal. Tetapi mereka menyerapnya ke 
dalam bahasa Arab apa yang mereka dengar dari bangsa non-Arab dan mereka 
mencukupkan diri dengan kata serapan ini, karena sedikitnya penggunaan 
kosakata itu dan jarangnya pengucapan terhadap kosakata itu di kalangan 
mereka. Jika dia menggabungkan dua buah kata atau lebih, maka dia telah 
mengurangi kualitas balaghah karena penggabungan dua kata untuk sebuah 
makna yang dapat disebutkan dengan satu kata saja adalah pemborosan. 


Dengan demikian, diketahui bahwa kata G'-£w! adalah suatu kata 
yang harus disebutkan oleh setiap pakar bahasa untuk digunakan dalam 
pembicaraan sesuai dengan konteksnya dan tidak ada kosakata yang lain 
sebagai pengganti. Maka kefasihan apa yang lebih tinggi daripada suatu 
kefasihan yang tidak ditemukan penggantinya yang serupa.” 


Abu Ubaid al-Gasim bin Salam, setelah menceritakan perbedaan 
pendapat di kalangan para ahli fikih tentang ada tidaknya penggunaan 
kosakata selain bahasa Arab di dalam Al-Gur'an, dia berkata, “Yang benar 
menurutku adalah pembenaran terhadap kedua pendapat itu semuanya. 
Karena kata-kata ini pada dasarnya adalah kata-kata asing, seperti yang 
dikatakan oleh para ahli fikih, tetapi kata-kata itu meresap ke dalam bahasa 
Arab. Maka mereka (bangsa Arab) membentuknya sesuai dengan lisan 
mereka dan mengubahnya dari bahasa asing menjadi bahasa Arab, sehingga 
jadilah kata itu menjadi kosakata bahasa Arab. Kemudian turunlah Al- 
Ouran, sedangkan kosakata-kosakata itu telah bercampur dengan bahasa 
Arab. Maka barangsiapa berkata bahwa itu adalah bahasa Arab, dia telah 
benar. Barangsiapa berkata bahwa itu adalah bahasa asing, dia juga benar. 
Mereka yang condong kepada pendapat ini adalah Al-Jawaligi, Ibnul Jauzi, 
dan beberapa ulama yang lain. 


Inilah daftar dari kosakata itu berdasarkan urutan abjad. 
1. Gb: Ats-Ts@'alibi menceritakan bahwa itu adalah bahasa Persia. 


Al-Jawaligi berkata, “Kata ini (ibrig) berasal dari bahasa Persia yang 
diserap ke dalam bahasa Arab yang maknanya adalah Yalan air atau 


2-33 


menuangkan ait secara perlahan”. 


Al-ltgan fi Ulumil Lur'an 545 


546 


Ui: Sebagian ulama berkata bahwa itu adalah bahasa penduduk Barat 
yang maknanya adalah rumput-rumputan. Ini diceritakan oleh 
Syaidzulah. 


Pn |: Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Wahab bin Munabbih tentang 


firman Allah: BsLe (Ab! (telanlah airmi) (OS. Hud: 44). Dia berkata, 
“Itu adalah bahasa Habasiyah yang maknanya “tinggalkanlah”” Abu 
Syekh meriwayatkan dari jalur Jakfar bin Muhammad dari bapaknya 
bahwa dia telah berkata, “Maknanya adalah “minumlah', menurut 
bahasa India.” 


Ale : Al-Wasithi berkata di dalam al: Irsyad, 2 “Si S ai maknanya 
adalah “cenderung kepada dunia”, berdasarkan bahasa Ibrani. 


Ja AA: Ibnul Jauzi menceritakan dalam kitab Fununul Afnan bahwa 


maknanya adalah “kasur-kasur', berdasarkan bahasa Habasiyah. 


Dai : Orang yang berpendapat bahwa kata itu bukan dari abu 
Ibrahim atau nama sebuah berhala akan menganggapnya termasuk 
kata serapan ke dalam bahasa Arab. Ibnu Abi Hatim berkata: 
diceritakan dari Mu'tamat bin Sulaiman bahwa dia telah berkata, “Aku 
mendengar bapakku membaca firman Allah: gs Pari mall Je 313 
(Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya, Azar) (OS. al- 
An'am: 74) dengan bacaan rafa' pada kata ps Dia berkata, “Aku 
mendengar bahwa maknanya adalah bengkok dan itu adalah sebuah 
kata yang paling keras yang dikatakan oleh Ibrahim kepada 
bapaknya. Ada sebagian ulama yang berkata bahwa kata itu dalam 
bahasa mereka bermakna Wahai orang yang bersalah”. 


Ke : Abu al-Laits menceritakan di dalam kitab Tafir-nya bahwa 


kata ini dalam bahasa mereka mempunyai makna yang sama dengan 
“suku- suku” di dalam bahasa Arab. 


Opa pa : Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Adh-Dhahhak bahwa 
ban adalah sutra yang tebal, berdasarkan bahasa asing. 


al : Al-Wasithi berkata di dalam kitab a/-Irsyad, “Maknanya adalah 
kitab-kitab dalam bahasa Suryaniyah.” Ibnu Abi Hatim meriwayatkan 
dari Adh-Dhahhak bahwa dia telah berkata, “Maknanya adalah kitab- 
kitab, menurut bahasa Nabathiyyah (Nabathea).” 


Al-ltgan fi Ulumil Lur'an 


10. Sel: Abul @asim berkata di dalam kitab Lughatul Our'an, 
“Maknanya adalah janji setiaku, berdasarkan bahasa Nabathea.” 


11, ssi : Ibnu Jauzi menceritakan bahwa kata ini berasal dari bahasa 
Nabathea yang bermakna gayung untuk menimba ait atau centong. 
Ibnu Jarir meriwayatkan dari Adh-Dhahhak bahwa kata ini dalam bahasa 
Nabathea adalah bejana atau tempayan yang tidak mempunyai lubang. 

12 di : Ibnu Jinni berkata, “Mereka menyebutkan bahwa kata ini dalam 
bahasa Nabathea maknanya adalah nama Allah Ta'ala.” 

13. Si : Ibnul Jauzi menceritakan bahwa kata itu maknanya “yang 
menyakitkan” dalam bahasa Zinjiyah. Syaidzalah berkata, “Dalam 
bahasa Ibrani”. 

14. sj : Maknanya menurut bahasa Maghrib adalah kematangannya. Ini 
diceritakan oleh Syaidzalah. Abul Gasim berkata, “Menurut bahasa 
Barbar.” Dia berkata tentang firman Allah : ol LA (Yang mendidih 
Jang memuncak panasnya) (9S. ar-Rahman: 44), “Yaitu yang panasnya 
telah mencapai puncak.” Tentang firman Allah: al Kn Ka (sumber 
Jang sangat panas) (OS. al-Ghasyiyah: 5), dia berkata, “Yang sangat 
panas.” 

15: 3 : Abu Syekh bin Hibban meriwayatkan dari jalur Ikrimah dari 


Ibnu Abbas bahwa dia telah berkata, “Kata #3Y! maknanya adalah 
orang yang yakin, menurut bahasa Habasyah.” Ibnu Abi Hatim 
meriwayatkan yang seperti ini dari Mujahid dan Ikrimah. Dia juga 
meriwayatkan dari Amru bin Surahbil bahwa dia telah berkata, “Yang 
bersifat kasih sayang, menurut bahasa Habasyah.” Al-Wasithi berkata, 


“Kata 2 maknanya adalah doa, menurut bahasa Ibrani.” 
16. SG : Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Amru bin Surahbil bahwa dia 
telah berkata, “Kata AYI maknanya adalah yang mengucapkan tasbih, 


menurut bahasa Habasyah.” Ibnu Jarir meriwayatkan darinya mengenai 


firman Allah: 4x5 ri (bertasbihlah berulang-ulang bersama dengannya) (OS. 
Saba: 10), dia berkata, “Bertasbihlah, menurut bahasa Habasyah.” 


17. 3 &sll : Syaidzalah berkata, “Maknanya adalah masa jahiliah yang 
pertama.” Maksud kata 3Y! menurut bahasa Oibthi adalah yang 


Al-ltgan fi Ulumil Lur'an 547 


18. 


te, 


20. 


21, 


22. 


23, 


24. 


548 


pertama dan penduduk Gibthi menamakan yang pertama itu sebagai 


SY serta menamakan yang terakhir sebagai S3. Ini diceritakan 
oleh Az-Zarkasyi di dalam al-Burhan. 


(G7 Uas : Syaidzalah berkata tentang firman Allah: OA u (47 Us, 
(yang sebelah dalamnya dari sutra) (OS. at-Rahman: 54), “Maknanya 
adalah bagian luarnya, menurut bahasa Oibthi.” Ini diceritakan oleh 
Az-Zarkasyi. 


FA Al-Firyabi meriwayatkan dari Mujahid tentang firman Allah: 


- TN (seberat beban seekor unta) (OS. Yusuf: 64), maksudnya adalah 
seberat beban seekor himar. Riwayat dari Mugatil bahwa kata itu 
maknanya adalah segala sesuatu yang digunakan sebagai alat 
pengangkut, menurut bahasa Ibrani. 


- : Al-Jawaligi berkata dalam kitab a/Mu arrab, “Kata 2 dan kata 


naa dianggap oleh beberapa ulama sebagai kosakata Persia yang 
diserap ke dalam bahasa Arab (OS. al-Hajj: 40). 


an Al-Jawaligi dan Ats-Tsa'alibi menyebutkan bahwa kata itu 
adalah kosakata Persia yang diserap ke dalam bahasa Arab. 


o og 


pe 5 : Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Sa'id bin Jubair mengenai 


0 IE AI 


Aan Allah: | Pai | Pan Pap 2 (dan untuk membinasakan sehabis- 


habisnya apa yang mereka kuasai) (OS. al-Isra: 7), “Membinasakannya, 
menurut bahasa Nabathea.” 


5 Abul @asim berkata di dalam kitab Lughaatul Our'an tentang 
firman Allah: 3 Aa LIS (Maka Jibril menyerunya dari tempat yang 
rendah) (OS. Maryam: 24), maksudnya adalah perutnya, menurut 
bahasa Nabathea. Al-Karmani meriwayatkan dari Muarrij seperti ini 
di dalam kitab al Ajaib. 

CL: Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa dia telah 


berkata, “Kata aU adalah nama setan menurut bahasa Habasyah.” 
Ibnu Humaid meriwayatkan dari Ikrimah bahwa dia telah berkata, “Kata 


aa menurut bahasa Habasyah maknanya adalah setan.” Ibnu Jae 


desianallah dari Sa'id bin Jubair bahwa dia telah berkata, ' oa 
maknanya adalah penyihir, menurut bahasa Habasyah.” 


Al-ltgan fi Ulumil Lur'an 


25, ie : Ada yang mengatakan bahwa kata ini berasal dari bahasa asing. 
Ada yang mengatakan berasal dari bahasa Persia dan bahasa Ibrani. 


Kata asalnya adalah Ag 


26. an : Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ikrimah bahwa dia telah 
berkata, “Kata CP maknanya adalah wajib, menurut bahasa Habasyah.” 


PS 


27. —sex : Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas tentang 


Pa Pa 


firman Allah Ta'ala: p-gr —e» (bahan bakar api neraka) (OS. al- 
Anbiya': 98), “Bahan bakar api neraka, menurut bahasa Zinjiyah.” 


28. iba : Ada yang mengatakan maknanya adalah katakanlah kebenaran, 
menurut bahasa mereka. 

29. Sg 9s : Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Adh-Dhahhak bahwa 
drastelath berkata, “Kata Ta menurut bahasa Nabathea 
maknanya adalah orang-orang Sia mencuci dan asalnya adalah & NP? 

30. nya : Telah dijelaskan dalam berbagai pertanyaan yang diajukan 
Nafi bin al-Azrag dari Ibnu Abbas bahwa dia telah berkata, “Kata 
Tea maknanya adalah dosa, menurut bahasa Habasyah.” 

31. 35 : Maknanya adalah kamu saling membacakan, menurut bahasa 


umat Yahudi. 


32. & 3 : Maknanya adalah yang bercahaya, menurut bahasa Habasyah. 
Ini diceritakan oleh Syaidzalah dan Abu GYasim. 


33. ks : Disebutkan oleh Al-Jawaligi dan yang lainnya bahwa kata ini 
berasal dari bahasa Persia. 


34. UEsly3 : Abu Nwaim meriwayatkan di dalam kitab Dala'ilun Nubumwah 
dari Ibnu Abbas bahwa dia telah berkata, “Kata ini menutut bahasa 
umat Yahudi maknanya adalah mencela.” 


2 Ba : Al-Jawaligi berkata bahwa Abu Ubaidah berkata, “Bangsa 


Arab tidak mengenal kata au 3, tetapi yang mengetahui adalah 
para fugaha dan ahli ilmu dan kata ini berasal dari bahasa Ibrani atau 
Suryaniyah.” Al-Gasim menegaskan bahwa kata ini berasal dari 
bahasa Suryaniyah. 


Al-ltgan fi Ulumil Lur'an 549 


Oya 9: Abu Hatim Ahmad bin Hamdan menyebutkan di dalam kitab 


3g. oi 


37. 


38. 


39. 


40. 


41. 


42. » 


43. 


44. 


45. 


550 


az-Zinah bahwa kata itu berasal dari bahasa Suryaniyah. 
SL : Al-Mubarrid dan Tsa'lab menyebutkan bahwa kata itu 


berasal dari bahasa Ibrani dan aslinya dengan huruf &ha' yang 'ajam 
(tidak dikenal dalam struktur bahasa Arab, penerj.). 

“#Jl : Disebutkan di dalam kitab al Ajaib karya Al-Kirmani bahwa kata 
itu berasal dari bahasa asing dan maknanya adalah sumur. 


TE Ada yang mengatakan bahwa menurut bahasa Romawi 
maknanya adalah lembaran. Ini diceritakan oleh Syaidzalah. Abul 
Oasim berkata, “Maknanya adalah buku.” Al-Wasithi berkata, 
“Maknanya adalah tinta.” 
| 52) : Ibnul Jauzi di dalam kitab Fumunul Afian menyebutnya sebagai 


termasuk kata serapan ke dalam bahasa Arab. Al-Wasithi berkata, 
“Mamanya adalah menggerakkan dua buah bibit, menurut bahasa Ibrani.” 


2 90. 


hate Abul @Gasim berkata tentang firman Allah: P3 rn) BN, (dan 
biarkanlah laut itu tetap terbelah) (9S. ad-Dukhan: 24). Maksudnya adalah 
dalam keadaan mudah dan nyaman, menurut bahasa Nabathea. Al-Wasithi 
berkata, “Dalam keadaan tenang, menurut bahasa Suryaniyah.” 


Ayi) : Al-Jawaligi berkata, “Itu adalah kata asing, sebagai nama untuk 
satu generasi dari umat manusia.” 

Je: Al-Jawaligi dan Ats-Tsa'alibi menyebutkan bahwa kata itu 
berasal dari bahasa Persia. 

Pemali : Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari jalur Abul Jauza' dari Ibnu 
Abbas bahwa dia telah berkata, “Kata Ka menurut bahasa Habasyah 
maknanya adalah seorang laki-laki.” Di dalam kitab alMuhtasab karya 
Ibnu Jinni bahwa kata Jml maknanya adalah buku. Ada sekelompok 


kaum yang berpendapat bahwa kata itu berasal dari bahasa Persia yang 
diserap ke dalam bahasa Arab. 


Jemw: Al-Firyabi meriwayatkan dari Mujahid bahwa dia telah berkata, 


“Kata Jwmw dalam bahasa Persia adalah sesuatu yang awalnya batu 
dan akhirnya tanah liat.” 


Al-ltgan fi Ulumil Lur'an 


46. (yz—w : Abu Hatim menyebutkan di dalam kitab az-Zinah bahwa kata 


Pa ana 


itu bukan merupakan bahasa Arab asli. 


AT. Golifa: Al-Jawaligi berkata, “Itu adalah bahasa Persia yang diserap ke 
dalam bahasa Arab. Aslinya adalah j2»! yang maknanya adalah 
penutup rumah.” Lainnya berkata, “Yang betul adalah kata itu dalam 
bahasa Persia 05, »w yaitu penutup rumah (tirai). 


48. SW : Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Mujahid tentang firman 


Allah kw (anak sungai) (OS. Maryam: 24), “Sungai, menurut bahasa 
Suryani.” Diriwayatkan dari Sa'id bin Jubair menurut bahasa Nabathea. 
Syaidzalah menceritakan bahwa itu menurut bahasa Yunani. 

49. 3 ke : Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari jalur Ibnu Juraij dari Ibnu 


Abbas tentang firman Allah : 17 sat (di tangan para penulis— 
malaikal) (9S. “Abasa: 15), dia berkata, “Menurut bahasa Nabathea 
maknanya adalah para pembaca.” 


3. F3 : Al-Jawaligi menyebutkan bahwa kata itu berasal dari bahasa asing. 


51. Tea : Al-Wasithi berkata tentang firman Allah: Ke SAN JEN, 
(dan masukilah pintu gerbangnya sambil membungkuk) (OS. al-X'raf: 101), 
“Maksudnya sambil menundukkan kepala, menurut bahasa Suryaniyah.” 

ch Ka : Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari jalur Al-Aufa dari Ibnu 
Abbas bahwa dia telah berkata, “Dia telah berkata bahwa kata SE 
menurut bahasa Habasyah maknanya adalah cuka.” 


Deh Na : A-Jawaligi menyebutkan bahwa kata itu berasal dari bahasa asing, 

54. (xx : Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam syairnya memasukkannya ke dalam 
bahasa serapan dan aku tidak mengetahui yang lainnya. 

55 Ladki : Al-Jawaligi berkata, “Kata itu maknanya menurut bahasa Persia 
adalah sutra yang tipis” Al-Laits berkata, “Tidak ada perbedaan di antara 
para ahli tafsir dan bahasa bahwa itu adalah kata yang diserap ke dalam 
bahasa Arab.” Syaidzalah berkata, “Asalnya adalah bahasa India.” 

56. Tan : Al-Wasithi berkata tentang firman Allah: SI ca Uh Ai 3 
(dan kedua-duanya mendapati suami wanita itu di depan pintu) (OS. Yusut: 


25), “Maknanya menurut bahasa Oibthi adalah suaminya” Abu Amru 
berkata, “Aku tidak mengetahui yang seperti ini di dalam bahasa Arab.” 


Al-ltgan fi Ulumil Lur'an 551 


57. 


58. 


59. 


60. 


61. 


62. 


63: 


64. 


502 


se: Ibnu Abi Hatim dan Ibnu Jarrir meriwayatkan dari Ikrimah 
bahwa dia telah berkata, “Kata vt-s maknanya adalah keindahan 
menurut bahasa Habasyah.” 

sLkw : Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Adh-Dhahhak bahwa dia 
telah berkata, “Kata s-w menurut bahasa Nabathea maknanya adalah 
yang bagus.” 

es : Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Rufai” tentang firman Allah 
Ta'ala: Jemumoll het (ke arah tengah masjid) (OS. al-Bagarah: 144), “Ke 


arah, menurut bahasa Habasyah.” 


201, 


6 : Al-Jawaligi berkata, “Ada beberapa ahli bahasa yang 
menyebutnya sebagai bahasa Suryani.” 

Ii : An-Naggasy dan Ibnu Jauzi meriwayatkan bahwa kata itu 
menurut bahasa Roma maknanya adalah jalan. Kemudian aku 
melihatnya dalam kitab az-Zinah karya Abu Hatim. 


Are : Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Abbas tentang firman 


Allah: TA (cincanglah semuanya) (OS. al-Bagarah: 260), “Dalam 
bahasa Nabathea maknanya adalah potong-potonglah.” Dia juga 
mengajukan riwayat yang sama dari Adh-Dhahhak. Ibnul Mundzir 
meriwayatkan dari Wahab bin Munabbih bahwa dia telah berkata, 
“Tidak ada sesuatupun di dalam sebuah bahasa kecuali ada 
sebagiannya di dalam Al Guran.” Ditanyakan kepadanya, “Apakah 
yang berasal dari bahasa Romawi di dalamnya (Al-Guran)?” Dia 
berkata, “ aras maksudnya adalah potong-potonglah.” 

ko (OS. al-Hajj: 40). Al-Jawaligi berkata, “Menurut bahasa Ibrani 
maknanya adalah biara-biara Yahudi dan aslinya adalah 6 s45?” Ibnu 
Abi Hatim meriwayatkan yang seperti itu dari Adh-Dhahhak. 

15 : Hakim meriwayatkan di dalam kitab a-Mustadrak dati Jalur 
Ikrimah dari Ibnu Abbas tentang firman Allah: 45 dia berkata, “Itu 
seperti perkataanmu, wahai Muhammad, menurut bahasa Habasyah.” 
Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari jalur Sa'id bin Jubair dari Ibnu 
Abbas bahwa dia telah berkata, “&- adalah bahasa Nabathea.” Dia 
meriwayatkan dari Sa'id bin Zubair bahwa dia telah berkata, Ta 
maknanya adalah wahai orang laki-laki menurut bahasa Nabathea.” 
Dan dia meriwayatkan dari Ikrimah bahwa dia berkata, “il artinya 
wahai orang laki-laki, menurut bahasa Habasyah.” 


Al-ltgan fi Ulumil Lur'an 


65. Sell : Maknanya menurut bahasa Habasyah adalah dukun. 
66. Hub, : Sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa maknanya 


adalah mereka berdua berkehendak, menutut bahasa Romawi. Ini 
diceritakan oleh Syaidzalah. 

Gs ta $b: nama surga dalam bahasa Habasyah. Abu Syekh meriwayatkan 
dari Sa'id bin Jubair bahwa dia telah berkata, “Itu adalah kata dari 
bahasa India.” 


68. J as Al- Ban meriwayatkan dari Mujahid bahwa dia telah berkata, 


“Kata , Jai maknanya adalah gunung, menurut bahasa Suryani.” Ibnu 
Abi Hatim meriwayatkan dari Adh-Dhahhak bahwa asal kata itu dari 
bahasa Nabathea. 


69. Sg: Dalam kitab al-Ajaib karya al-Kirmani dikatakan bahwa kata 
ini adalah kata asing yang diserap dalam bahasa Arab, yang artinya di 
waktu malam. Dikatakan juga artinya /aki-/aki dalam bahasa Ibrani. 


70. JAS : Abul Gasim berkata tentang firman Allah : dell & Tawa 


(disebabkan kamu telah memperbudak Bani Israil) (9S. 26: 20, “Maknanya 
menutut bahasa Nabathea adalah kamu telah membunuh.” 


71. 642: Ibnu Jarrir meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa dia bertanya 


kepada Ka'ban tentang firman Allah: 0x6 Ora (di Surga Adn) (OS. 
at-Taubah: 72), dia berkata, “Taman-taman anggur, menurut bahasa 
Suryani.” Dalam penafsiran Juwaibir bahwa kata itu berasal dari 
bahasa Romawi. 

72. Jl : Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Mujahid bahwa dia telah 
berkata, “Kata 2 »Jl menurut bahasa Habasyah maknanya adalah 
bendungan yang menampung banyak air, kemudian jebol.” 

73. GE : : Jawaligi dan Al-Wasithi berkata, “Maknanya menurut bahasa 
Turki adalah yang dingin dan berbau busuk.” Ibnu Jarir meriwayatkan 
dari Abdullah bin Buraidah bahwa dia telah berkata, “Kata Gl 
maknanya adalah sesuatu yang berbau busuk, menurut bahasa 
Thakhariyyah.” 

74. Jas 4: Abul Gasim berkata, “Kata as maknanya adalah berkurang, 
menurut bahasa Habasyah.” 


75. (3 : Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Mujahid bahwa dia telah 


Al-ltgan fi Ulumil Lur'an 553 


dbs 


1: 


78. 


79. 


80. 


81. 


62. 


83. 


84. 


85. 


86. 


554 


berkata, “Kata (#39, maknanya menurut bahasa Romawi adalah 
taman.” Dia meriwayatkan dari Sudi bahwa maknanya adalah anggur 
menutut bahasa Nabathea dan aslinya adalah Lx!» 3. 


Oa Al-Wasithi berkata, “Maknanya adalah biji gandum menurut 
bahasa Ibriyah (Ibrani, penerj.).” 


ebi : Al-Jawaligi berkata, “Ada yang mengatakan bahwa kata 
meli bukan berasal dari bahasa Arab.” 


Je.$ : Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Mujahid bahwa dia telah berkata, 
“Kata Je. maknanya adalah keadilan, menurut bahasa Romawi?” 
“Abs: Al-Firyabi meriwayatkan dati Mujahid bahwa dia telah 
berkata, “Kata An Pama) maknanya adalah keadilan, menurut bahasa 
Romawi.” Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Sa'id bin Jubair bahwa 
dia telah berkata, “Kata bad, maknanya menurut bahasa Romawi 
adalah timbangan.” 


a20 


2), pa : Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa dia telah 
berkata, “Maknanya adalah singa menurut bahasa Habasyah.” 


Wes : Abul Gasim berkata, “Maknanya menurut bahasa Nabathea 
adalah kitab kami.” 


ROA 


48 : Al-Jawaligi menceritakan dari beberapa ulama bahwa kata itu 
berasal dari bahasa Persia yang diserap ke dalam bahasa Arab. 


das : Al-Wasithi berkata, “Maknanya adalah semacam belalang 
menurut bahasa Ibrani dan Suryani.” Abu “Amru berkata, “Aku tidak 
mengenalnya sebagai berasal dari bahasa Arab.” 


"25 : Ats-Tsa'alibi menyebutnya di dalam kitab Fighu/ Lughah bahwa 
kata itu menurut bahasa Romawi maknanya adalah dua belas ribu 
angiyah. Al-Khalil berkata, “Mereka memperkirakan bahwa kata itu 
menurut bahasa Suryani sama dengan emas atau perak sepenuh 
kantong kulit sapi.” Sebagian ulama ada yang berkata, “Kata itu 
menurut bahasa Barbar adalah seberat seribu timbangan.” Ibnu 
Outaibah berkata, “Ada yang mengatakan bahwa maknanya adalah 
delapan ribu timbangan, menurut bahasa penduduk Afrika.” 


Ar : Al-Wasithi berkata, “Menurut bahasa Suryani maknanya 
adalah yang tidak tidur.” 


3S : Al-Jawaligi menyebutnya sebagai kosakata Persia yang diserap 
ke dalam bahasa Arab. 


Al-ltgan fi Ulumil Lur'an 


@.- 


87. SAS : Ibnul Jauzi berkata, “Kata Us PI maknanya adalah hapuslah 
dari kami, menurut bahasa Nabathea.” Ibnu Abi Hatim meriwayatkan 
dari Abi Imran al-Jauniy tentang firman Allah: Ha H5 sis (dia 
telah menghapus dari mereka kesalahan-kesalahan mereka) (OS. 
Muhammad: 2), dia berkata, “Asalnya adalah bahasa Ibrani, artinya 
dia telah menghapus dari mereka.” 


0 


88. gaes 3 Ibnu Abi Hatim Ai dari Abu Musa al-Asy'ari 


- 


bahwa dia telah berkata, “Kata cas maknanya adalah dua kali lipat, 
menurut bahasa Habasyah.” 


89. pg : Al-Jawaligi menyebut bahwa itu adalah kosakata Persia yang 
Tisetap ke dalam bahasa Arab. 


90. 5) ra Ibnu Jarir meriwayatkan dari Sa'id bin Jubair bahwa kata 


Tg jr maknanya adalah digulung, menurut bahasa Persia. 


91. &J : Di dalam kitab d/-Irysad karya Al-Wasithi disebutkan bahwa 
maknanya adalah pohon kurma. Al-Kalbi berkata, “Aku tidak 
mengetahuinya kecuali dalam bahasa Yahudi di Yatsrib.” 


F3 

92. (Xx : Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Salamah bin Tamam asy- 
Syagari bahwa dia telah berkata, “Maknanya menurut bahasa 
Habasyah adalah berjalan terhuyung-huyung karena lemah.” 


93, agama : Al-Jawaligi menyebutkan bahwa kata itu berasal dari bahasa 
asing. 

94. Ot : Al-Jawaligi meriwayatkan dari beberapa ahli bahasa bahwa 
asal kata ini dari bahasa asing. 


Bo 


95. A : Ats-Tsa'alibi menyebutkan bahwa kata ini berasal dari bahasa 
Persia. 


Dila en : Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Mujahid bahwa dia telah 
berkata, BEAN maknanya adalah lentera menurut bahasa Habasyah.” 
97, JAE PAKRabi naek dasi Meki paka eh batas 
“Kata ta menutut bahasa Persia maknanya adalah kunci-kunci.” Ibnu 


Duraid dan Al-Jawaligi berkata, “Kata ABI dan AI adalah kosakata 
Persia yang diserap ke dalam bahasa Arab yang maknanya kunci.” 


Al-ltgan fi Ulumil Lur'an 555 


98. $ ra : Pada firman Allah: aa ws (kitab yang tertulis) (9S. al- 
Muthaffifin: 9), Al-Washiti berkata, “Maknanya adalah yang tertulis, 
menurut bahasa Ibrani.” 

99. 3x : Al-Wasithi berkata, “Kata Ben ya maknanya sedikit, menurut 
bahasa asing” Ada yang mengatakan menurut bahasa Oibthi. 

100. & SL Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ikrimah tentang firman 
Allah: & sa (kerajaany (OS. al-Amam: 75), dia berkata, “Malaikat, 
tetapi di dalam bahasa Nabathea dikatakan U Sl? Abu Syekh 
meriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Al-Wasithi berkata di dalam a/- 


Irsyad, “Maknanya adalah mwalaikat-malaikat menurut bahasa 
Nabathea.” 


101. "eta : Abul Gasim berkata, “Maknanya adalah tempat lari, menurut 
bahasa Nabathea.” 

102. 3ude : Ibnu Jarir meriwayatkan dari As-Suddy bahwa kata Ama 
maknanya adalah tongkat, menurut bahasa Habasyah. 

103. (lada : Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Abbas tentang firman Allah: 

ulek skarudi (Langit (pun) menjadi terpecah-belah pada hari itu karena 
Allah) (9S. al-Muzammil: 18), dia berkata, “Maknanya adalah penuh, 
menurut bahasa Habasyah.” 

104. ea : Ada yang mengatakan bahwa maknanya adalah gelembung- 
gelembung minyak yang mendidih, menurut bahasa penduduk 
Maghrib (Maroko). Ini diceritakan oleh Syaidzalah. Abul Gasim 
berkata, “Menurut bahasa Barbar.” 

105.456 : Hakim meriwayatkan di dalam kitab Mustadrak dari Ibnu 


Mas'ud bahwa dia telah berkata, “ Ja AH maknanya adalah giyamul 
lail, menurut bahasa Habasyah. Baihagi meriwayatkan dari Ibnu 
Abbas seperti ini.” 

106.0 : Al-Karmani menyebutkan di dalam kitab al-Ajaibu dati Adh- 
Dhahhak bahwa kata ini berasal dari bahasa Persia. Asalnya adalah 
5 pi maknanya adalah berbuatlah sekehendakmu. 


107. GA : Maknanya menurut bahasa Ibrani adalah £ami bertaubat. Ini 
diceritakan oleh Syaidzalah dan yang lainnya. 


108. 553 : Al-Jawaligi berkata, “Kata 554! maknanya adalah orang-orang 
Yahudi, dan asalnya dari bahasa asing.” 


556 Al-Itgan fi Ulumil ur'an 


ig 


110. 


1, 


LI. 


Ii Be 


114. 


115. 


116. 


V8 : Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Maimun bin Mahran tentang 


20 (3 


firman Allah: Uya 2 Si & D Pe (onereka yang berjalan di muka bumi 
dengan rendah hati) (@S. al-Furgan: 63). Dia berkata, “Orang-orang yang 
bijaksana, menurut bahasa Suryani.” Dia meriwayatkan dari Adh- 
Dhahhak seperti ini dan dia meriwayatkan dari Abu Imran al-Jauni 
bahwa kata itu berasal dari bahasa Ibrani. 

CV cb : Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa dia 
telah berkata, “Kata CV c.8 maknanya adalah kemarilah, menurut 
bahasa Oibthi.” Hasan berkata, “Menurut bahasa Suryani maknanya 
juga demikian.” Ini diriwayatkan oleh Ibnu Jarir. Ikrimah berkata, 
“Kata itu berasal dari bahasa Huraniyah.” Ini diriwayatkan oleh Abu 
Syekh. Abu Zaid al-Anshari berkata, “Asalnya dari bahasa Ibrani. 
Aslinya adalah aa maksudnya kemarilah.” 


s/)4 : Maknanya menurut bahasa Nabathea adalah di depan. Ini 
diceritakan oleh Syaidzalah dan Abu GYasim. Jawaligi menyebutkan 
bahwa kata itu bukan berasal dari bahasa Arab. 


Tg : Al-Jawaligi menyebutkan bahwa kata itu bukan bahasa Arab 
asli. 


Panand 


353: Abul Oasim berkata, “Maknanya adalah tali dan tempat berlindung, 
menurut bahasa Nabathea.” 

4 : Al-Jawaligi dan Ats-Tsa'alibi serta lainnya menyebutkan 
bahwa asalnya dari bahasa Persia. 

Ya : Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Dawud bin Hind tentang 
firman Allah: Pa BS oi -5 & (Sesungguhnya dia yakin bahwa dia 
sekali-kali tidak akan kembali kepada Tuhannya) (OS. a-Insyigag: 14). 
Dia berkata, “Menurut bahasa Habasyah maknanya adalah kembali.” 
Dia meriwayatkan yang seperti ini dari Ikrimah dan ini telah dijelaskan 


dalam pertanyaan-pertanyaan yang diajukan Nafi” bin al-Azrag dari 
Ibnu Abbas. 


0 : Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Ibnu Abbas tentang firman 
Allah: (y», dia berkata, “Wahai manusia, menurut bahasa Habasyah.” 
Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Sa'id bin Jubair bahwa dia telah 
berkata, “Kata (» maknanya adalah wahai orang laki-laki, menurut 
bahasa Habasyah.” 


Al-ltgan fi Ulumil Lur'an 557 


117. 03442) : Ibnul Jauzi berkata, “Maknanya adalah membuat kegaduhan, 
menurut bahasa Habasyah.” 


18. Ha : Ada yang mengatakan maknanya adalah matang, menurut 
bahasa Penduduk Maghrib. Ini diceritakan oleh Syaidzalah. 


19. : Ibnu Gutaibah berkata, “Kata ai maknanya adalah /autan, 
menurut bahasa Suryani.” Ibnul Jauzi berkata, “Menurut bahasa 
Ibrani” Syaidzalah berkata, “Menurut bahasa Oibthi.” 


120,3 : Al-Jawaligi berkata, “Itu adalah kata asing yang diserap ke 

dalam bahasa Arab. Mereka dinisbatkan kepada Yahudza bin Ya'gub. 
Kemudian diserap menjadi bahasa Arab dengan mengubah huruf 
dzal menjadi dal.” 
Inilah kosakata-kosakata yang saya ketahui termasuk kata-kata yang 
diserap ke dalam bahasa Arab, setelah melakukan penelitian beberapa 
tahun, yang sebelumnya tidak ada satu kitab pun yang menulisnya 
secara keseluruhan seperti ini. 


558 Al-ttgan fi Ulumil lur'an 


Mengenal Wujuh 


(Sisi Makna Ayat) dan 
:  Nadhair (kemiripan ha) 


pustaka-indo.blogspot.com 


Mengenal Wujuh (Sisi Makna Ayat) 
dan an-Nadhair (Kemiripan Ayat) 


O rang terdahulu telah menulis tentang bab ini, 
juga dari muta'akhirin (Ibnul Jauzi, Ibnu 
Damighani, Abul Husain, Muhammad Abdu Shamad 
al-Mishri, Ibnu Faris, dan lainnya). Alwnjuh adalah lafal 
musytarak yang digunakan dalam beberapa makna, 
seperti £alimah a-ammah. Saya telah menulis sebuah 
kitab tentang bab ini yang kuberi nama Mu tarakul Akram 
Ji Musytarakil Our'an. Adapun nadhair adalah lafal-lafal 
yang bertepatan maknanya. Ada yang mengatakan 
bahwa an-nadhair adalah dalam lafal, sedangkan al-wujuh 
dalam makna. Tetapi pendapat ini dilemahkan karena 
jika yang dimaksudkan adalah hal ini berarti 
penghimpunan lafal-lafal yang musytarak. Sementara 
mereka menyebutkan dalam kitab tersebut satu lafal 
yang maknanya satu dalam beberapa kondisi sehingga 
mereka menjadikan a-wujuh satu jenis dan nadhair jenis 
yang lainnya. Sebagian mereka menjadikannya sebagai 
bagian dari jenis-jenis kemukjizatan Al-Gur'an yang 
kalimat satu memiliki sekitar 20 sisi makna, sedangkan 
dalam hal itu tidak terdapat dalam ucapan manusia. 


Imam Mugatil menyebutkan dalam permulaan 
kitabnya satu hadits marfu: “tidaklah seseorang menjadi 
fakih dengan sebenarnya sehingga dia melihat Al-Gur'an 


561 


memiliki sisi yang banyak”. Saya (Suyuthi) berpendapat bahwa hadits ini 
dikeluarkan oleh Ibnu Sa'ad dan lainnya dari Abi Darda' bahwa ia mauguf. 
Lafalnya: “tidaklah seseorang menguasai fikih sebenar-benarnya”. Sebagian 
mereka menafsirkan maksudnya bahwa lafal satu memungkinkan memiliki 
beberapa makna dan diartikan dengan arti tersebut selama tidak 
kontradiktif dan tidak membatasi dengan satu makna. Yang lainnya 
mengisyaratkan maksudnya adalah menggunakan isyarat-isyarat 
tersembunyi dan tidak membatasi tafsir zahirnya. 


Ibnu Asakir mengeluarkan di dalam kitab Tarikh-nya dari jalan 
Khamad bin Zaid dari Ayub dari Abi Kilabah dari Abi Darda” berkata, 
“Sesungguhnya engkau tidak menguasai fikih yang sebenarnya sehingga 
engkau melihat Al-Gur'an memiliki beberapa sisi makna.” Khamad 
berkata, “Aku berkata kepada Ayub, “Apa pendapatmu tentang makna 
sabdanya: sehingga engkau melihat Al-Our'an memiliki beberapa makna? Apakah 
artinya “dia melihat Al-Guran memiliki beberapa makna kemudian takut 
menafsirkannya'??” Dia berkata, “Ya, begitulah maknanya.” 


Ibnu Saad mengeluarkan dari jalan Ikrimah dari Ibnu Abbas: 
sesungguhnya Ali bin Abi Thalib mengutus beliau kepada orang-orang 
Khawarij dan berkata, “Pergilah kepada mereka dan debatlah mereka. Jangan 
engkau berargumentasi dengan Al-Gur'an karena Al-Gur'an memiliki beberapa 
makna tetapi debatlah dengan Sunah.” Ibnu Saad mengeluarkan dari jalan 
yang lain, sesungguhnya Ibnu Abbas berkata kepada Ali, “Wahai Amirul 
Mukminin, sesungguhnya saya lebih mengetahui daripada mereka bahwa di 
rumah kami Al-Guran turun.” Ali berkata, “Engkau benar. Akan tetapi Al- 
Ouran sangat potensial untuk multitafsir (memiliki beberapa sisi makna). 
Engkau mengatakan demikian, mereka juga mengatakan begitu. Maka 
debatlah mereka dengan Sunah. Sesungguhnya mereka tidak bisa lari darinya.” 
Lantas Ibnu Abbas mendebat mereka dengan Sunah dan tumbanglah 
argumentasi mereka. Berikut ini beberapa contoh yang indah dari jenis ini. 


Di antaranya adalah kata “a-huda”, disebutkan memiliki delapan 


belas sisi makna: 

1. konsisten, seperti dalam firman-Nya: “Ihdinashiratal mustagin?” (OS. 
al-Fatihah: 6). 

2. keterangan, seperti dalam firman-Nya: “Ulaaika ala hudammirabbihin? 

(OS. al-Bagarah: 5). 

ad-diin, dalam firman-Nya: “imal huda hudallah” (9S. Ali Imran:73). 

4.  al-iman, seperti dalam firman-Nya: “wayazidullahu alladginahtadau 
bud?” (9S. Maryam:76). 


er) 


562 Al-ttgan fi Ulumil ur'an 


5. seruan, seperti dalam firman-Nya: “yalikulh gaumin had” (OS. ar-Radu: 7), 
“waja “alnahum aimmaatan yahduuna bi amrina2” (OS. al-Anbiya: 73). 

6. para rasul dan kitab, seperti dalam firman-Nya: “Ya imma ya tiyannakum 
minni huda” ((9S. al-Bagarah: 238). 

7. pengetahuan, seperti dalam firman-Nya: “wabinnajmiihum yahtaduun” 
(OS. an-Nahl: 16). 

8. Nabi saw, seperti dalam firman-Nya: “innalladzina yaktumuuna maa 
anzalna minal bayyinaati wal huda” ((9S. al-Bagarah: 159). 

9. Al-Gur'an, seperti dalam firman-Nya: “walagad jaa ahum 
minrrabbihimul huda” (9S. an-Najm: 23). 

10. Taurat, seperti dalam firman-Nya: “walagad ataina musal huda” (OS. 
Mukmin: 53). 

11. istirja, seperti dalam firman-Nya: “wa ulaaika humul muhtadun” (OS. 
al-Bagarah: 157). 

12. argumentasi, seperti dalam firman-Nya: “Jayahdil ganmadgdzaalimiin” 
(OS. al-Bagarah: 258), setelah firman-Nya: “alam tara ilalladgi haajja 
ibrahiima fi rabbihin?”, yaitu Allah tidak menunjuki mereka argumentasi. 

13. tauhid, seperti dalam firman-Nya: “innattabi il huda ma “aka” (OS. al- 
Gashash: 57) 

14. sunah/tradisi, seperti dalam firman-Nya: Yabibudahumugtadih” (OS. al- 
Aram: 90), “wainna 'alaa asyarihim muhtaduun” (9S. az-Zukhrut: 22). 

15. perbaikan, seperti dalam firman-Nya: “wa annallaha la yahdi kaidal 
khaa inin” (9S. Yusuf: 52). 

16. ilham, seperti dalam firman-Nya: “athaa kulla syaiin khalgahu tsumma hada” 
(OS. Thaha: 50), yaitu Allah mengilhamkan mereka pencarian za 'isyah. 

17. taubat, seperti dalam firman-Nya: “ma hudnaa ilaik?” (9S. al-Rraf: 156). 

18. bimbingan, seperti dalam firman-Nya: “ayyahdiani sawaa-issabi?” (9S. 
al-Gashash: 22). 

Kata as-suu' memiliki beberapa makna, di antaranya: 


1. keras, seperti dalam firman-Nya: “yasuumunakum suu al adgab” (OS. 
al-Bagarah: 49). 

2. penyembelihan, seperti dalam firman-Nya: “walatamassuha bisuu” (CS. 
al-N'raf: 73). 

3. zina, seperti dalam firman-Nya: “yaa jazaau man araada bi ahlika suu'an” 
(OS. Yusuf: 25), “maa kaana abuuki imraan sauin” (9S. Maryam: 28). 

4. belang, seperti dalam firman-Nya: “badhaa a min ghairi suu” (9S. al- 
Gashash: 32). 

5. azab, seperti dalam firman-Nya: “imnal hijya al yauma was suu'a” (OS. 
an-Nahl: 27). 


Al-ltgan fi Ulumil Lur'an 563 


10. 


564 


syirik, seperti dalam firman-Nya: “yaakunna na'malu min sui” (9S. 
an-Nahl: 28). 

caci makian, seperti dalam firman-Nya: “Ya yuhibbullahul jahra bis sus?” (C9S. 
an-Nisa: 148) dan “yua al sinatahum bissuu” (9S. a-Mumtahanah: 2). 
dosa, seperti dalam firman-Nya: “ya maluuna suu'a bijahaalah” (OS. 
an-Nisa”: 17). Makna yang paling buruk adalah dalam “walahum 
suu'uddaar” ((9S. at-Ra'du: 25). 

kesulitan, seperti dalam firman-Nya: “wayaksi fusuu'a” (9S. an-Naml: 
62): “wa ma massaniyassuu” (9S. al-N'raf: 188). 

pembunuhan dan kekalahan, seperti dalam firman-Nya: “Jam 
Jamsashum suu'un” (9S. Ali Imran: 174). 


Kata shalat, yang memiliki makna: 


shalat lima kali semalam, seperti dalam firman-Nya: “wayugiimush- 
shalaa?” ((9S. al-Bagarah: 3). 

shalat Asar, seperti dalam firman-Nya: “tahbisuunahuma mimba - 
dishshalaat?” ((9S. al-Ma'idah: 106). 

shalat Jum'at, seperti dalam firman-Nya: “idgaa nudiyashalaa?” (OS. 
al-Jumw'ah: 9). 

shalat jenazah, seperti dalam firman-Nya: “walaa tushalli alaa 
ahadimminhun?” (OS. at-Taubah: 84). 

doa, seperti dalam firman-Nya: “washalli alaihim” (9S. at-Taubah: 103). 
ad-diin, seperti dalam firman-Nya: “ashalatuka takmuruka” (9S. Hud: 
B7 

bacaan, seperti dalam firman-Nya: “walaatajhar bishshalaatika” (OS. 
al-Isra”: 110). 

rahmat dan istighfar, seperti dalam firman-Nya: “imiallaha wamalaa 
ikatahu yusalluuna alannabi” (9S. al-Ahzab: 56). 

tempat-tempat shalat, seperti dalam firman-Nya: “washalawatu 
wamasajid” (9S. al-Hajj: 40), “la tagrabushshalaata” (9S. an-Nisa”: 43). 
Kata ar-rahmah, memiliki beberapa sisi makna: 


Islam, seperti dalam firman-Nya: “yakhtassu birahmatihi manyyasad” 
(OS. Ali Imran: 74). 

iman, seperti dalam firman-Nya: “wa ataani rahmatan min indih?” (9S. 
Hud: 28). 

surga, seperti dalam firman-Nya: “Yafi rahmatillah bum fiiha khaalidun” 
(OS. Ali Imran: 107). 

hujan, seperti dalam firman-Nya: “busyran baina yadaih rahmatih” (9S. 
al-Nraf: 57). 


Al-Itgan fi Ulumil Lur'an 


5. nikmat, seperti dalam firman-Nya: “walaula fadhlullah alaikum 
warahmatuh” (9S. an-Nur: 10). 

6. kenabian, seperti dalam firman-Nya: “am indahum khazaainn rahmati 
rabbik” (9S. Shad: 9), “ahum yaksimuna rahmatarabbik” (OS. az- 
Zukhruf: 32). 

7. @uran, seperti dalam firman-Nya: “gul bifadhlillah wabirahmatih?” (OS. 
Yunus: 58). 

8. rezeki, seperti dalam firman-Nya: “khagaaina rahmati rabb?” (9S. al- 
Isra”: 100). 

9. kemenangan dan penaklukan, seperti dalam firman-Nya: “11 araada 
bikum suuan au araada bikum rahmah” (OS. al-Ahzab: 17). 

10. kebebasan dari bencana, seperti dalam firman-Nya: “au araadani bi 
raahmah” (OS. az-Zumar: 38). 

11. kasih sayang, seperti dalam firman-Nya: “ra fatan warahmah” (OS. al- 
Hadid: 27), “ruhamaau bainahun?” (9S. Fath: 29). 

12. kelonggaran, seperti dalam firman-Nya: “Yakhfifu minrabbikum wa 
rahmah” (OS. al-Bagarah: 178). 

13. ampunan, seperti dalam firman-Nya: “kataba ala nafsi warahmah” (OS. 
al-An'am: 12). 

14. penjagaan, seperti dalam firman-Nya: Yaa 'aashimal yauma min amrillah 
illa man rrahin?”” (9S. Hud: 43). 


Kata fitmah, memiliki beberapa sisi makna: 


1. syirik, seperti dalam firman-Nya: “wal fitnatu asaddu minal gat?” (OS. 
al-Bagarah: 191): “hatta latakuuna fitnah” (9S. al-Anfal: 39). 

2.  penyesatan, seperti dalam firman-Nya: “Ibtighaa al fitnah” (OS. Ali 
Imran: 7). 

3. pembunuhan, seperti dalam firman-Nya: “ayyaftanakumulladzgiina 
kafaru” ((9S. an-Nisa”: 101). 

4. menghalangi dari jalan Allah, seperti dalam firman-Nya: “wahdarhum 
ayyaftimuuk” ((9S. al-Ma'idah: 49). 

5. kesesatan, seperti dalam firman-Nya: “wamaayuridillaahu fitnatahu” 
(OS. al-Ma'idah: 41). 

6. alasan, seperti dalam firman-Nya: “tsumma lam takun fitnatuhun?” (OS. 
al-An'am: 23). 

7. keputusan, seperti dalam firman-Nya: “nhiya illa fitnatuk” (OS. al- 
Arat 155) 

8. dosa, seperti dalam firman-Nya: “alaa filfitnati sagati” (9S. at-Taubah: 49). 

9. sakit, seperti dalam firman-Nya: “yuftanuna fikulli Yam” (OS. at- 
Taubah: 126). 


Al-ltgan fi Ulumil Lur'an 565 


10. 
11, 


566 


ibrah, seperti dalam firman-Nya: “aa taj alna fitnatan” (9S. Yunus: 85). 
hukuman, seperti dalam firman-Nya: “antusibahum fimah” (9S. an- 
Nur: 63). 


. ujian, seperti dalam firman-Nya: “walagad fatanalladgiina min gablihin?” 


(OS. al-Ankabut: 3). 


. azab, seperti dalam firman-Nya: Ya'ala fitnatannaasi ka'adgabillah” 


(OS. al-“Ankabut: 10) 


. bakar, seperti dalam firman-Nya: “yaumahum alannaari yuftanuun” (9S. 


adz-Dzariyat: 13). 
gila, seperti dalam firman-Nya: “bi ayyi kumul maftun” (9S. a- alam: 6). 
Kata ar-ruh, memiliki beberapa makna, yaitu: 


perintah, seperti dalam firman-Nya: “warruhu mi?” (9S. an-Nisa”: 171). 
wahyu, seperti dalam firman-Nya: “yunaggilul malaaikat birruuh?” (9S. 
an-Nahl: 2). 

Our'an, seperti dalam firman-Nya: “aukhaina ilaika ruuhaam min 
amrinad” (9S. asy-Syura: 52). 

rahmat, seperti dalam firman-Nya: “wa ayyadnaahum biruuhim minbu” 
(OS. al-Mujadilah: 22). 

kehidupan, seperti dalam firman-Nya: “Yarauhun waraihan” (OS. al- 
Wagiah: 79). 

Jibril, seperti dalam firman-Nya: “fa arsalnaa ilaiha ruuhana” (OS. 
Maryam: 17), “nagala bihi ruubil amiin” (9S. asy-Syw'ara: 193). 
malaikat yang besar, seperti dalam firman-Nya: “Yauma yakuumurruuh” 
(OS. an-Naba': 38). 

tentara dari malaikat, seperti dalam firman-Nya: “tanaggalul 
malaaikatu warruuhu fiiba” (OS. al-@adar: 4). 

ruh badan, seperti dalam firman-Nya: “yayas aluunaka anirruh” (9S. 
al-Isra: 85). 

Kata gadha, memiliki makna berbeda-beda: 


selesai, seperti dalam firman-Nya: “Ya idgaa gadhaitum manaasikakum” 
(OS. al-Bagarah: 200). 

perintah, seperti dalam firman-Nya: “wa idgaa gadza amra” (OS. Ali 
Imran: 7). 

ajal, seperti dalam firman-Nya: “Yaminhum mangadha nahbahu” (9S. 
al-Ahzab: 33). 

keputusan, seperti dalam firman-Nya: “lagudiyal amru baini wabainakun?” 
(OS. al-Aram: 58). 

keputusan yang lewat, seperti dalam firman-Nya: “/yagdiyallahu amran 


Al-Itgan fi Ulumil Lur'an 


ka an mafuula” (9S. al-Anfal: 42). 

6. kebinasaan, seperti dalam firman-Nya: “Jagudiya ilaihim ajalahun?” (OS. 
Yunus: 11). 

7. keputusan sudah jadi, seperti dalam firman-Nya: “wagudiyal amri” 
(OS. Yusuf: 41). 

8. ketekatan dalam hati, seperti dalam firman-Nya: “fi nafsi ya guba 
gadhaaha” (9S. Yusuf: 68). 

9. pemberitahuan, seperti dalam firman-Nya: “wagadhainaa ilaa banii 
israail ” ((9S. al-Isra”: 4). 

10. wasiat, seperti dalam firman-Nya: “wagadha rabbuka ta'budu illaa 
nyaah” ((9S. al-Isra”: 23). 

11. kematian, seperti dalam firman-Nya: “wagadha alaih?” (OS. al- 
Gashash: 15). 

12. datang/turun kematian, seperti dalam firman-Nya: “Yalamma gadhaina 
alaihil mauta” (9S. Saba”: 15). 

13. penciptaan, seperti dalam firman-Nya: “Yagadhahunna sab'a samaawa?” 
(OS. al-Fushshilat: 12). 

14. perbuatan, seperti dalam firman-Nya: “kalla lamma yagdhi maa amarah” 
(OS. Abasa: 23), maknanya “pasti dia belum melakukan”. 

15. janji, seperti dalam firman-Nya: “1dg gadhaina ilaa muusal amra” (OS. 
al-Gashash: 44). 


Kata gikir memiliki beberapa sisi makna: 


1. zikir dengan lisan, seperti dalam firman-Nya: “Yadgkurullaha 
kadzgikrikum aaba akum” (9S. al-Bagarah: 200). 

2. zikir dalam hati, seperti dalam firman-Nya: Yadzakarullaha fastaghfaru 
lidgunuubihin?” (9S. Ali Imran: 135). 

3. menjaga, seperti dalam firman-Nya: “wadgkuru maa fiih?” (9S. al- 
Bagarah: 63). 

4. taat dan pembalasan, seperti dalam firman-Nya: “Jadgkuruuni 
adzkurkum” (9S. al-Bagarah: 152). 

5. shalat yang lima, seperti dalam firman-Nya: “fa idga amintum 
Jadzurullah” (9S. al-Bagarah: 239). 

6. pelajaran, seperti dalam firman-Nya: Yalamma nasuu maa dgukkiru bih?” 
(OS. al-Xraf: 165), “Jadgakkir fainma dzikra?” (9S. adz-Dzariyat: 55). 

7. keterangan, seperti dalam firman-Nya: “awa ajibtum anjaa akum 
Rikrum mirrabbikun?” (OS. al-Nraft: 69). 

8. pembicaraan, seperti dalam firman-Nya: “wadgkurnii inda rabbik” (OS. 
Yusuf: 42), maknanya: ceritakan tentang kondisiku. 

9. @Guran, seperti dalam firman-Nya: “ywaman aradha andgikr?” (OS. 


Al-ltgan fi Ulumil Lur'an 567 


568 


Thaha: 124): “aayatihi min dzgikri?” (OS. al-Bagarah: 12). 
taurat, seperti dalam firman-Nya: Yas alu 'alaa dzikr?” (9S. an-Nahl: 43). 


. berita, seperti dalam firman-Nya: “sa atlu alaikum minbudgdgikra” (9S. 


OS. al-Kahfi: 83). 


. kehormatan, seperti dalam firman-Nya: “wainnahu ladzgikrullaka” (9S. 


az-Zukhruf: 44). 


. aib, seperti dalam firman-Nya: “ahaadzalladzgi yadgkuru aalihatakum” 


(OS. al-Anbiya”: 36). 


. Lauh Mahfudz, seperti dalam firman-Nya: “im badi dgikr?” (OS. al- 


Anbiya': 105). 


. pujian, seperti dalam firman-Nya: “wadzgakarallaaha katsiiraa” (9S. 


al-Ahzab: 21). 


. wahyu, seperti dalam firman-Nya: “Yuttaaliyati dgikra” (CS. ash- 


Shaffat: 3). 


. Rasul, seperti dalam firman-Nya: “ckikraa. Rasuul?” (9S. ath-Thalag: 10). 
. shalat, seperti dalam firman-Nya: “waladzgikrullahi akbar” (OS. al- 


Ankabut: 45). 


. shalat Jum'at, seperti dalam firman-Nya: “Yas an ilaa Aikrillah” (9S. 


al-Jumu'ah: 9). 
shalat Ashar, seperti dalam firman-Nya: “an dgikri rabbi” (9S. Shad: 32). 
Kata yang lain adalah doa, yang memiliki beberapa nama: 


ibadah, seperti dalam firman-Nya: “walaa tad'u min duunillah mala 
Janfa uka wala yadhurruka” (9S. Yunus: 106). 

meminta bantuan, seperti dalam firman-Nya: “wadu syuhadaa akum? 
(OS. al-Bagarah: 23). 

permohonan, seperti dalam firman-Nya: “ud uni astajib lakum?” (9S. 
al-Mukmin: 60). 

ucapan, seperti dalam firman-Nya: “da 'waahum fiiha subhaana- 
kallahumma” (9S. Yunus: 10). 

panggilan, seperti dalam firman-Nya: “yauma yaduukun?” (9S. aHIsra': 
Sah. 

memberi nama, seperti dalam firman-Nya: “Ya tajalu du'aa arrasul 
bainakum kaddu'a 7 badhikum badha” (9S. an-Nur: 63). 


Kata ak-ihshan, memiliki beberapa nama: 


al-iffah (menjaga kehormatan diri), seperti dalam firman-Nya: 
“walladzgiina yarmuunal mubshana?” (9S. an-Nur: 4). 
bersuami/betistri, seperti dalam firman-Nya: “Ya idga uhshina” (OS. 
an-Nisa”: 25). 


Al-Itgan fi Ulumil Lur'an 


3. kemerdekaan, seperti dalam firman-Nya: “nisfu ma alalmuhshanati minal 
adzab” (OS. an-Nisa: 25). 


Pasal 


Ibnu Faris berkata dalam kitab al-Afraad, “Semua kata Sa YI di 
dalam Al-Gur'an artinya adalah kesedihan, kecuali pada U 2ean Ta (Maka 
tatkala mereka membuat Kami murka) (9S. az-Zukhruf: 55) maka maknanya 
adalah mereka membuat marah Kami.” 

Semua kata Jl maka Hn adalah planet-planet, kecuali pada 
firman Allah Ta'ala: 3Agts T 5 8 TE 2 3 (Walaupun kalian berada di 
dalam singgasana yang kual) (OS. an- Nisa”: 78) maka maknanya adalah istana- 
istana yang panjang yang kuat. 


Semua kata yJl dan Jl, makna Jl adalah air dan makna Jl 


adalah tanah yang kering, kecuali pada AS 3 “ 3 Bu pr (telah 
tampak kerusakan di daratan dan lautan) (OS. at-Rum: 4), maka maknanya 
adalah daratan dan bangunan. 

Semua kata »& maknanya adalah kekurangan, kecuali pada 


JA ya (dengan harga yang haram(OS. Yusuf: 20), maka maknanya adalah 
haram. 

Semua kata Je! maknanya adalah suami, kecuali pada SP G PA 
(Apakah kalian menyeru kepada berhala) (9S. ash-Shaffat: 125), maka 
maknanya adalah berhala. 


Semua kata “e) maknanya adalah kebisuan untuk mengucapkan 


204 


keimanan, kecuali 45" 5 ne eg 19 kas (dalam keadaan buta, bisu, dan tuli) pada 


IE — IX 


surat al-Isra”: 97 dan “Sy! sea (dan salah seorang di antara mereka berdua 


itu bisu) pada an-Nahl: 76 maka maknanya adalah ketidakmampuan untuk 
berbicara secara mutlak. 


Semua kata Li maknanya adalah seluruhnya, kecuali pada 
Lie SAP TA -. . Bas iga 
ag dal JS (S3 (Dan pada hari itu kamu melihat tiap-tiap umat berlutui) 
(OS. al-Jatsiyah: 28) maka maknanya adalah merangkak pada lututnya. 
Semua kata Ulw— maknanya adalah bilangan, kecuali pada 


TG 


$ Lana! A UK (siksaan dari langif) (OS. al-Kahfi: 40) maka maknanya 
adalah siksa. 


Al-Itgan fi Ulumnil Lur'an 569 


Semua kata 8 re maknanya adalah penyesalan, kecuali pada firman 


33 £ LX 

Allah Ta'ala: 38 da5 Wp MI Jam (agar Allah menjadikan hal itu 
sebagai kesedihan dalam hati mereka) (9S. Ali Imran: 156), maka maknanya 
adalah kesedihan. 


Semua kata z-NJl maknanya adalah kebatilan, kecuali pada 


Gel Kn Ke Had (alu dia termasuk orang-orang yang kalah dalam undian) 
(OS. ash-Shaffat: 141) maka maknanya adalah orang-orang yang diundi. 


Semua kata »-, maknanya adalah siksa, kecuali pada “AMG Pig 
(Dan perbuatan dosa menyembah berhala itu, maka tinggalkanlah) (OS. al- 
Muddatstsir: 5) maka maknanya adalah berhala. 

Semua kata 4, maknanya adalah keraguan, kecuali pada 
0 Ta) 5) (kecelakaan) (OS. ath-Thur: 30) maka maknanya adalah kecelakaan- 
kecelakaan yang terjadi pada suatu masa. 

Semua kata e-) maknanya adalah pembunuhan, kecuali pada surat 
Maryam ayat 4b: Opi! maka maknanya adalah “Aku benar-benar akan 


mencelamu” dan pada wa 3-5 (sebagai dugaan terhadap hal-hal yang gaib) 
(OS. al-Kahfi: 22), maka maknanya adalah dugaan. 

Semua kata , 3 J! maknanya adalah kebohongan yang diiringi dengan 
kemusyrikan, kecuali pada Y, sya Isa La Ke (Suatu perkataan yang 
mungkar dan dusta) (9S. al-Mujadilah: 2), maka maknanya adalah kedustaan 
yang tidak diiringi dengan kemusyrikan. 

Semua kata sIS, maknanya adalah harta, kecuali pada 
:6 ja Ll wa Tag (dan rasa belas kasihan dari Kami yang mendalam dan 
kesucian dari dosa) (OS. Matyam: 13), maka maknanya adalah kesucian. 

Semua kata & JI maknanya adalah penyimpangan, kecuali pada 


firman Allah Ta'ala: “ai BN, 33 maka maknanya adalah kemiringan. 
(OS. al-Ahzab: 10) " 
Semua kata »-w maknanya adalah hinaan, kecuali pada: 4 &-w pada 


- 


az-Zukhruf: 32, maka maknanya adalah penundukan dan menjadikan 
sebagai pembantu. 


570 Al-ttgan fi Ulumil ur'an 


Setiap kata 14x, maknanya adalah ketenangan, kecuali pada kisah 
Thalut, maka maknanya adalah sesuatu seperti kepala seekor kucing yang 
memiliki dua sayap.” 

Setiap kata »ew maknanya adalah neraka dan bahan bakarnya, kecuali 
pada firman Allah: pang, JIN & Pada kesesatan dan kesusahan9(OS. al- 
Oamar: 47), maka maknanya adalah kesulitan. 

Setiap kata UUzx4 maknanya adalah iblis dan para bala tentaranya, 
kecuali pada ena Iss 53 (Dan apabila mereka kembali kepada 
pemimpin-pemimpin mereka) ((9S. al-Bagarah: 14). 

Setiap kata Juga yang bukan bermakna orang-orang yang terbunuh, 
maknanya adalah orang-orang yang bersaksi dalam urusan manusia, kecuali 
pada S Tag | Pair (Dan ajaklah penolong-penolongnu) (9S. al-Bagarah: 
23), maka maknanya adalah para penolong kalian. 

Setiap kata UJI Smp! maknanya adalah penduduk neraka, kecuali 
pada firman Allah 1K96 VI JW SELAI UKS, (Dan Kami tidak 
menjadikan para penjaga neraka, kecuali para malaika?) (9S. al-Muddatstsir: 
31) maka maknanya adalah para penjaganya. 

Setiap kata 32X maknanya adalah ibadah dan rahmat, kecuali pada 
firman Allah: Jorlan Ang (Rumah-rumah ibadat orang Yahudi dan masjid- 
masjid) (9S. al-Hajj: 40) maka maknanya adalah tempat-tempat shalat. 

Setiap kata es» maknanya adalah ketulian secara khusus dalam 
mendengarkan Al-Guran dan keimanan, kecuali pada sutat Al-Isra”.” 


Setiap kata lis maka maknanya adalah penyiksaan, kecuali pada 


- 


firman Allah Ta'ala: Uglis NALA (bendaklah hukuman terhadap mereka 
berdua itu disaksikan) (9S. an-Nur: 2) maka maknanya adalah pemukulan. 


Setiap kata & s8 maknanya adalah ketaatan, kecuali pada firman 


Allah Ta'ala: (Semuanya tunduk kepada-Nya) (OS. al-Bagarah: 
116) dan OS. ar-Rum: 26 maka maknanya adalah orang-orang yang 
mendekatkan diri. 


94. Yaitu firman Allah Ta'ala pada surat al-Bagarah: 124 (SG) 0 dx 4d Dp Ab ot (dia 
akan membawa kembali Tabut kepada kalian, di dalamnya terdapat ketenangan dari Tuhanmu). 

95. Yaitu pada firman Allah dalam al-Isra': 97 era La tas KAI de Anta Fs Bit 
(Dan Kami akan mengumpulkan mereka pada hari Kiamat, diseret atas muka mereka dalam 
keadaan buta, bisu, dan tuli). 


Al-ltgan fi Ulumil Lur'an 571 


Setiap kata 5 56 n) 3 maknanya adalah harta, kecuali pada surat 
al-Kahfi maka maknanya adalah lembaran-lembaran ilmu. ” 
Setiap kata ae maknanya adalah planet, kecuali pada surat an- 


Nur, maka maknanya adalah lentera.” 


Setiap kata as maknanya adalah perkawinan, kecuali pada firman 


Allah Ta'ala: ate LAKI & (ketika mereka telah sampai balid (IS. an- 
Nisa”: 6), maka maknanya adalah balig (mimpi). 


- 
ore 0... 


Setiap kata | Ls maknanya adalah berita, kecuali pada PI aa et 
(maka gelaplah bagi mereka segala macam alasan iti) (OS. al-@ashash: 66), 
maka maknanya adalah hujah-hujah. 

Setiap kata »3,4 maknanya adalah memasuki, kecuali pada 
Oak s La 573 vag (Dan ketika dia sampai ke sumber air negeri Madyanyg OS. 
al-Gashash: 23), maka maknanya adalah mendatanginya dan tidak 
memasukinya. 

Setiap kata nang YI Dar Si aan maknanya adalah pembebanan 
pada perbuatan, kecuali pada surat ath-Thalag, maka maknanya adalah 
nafkah.” 

Setiap kata eb maknanya adalah keputusasaan, kecuali pada surat 
at-Ra'du, maka maknanya adalah dari ilmu.” 

Setiap kata maknanya adalah kesabaran yang dipuji, kecuali pada 


firman Allah Tx'ala: Wgle Uae ay 3 (seandainya kita tidak sabar menyembahnya) 


(OS. al-Furgan: 42) dan pada Sah PE 13 aa 3 (dan tetaplah menyembah 
tuhan-tuhanmu) (OS. Shad: 6). 
Inilah akhir dari yang disebutkan oleh Ibnu Faris. 


Kakak 


96. Yaitu pada firman Allah dalam al-Kahfi: 82 W5S Lx peng Wasi Sa al LL, 2G (maka 
Tuhanmu menghendaki agar mereka sampai kepada kedewasaannya dan mengeluarkan 
simpanannya itu). 

97. Yaitu pada firman Allah dalam an-Nur:35 #-t-j 3 FA ae Lk Sis (seperti sebuah 
lubang yang tidak tembus yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam kaca). 


98. Ath-Thalag: 7 W6T Ls YI Li MHS V(Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang 
melainkan sekadar apa yang Allah berikan kepadanya). 


99. Yaitu pada firman Allah dalam ar-Radu: 32 | xl s5 Jl wita Hi 1 (Maka tidakkah orang-orang 
yang beriman itu mengetahui). 


572 Al-ttgan fi Ulumil ur'an 


Pendapat lainnya menyatakan bahwa setiap kata £ se, maka 
maknanya adalah yang merupakan bagian dari ibadah, kecuali pada 


nan eng Eng (Aku bernazar kepada Allah untuk tidak berbicara) (OS. 
Maryam: 26), maka maknanya adalah diam. 


Setiap kata cell dan , 3! maknanya adalah kekufuran dan 
keimanan, kecuali pada awal surat al-An'am, maknanya adalah gelapnya 
malam dan cahaya siang hari. 


Setiap kata 3JWY! maknanya adalah sedekah, kecuali pada firman 
Allah Ta'ala: | pidio ya LAGI 55 Sea Ala (maka bayarkanlah 
kepada orang-orang yang istrinya lari itu mahar sebanyak yang telah mereka 
bayarkan) (9S. al-Mumtahanah: 11), maka maknanya adalah mahar. 


Pe anatak 


Ad-Dani berkata, “Setiap kata , s4! maknanya adalah penyaksian, 


kecuali pada satu tempat, yaitu firman Allah Ta'ala: Aa ea (seperti 
rumput-rumput kering yang dikumpulkan oleh pemilik kandang binatang) (OS. 
al-Yamar: 31) dengan dha' yang artinya adalah larangan. 


Metakakak 


Ibnu Khalawaih berkata, “Tidak ada satu pun kata Jw (setelah) di 
dalam Al-Gur'an yang bermakna & (sebelum), kecuali pada satu tempat, 
yaitu pada firman Allah Ta'ala: I Jay Sg oi $ ws 3, (Dan 
sungguh telah Kami tulis di dalam Zabur sesudah Kami tulis dalam Lauh Mahfudz) 
(OS. al-Anbiya: 105).” 

Mighlatha'i berkata, “Kami menemukan satu tempat yang lain, yaitu 
firman Allah Ta'ala: U-35 Ol ag Nu (Dan bumi setelah itu 
dihamparkan-Nya) (OS. an-Naz?at: 30)? 

Abu Musa berkata dalam kitab a/-Maghits, “Maknanya di sini adalah 
sebelum. Karena Allah Ta'ala menciptakan bumi dalam dua hari. Kemudian 
Dia berkehendak menuju ke langit. Karena itulah penciptaan bumi itu 
sebelum penciptaan langit.” 


Mentah 


Aku berkata, “Rasulullah saw telah menyinggung pembicaraan 
tentang hal yang seperti ini.” 


Al-ltgan fi Ulumil Lur'an 519 


Imam Ahmad meriwayatkan dalam Musnad-nya, demikian juga Ibnu 
Abi Hatim dan yang lainnya dari jalur Darraj dari Abul Hakim dari Abu 
Sa'id al-Khudri bahwa Rasulullah saw. berkata, “Setiap kata dalam Al- 
@uran yang menyebutkan kata & 4dJl maka maknanya adalah ketaatan.” 
Sanadnya baik dan Ibnu Hibban menyatakan shahih. 

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari jalur Ikrimah dari Ibnu Abbas 
bahwa dia berkata, “Setiap kata Hi dalam Al-Guran maknanya adalah 
sesuatu yang menyakitkan.” 

Dia meriwayatkan dari jalur Ali bin Abi Thalhah dari Ibnu Abbas 
bahwa dia berkata, “Setiap kata «4 dalam Al-Guran maknanya adalah 
laknat.” 

Dia meriwayatkan dari jalur Adh-Dhahhak dari Ibnu Abbas bahwa 
dia berkata, “Setiap kata »- JJ! dalam kitab Allah maknanya adalah 
siksaan.” 

Al-Firyabi berkata, “Oais bercerita kepada kami dari Ammar ad-Dihni 
dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas bahwa dia berkata, Setiap ze-v 
dalam Al-Guran maknanya adalah shalat dan setiap kata UUsl maknanya 
adalah hujah.” 

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari jalur Ikrimah dari Ibnu Abbas 
bahwa dia berkata, “Setiap kata -» J! dalam Al-Gur'an maknanya adalah 
Perhitungan.” 

Ibnu Anbari meriwayatkan dalam kitab a/-Wagf dan Ibtida' dari jalur 
As-Suddi dari Abu Malik dari Ibnu Abbas bahwa dia berkata, “Setiap 
kata —4, dalam Al-Guran maknanya adalah keraguan, kecuali pada satu 
tempat, yaitu pada surat ath-Thur: 

J sa ju maka maknanya adalah kejadian-kejadian pada suatu 
masa.” 

Ibnu Abi Hatim dan yang lainnya meriwayatkan dari Ubay bin Ka'ab 
bahwa dia berkata, “Setiap kata 7 L AN dalam Al-Guran maknanya adalah 
rahmat dan setiap kata zr MN maknanya adalah siksaan.” 

Adh-Dhahak meriwayatkan bahwa dia berkata, “Setiap kata ts 


yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Gur'an, maksud yang dikehendakinya 
adalah khamr.” 


Dia meriwayatkan darinya bahwa dia berkata, “Setiap kata 46 dalam 
Al-Guran maknanya adalah menciptakan.” 


574 Al-ttgan fi Ulumil ur'an 


Dia meriwayatkan dari Sa'id bin Jubair bahwa dia berkata, “Setiap 
kata &e| maknanya adalah kebohongan.” 

Abul Aliyah meriwayatkan bahwa dia berkata, “Setiap kata di dalam 
Al-Guran yang menyebutkan tentang menjaga farji, maksudnya adalah 
dari zina, kecuali pada firman La Ta'ala: 


OP 04 


Sena jaan Buat ea Pe ia jel J3 


“katakanlah kepada orang-orang yang beriman agar mereka menundukkan sebagian 
pandangan mereka dan menjaga farji mereka” (9S. an-Nur: 30) maka maknanya 
adalah agar tidak dilihat oleh orang lain.” 


Dia meriwayatkan dari Mujahid bahwa dia berkata, “Setiap kata 
ps5 Os Jis (Semua manusia itu sangat kufur) di dalam Al-Guran maka 
yang dimaksud adalah orang-orang kafir.” 

Dia meriwayatkan dari Umar bin Abdul Aziz bahwa dia berkata, 
“Setiap kata » yk- dalam Al-ur'an, maka tidak ada taubat baginya.” 

Dia meriwayatkan dari Abdurrahman bin Zaid bin Aslam bahwa dia 
berkata, “Setiap kata 4 di dalam Al-Gur'an, maknanya adalah mengurangi.” 

Dia meriwayatkan darinya bahwa dia berkata, “Setiap kata S j4! di 
dalam Al-Gur'an, maknanya adalah Islam.” 

Dia meriwayatkan dari Abu Malik bahwa dia berkata, “Kata s!,4 (di 
belakang) di dalam Al-Yuran maknanya adalah di depan semuanya, kecuali 
pada dua tempat, yaitu firman Allah: 5 ah ya Pi ye (barangsiapa 
mencari selain itu) (9S. al- Mu minun: 1, maka maknanya adalah selain itu 
dan pada firman Allah: S3 Aj ya LI JH 3 (dan selain itu semua dihalalkan 
untuk kalian) ((9S. an-Nisa': 24), maka maknanya adalah selain itu semua.” 

Dia meriwayatkan dari Abu Bakr bin “Tyas bahwa dia berkata, “Setiap 
kata U.S maknanya adalah siksaan dan setiap kata LS maknanya adalah 
gumpalan-gumpalan awan. 

Dia meriwayatkan dari Ikrimah bahwa dia berkata, “Apa yang dibuat 
oleh Allah disebut dengan X.Jl dan apa yang dibuat oleh manusia disebut 
dengan XII.” 

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Abu Raug bahwa dia berkata, “Setiap 
kata Je di dalam Al-Guran maknanya adalah menciptakan.” 


Dia meriwayatkan dari Mujahid bahwa dia berkata, “5 4&UN di dalam 
kitab Allah maknanya adalah jimak.” 


Al-ltgan fi Ulumil Lur'an 575 


Dia meriwayatkan dari Ibnu Zaid bahwa dia berkata, “Setiap kata 
Gek di dalam Al-Guran maknanya adalah pembohong, kecuali sedikit.” 

Ibnul Mundzir meriwayatkan dari As-Suddi bahwa dia berkata, “Apa 
yang di dalam Al-GJur'an dari kata Par artinya adalah orang muslim dan 
kata: Ya artinya orang-orang muslim yang berhaji.” 

Dia meriwayatkan dari Sa'id bin Jubair bahwa dia berkata, “Kata 
shell di dalam Al-Guran memiliki tiga macam pengertian, yaitu semacam 
pemberian maaf dari dosa, semacam berhemat dalam pemberian nafkah, 
seperti pada: pa 5 Ona 3G Ng (Dan mereka bertanya 
kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah, Yang lebih dari keperluan. 
(OS. al-Bagarah: 215) dan semacam berbuat baik (ihsan) terhadap sesama 
manusia, an dalam firman Allah: 
ai AA oh RRI Ha FP) Das of Y) (kecuali jika istri-istrimu itu 
memaafkan atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah) (OS. al-Bagarah: 
Zara" 

Di dalam Shahih Bukhari disebutkan bahwa Sufyan bin Uyainah 
berkata, “Allah tidak menamai ,zM (hujan) kecuali sebagai azab dan 
orang-orang Arab menamainya dengan Jl.” 


Aku berkata, “Kecuali pada firman Allah: ja u si «4 Kg Ol 
Gika kamu mendapat kesusahan karena hujan OS. an-Nisa: 102) maka itu 
bermakna El secara pasti.” 

Abu Ubaidah berkata, “Jika hujan itu untuk azab maka dikatakan 
& je dan jika untuk rahmat, maka dikatakan & j2.” 


Cabang 


Abu asy-Syekh meriwayatkan dari Adh-Dhahak bahwa dia berkata, 
“Ibnu Abbas berkata kepadaku, “Hafalkanlah dariku semua kalimat di 
dalam Al-Our'an. mai, 3 Br ea " Si $ Pilu 3 (mereka tidak mempunyai 
wali dan penolong di muka bumi, maka itu adalah untuk orang-orang musytik. 
Sedangkan untuk kaum mukmin: alangkah banyak penolong dan pembantu 
bagi mereka.” 

Sa'id bin Manshur meriwayatkan dari Mujahid bahwa dia berkata, 
“Setiap makanan dalam Al-Guran, ukurannya adalah setengah sha'” 

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Wahab bin Munabbih bahwa dia 


576 Al-ttgan fi Ulumil ur'an 


berkata, “Setiap kata j8 (sedikif) dalam Al-Gur'an maknanya adalah 
kurang dari sepuluh.” 


Dia meriwayatkan dari Masrug bahwa dia berkata, “Selap kata 
: ja H0 Pe (nereka menjaga shalat mereka) atau ad ea Ie | rab 
(Jagalah shalat kalian), rnaka maknanya adalah menjaga waktu- -waktunya.” 

Dia meriwayatkan dari Sufyan bin Uyainah bahwa dia berkata, “ Setiap 
kata Ek Ig (apakah sedang/ akan kamu mengetahui), maka Allah belum 
mem beriwhukan dan setiap kata B3 (apa yang telah kamu ketahui, 
Allah telah memberitahukan.” 

Dia meriwayatkan darinya bahwa dia berkata, “Setiap kata X4 
(makar) di dalam Al-Guran maknanya adalah perbuatan.” 

Dia meriwayatkan dari Mujahid bahwa dia berkata, “Apa yang di 
dalam Al-Gur'an dari kata j3 2 . Maka dimaksudkan untuk orang kafir.” 

Ar Raghib berkata dalam kitab Mufradat-nya, “Segala sesuatu yang 
disebutkan oleh Allah dengan 5! jl 4 maka Dia akan menjelaskan dan 
apa yang Misbah dengan &4 bu Lay maka Dia tidak menjelaskannya. 


Dia menyebutkan Sepat 3 SL 3 (abukah kamu apakah Sijin itu) (OS. 


al-Muthaffifin: 8) dan 6 Asu BSI (tahukah kamu apakah Illiyyin 


OS. al-Muthaffifin: 19), kemudian Dia menafsirkan kitab, bukan as- 
Sijin dan bukan al-Illiyyin. Pada perkara tersebut ada rahasia.” Dia tidak 
menyebutkan rahasia itu. 


Ada beberapa hal yang akan saya sebutkan setelah bagian ini, insya 
Allah. 


3G, 
SY 


Al-ltgan fi Ulumil Lur'an 5747 


6 6 Katakanlah kepada orang-orang yang beriman 
agar mereka menundukkan sebagian pandangan 
mereka dan menjaga farji mereka 9 9 


--(OS. an-Nur: 30)-- 


Mengetahui Alat-Alat 
yang Dibutuhkan 


"ni 


ehSerang, Ahli Tafsir 


pustaka-indo.blogspot.com 


Mengetahui Alat-Alat yang Dibutuhkan 
oleh Seorang Ahli Tafsir 


A Jat-alat di sini maksudnya adalah huruf-huruf 
dan isim, fifil, dan dharaf-dharaf yang sepadan 
dengannya. 

Ketahuilah bahwa mengetahui hal itu termasuk di 
antara sesuatu yang sangat penting sebab d/at-alat itu 
akan berbeda maknanya karena perbedaan tempatnya. 
Karena itulah perkataan dan kesimpulannya pun akan 
berbeda tergantung kepadanya. Seperti firman Allah: 

oran JS SI SA ISU Up 

“Dan sesungguhnya kami atau kamu (orang musyrik) 
pasti berada dalam kebenaran atau dalam kesesatan yang 
nyata.” (9S. Saba': 24) 

Kata (4s (di atas) digunakan pada sisi kebenaran 
dan kata 38 (di dalam) digunakan pada sisi kebatilan. 
Karena pelaku kebenaran itu seolah-olah berada di atas 
yang dapat menghadapkan pandangannya ke mana pun 
dia kehendaki sedangkan pelaku kebatilan itu seolah- 
olah terjerumus ke dalam kegelapan yang berada di 
tempat yang rendah yang dia tidak dapat mengetahui 
ke mana harus menuju. 


581 


Firman Allah: 
Aa BEA cab Sd Ui Jadi tadi Ji an Sang aa ye 


Snap 
“Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa 
uang perak ini, dan hendaklah dia lihat makanan yang lebih baik, maka hendaklah 
dia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah dia berlaku lemah lembut” 
(OS. al-Kahfi: 19) 
Di sini dua kalimat digabungkan dengan huruf athaf. Pertama dengan 
Ja' yang maknanya “kemudian” dan yang kedua dengan wawu yang maknanya 
dan”, ketika urutan itu terputus. Karena sikap lemah lembut itu tidak 
berurutan dengan membawa makanan sebagaimana membawa makanan 
itu berurutan dengan melihatnya, dan melihatnya itu berurutan dengan 
pergi ke kota untuk mencarinya. Pergi ke kota untuk mencarinya itu 
berurutan dengan menghentikan perdebatan tentang masa tidur di gua 
dan menyerahkan pengetahuannya kepada Allah. 


Firman Allah: 

SE S9 er SG, le Inka OS MAN sid SKA Us) 
Je dan 

“Sesungguhnya gakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang- 
orang miskin, pengurus-pengurus gakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya, untuk 
memerdekakan budak, orang-orang yang berutang untuk jalan Allah, dan orang- 
orang yang sedang dalam perjalanan” (9S. at-Taubah: 60) 

Pada ayat ini digunakan (3 sebagai ganti dari /1m (untuk, milik) pada 
keempat ashnaf yang terakhir, untuk memberitahu bahwa mereka itu lebih 
berhak menerima zakat daripada yang telah disebutkan sebelumnya dengan 
lam. Karena kata 3 sebagai wadah. Penggunaan kata 8 tersebut untuk 
memberitahukan bahwa keempat ashnaf tersebut lebih berhak dijadikan 


tempat meletakkan zakat seperti diletakkannya sesuatu di dalam wadahnya 
dan tetap berada di dalamnya. 


Al-Farisi berkata, “Allah berfirman dengan 4 JI & «dan tidak mengatakan 
—8 WJ untuk menunjukkan bahwa seorang hamba itu tidak memiliki.” 


Dari Ibnu Abbas bahwa dia berkata, “Segala puji bagi Allah yang 
telah berfirman: 0 yalv 4£DXLp 4 (dari shalatnya, mereka itu lupa) (OS. al- 
Ma'idah: 107) dan tidak berfirman: LX 8 (di dalam shalat mereka). 


582 Al-ttgan fi Ulumil lur'an 


Akan diterangkan banyak hal yang seperti ini. 


Inilah keterangannya dengan urutan seperti huruf-huruf dalam 
Mujam. Ada beberapa ulama yang secara khusus membahas tentang hal 
ini pada sebuah kitab, dari para ulama terdahulu seperti Al-Harwi di dalam 
kitab a-Aghiyah dan dari ulama sekarang seperti Ibnu Abil Yasim dalam 
kitab al-Jay ad-Dani. 


| (Hamzah) 


Hamzah mempunyai dua makna. 

Pertama, pertanyaan dan hakikatnya adalah meminta pemahaman. 
Karena itulah hamzah memiliki beberapa keistimewaan, di antaranya: 
1. Boleh dibuang seperti yang akan dijelaskan pada bab kelima puluh 

enam. 


2. Digunakan untuk meminta adanya penggambaran dan pembenaran, 
berbeda dengan hal yang hanya digunakan untuk meminta pembenaran 
saja dan alat-alat yang lainnya hanya untuk meminta penggambaran 
saja. 


3. Dapat masuk ke dalam kalimat positif, seperti firman Allah: 


F5 


Ba an os (patutkah menjadi keheranan bagi manusia) (9S. Yunus: 


2) dan 2 ya Oi ”S UT (apakah dua yang jantan yang diharamkan) (OS. 
al-An'am: 143 dan dapat pula masuk ke dalam kalimat negatif, seperti 
D6 DI F53S Jl (Bukankah Kami telah melapangkan dadamu) (OS. 
asy-Syarh: 1). Maka jadilah ia mempunyai dua makna, yaitu untuk 
mengingatkan seperti contoh tersebut dan seperti firman Allah: 
Yan 1 s 2g S3 ki Si (Apakah kamu tidak memerhatikan 
penciptaan Tuhanmu, bagaimana dia memanjangkan dan memendekkan 


bayang-bayang (OS. al-Furgan: 45) dan untuk menunjukkan keheranan 
terhadap suatu urusan yang besar, seperti: 


0. PI Na . . nu eno 

Ll Ae 3 (B3 Mp Oa aa Eu Sd PA 
#ahalkkah kalian tidak melihat kepada orang-orang yang keluar dari rumah 
mereka sedang jumlahnya ribuan karena takut mat?” (9S. al-Bagarah: 243) 
dan pada kedua keadaan itu dia bermakna menakut-nakuti, seperti: 


(Bukankah Kami telah menghancurkan orang-orang 
terdahulu) (OS. al-Mursalat: 16). 


A-tgan fi Ulumil ur'an 583 


4. Boleh didahulukan sebelum huruf athaf untuk menunjukkan bahwa 
tempatnya adalah di depan, seperti Ix45 | Ae vaLgg (patutkah 
mereka ingkar kepada ayat- ayat Allah dan setiap kali mereka mengikat janji) 
(OS. al-Bagarah: 100): « “5 Ysi (atau apakah penduduk negeri-negeri 


itu merasa aman) (OS. al-N'rat: 97), « & 5 (SI SA (kemudian apakah setelah 


terjadinya azab itu, kemudian baru kamu memercayainya) (OS. Yunus: 51). 
Adapun kata-kata pertanyaan yang lainnya terletak setelah huruf 
athaf itu, seperti ketentuan giyas pada semua kalimat yang di-athaf- 


kan, seperti pada firman Allah: 5 ka 2 Sista Sana kamu 


nana 


manakah kalian akan pergi) (OS. at-Takwir: 20): 5 K $ &£ (maka 
mengapa kamu berpaling (OS. al-An'am: 98): las Je Onaka tak 


“03 gs 


dibinasakan) (OS. al-Ahgaf: 35), ar AI S b (maka manakah di antara 
dua golongan) (OS. al-Aram: 81), MTA 3 xl Ks (maka mengapa 


kamu terpecah menjadi dua golongan dalam menghadapi orang-orang munafik) 

(OS. an-Nisa”: 88). 

5. Sesuatu itu tidak ditanyakan dengannya (dengan hamzah), kecuali 
jika sudah ada gambaran dalam hati mengenai apa yang akan 
ditanyakannya, berbeda dengan (Ja karena huruf ini dipergunakan 
untuk menanyakan tentang sesuatu yang belum dapat dipastikan ada 
atau tidaknya. Ini diriwayatkan oleh Abu Pinyyan: dari Sa ha ulama. 

6. Boleh masuk ke dalam syarat, seperti: o PI LH Ca obi (aka 
Jika kamu mati, apakah mereka akan kekal (OS. al-Anbiya”: 34), 
Hal NN DL ubl (apakah jika dia wafat atau mati terbunuh, maka 
kamu berpaling ke belakang/ murtad) (9S. AliImran: 144) . Ini berbeda 
dengan kata-kata pertanyaan yang lain. 

Kadang-kadang keluar dari pertanyaan yang sebenarnya (istifham 
hakiki) dan mempunyai beberapa makna yang akan dijelaskan pada bab 
kelima puluh tujuh. 

Catatan: jika huruf pertanyaan ini masuk ke dalam cal maka tidak 
mungkin bermakna penglihatan mata dan hati, tetapi maknanya menjadi 


“telah memberi tahu kepadaku”. Kadang-kadang kedudukannya diganti 
dengan ls (ha?. Di antaranya adalah gira'ah Gunbul: YUL BIL (OS. 


584 Al-ttgan fi Ulumil lur'an 


Ali Imran: 66) dengan bacaan gashr dan kadang-kadang terdapat dalam 
sumpah. Di antaranya adalah gira'ah 3545 «& Y3 (OS. al-Ma'idah: 106) 
dengan tanwin dan AT dengan bacaan mad, 


Kedua, digunakan sebagai kata panggilan kepada yang dekat. Al-Farra 


LX 0 BE 


menjadikannya sebagai makna dari firman-Nya: Aj at 236 gal 
(Wahai orang-orang yang berdiri beribadah pada waktu tengah malam) (OS. az- 
Zumar: 9) menurut gira'ah yang tidak membaca wim dengan tasydid, 
maksudnya adalah: “Wahai para pemilik sifat-sifat ini”. 

Hisyam berkata, “Makna seperti ini jauh karena di dalam Al-Guran 
itu tidak ada satu pun panggilan yang menggunakan selain huruf 4. Makna 
ini menjadi dekat karena keselamatannya dari persangkaan adanya majaz 
(makna kiasan), karena pertanyaan yang berasal dari Allah itu tidak 
mungkin maknanya seperti pertanyaan dalam arti sebenarnya dan selamat 
dari adanya persangkaan banyaknya kata yang dibuang. Karena orang yang 
menjadikan hamzah ini sebagai pertanyaan, mengira-ngirakan kalimat itu 
adalah SSI Nia 3) JS 8 8 sa (Apakah orang yang beribadah itu lebih 
baik ataukah orang yang kafi 19, yaitu Orang yang diajak berbicara dengan 
firman Allah Ta'ala: Yu 5 Pa #5 (Katakanlah, “Bersenang-senanglah 
kamu dengan kekafiranmu Hu sementara waktu. ”) (OS. az-Zumar: 8). Maka 
ada dua yang dibuang, yaitu “atau orang yang kafir itu dan lebih baik.” 


JI (Satu) 


Abu Hatim berkata dalam kitab az-Zinah, “Itu adalah suatu 1siy yang 
lebih sempurna daripada J-!4 . Tidakkah kamu melihat bahwa jika kamu 
berkata: Al, AJ psk Y OB (tidak satu orang yang berdiri untuknya), maka 
boleh jadi maknanya adalah yang berdiri itu ada dua atau tiga orang atau 
lebih, berbeda dengan jika kamu berkata: JJ al 2 Y ON. 


Pada kata 4-1 itu ada suatu keistimewaan yang tidak terdapat pada 
Jxl Jl. Kamu berkata: J-ls JIJI 3 ed (Tidak satu pun yang ada di dalam 
rumah itu), maka maknanya mungkin itu berupa hewan melata, burung, 
binatang buas, dan manusia. Dengan demikian maknanya mencakup 
manusia dan yang lainnya. Hal ini berbeda dengan 3—! JIMI G gd, maka 
maknanya hanya khusus bagi manusia, bukan yang lainnya. 

Dia berkata bahwa JA—Y! itu kadang dapat bermakna yang pertama 
dan bermakna sama dengan Jw!3Jl. Juga dapat digunakan pada kalimat 


A-tgan fi Ulumil ur'an 585 


positif dan kalimat negatif, seperti pada firman Allah: Te An) GA 5 
(Katakanlah, “Allah itu satu”) (OS. al-Ikhlash: 1) maknanya adalah 4-14 
dan —e jg Saki | 2 6 (maka suruhlah salah seorang di antara kamu) (OS. 
al-Kahfi: 19) maknanya adalah yang pertama. Pada selain kedua makna itu, 
tidak digunakan kecuali pada kalimat negatif. Kamu berkata: Jl 4s La 
(Tidak datang kepadaku seorang pun). Seperti firman Allah: 

253 ale Taka 5 al Tn (Apakah manusia itu menyangka bahwa 
sekali-kali tidak “seorang pun yang berkuasa atasnya) (9S. al-Balad: 5). 

3 8 | ol (Apakah dia menyangka tidak ada seorang pun yang melihatnya) 
(OS. al-Balad: 7). 

je - Ku KW (Onaka sekali-kali tidak ada seorang pun dari kamu) (OS. 
al-Haggah: 47). 

s2 Pr TN (dan janganlah kamu sekali-kali menyembahyangkan 
jenazah seorang yang mati di antara mereka) (OS. at-Taubah: 84). 


Kata J-!, digunakan pada kedua makna itu secara mutlak. Ja 
digunakan untuk kata wudgakar dan mu'anats. Allah berfirman: 


sai ya Mata Ca (kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang lain) (OS. 
al-Ahzab: 32) berbeda dengan Jx-l4, maka tidak dapat dikatakan 
elu! 4 Jel5S, tetapi harus dikatakan 34-15. 

Kata Jw! dapat digunakan untuk mufrad dan jama'. 

Aku berkata, “Karena itulah Allah menyifatinya dengan jamak pada 
firman-Nya: sel AN tan 5 Ku La (Maka tidak ada seorangpun dari 
kamu yang dapat menghalangi kami untuk menghukumnya) (CS. al-Haggah: 47) 
berbeda dengan 4-14.” 

Kata J-| mempunyai bentuk jamak dari lafadznya, yaitu v II 
dan s-Y|. Kata J-l4 tidak memiliki bentuk jamak dati lafadznya, tetapi 
dikatakan: &Y6, Ul! 

Kata J-! tidak dapat dikalikan, dijumlah, dan dibagi, serta pada 
bentuk-bentuk hitungan yang lainnya, berbeda dengan 4-15. 


Selesai perkataannya dengan ringkas. Jadilah dari perkataan itu ada 
tujuh perbedaan antara J-!4 dan Jl. 


Di dalam kitab Asrarut Tangil di dalam penjelasan tentang surat al- 


586 Al-ttgan fi Ulumil ur'an 


Ikhlash disebutkan, “Jika ada yang menyatakan bahwa kata ds yang 

masyhur digunakan pada kalimat negatif dan kata 4-14 digunakan pada 

kalimat positif, maka mengapa kata Jl di sini digunakan pada kalimat 
yang positif?” 

Kami berkata, “Abu Ubaid memilih bahwa 4-1 di sini maknanya 
adalah sama dengan 4-13. Maka salah satu dari keduanya tidak memiliki 
tempat khusus yang tidak boleh ditempati oleh yang lainnya. Jika pada 
penggunaan ada yang lebih umum dipakai pada suatu tempat, maka boleh 
saja keluar dari yang umum itu.” 

Ar-Raghib berkata dalam Mufradaatul Ouran, “Kata Jxl digunakan 
pada dua macam, yang pertama digunakan pada kalimat negatif saja dan 
yang kedua digunakan pada kalimat positif, yaitu: 

Pertama, maknanya untuk mencakup semua yang dibicarakan, baik 
itu sedikit maupun banyak. Karena itulah, benar jika dikatakan: 
Orlota Aael ce (Tidak ada seorang pun yang mulia), seperti firman Allah 
Ta'ala: ey rl— ds Jml aa Kia La. 

Kedua, digunakan pada tiga macam makna, yaitu: 

1. digunakan dalam bilangan bersama dengan puluhan, seperti Ii 
(sebelas), Uas 3 Jml (dua puluh satu), 

2. digunakan dalam idhajah dengan makna yang pertama, seperti firman 
Allah Ta'ala: (5 4) aa Ke Bi (Adapun salah seorang dari 
kalian berdua akan memberikan minuman kepada tuannya) (OS. Yusuf: 41), 

3. digunakan sebagai sifat yang mutlak dan khusus bagi sifat Allah saja, 
seperti firman Allah: Ji J3. Asalnya adalah 415, tetapi kata 
J—14 itu digunakan untuk Allah dan untuk yang lain. 


5! (Ketika) 


Kata ini memiliki beberapa macam penggunaan. 


Makna yang pertama digunakan sebagai isim yang menunjukkan masa 
yang telah lampau. Inilah yang umum. Jumhur berkata, “Kata ini tidak 
lain kecuali sebagai dzaraf (keterangan waktu), seperti: 

Ke an Ah an ai Mn Ie AT : 5 
hg AS el aer AISI dil one Ma3 (Maka Allah telah menolongnya ketika dia 
dikeluarkan oleh orang-orang kafir) (OS. at-Taubah: 40) atau digunakan 


0. 


sebagai idhafah, misalnya Wp 5 BI (ketika kamu memberikan petunjuk kepada 


Al-ltgan fi Ulumil ur'an 587 


kami) (OS. Ali Imran: 8): Ana Ika (pada hari itu dia menceritakanN OS. 


az-Zalzalah: 4): D Pa Itu Tg (dan kamu pada waktu itu akan melihat) 
(OS. al-Wagi'ah: 84). 
| XYang lainnya berkata, “Kata ini menjadi maf'ul bih, seperti 
Sur - BI | aa (dan ingatlah ketika jumlah kalian sedikit) (OS. al-X'raf: 
86) dan demikian di setiap awal semua kisah adalah sebagai maf ul bih 
dengan makna: “ingatlah”.” 

Juga digunakan sebagai badal, seperti: 

3 Jus CA Pa o OA (dan ceritakanlah kisah Maryam di 


Jilam Al. Gur' an ketika ia menjauhkan diri) (9S. Maryam: 16). Maka 5| di 
sini sebagai badal isytimal dari Maryam, sesuai dengan pengertian badal 


Tea 


pada firman Allah: 49 JW TAI Pa o CL Jlix (Mereka bertanya 
kepadamu tentang bulan yang mulia, tentang peperangan pada bulan itii) (OS. al- 
Bagarah: 217) dan £ WI ea Na BI Car AN Ls (Dan ingatlah 
terhadap nikmat Allah jang diberikan kepada kalian, ketika Dia menjadikan 
nabi-nabi di antara kalian) (9S. al-Ma'idah: 20). Maknanya adalah “ingatlah 
nikmat Allah yang berupa penjadian para nabi di antara kalian itu”. Maka 
ini adalah badal kul mim kul. Jumhur ulama menjadikan yang pertama sebagai 
dzaraf dari fi'il yang dibuang, yaitu “ingatlah nikmat Allah kepada kalian 
ketika kalian dalam keadaan sedikit”. Terhadap yang kedua mereka 
menjadikannya sebagai dzaraf kepada isim yang di-idhafah-kan kepada 
maf ul yang dibuang, yaitu: “ingatlah kisah Maryam”. Ini dikuatkan oleh 
penyebutannya dengan tegas pada firman Allah: 


TAN ES 3) KUE AN Abi NY SN (Dan ingatlah kepada nikmat Allah 
atas kalian, ketika kalian bermusuhan) (OS. Ali Imran: 103). 


Az-Zamakhsyari menyebutkan bahwa kata ini digunakan sebagai 
mubtada'. Berdasarkan pendapat inilah firman Allah ini ditafsirkan, yaitu pada 


firman-Nya: aa de Pr - SA Dia berkata, “Perkiraannya adalah: 
Sang SI Ana (karunia- Nya saat Dia mengutus). Maka 5! kedudukannya adalah 
marfu' seperti 5! pada perkataanmu: LG 0 Is| Ps Ou L Leah, 


Maksud ayat itu adalah: “bagi kaum mukmin yang diberi karunia oleh 
Allah pada waktu Dia mengutusnya”. 


Ibnu Hisyam berkata, “Kami tidak mengetahui ada orang yang 
berpendapat seperti ini.” 


588 Al-ttgan fi Ulumil lur'an 


Ada banyak ulama yang menyebutkan bahwa kadang-kadang 
maknanya berpindah dari maa lampau menjadi makna yang akan datang, 


20 » co. 


seperti firman Allah: Us A3 Sa Ita '» (pada hari itu dia menceritakan 
berita-beritanya) (OS. az-Zalzalah: 4) tetapi jumhur ulama mengingkari hal 


itu. Mereka menjadikan ayat ini sepadan dengan ayat: , A3 ar 3 (Dan 
ditiuplah sangkakala iti) (OS. al-Kahfi: 99). Maksudnya adalah menyamakan 
sesuatu yang pasti akan terjadi pada masa yang akan datang dengan sesuatu 
yang lampau yang sudah terjadi. 

Mereka yang mendukung pendapat ini, di antaranya Ibnu Malik yang 
berhujah dengan firman Allah: Pena & Ye 3" S sala 2yan (Kelak 
mereka akan mengetahui, ketika belenggu-belengou ada di leber mereka) (OS. al- 
Mu'min: 70-71). Maka kata U gely itu masanya adalah untuk yang akan 
datang, baik dari segi lafadz maupun makna karena adanya huruf tanfis 
yang masuk padanya. Di belakangnya disebutkan kata »|, maka haruslah 
kata 5| ini sama maknanya dengan I5!. 

Ada beberapa ulama yang menyebutkan bahwa kata ini dapat 
bermakna untuk menunjukkan masa sekarang, seperti: 


Ah 0 yna 3 Dag SES) Jae 3 IA, (Dan kamu tidak 


Paud 


mengerjakan suatu pekerjaan, melainkan Kami menjadi saksi atas kamu di waktu 
kamu sedang melakukannya). (OS. Yunus: 61) 

Catatan: Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari jalur As-Sudi dari Ibnu 
Malik bahwa dia berkata, “Semua kata di dalam Al-Our'an yang disebutkan 
dengan ul, maka belum terjadi dan yang disebutkan dengan 5! maka sudah 
terjadi.” 

Makna yang kedua adalah digunakan untuk menerangkan sebab, seperti 


pada: OS ita Aid & SS Ih lb Si An “Sai sn (Harapan itu sekali- 
kali tidak akan memberi manfaat kepadamu pada hari itu karena kamu telah 
menganiaya diri kamu sendiri. Sesungguhnya kamu bersekutu di dalam azab itu). 
(OS. az-Zukhruf: 39) 

Maknanya adalah “dan pada hari ini tidak ada manfaat dari 
keikutsertaan kalian dalam azab sebab kezaliman kalian di dunia”. Apakah 
5! di sini sama kedudukannya dengan /am talil lam yang menerangkan 
sebab) ataukah bermakna dzaraf yang berarti “pada waktu” dan penjelasan 
sebab itu dipahami dari kuatnya perkataan bukan dari makna lafadznya? 
Terdapat dua pendapat. Pendapat yang dinisbahkan kepada Sibawaih 


A-tgan fi Ulumil ur'an 589 


adalah pendapat yang pertama. Berdasarkan pendapat yang kedua maka 
ayat ini menjadi musykil, karena 5| tidak dapat menjadi badal dari kata 
e Jl (hari ini), karena adanya perbedaan masa di antara keduanya, dan 
tidak mungkin menjadi dgaraf bagi #44 karena kata ini tidak mungkin 
ber-amal pada dua buah dzaraf. Bukan pula dzaraf bagi US kw karena 
ma'mul dari khabar inna dan kawan-kawannya tidak dapat didahulukan 
darinya dan karena wa'mul dari shilah tidak dapat didahulukan dari isim 
maushul-nya. Juga karena keikutsertaan dalam azab itu adalah di akhirat, 
bukan pada waktu mereka melakukan kezaliman. 

Di antara ayat yang dijadikan sebagai makna penjelasan sebab adalah 
firman Allah: 


K5 SI TIA Ogah d1 SN 
“Dan karena mereka tidak mendapat petunjuk dengannya, maka mereka akan 
mengatakan, Ini adalah sebuah kedustaan yang lama.” ((9S. al-Ahgaf: 11) 


HI Pi Uu II Y su HASAN, 31 
“Dan apabila kamu menkondikan mereka ai apa yang mereka sembah 
selain Allah, maka carilah tempat berlindung ke dalam gua.” ((9S. al-Kahfi: 16) 
Jumhur mengingkari bagian ini dan mereka berkata, “Perkiraan makna 
ayat ini adalah “setelah kalian berbuat zalim'. 
Ibnu Jinni berkata, “Aku berulang-ulang bertanya kepada Abu Ali 
tentang firman Allah: ... #9! Sai «J3 karena adanya kemusykilan jika 
5! dijadikan sebagai bada/ dari £ Jl. Kesimpulan terakhit yang didapat 


adalah bahwa dunia itu bersambung langsung dengan akhirat dan keduanya 
menurut Allah sama saja. Maka seolah-olah hari ini telah berlalu.” 


“23 


Makna yang ketiga adalah sebagai taukid (penguat) dengan 
menganggapnya sebagai /ambahan. Ini dikatakan oleh Abu Ubaidah dan 
diikuti oleh Ibnu Gutaibah. Keduanya menafsirkan ayat ini sebagai makna 
demikian: SKL On J6 3 (Dan ketika Tuhanmu berkata kepada para 
malaika?) (OS. al-Bagarah: 30). 

Makna yang keempat adalah untuk menunjukkan makna “benar- 
benar”, seperti 48. Ayat tersebut ditafsirkan “yang demikian itu”. As-Suhalli 
menafsirkan dengan demikian ini terhadap firman Allah: D Pa aa sa BI PA 
(Setelah kamu menganut agama Islam) (OS. Ali Imran: 80). Ibnu Hisyam 
berkata, “Dua pendapat terakhir ini tidak ada dasarnya.” 


590 Al-ttgan fi Ulumil lur'an 


Masalah 


3! harus di-idhafah-kan kepada kalimat, baik itu kalimat isyziyah, seperti 
pada firman Allah: us sit BI | AG (Dan ingatlah ketika kalian sedikit) 
(OS. al-Anfal: 26) atau kalimat 77/iyah, baik ffilnya adalah /7'/ madhi, dalam 
lafadz dan maknanya, seperti: SN 2 Ju Bg (Dan ingatlah ketika 
Tuhanmu berkata kepada para malaikat) (OS. al-Bagarah: 30) dan 
ng lal Pt 3/3 (OS. al-Bagarah: 124), atau madhi dalam maknanya, 


bukan pada lafadznya, seperti: Pura 3 er sal 3 Rn 3 Yg (Dan ingatlah 
ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya) 
(OS. al-Ahzab: 37). 

Ketiga hal ini berkumpul pada firman Allah Ta'ala: 


2 ae : 2 Seng Mean AN AP Ae Pn Ma Ka AU UNA MAS 233 
Isl MEI ABS SAI SE NAS Tadi II AN 2S IS 2 PAI VI 


Jikalau kamu tidak menolongnya (Muhammad), maka sesungguhnya Allah telah 
menolongnya yaitu ketika orang-orang kafir (musyrikin Makkah) mengeluarkannya dari 
Makkah sedang dia salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada di dalam 
gua, di waktu dia berkata kepada temannya.” (9S. at-Taubah: 40) 

Kadang-kadang kalimat itu dibuang karena telah diketahui dan diganti 
dengan tanwin sedang dzalnya Na dea kasrah karena adanya dua 


buah sukun yang bertemu, seperti: o ya Dai LA Hay (pada waktu itu 
an orang yang beriman akan berbahagia) (OS. ar-Rum: 4) dan 


a 3 Aa Jt aa 3 (Dan pada waktu itu kalian akan meliha) (OS. a-Wagfah: 84). 


Al-Ahfasy menyangka bahwa pada saat itu 5| berubah menjadi 1siy 
yang mu'rab (yang berubah harakat akhirnya) karena tidak lagi 
membutuhkan kepada kalimat yang lain dan bahwa harakat kasrah itu 
adalah harakat 77ab. Ini dibantah karena sebab mwabni adalah kata itu terdiri 
dari dua huruf dan karena kebutuhan terhadap kalimat itu tetap ada dari 
segi maknawi seperti 1sim maushul yang dibuang shilahnya. 


IS! (ika) 


Kata ini mempunyai dua macam penggunaan. 


Pertama, digunakan untuk menunjukkan makna myfaja'ah (tiba-tiba), 
sehingga hanya dikhususkan pada jumlah ismiyah saja dan tidak 


Al-ltgan fi Ulumil ur'an 591 


membutuhkan kepada jawab serta tidak terletak pada permulaan kalimat. 
Maknanya adalah menunjukkan masa sekarang atau akan datang, seperti 
firman Allah Ta'ala: 


4» 


Ji Eh a56 UG 
“Lalu dilemparkannyalah tongkat itu, maka tiba-tiba ia menjadi seekor ular 
Jang merayap dengan cepat.” (9S. Thaha: 20) 


Ok Il SE Cb 
“Maka tatkala Allah menyelamatkan mereka, tiba-tiba mereka berbuat 
kezaliman.” (9S. Yunus: 23) 


Ws SISA LI ah Ip Ai ya RAS GAN SSI ASI 

“Dan apabila Kami merasakan kepada manusia suatu rahmat sesudah 
datangnya bahaya menimpa mereka, tiba-tiba mereka mempunyai tipu daya dalam 
menentang tanda-tanda kekuasaan Kami” (9S. Yunus: 21) 

Ibnu Hajib berkata, “Makna mufaja'ah adalah adanya sesuatu yang 
bersama denganmu ketika sedang melakukan suatu perbuatan. Kamu 
berkata, Aku keluar, maka tiba-tiba ada seekor singa di pintu.” Maknanya 
adalah adanya singa itu pada waktu kamu sedang melakukan perbuatan 
keluar itu atau adanya singa itu di tempat kamu melakukan perbuatan keluar 
itu. Keberadaannya pada tempat keluarmu adalah lebih lekat maknanya 
daripada keberadaannya pada waktu keluarmu. Karena tempat itulah yang 
khusus bagimu, bukan waktu itu. Semakin lekat tempat itu, maka semakin 
kuat pula mufaja'ah-nya. 

15! dalam pengertian ini diperselisihkan. Ada yang mengatakan bahwa 
itu adalah huryf. Inilah pendapat Ahfasy dan didukung oleh Ibnu Malik. 
Ada yang mengatakan bahwa itu adalah dzaraf makan (kata keterangan 
tempat). Inilah pendapat dari Mubarrad dan didukung oleh Ibnu Ushfur. 
Ada yang mengatakan bahwa itu adalah dzaraf raman (kata keterangan 
waktu). Inilah pendapat Zajjaj dan didukung oleh Az-Zamakhsyari. Dia 
menyangka bahwa umiknya adalah f7il yang dikira-kira yang diambil dari 
lafadz mufaja'ah. Dia berkata, “Perkiraan kalimat itu adalah “kemudian jika 
dia memanggil kalian maka tiba-tiba kalian keluar pada waktu itu.” 
Kemudian Ibnu Hisyam berkata, “Pendapat ini tidak diketahui dari yang 
lainnya. Yang menashabkan itu hanyalah £habar yang disebutkan atau yang 
dikira-kitakan.” Dia berkata, “Semua £habar di dalam Al-Guran selalu 
disebutkan dengan jelas bersamanya.” 


Kedua, digunakan untuk selain wufaja'ah. Yang umum adalah 


592 Al-ttgan fi Ulumil lur'an 


digunakan sebagai dzgaraf untuk masa yang akan datang yang mengandung 
makna syarat dan dikhususkan hanya masuk ke dalam jumlah filiyah serta 
dapat terletak di awal kalimat, berbeda dengan yang bermakna fiya'yah. Fi'il 
setelahnya kadang-kadang disebutkan dengan jelas, seperti AI ai slr ISI 
(Ketika pertolongan Allah telah datang) (C9S. an-Nashr: 1) atau dikira-kira, seperti: 
CkS51 slawi ISI (Ketika langit terbelah) (OS. al-Insyigag: 1). Jawabnya kadang- 
kadang berupa #"/, seperti: 


SU nm AI AT GI 
“Maka apabila telah datang perintah Allah, diputuskan semua perkara 
dengan adil” (9S. al-Mw'min: 78) atau berupa jumlah ismiyah yang disertai 
dengan /a', misalnya: 
Jam Pap Ang UPN 3 AG 
“Apabila sangkakala ditiup, maka waktu itu adalah waktu datangnya suatu 
hari yang sangat sulit.” (9S. an-Naba': 8-9) 


si S8 aa 3 Bb 
“Apabila sangkakala ditiup maka tidak ada lagi pertalian nasab” (OS. al- 
Mu'minun: 101) atau berupa jumlah filiyah yang bersifat perintah, seperti: 


Cc 0 o 2 4 
“Maka sucikanlah dengan memuji Tuhanmu” ((9S. an-Nasr: 3) atau berupa 
Jumlah ismiyah yang disertai dengan I5! yang bermakna /uja'iyah, seperti: 


Dai SI TSI GAN 54 2323 S3 II 
“Kemudian apabila Dia memanggil kamu sekali panggil dari bumi, seketika 

itu juga kamu keluar dari kubur.” (9S. ar-Rum: 25) 
Opik ab Il ae Ta sUAh oa Lol Tb 


“Maka apabila hujan itu turun mengenai hamba-hamba-Nya yang 
dikehendaki-Nya, mereka menjadi gembira.” (OS. ar-Rum: 48) 


Kadang-kadang jawabnya hanya dikira-kirakan (mugaddar) karena ada 
yang menunjukkan kepadanya sebelumnya atau karena berdasarkan 
konteks kalimatnya. Ini akan dijelaskan pada bab tentang macam-macam 
hal yang dibuang dalam kalimat. 


Kadang-kadang Is! ini tidak bermakna dzaraf. Al-Ahfasy berkata 
mengenai firman Allah Ta'ala: La Na (SI Ca (Sehingga apabila mereka 


A-tgan fi Ulumil ur'an 593 


sampai ke neraka itu) (OS. az-Zumar: 71) sesungguhnya Is! ini di-jar-kan 
dengan (s-. 
Ibnu Jinni berkata tentang firman Allah Ta'ala: 


ea ) Bp RI RS ig La 253) 


“Apabila hari kiamat terjadi, terjadinya kiamat itu tidak dapat didustakan. 
Kejadian itu merendahkan suatu golongan dan meninggikan yang lainnya. Apabila 
bumi diguncangkan sedahsyat-dahsyatnya” (9S. al-Wagi'ah: 1-4), bahwa bagi 
yang membaca nashab pada: Axl, A25Lx: sesungguhnya !5| yang pertama 
adalah mubtada' dan yang kedua adalah £habar. Dua isim yang dibaca nashab 
itu sebagai hal Demikian juga kalimat setelahnya bukan sebagai wa'mul 
darinya. Maknanya adalah “hari kiamat itu sebagai sesuatu yang 
merendahkan suatu kaum dan mengangkat yang lainnya yaitu pada waktu 
bumi diguncangkan dengan hebat”. Jumhut ulama mengingkari makna Is! 
selain makna dzgaraf. Mereka berkata pada ayat yang pertama, 
“Sesungguhnya !5) adalah huruf ibtida' (permulaan kalimat) yang masuk 
ke dalam semua kalimat itu yang tidak berpengaruh apa pun. Dan Is! 
pada ayat yang kedua adalah !5/ yang kedua sebagai bada/ dari !5| yang 
pertama. Yang pertama sebagai dzaraf dan jawabnya terbuang, karena 
maknanya telah dapat dipahami. Ini menjadi baik karena perkataan itu 
begitu panjang. Perkiraan jawabnya adalah setelah !5! yang kedua, yaitu: 
kalian menjadi berpisah-pisah dan menjadi tiga kelompok.” 

Kadang-kadang maknanya tidak untuk masa yang akan datang, tetapi 


untuk masa sekarang, seperti: Ax BI Ati 3 (Demi malam apabila menutupi 
cahaya siang) (OS. al-Lail: 1). Sesungguhnya kegelapan itu mengiringi 


malam. sai B) Ar 3 (dan demi siang apabila terang benderang (OS. al-Lail: 
2). Sp | 2 3 (Demi bintang ketika terbenam) (OS. an-Najm: 1). 


Kadang-kadang maknanya adalah untuk masa yang lampau, seperti 
pada firman Allah Ta'ala: 


CG OS Ta ai Tn 4 Its Ta SG 

“Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar 
untuk menuju kepadanya dan meninggalkanmu sedang berdiri berkhutbah” (OS. 
al-Jumw'ah: 11) karena ayat ini turun setelah mereka melihat dagangan 


itu dan berhamburan ke arahnya. 


594 Al-ttgan fi Ulumil lur'an 


Demikian juga firman Allah Ta'ala: 


Ale SAAT Soe AS Kel BAU 18 G2 EV, 

“dan tiada pula dosa atas orang-orang yang apabila mereka datang kepadamu, 

supaya kamu memberi kendaraan, lalu kamu berkata, Aku tidak mempunyai 
kendaraan untuk membawamu.” (9S. at-Taubah: 92) 


mata alan la 1) 
“Hingga bila dia telah sampai ke tempat terbit matahari.” (OS. al-Kahfi: 90) 
PAN 3 Ma 
“Hingga apabila besi itu telah sama rata dengan kedua puncak gunung itu.” 
(OS. al-Kahfi: 96) 


Kadang-kadang tidak bermakna sebagai syarat, seperti pada firman 
Allah Ta'ala: 


D9 AK AR Lgmas Ula 
“Dan apabila mereka marah, maka mereka memberi maaf” (9S. asy-Syura: 37) 


Ao 2202 So II 


“Dan bagi orang yang apabila mereka diperlakukan dengan zalim, mereka 
membela diri.” (9S. asy-Syura: 39) 


Sesungguhnya !5! pada kedua ayat itu sebagai dzaraf bagi khabar yang 
disebutkan sesudahnya. Jika dia bermakna syarat, pastilah jumlah ismiyah 
itu akan disertai dengan fa. Ada beberapa ulama yang mengatakan bahwa 
fa' itu dapat dikira-kirakan. Pendapat ini ditolak karena ja' itu tidak boleh 
dibuang kecuali dalam keadaan darurat. Pendapat yang menyatakan bahwa 
dhamir pada ayat itu sebagai taukid dan kalimat setelahnya adalah jawab 
dari I5| adalah mengada-ada. Pendapat lain yang mengatakan bahwa 
jawabnya adalah terbuang yang ditunjukkan oleh kalimat setelahnya juga 
mengada-ada. 


Peringatan-Peringatan 


Pertama, para peneliti menyatakan bahwa yang me-sashab-kan !5| 
adalah syaratnya. Kebanyakan ulama menyatakan bahwa yang 
menashabkannya adalah jawab-nya yang berupa #'/ atau yang serupa 
dengannya. 


A-tgan fi Ulumil ur'an 595 


Kedua, kadang-kadang !5! itu digunakan untuk masa yang terus- 
menerus, sejak lampau, sekarang, dan yang akan datang, sebagaimana 
Jill mudhari” juga Mean seperti itu. Misalnya: 


Sa) KA Uj J6 mena Is Bh ale IG Iga Lnd As IN 


Oya jaim 
“Dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka 
mengatakan, “Kami telah beriman. Dan bila mereka kembali kepada setan-setan 
mereka, mereka mengatakan, “Sesungguhnya kami sependirian dengan kamu, kami 
hanya berolok-olok.” ((9S. al-Bagarah: 14) 
Maksudnya adalah inilah keadaan mereka itu selamanya. Demikian 
juga firman Allah Ta'ala: 


SES ab Ga sa Ita 

“Dan apabila mereka hendak mendirikan shalat, maka mereka mendirikan 
dengan bermalas-malasan” (OS. an-Nisa': 142) 

Ketiga, Ibnu Hisyam menyebutkan “L 5)” dan tidak menyebutkan 

“L 15)” di dalam kitab al-Mughni. Syekh Bahauddin as-Subki telah 

menyebutkannya dalam kitab Arusul Afrah pada bab syarat. Adapun Le 5| 

tidak terdapat di dalam Al-Guran. Mazhab Sibawaih mengatakan bahwa 

kata ini adalah huruf. Al-Mubarrad dan yang lainnya berkata, “Kata itu tetap 

sebagai dzaraf,” Adapun Le I5| maka terdapat di dalam Al-Guran Ng firman 


Allah Ta'ala: Iyaas Ls 13 (OS. asy-Syura: 37) dan H3 3 La SI (OS. 
at-Taubah: 92). Aku tidak mengetahui ada seseorang yang Sa 


apakah itu tetap sebagai dzaraf ataukan berubah menjadi huruf. Boleh 
jadi dua pendapat pada Le 5! itu tejadi juga di sini. Boleh jadi kata ini 
dapat dipastikan kedudukannya tetap sebagai dzgaraf karena kata ini lebih 
jauh dari tarkib (susunan kalimat), berbeda dengan L 5!. 


Keempat, /5| dikhususkan masuk pada kalimat yang diyakini atau 
kemungkinan besar akan terjadi, berbeda dengan — yang digunakan pada 
sesuatu yang diragukan atau yang lebih kecil kemungkinan terjadinya. 
Karena itulah Allah berfirman: | luplg #Nali 3 3 Bi (Jika kalian 
hendak mendirikan shalah) (9S. al-Ma'idah: 6) kemudian Dia berfirman: 


Ye 6 Kia 5S ol 5 (Dan jika kalian dalam keadaan junub, maka mandilah) 
(OS. al-Ma'idah: 6). Kata I5! digunakan pada wudhu karena kejadiannya 


selalu berulang-ulang dan sebab-sebabnya banyak sedangkan uv! digunakan 


596 Al-ttgan fi Ulumil ur'an 


pada janabah karena lebih jarang terjadi jika dibandingkan dengan wudhu. 
Allah juga berfirman: 


Palet Ata ai ly lb DIJE KLS Le 

“Kemudian apabila datang kepada mereka kemakmuran, mereka berkata, 

Ini adalah karena usaha kami.' Dan jika mereka ditimpa kesusahan, mereka 

lemparkan kesusahan itu kepada Musa dan yang bersama dengannya.” (9S. al- 
Arat: 131) 


0 To fo AL TU 00 Dee IX Teo SN aa 
ar an naa Na Ap 

O gia 

“Dan apabila Kami rasakan sesuatu rahmat kepada manusia, niscaya mereka 
gembira. Dan apabila mereka ditimpa sesuatu musibah (bencana) yang disebabkan 


kesalahan yang telah dikerjakan oleh tangan mereka, tiba-tiba mereka berputus asa.” 
(OS. ar-Rum: 36) 


Kata !5! digunakan pada sisi kebaikan, karena nikmat-nikmat Allah 
terhadap para hamba itu banyak sekali dan pasti. Sedangkan kata v! 
digunakan pada sisi kejelekan, karena jarang terjadi dan diragukan. 

Ya, kaidah ini menjadi musykil pada dua buah ayat. Ayat yang pertama 
adalah firman Allah Ta'ala: es 33 (Jika kalian mat) (OS. Ali Imran: 158) 
dan wa okt (Apakah jika dia mati) (9S. Ali Imran: 144). Di sini digunakan 
kata U| padahal kematian adalah sesuatu yang pasti terjadi. Ayat yang 
kedua adalah pada: 


PJ - 
IG 0. 


Tah A3 AI Otak ig S3 pp Lal Ca TN 


- 


Le HPN AR AA 
Dept 

“Dan apabila manusia disentuh oleh suatu bahaya, mereka menyeru kepada 
Tuhannya dengan kembali bertaubat kepada-Nya, kemudian apabila Tuhan 


merasakan kepada mereka barang sedikit rahmat dari pada-Nya, tiba-tiba sebagian 
dari mereka mempersekutukan Tuhannya.” (OS. ar-Rum: 33) 


Di sini kata !5! digunakan pada kedua dgaraf itu. Az-Zamakhsyari 
menjawab dari ayat yang pertama bahwa karena kematian itu tidak 
diketahui kapan datangnya, maka disamakan dengan sesuatu yang tidak 
dapat dipastikan. As-Sakaki menjawab dari ayat yang kedua bahwa ayat 
itu bermaksud untuk mencela dan merendahkan. Karena itulah digunakan 
kata |5! pada keduanya untuk menakut-nakuti dan memberitakan bahwa 
mereka itu pasti akan tertimpa azab walaupun sedikit. Sedikitnya azab 


Al-ltgan fi Ulumil ur'an 597 


“ 


itu diambil dari lafadz (all (makna aslinya adalah “menyentuh” dan 
nakirah pada lafadz 'x». 

Adapun ayat: 

ARA ES gi PA TS Ip ita 3 Get OI de AR TI, 

“Dan ababila Kami men banten kepada naas ia berpaling an. 
menjauh diri, tetapi apabila mereka ditimpa malapetaka, maka ia banyak berdoa” 

(OS. Fushshilat: 51)'” maka dikatakan bahwa dhamir pada “4x” itu 

adalah untuk seseorang yang mengingkari lagi menyombongkan diri, bukan 

untuk semua manusia. Jadilah kata 15! digunakan sebagai peringatan bagi 
orang yang menyombongkan diri, sehingga musibah yang akan menimpa 
mereka adalah sesuatu yang pasti akan terjadi. 

Kelima, kata 15! juga berbeda dengan u! pada: 

»  keumuman makna yang dimasukinya. Ibnu “Ushfur berkata, “Jika 
kamu berkata: 3. 28 Ju) 28 Is! (Jika Zaid berdiri, maka Umar berdin), 
maknanya adalah kapan saja Zaid berdiri, Umar pun berdiri.” Dia 
berkata, “Inilah yang benar.” 

s sesuatu yang diisyaratkan dengannya, jika merupakan sesuatu yang 
negatif (tidak ada) maka jawabannya akan terjadi pada masa sekarang. 
Pada v! maka jawabnya itu tidak terjadi sampai benar-benar nyata 
keputusasaan dari keberadaannya. 

“Jawabnya adalah terjadi segera setelah syaratnya secara bersambungan, 


tidak datang lebih dahulu atau belakangan, berbeda dengan u!. 


» kalimat yang dimasuki oleh 15! tidak menjadi dibaca jazm, karena 
kata ini tidak secara khusus digunakan untuk syarat. 


Penutup 


Dikatakan bahwa !5/ kadang-kadang digunakan sebagai tambahan 
saja. Dengannya firman Allah ini ditafsirkan, yaitu: c&ssl sLaudl ISI, 
maknanya adalah (Langit telah terbelah) (OS. al-Insyigag: 1) seperti firman- 
Nya: asludl c4,3! (Hari kiamat telah deka?) (9S. A-@amar: 1). 


100.Fushshilat: 51. Al-Khu'i, namanya adalah Syamsuddin Ahmad bin Khalil bin Sa'adah al- 
Khur'i asy-Syafi'i, murid Imam Fakhruddin ar-Razi. Dia seorang ahli fikih dan ahli berdebat 
serta seorang guru di bidang kedokteran. Wafat pada tahun 638. Nisbahnya kepada Khuwa, 
sebuah kota di Azerbaijann. 


598 Al-ttgan fi Ulumil lur'an 


13 
Sibawaih berkata, “Maknanya sebagai jawaban pada setiap tempatnya.” 
Al-Farisi berkata, “Pada kebanyakan tempatnya.” Kebanyakan adalah 
sebagai jawaban dari Ul atau J, baik yang disebutkan dengan jelas maupun 
yang dikira-kira. 
Al-Farra” berkata, “Jika setelahnya itu terdapat /am, maka sebelumnya 
adalah 3 yang dikira- 'kirakan, jika tidak disebutkan dengan jelas, seperti: 


Gta d 1 Lan IS) (Jika demikian, maka masing-masing tuhan itu akan 


Pap an 


membawa makhluk yang diciptakannya) (OS. a-Muwminun: 91). Ini adalah suatu 
buruf yang me-nashab-kan fi'il mudhari', dengan syarat jika terletak di awal 
kalimat menunjukkan masa yang akan datang, bersambung, atau berpisah 
dengan sumpah atau dengan 44 yang menunjukkan makna "afi (negatif).” 

Para ahli nahwu berkata, “Jika terletak setelah yawu atau ja' maka 
bisa digunakan dalam dua hal (maksudnya sebagai huruf nashab atau rafa), 
seperti: SY Ojak Isl 3 (kalau terjadi demikian, niscaya sepeninggalmu 
mereka tidak tinggal, kecuali sebentar) (9S. al-Isra”: 76) dan al 0 3 U SB 
(Kendatipun ada, mereka tidak memberikan kepada manusia) (9S. an-Nisa': 53). 
Ada gira'ah syadz yang membaca nashab pada kedua 777/ mudhari' itu. 

Ibnu Hisyam berkata, “Menurut penelitian, jika didahului oleh syarat 
dan jawab serta di-athaf-kan, maka jika ISI itu dikira-kirakan sebagai athaf 
terhadap jawab, dia sebagai jawabnya dibaca jazm dan hilanglah pengaruh 
dari Is! karena terletak begitu saja dalam kalimat. Jika dikira-kirakan ada 
pada kedua kalimat itu semuanya, maka boleh jawabnya dibaca marfu' 
atau manshub. Demikian juga jika didahului oleh mubtada' dan khabar yang 
Jiil-nya dibaca marfu', jika di-athafkan pada jumlah filiyah, maka jumlah 
itu dibaca rafa, jika di-athafkan pada jumlah ismiyah, maka Prabnya bisa 
dua hal itu.” 

Pendapat yang lainnya menyatakan bahwa 1S itu ada dua macam. 


Pertama, menunjukkan makna sebab dan akibat, jika hubungan antara 
keduanya tidak dapat dipahami tanpa keberadaannya, seperti IAs 3 3 51 
(aku akan mengunjungimu besok), kemudian kamu berkata: «Ls SI | Bi (jika 
demikian aku akan memuliakanmu). Dia di sini memiliki pengaruh terhadap 
kalimat setelahnya dan menashabkan 77/ mudhari' setelahnya yang 


101. Al-Mughnji, I: 24 


A-tgan fi Ulumil ur'an 599 


menunjukkan makna masa yang akan datang yang bersambung dengan ISI 
yang terletak di awal kalimat. 


Kedua, digunakan sebagai penguat dari jawab yang bersambung dengan 
sesuatu yang terdahulu atau sebagai pengingat akan adanya akibat yang terjadi 
pada masa sekarang Dalam keadaan ini, dia tidak memiliki aya! (pengaruh) 
apa pun. Karena penguat-penguat itu tidak dijadikan sebagai pedoman, tetapi 
amil itulah yang dijadikan pedoman. Seperti: Ls Is! su ol! (Jika kamu 
datang kepadaku. Jika demikian aku akan datang kepadamu). Sa 1) 3 3 
(Demi Allah, jika demikian, maka aku akan melakukannya). Tidakkah 
kamu melihat, jika saja (SI itu dibuang, maka hubungan sebab akibat itu 
dapat dipahami. ISI yang demikian ini dapat masuk ke dalam jumlah ismiyah 
dan kamu berkata : &L 5 | ui I5| dan boleh terletak di tengah atau di akhir. 
Di antaranya adalah firman Allah Ta'ala: 

GAJI ad IA SA la 0 Bete AA GA ali AA oi 

“Dan sesungguhnya jika kamu mengikuti keinginan mereka setelah datang 


ilmu kepadamu, sesungguhnya kamu kalau begitu termasuk orang-orang yang zalim.” 
(OS. al-Bagarah: 145) 


Is| di sini menjadi penguat dari jawab dan berhubungan dengan yang 
telah disebutkan sebelumnya. 


Peringatan-Peringatan 


Pertama 


Saya mendengar guru saya, Syekh al-'Allaamah al-Kafiyaji, berkata 
tentang firman Allah: 


DI) (SU) SV pa 53 
“Dan sesungguhnya jika kalian menaati manusia yang seperti kamu, niscaya jika 
demikian, kamu benar-benar menjadi orang yang merugi.” (OS. al-Muminun: 34) 
Bahwa 1S di sini bukanlah seperti yang telah dikenal, tetapi 
merupakan !5| yang digunakan untuk syarat, yang kalimat setelahnya yang 
di-idhafah-kan kepadanya dibuang, kemudian kalimat itu diganti dengan 
tanwin seperti pada Xt y. 
Saya menggangap pendapat ini sangat baik. Aku kira Syekh ini tidak 
memiliki seorang ulama salaf yang diikutinya. Kemudian aku melihat Az- 


600 Al-ttgan fi Ulumil lur'an 


Zarkasyi berkata dalam a/-Burhan setelah menyebutkan kedua makna dari 

seperti yang telah dijelaskan di depan bahwa ada beberapa ulama masa 
sekarang yang berpendapat bahwa kata ini mempunyai makna yang ketiga, 
yaitu tersusun dari I5| yang digunakan sebagai dzaraf untuk masa yang 
lampau dan dari kalimat yang disebutkan setelahnya, baik itu disebutkan 
dengan jelas atau dikira-kira, tetapi kalimat itu dibuang untuk 
memudahkan dan diganti dengan tanwin, seperti pada perkataan mereka: 
Jt». Kata ini tidak me-nashab-kan Jiil mudhari, karena kata ini tidak 
khusus masuk kepadanya sementara kata yang tidak khusus, maka tidak 
ber-amal (tidak berpengaruh terhadap 1irab). Kata ini tidak khusus dan 
dapat masuk ke dalam 77'/ madhi, seperti firman Allah: 


SEA Il 
“dan kalau demikian, pasti kami berikan kepada mereka.” (9S. an-Nisa': 67) 


z 


SAI Il 


“kalau demikian, maka kalian akan menahan.” (9S. al-Isra': 100) 
SBY 1) 
“kalau terjadi demikian, benar-benarlah kami akan rasakan kepadamu.” 
(OS. al-Isra”: 75). Juga dapat masuk ke dalam kata benda, seperti: 


AA Ga SU 

“dan sesungguhnya kalian benar-benar akan menjadi orang “am ikan didekatkan 
kepadaku.” (9S. asy-Sywara: 42) 

Dia berkata, “Makna ini tidak disebutkan oleh para ahli nahwu. Tetapi ini 
dapat digiyaskan terhadap apa yang mereka katakan pada 5!.” 

Di dalam kitab at-Tadgkirah karya Abu aah disebutkan, 
“Alamuddin al-Yamni menceritakan kepadaku bahwa Al-Gadhi ad-Din 
bin Ruzain berpendapat bahwa (31 adalah sebagai ganti dari kalimat yang 
dibuang. Ini bukanlah pendapat seorang ahli nahwu.” 

Al-Khuwaini berkata, “Aku mengira bahwa jika ada orang yang 
berkata kepadamu, “Saya akan datang kepadamu, maka kamu 
menjawabnya: Or FY | (SI dengan bacaan raja? dengan makna: Jika kamu 
datang kepadaku, maka aku akan memuliakanmu. Kamu membuang 


kalimat “kamu datang kepadaku' dan kamu menggantinya dengan tanwin 
dari kalimat yang kamu buang itu dan alifnya dibuang karena ada dua 


A-tgan fi Ulumil ur'an 601 


buah sukun yang bertemu.” Dia berkata, “Hal ini tidak menyalahi 
kesepakatan para ahli nahwu yang menyatakan bahwa 77'1/ mudhari 


setelahnya Tihasa manshub dengan Isl, karena mereka dengan kata itu 


menginginkan (31 digunakan sebagai huruf nashab. Hal itu tidak menafikan 
jika /7'/ setelahnya dapat dibaca dengan rafa', jika yang dikehendaki adalah 
I5! yang digunakan untuk menunjukkan 4zaraf yang kalimat setelahnya 
diganti dengan tanwin, sebagaimana ada di antara mereka yang membaca 
Jazm pada fi'il setelah ws jika digunakan sebagai syarat dan ada yang 
membacanya dengan rafa' jika (ye itu digunakan sebagai 1sim maushul.” 
Mereka semua berkutat di sekitar apa yang dikatakan oleh Syekh al- 
Kafiyaji, tetapi tak satu pun di antara mereka yang ahli di bidang nahwu 
yang pendapatnya dapat dijadikan sebagai pedoman. Memang ada 
beberapa ahli nahwu yang berpendapat asal dari Is) yang me-nashab-kan 
adalah kata benda. Dan perkiraan dari kalimat: Dg 13) adalah: 
Ya SI I (ser Isl. Maka kamu membuang kalimat itu dan menggantinya 


dengan tanwin lalu kamu menyimpan ol di dalamnya. 


Ada pendapat lain bahwa kata itu tersusun dari I5| dan v!. Ibnu 
Hisyam menceritakan kedua pendapat ini dalam a/-Mughni. 


Kedua 


Menurut jumhur bahwa ISI itu dibaca wagaf padanya dengan alif 
sebagai ganti dari sun. Inilah Ijmak semua imam gira'ah. Ada beberapa 
ulama yang berpendapat, di antaranya Al-Mubarrad dan Al-Mazini, pada 
selain Al-uran boleh membaca wagaf padanya dengan nun seperti n 
dan ol, Perbedaan tentang wagaf itu berpengaruh kepada cara 
penulisannya. Menurut pendapat yang pertama, maka tulisannya adalah 
dengan alif seperti yang ditulis di semua mushaf dan menurut pendapat 
yang kedua maka tulisannya adalah dengan nun. 

Menurut pendapat saya, “Adanya Ijmak pada Al-Gur'an mengenai 
wagaf padanya dengan alif dan penulisannya dengan alif adalah suatu dalil 
bahwa ini adalah kata benda (isim), bukan huruf yang akhirnya adalah nun. 
Terlebih lagi bahwa kata ini tidak me-nashab-kan fil mudhari. Maka yang 
benar adalah menyatakan benar terhadap adanya makna ini, seperti yang 
dinyatakan oleh Syekh al-Kafiyaji dan mereka yang disebutkan di atas.” 


602 Al-ttgan fi Ulumil lur'an 


Ci (An) 


Ini adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan rasa bosan 


dan muak. Abul Baga' berkata tentang firman Allah Ta'ala: ani Pa Tg yG 
(Onaka janganlah sekali-kali kamu mengatakan “ah” kepada keduanya) (OS. al- 
Isra: 23) bahwa ada dua pendapat tentang maknanya. 

Pertama, kata itu adalah isim fi'il amar, maknanya adalah “tahan dan 
tinggalkan'. 

Kedua, kata itu adalah isim fi'il madhi, maknanya adalah “aku telah 
benci dan bosan. 

Kelompok yang lainnya"” mengatakan ada pendapat yang ketiga, 
bahwa kata itu adalah isim fil mudhari', maknanya “aku sedang bosan 
terhadap kalian berdua”. 

Adapun firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Anbiya”: SI S1, maka 
Abul Baga' juga menyamakan maknanya dengan yang terdapat dalam surat 
Al-Isra' itu. 

Al-Uzaizi berkata dalam kitab Gharib-nya, “Maknanya adalah 


»,» 


“alangkah jeleknya kalian”. 
Pengarang kitab ash-Shihah berkata, “? 3) maknanya adalah kotor.” 


Dikatakan dalam kitab 4/-Irtisyaf bahwa Si maknanya adalah “saya 
sedang bosan'. 

Di dalam a/-Basith disebutkan bahwa maknanya adalah “merasa bosan?. 
Ada yang mengatakan bahwa maknanya “aku telah bosan”. Kemudian di 
dalamnya disebutkan tiga puluh sembilan bahasa untuknya. 

Aku berkata, “Di dalam Oira'uh Sab'ah dibaca dengan £ sj dengan 
kasrah tanpa tanwin dan ? 3f dengan kasrah dan dengan tanwin serta & 3 
dengan fathah tanpa tanwin. Di dalam gira'ah syadx dibaca “3f dengan 
dhammah, baik dengan tanwin maupun tanpa tanwin dan juga dibaca «3| 
dengan sukun.” 

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Mujahid bahwa dia berkata 
tentang firman Allah Ta'ala: Si Lab J8 S6 (Janganlah kamu menganggap 
kotor keduanya). 

Dia meriwayatkan dari Abu Malik bahwa dia berkata, “Kata itu 
termasuk perkataan yang kotor.” 


102. Imlaa'u ma Manna bihi ar-Rahmaan, Il: 94. 


A-tgan fi Ulumil ur'an 603 


d! (Alif -Lam) 
Ini digunakan dalam tiga hal, yaitu : 


Pertama, digunakan sebagai isim maushul dengan makna seperti SJ 
dan kawan-kawannya. Ini adalah yang masuk pada isim-isim fa'il dan maf ul, 
seperti pada firman Allah: ... MAN wet) Ol (Sesungguhnya orang- 
orang muslim yang laki-laki dan perempuan) (OS. 'al- Ahzab: 35) sampai akhir 
ayat dan se PAI 6 par (Orang-orang yang bertaubat yang melakukan 
ibadah) (9S. at-Taubah: 112) sampai akhir ayat. 


Ada yang mengatakan bahwa pada waktu itu kata ini sebagai huruf 
tarif (huruf yang menunjukkan makna khusus atau sudah diketahui). Ada 
yang mengatakan bahwa kata itu adalah isiw maushul harfi. 


Kedua, digunakan sebagai huruf ta rif. Ini terbagi menjadi dua: “ahdiyah 
dan jinsiyah. Setiap dari kedua makna ini terbagi menjadi tiga macam. 


Bermakna hdiyah adalah: 


“Boleh jadi kata yang dimasukinya telah diketahui karena disebutkan 
sebelumnya, seperti: 


Im VYEP ana Sa Isa) aya SD Ws Is (sebagaimana Kami 
telah mengutus seorang rasul kepada Firaun. Maka Firaun mendurbakai 
rasul 21). (OS. al-Muzammil: 15-16) 


ss tg Tang 2 & (kasi aa les (Pelita itu di dalam 


kaca. Dan kaca itu seakan-akan bintang yang bercahaya seperti mutiara) 
(OS. an-Nur: 35). Kaidahnya adalah jika kata yang dimasuki olehnya 
dapat diganti dengan dhamir. 


“ Boleh jadi kata yang dimasukinya telah diketahui oleh akal, seperti 
firman Allah: ai S Ka 5) Hak keduanya berada di dalam guaN(IS. 


at-Taubah: 40) Ga 5 PA 2 sa BI (ketika mereka mengucapkan 
sumpah setia di bawah pohon itu) (OS. al-Fath: 18). 

“ Dan boleh jadi kata yang dimasukinya telah diketahui karena 
kehadirannya, seperti: Sp 2 bls “5Al (Pada hari ini Aku telah 


menyempurnakan agamamu) (OS. al-Ma'idah: 3) dan LN 253 HA 1 


(Pada hari ini Aku menghalalkan untuk kalian yang baik-baik) (OS. al- 
Ma'idah: 5). Ibnu Ushfur berkata, “Demikian juga semua kata benda 
yang terletak setelah kata penunjuk atau «Sl yang digunakan untuk 


604 Al-Itgan fi Ulumil lur'an 


panggilan, I5| yang bermakna tiba-tiba, atau kata benda yang 


menunjukkan makna masa sekarang, seperti oYI. 


Bermakna jinsiyah adalah : 


Boleh jadi untuk mencakup semua pribadi yang mungkin tercakup 
olehnya, yaitu yang dapat diikuti oleh kata (JS secara hakiki, seperti: 


Uap sy 33 (Dan manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah) 


ag Ga 


(OS. an- Nisa 28) dan sales, 3 aa Je (yang mengetahui semua yang 
gaib dan yang tampak) (OS. at-Radu: 9). Di antara tanda-tandanya 


adalah isim yang dimasukinya boleh dikecualikan, seperti pada firman 
Allah Ta'ala: 


| bas eat Y! F peres PA OK Ol (Sesungguhnya manusia itu berada 
dalam kerugian, kecuali orang-orang Jang beriman) (9S. al-Ashr: 2-3) atau 
dapat disifati dengan jamak seperti: 


Aa Nop Pr Aas A sai Jar 5 (atau anak-anak yang belum 
mengerti tentang aurat wanita) (OS. an-Nur: 31). 


Boleh jadi untuk mencakup hal-hal yang menjadi ciri khas dari sesuatu, 
yaitu yang dapat diikuti oleh (JS secara majaz (kiasan), seperti: 
MSI 3 (OS. al-Bagarah: 2) yaitu kitab yang sempurna di bidang 
hidayah yang mengumpulkan sifat-sifat dari semua kitab yang 
diturunkan dan mengumpulkan semua ciri khasnya. 

Boleh jadi pula untuk membuat makrifat suatu materi, hakikat, dan 
jenis sesuatu, yaitu yang tidak Tapa diikuti oleh IS baik secara hakiki 


As 


maupun secara majaz. Seperti: & 2 S3 je C Ul 3 (Dan Kami 
menjadikan segala sesuatu yang hidup dari air) (OS. al -Anbiya”: 30) dan 
Ta 0g 8 

2 sad! SN, Sep Ak Lali 2d (Mereka itulah orang-orang 


Jang telah Kami berikan kepada mereka kitab, hikmah (pemahaman agama), 
dan kenabian) (OS. al-Ar'am: 89). 


Ada yang mengatakan bahwa perbedaan antara isim yang dijadikan 


makrifat dengan Jl dengan isim jins yang nakirah adalah seperti perbedaan 
antara muthlak dengan mugayyad. Karena isim yang dijadikan makrifat 


dengan Jl itu menunjukkan kepada suatu hakikat dengan syarat diketahui 
oleh otak sedangkan isim jins yang nakirah menunjukkan kepada mutlaknya 
hakikat itu, bukan dengan suatu ikatan apa pun. 


A-tgan fi Ulumil ur'an 605 


Ketiga, digunakan sebagai tambahan, baik itu yang /azim (harus ada) 
seperti yang digunakan sebagai waushul menurut pendapat bahwa 
berubahnya isim itu menjadi makrifat karena shi/ahnya dan seperti yang 
ada pada isim-isim yang dijadikan sebagai nama (4/am), misalnya : «WI 
dan «$ Jl atau karena umum dipakai seperti c-Jl untuk Kakbah , 44AM 
untuk kota Rasulullah, «Jl untuk bintang Tsurayya. Ibnu Abi Hatim 
meriwayatkan dari Mujahid pada firman-Nya : S «& Is! all 3 (Demi bintang 
ketika tenggelam) (9S. an-Najm: 1) bahwa dia berkata, “Bintang Tsurayya.” 
Ataukah dl itu tidak harus ada seperti yang terletak pada )a/. Firman 
Allah: JSYI Lae SSI (Pr (benar-benar orang yang kuat akan mengusir 
orang yang lemah dari padanya) (9S. al-Munafigun: 8) ditafsirkan seperti ini. 
Maknanya adalah YXJs (sebagai orang yang hina). Karena ha/ itu harus 
berupa isim yang nakirah kecuali jika hal itu bukan merupakan bahasa 
yang fasih, dan yang baik adalah mengartikannya sebagai pembuangan 
terhadap mudhaf. Jadi, maknanya adalah JSI Gir Seperti keluarnya 
orang yang hina), sebagaimana yang dinyatakan oleh Az-Zamakhsyari. 


Masalah 


Diperselisihkan tentang Jl pada nama AV. Sibawaih berkata, “Itu 
sebagai ganti dari hamzah yang terbuang, karena asalnya adalah 4! yang 
dimasuki oleh Jl, kemudian harakatnya berpindah kepada /am, kemudian 
dibaca dengan idhgham.” 

Al-Farisi berkata, “Hal ini dibuktikan dengan hamzah sebagai hamzah 
gath'i dan tidak boleh tidak harus ada.” 

Yang lainnya berkata, “Jl itu tambahan sebagai pengagungan dan 
pembesaran. Asal dari dladalah »Y Na Yang lainnya berkata, “Jl adalah 
tambahan yang tidak boleh tidak harus ada, bukan untuk menjadikannya 
makrifat.” 

Yang lainnya berkata, “Asalnya adalah ola, ditambah dengan /am yang 
menunjukkan arti kepemilikan kemudian ditambah dengan Jl untuk 
mengagungkan dan mereka membesarkan untuk menguatkannya.” 

Al-Khalil dan beberapa ulama berkata, “Jl itu termasuk ke dalam 
asal dari redaksi kata, yang merupakan nama yang tidak diambil dari akar 
kata yang lainnya.” 


606 Al-ttgan fi Ulumil lur'an 


Penutup 


Para ulama Kufah dan beberapa ulama Bashrah serta beberapa ulama 
masa sekarang membolehkan Jl menggantikan mudhaf ilaihi, seperti: 
Ta AD Fe ok (Sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya) (OS. an-Naz?at: 
41). Mereka yang tidak membolehkannya mengira-ngirakan dhamir itu. 
Az-Zamakhsyari juga membolehkannya menggantikan dari isim dhabir. 
Dia memberikan contoh firman Allah: Cs As “3 Ar 4 (Dan Dia 


mengajarkan kepada Adam nama-nama semuanya (OS. al-Bagarah: 31) 
sesungguhnya asalnya adalah nama-nama segala sesuatu yang diberi nama. 


yi (Dengan fathah dan tanpa tasydid) 


Ini digunakan dalam Al-Guran pada beberapa hal. 

Pertama, untuk memberikan peringatan, maka kata ini menunjukkan 
kebenaran atas apa yang disebutkan setelahnya. Karena itulah sedikit sekali 
kalimat yang ada setelahnya kecuali selalu didahului dengan sesuatu yang mirip 
dengan Ta Kata ini dapat masuk ke dalam jumlah ismiyah dan jumlah filiyah, 


IR 029 


seperti: KTA 3 | yi kala msg merekalah sal orang yang bodoh) 


02. 95 9 


ag itu Da Pena mereka, tidaklah Ta di beban dari 2g (OS. 
al-Hud: 8). Disebutkan dalam kitab aMughni, “Para ahli i'rab berkata 
tentangnya, “Huruf permulaan.” Mereka menjelaskan tempatnya tetapi tidak 
menjelaskan maknanya. Makna kebenaran dari kalimat setelahnya itu 
diambil dari susunannya, dari hamzah dan Y. Hamzah yang digunakan 
untuk pertanyaan, jika masuk ke dalam kalimat negatif maka maknanya 
berubah menjadi kebenaran (positif), seperti firman Allah: po Ws 3. 
(OS. al-Oiyamah: 40)? — 

Kedua dan keriga, dorongan dan tawaran. Keduanya bermakna 
meminta sesuatu. Tetapi yang pertama adalah permintaan dengan sebuah 
dorongan dan yang kedua adalah permintaan dengan halus. Keduanya 
dikhususkan pada jumlah filiyah, seperti: 


us obat 
“Mengapakah kamu tidak memerangi orang-orang yang merusak janji.” (OS. 
at-Taubah: 13) 


A-tgan fi Ulumil ur'an 607 


OjA3I oya Gp 
“Yaitu kaum Firaun, mengapakah mereka itu tidak bertakwa.” (OS. asy- 
Syura: 11) 


—m 


Na 

“Mengapa kalian tidak makan.” (9S. adz-Dzariyat: 27) 
ASI SA ol Oni 
“Tidakkah kalian menyukai jika Allah mengampuni kalian” (OS. an-Nur 22) 


w 
s 
Y/ (Dengan fathah dan tasydid) 
Ini adalah sebuah huruf yang bermakna dorongan. Di dalam Al-Guran 
tidak terdapat makna seperti ini sepanjang penpetahuanku: Terapi 
menurutku bolehlah ditafsirkan seperti ini atas firman Allah: di an) 


(agar mereka tidak menyembah kepada Allah) (9S. an-Nami: 25). 


Adapun firman Allah: “Ie | AI (bahwa janganlah kamu sekalian 
berlaku sombong terhadapku) (OS. an-Naml: 31) maka bukan termasuk ke 
dalam bab ini. Tetapi kalimat itu terdiri dari dua kata, yaitu dari oi yang 
berupa huruf nashab dan Y yang bermakna naff atau oi sebagai huruf untuk 


menafsirkan dan Y yang bermakna larangan. 


Y! (Dengan kasrah dan tasydid) 


Pertama, digunakan sebagai pengecualian (istitsna), baik yang muttashil 
(bersambung), seperti firman Allah Ta'ala : 


V3 VI ala Ip jas 


“mereka meminum dari sungai itu, kecuali beberapa orang di antara mereka.” 
(OS. al-Bagarah: 240) 


JS) las 
“mereka tidak akan melakukannya, kecuali sedikit di antara mereka” (OS. 
an-Nisa': 66) 
ataupun yang mungathi' (terputus), seperti: 


Nasa AI JI Ae Oia SAN) Al ja ale SA 


608 Al-ttgan fi Ulumil lur'an 


“Katakanlah, Aku tidak meminta upah sedikitpun kepada kalian dalam 
menyampaikan risalah itu, melainkan mengharapkan kepatuhan orang-orang yang 
mau mengambil jalan kepada Tuhannya.” (9S. al-Furgan: 57) 


SAN an Ie aa Ta hi BEN, 
“Padahal tidak ada seorang pun memberikan suatu nikmat kepadanya yang 
harus dibalasnya, tetapi dia memberikan itu semata-mata karena mencari keridhaan 
Tuhannya Yang Mabhatinggi” (OS. al-Lail: 19-20) 
Kedua, maknanya sama dengan x$ (selain). Maka kata ini dan kata 
berikutnya dapat dijadikan sebagai sifat dari jamak yang nakirah atau yang 
sepadan dengannya, seperti: 


LK GX Pan” 

Cara AI VI Alie Tags OS 

Tika pada keduanya itu (langit dan bumi) ada tuhan selain Allah, maka 
keduanya akan rusak.” (9S. al-Anbiya”: 22) 


Ayat ini tidak mungkin bermakna isitsna' karena 48! berupa jamak 
yang nakirah pada kalimat positif, maknanya tidak menjadi umum. Karena 
itulah tidak boleh melakukan istitsna' terhadapnya, sebab jika demikian, 
maka maknanya menjadi “Jika saja pada keduanya itu ada tuhan-tuhan 
yang di antaranya adalah Allah, maka keduanya akan hancur”. Makna 
seperti ini adalah makna yang batil. 

Ketiga, digunakan sebagai huruf athaf seperti wawu yang menunjukkan 
persamaan. Ini disebutkan oleh Al-Ahfasy, Farra”, dan Abu Ubaidah. 
Mereka menafsirkan seperti ini pada firman Allah: 

yh yan K3 

“agar tidak ada hujah bagi manusia atas kamu, kecuali orang-orang yang 

galim di antara mereka.” (9S. al-Bagarah: 150) 
2yan Ing Ulat SA 3 Ab oya NI Ogan SN HAN 

“Orang yang dijadikan rasul, tidak takut di hadapan-Ku, tetapi orang yang 
berlaku zalim kemudian kegalimannya itu ditukarkan dengan kebaikan Allah, 
(OS. an-Naml: 10-11), maknanya adalah “dan juga tidak orang-orang yang 
zalim (jamak) dan tidak juga orang yang zalim (tunggal)”. Sedangkan jumhur 
menafsirkannya sebagai istitsna' yang mungathi' 


Keempat, maknanya sama dengan (Jb (tetapi). Ini disebutkan oleh 
beberapa ulama. Dengan makna seperti ini firman Allah ditafsirkan, yaitu 
pada firman Allah Ta'ala: 


A-tgan fi Ulumil ur'an 609 


AS SE Oka atk dgtu 

“Kami tidak menurunkan Al-Our'an ini agar kamu menjadi susah, tetapi 
sebagai peringatan” ((9S. Thaha: 2-3). Maknanya adalah tetapi sebagai pengingat. 

Kelima, maknanya “sebagai ganti”. Ini disebutkan oleh Ibnu Sha'igh. 
Dia menafsirkan seperti ini terhadap ayat: A1 Y! 241, maknanya adalah 
sebagai pengganti dari Allah”. Dengan makna ini hilanglah kemusykilan 
yang ada pada isiitsna” seperti yang disebutkan di atas dan kemusykilan 
yang ada pada kedudukan Y| sebagai sifat. 

Ibnu Malik telah melakukan kesalahan ketika memasukkan ke dalam 
makna ini pada firman Allah: Pn Omi Ad 09 mad y, Ini bukanlah 
termasuk ke dalamnya. Tetapi kalimat ini tersusun dari dua buah kata, yaitu 
ol yang digunakan sebagai syarat dan Y yang digunakan sebagai nafi. 


Catatan 


Art-Raumani berkata dalam kitab Tufsir-nya, “Makna Y! yang lazim 
adalah pengkhususan terhadap sesuatu, bukan yang lainnya. Jika kamu 
berkata: ly) VJ 25! Gel (Kaum itu telah datang kepadaku, kecuali Zaid), 
maka maknanya adalah kamu mengkhususkan bahwa Zaid tidak datang. 
Jika kamu berkata: 4) Y) Geber Ls (Tidak ada yang datang kepadaku, selain 
Zaid), maka maknanya adalah kamu mengkhususkan hanya Zaid saja yang 
datang. Jika kamu berkata: LS!, Y| &) slr L (Zaid tidak datang 
kepadaku kecuali dalam keadaan mengendarai), rnaka kamu mengkhususkan 
kedatangannya dalam keadaan seperti ini, bukan yang lainya, seperti 
berjalan, berlari, dan yang lainnya.” 


OYI (Sekarang) 


Ini sebuah isiw (kata benda) yang digunakan untuk menunjukkan 
makna sekarang dan kadang-kadang secara majaz digunakan untuk 
menunjukkan makna yang lainnya. Satu kaum mengatakan, “Kata ini 
adalah pembatas di antara dua masa,” maksudnya sebagai dzgaraf untuk 
masa yang telah lampau dan masa yang akan datang. Kadang-kadang 
digunakan secara kiasan untuk menunjukkan masa yang lebih dekat di 
antara keduanya. 


Ibnu Malik berkata, “Maknanya adalah untuk waktu yang ada saat 
ini semuanya, seperti waktu memulai suatu pekerjaan pada waktu berbicara 
atau sebagiannya, sebagaimana firman Allah Ta'ala: 


610 Al-ttgan fi Ulumil lur'an 


s 4 5 eh 5 Lg 2.0 
SE ai OI 
“Sekarang Allah telah meringankan kepadamu.” (OS. al-Anfal: 66) 


Ab Uli Deng ON ga ja 

“Tetapi sekarang barangsiapa mencoba mendengar-dengarkan seperti itu tentu 
akan menjumpai panah api yang mengintai untuk membakarnya.” (OS. al-Jin: 9) 

Dia berkata, “Penunjukan sebagai makna dzaraf adalah pada sebagian 
besarnya, bukan selalu.” 

Diperselisihkan pada Jl yang terdapat padanya. Ada yang mengatakan 
sebagai Jl makrifat, ada yang mengatakan sebagai Jl tambahan yang tidak 
boleh tidak harus ada. 

d! 


Sebuah huruf jar yang memiliki beberapa makna, yang paling masyhur 
adalah berakhirnya suatu tujuan, baik berupa masa, seperti: 


Bd AI 
“Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai malam” (OS. al-Bagarah: 
187) atau berupa tempat, seperti firman Allah Ta'ala: 


“ke Magjidilagsa” (9S. al-Isra”: 1) atau berupa yang lainnya, seperti: 
SI AN, 

(dan keputusan berada di tanganmu) (OS. an-Naml: 33), maknanya adalah 
berakhir kepadamu. Kebanyakan ulama tidak menyebutkan kecuali makna 
ini saja. 

Ibnu Malik dan yang lainnya mengikuti pendapat para ulama Kufah, 
mereka menambahkan makna yang lainnya, di antaranya untuk menunjukkan 
makna kebersamaan, yaitu jika kamu menggabungkan sesuatu kepada yang 
lainnya dalam hukumnya, seperti: 


AI gai 
“Siapakah orang-orang yang menolongku kepada Allah.” (9S. Ali Imran: 52) 
SA San, 


“dan tangan-tanganmu sampai ke siku-siku.” (9S. al-Ma'idah: 6) 


Al-ltgan fi Ulumil ur'an 611 


SU DNAN SE Ui, 

“dan janganlah kamu makan harta mereka bersama hartamu.” (OS. an- 
Nisa: 2) 

Ar-Radhi berkata, “Menurut penelitian maknanya adalah untuk 
menunjukkan akhir sesuatu, yaitu jika disandarkan kepada siku-siku dan 
kepada harta-harta kalian.” 

Yang lainnya berkata, “Kalimat yang seperti itu ditakwilkan sebagai 
adanya suatu kata kerja yang tersembunyi dan tetapnya &Y! pada makna 
dasarnya. Maka makna ayat yang pertama adalah “Siapakah yang 
menambahkan pertolongannya kepada pertolongan Allah?” atau maknanya 
adalah “Siapakah yang menolongku ketika aku pergi kepada Allah?” 


Makna yang lainnya adalah dzgaraf, seperti & (di), sebagaimana firman 
Allah Ta'ala: 


Pai) (8 S (sa 


“Sesungguhnya Allah akan mengumpulkan kalian Sa hari kiamat” (9S. 
an-Nisa”: 87), maknanya adalah “di dalamnya”, dan 


Yu y 

“Adakah keinginan bagimu untuk membersihkan diri dari panahan " (OS. 
an-Nazi'at: 18) 

Makna yang lainnya adalah sinonim dengan makna /4m (milik). Firman 
Allah ini dijadikan termasuk dalam makna ini, yaitu: &LJl V4 maksudnya 
adalah milikmu dan telah dijelaskan bahwa hal itu seperti makna yang 
pertama (akhiran dari sesuatu). 

Makna yang lainnya adalah untuk menjelaskan. Ibnu Malik berkata, 
“Kata ini untuk menjelaskan sifat pelaku dari kata yang di-jar-kannya 
setelah menunjukkan makna mencintai atau membenci dari sebuah kata kerja 
ta'ajub atau tafdhil (perbandingan), seperti: Pi Aa "Small - (Tuhanku, 
penjara itu lebih aku sukai.” (9S. Yusuf: 33) : 

Makna yang lainnya adalah untuk mena Gankia), yaitu yang 


menjadi tambahan, seperti: 3) S5 AI aa Ata NE (Maka 
Jadikanlah hati sebagian dari manusia cenderung kepada mereka) (OS. Ibrahim: 
37) pada gira'ah beberapa ulama yang membaca jathah pada wawu, dan 
maknanya adalah “menyukai mereka”. 


612 Al-ttgan fi Ulumil lur'an 


Pendapat lain adalah: (548 di sini maknanya adalah J-# (cenderung, 


condong). 


Peringatan 


Ibnu “Ushfur menceritakan dalam Syarah Bait-Bait a-ldhah dari Ibnu 
Anbari bahwa 4! itu kadang-kadang digunakan sebagai isim, maka dikatakan: 
II ea 3 mail (Aku pergi dari padamii), sebagaimana juga boleh dikatakan: 
dls ya D sks (Saya berangkat dari atasnya). Di antara ayat-ayat Al-Guran 
yang ditafsirkan seperti ini adalah firman Allah: 

“Dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu.” (9S. Maryam: 25) 

Dengan demikian, hilanglah kemusykilan yang dialami oleh Ibnu 
Hayyan yang menyatakan bahwa menurut kaidah yang masyhur, kata kerja 
(@il) itu tidak menjadi muta'adi kepada dhamir yang berhubungan dengan 
dirinya sendiri atau dengan huruf, padahal ff'il itu telah me-rafa-kan sebuah 
dhamir muttashil dan keduanya menunjukkan pada satu hal, yang bukan 
termasuk bab ye. 


" 

“Ui 

Makna yang masyhur adalah “ya Allah”, yang ya' yang merupakan 
buruf nida' (hutuf untuk panggilan) dibuang dan digantikan dengan mim 
yang dibaca tasydid pada akhirnya. 

Dikatakan bahwa asalnya adalah peti SG (Ya Allah, berikanlah 
keamanan kepada kami dengan kebaikan), kemudian dijadikan susunan seperti 
susunan Yk. 

Abu Raja al-'Athadi berkata, “Mim yang ada padanya mengumpulkan 
tujuh puluh nama dari nama-nama-Nya.” 

Ibnu Dzafar berkata, “Dikatakan bahwa mim itu adalah nama yang agung, 
Hal ini dibuktikan bahwa Allah adalah nama Dzat dan mim menunjukkan 
kepada sifat-sifat yang sembilan puluh sembilan. Karena itulah Hasan Bashri 
berkata, “Ui: mengumpulkan semua doa.” 

An-Nadhr bin Syumail berkata, “Barangsiapa berkata , maka 
dia telah berdoa kepada Allah dengan semua nama-Nya.” 


A-tgan fi Ulumil ur'an 613 


o£ 
al 
Ini sebagai huruf athaf . Kata ini terbagi menjadi dua macam, yaitu: 


Pertama, adalah yang mutashil (bersambung). Ini dibagi menjadi dua 


macam, yaitu: 


1 


614 


jika didahului oleh hamzah taswiyah (hamzah yang menunjukkan makna 
adanya kesamaan), seperti firman Allah Ta'ala: 


“Sama saja bagi mereka, apakah kamu beri peringatan atau tidak kamu beri 
peringatan.” ((9S. al-Bagarah: 6) 


Ke Bal uban 
“Sama saja bagi kita, apakah kita mengeluh ataukah kita bersabar.” (9S. 
Ibrahim: 21) 


Se ka ae anna naas Ka ie 
“Sama saja bagi mereka, apakah kamu memintakan ampun untuk mereka 
ataukah kamu tidak memintakan ampun untuk mereka.” (OS. al- 


Munafigun: 6) 


jika didahului oleh hamzah yang menunjukkan makna pertanyaan 


dan oleh ci yang menunjukkan makna permintaan adanya penentuan, 
seperti pada firman Allah Ta'ala: 


aa F3 H £ £ & ja o- 
SEN gi FTI KA 
“Apakah yang diharamkan dua yang jantan atau Ja Jang betina.” (OS. al- 
An'am: 144) 


Dua hal ini dinamai muttashil karena kata sebelum dan setelahnya tidak 
dapat terpisah salah satunya dari yang lainnya. Juga disebut mu 'adilah 
(penyama) karena ia menyamai dengan hamzah pada pemberian makna 
taswiyah (penyamaan) pada bagian yang kedua dan makna pertanyaan 
pada bagian yang kedua. 

Dua hal itu berbeda dalam empat segi, yaitu: 

Pertama dan kedua, yang terletak setelah hamgah taswiyah tidak 
membutuhkan jawaban, karena maknanya bukan pertanyaan dan 
bahwa pembicaaran dengannya dapat dikatakan sebagai yang benar 
atau yang bohong, karena itu adalah £habar (berita) dan bukanlah 
hakikat dari sebuah pertanyaan. 


Al-ltgan fi Ulumil Lur'an 


Ketiga dan keempat, yang terletak setelah hamzah taswiyah tidak terletak 
di antara dua buah kalimat dan dua kalimat itu ditakwilkan sebagai 
satu buah kata dan dua kalimat itu dapat berupa dua buah ff'il atau 


dua buah isim yang berbeda-beda, seperti: 


o sala sit AH & Pegel “sale ega (sama saja bagi kalian, apakah kalian 
menyeru mereka ataukah kalian berdiam diri). (OS. a-Araf: 193) 


ci yang lainnya terletak di antara dua buah kata. Inilah yang sering, seperti: 


2 di Ws Asi Sk (Apakah kamu yang lebih sulit penciptaannya ataukah 
langi) (@S. an-Naz?at: 27) dan kadang-kadang terletak di antara dua 
buah kalimat yang tidak ditakwilkan sebagai satu kata. 


Kedua, yang mungathi' (terputus). Ini dibagi menjadi tiga macam, yaitu: 
1. Didahului oleh suatu berita murni, aa 


“Turunnya Al-Our'an itu tidak ada Tatan aa dari Tahan na 
alam.” 


NA Oya ai 
“ataukah mereka mengatakan, “Dia telah membuat-buatnya”” (OS. as-Sajdah: 
2-3) 


2.  Didahului oleh hamzah yang menunjukkan makna bukan pertanyaan, 
seperti: 


Tp Ogilen Al al Ta Oia Je Hd 
“Apakah mereka memiliki kaki yang mereka gunakan untuk berjalan ataukah 


mereka memiliki tangan yang digunakan untuk memukul dengannya” (9S. al-Kraf: 
195). Karena hamzah di sini adalah untuk mengingkari, maka seolah-olah 
dia bermakna nafi. Dan yang muttashil tidak mungkin terletak setelah nafi. 


3. Didahului oleh pertanyaan selain dengan hamzah, seperti firman 
Allah: 


yi OK GAS aa adi PI 5 jie Ja J3 
“Katakanlah, “Apakah orang yang buta itu sama dengan orang yang melihat 
ataukah apakah sama antara yang gelap dengan cahaya” ((9S. ar-Ra'du: 16) 


A-tgan fi Ulumil ur'an 615 


Makna ci yang mungathi adalah yang sama dengan makna idhrab (bahkan). 
Kadang-kadang hamzah ini bermakna demikian secara murni tetapi kadang- 
kadang mengandung makna pertanyaan pengingkaran (istifham inkari). 

Di antara makna yang pertama adalah: »sJls SLB Syiwe Ja 
karena pertanyaan itu tidak masuk ke dalam pertanyaan yang lain. 

Di antara makna yang kedua adalah: 3 ea) 1 5, LI 4 Aj (ataukah 
Dia memiliki anak-anak perempuan dan kalian memiliki anak-anak laki-lak1N(OS. 
ath-Thur: 39). Perkiraan kalimat ini adalah “bahkan apakah Dia itu 
memiliki anak perempuan?” Karena jika hanya dikira-kirakan makna 
“bahkan” saja, maka terjadilah yang mustahil itu. 


Peringatan-Peringatan 
Pertama 


Kadang-kadang ada ci yang mungkin bermakna muttashil/ dan mungkin 
bermakna mungathi', seperti: 


Wala SU Ko), adanya ah al ola Aga AN Ae NA Gi 

“Katakanlah, Apakah kamu telah mengambil perjanjian dengan Allah, 

sehingga Dia tidak akan mengingkari janji-Nya ataukah kalian mengatakan atas 
nama Allah bak-hal yang tidak kalian ketahui.” ((9S. al-Bagarah: 80) 


5 


Az-Zamakhsyari berkata, “Pada ci itu diperbolehkan digunakan untuk 
mu'adilah (penyamaan) dengan makna urusan mana saja di antara dua 
urusan itu yang terjadi dengan cara persetujuan atas adanya pengetahuan 
terhadapnya, maka jadilah salah satu di antara keduanya dan boleh jadi 


,y 


maknanya menjadi mungathi' 


Kedua 


Abu Zaid menyebutkan bahwa kadang-kadang ci itu digunakan 
sebagai tambahan. Di antara ayat yang ditafsirkan demikian, yaitu: 


ea Ej A “3 H3 SE (aka apakah kamu tidak melihatnya, bukankah aku 
lebih baik) (9S. az-Zukhruf: 51-52), maknanya adalah “apakah kalian tidak 
melihat bahwa aku lebih baik”. 


Ls| (Dengan fathah dan tasydid) 


Ini adalah huruf yang digunakan untuk syarat, pemerinci (tafshil), dan 
penegas (taukid). 


616 Al-ttgan fi Ulumil lur'an 


Adapun kegunaan sebagai huruf syarat adalah keharusan adanya /ja' 
setelahnya, seperti: 


BAE Sa Ci ob Ab AS pak yah C6 
“Adapun orang-orang yang beriman maka mereka mengetahui bahwa hal itu 
adalah kebenaran dari Tuhan mereka dan adapun orang-orang yang kafir maka 
mereka mengatakan ....” (9S. al-Bagarah: 26) 
Adapun firman Allah Ta'ala: 


HA hah bea yah 

“Adapun orang-orang yang bitam wajahnya, maka dikatakan kepada mereka, 

Mengapa kalian kafir” (9S. Ali Imran: 106) maka dikira-kirakan adanya 

perkataan. Jadi, maknanya adalah: “Maka dikatakan kepada mereka, 

“Mengapa kalian mengingkari.” Kata perkataan itu dibuang karena 

mencukupkan diri pada isi dari perkataannya. Demikian juga pembuangan 
itu diikuti oleh fa. Demikian juga firman Allah : 


Se ale 
“Adapun orang-orang yang kafir, maka dikatakan kepada mereka, Apakah 
ayat-ayat-Ku belum dibacakan kepada kalian.” (9S. al-Jatsiyah: 31) 


Adapun kegunaannya sebagai huruf pemerinci (tafshil), adalah 
maknanya yang paling umum, seperti contoh yang telah lalu dan seperti 
pada firman Allah Ta'ala: 

Tn ea mel 


“Adapun perahu itu maka dia adalah milik orang-orang yang miskin.” (9S. 
al-Kahfi: 79) 


“Adapun anak kecil itu.” (9S. al-Kahfi: 80) 


“Adapun tembok itu.” (9S. al-Kahfi: 82) 


Kadang-kadang kata ini tidak diulangi karena mencukupkan 
penyebutannya pada salah satu saja. Ini akan diterangkan pada penjelasan 
tentang hal-hal yang dibuang. 

Mengenai kegunaannya sebagai huruf taukid (penegas), maka Az- 
Zamakhsyari berkata, al di dalam pembicaraan memberikan penegasan 


Al-ltgan fi Ulumil ur'an 617 


yang lebih. Kamu berkata: —&|3 Ju) (Zaid pergi), jika kamu bermaksud 
untuk menegaskan perkataan itu dan bahwa dia pasti akan pergi. Dia 
sedang bersiap-siap untuk itu dan dia benar-benar mengencangkan niatnya 
untuk pergi, maka kamu berkata: —&/J8 JL) Lai (Adapun Zaid, maka dia 
pergi). Karena itulah Sibawaih berkata, “Apapun yang terjadi, maka Zaid 
itu pergi.” 

Pemisah antara ci dengan /a' itu kadang-kadang berupa mubtada' 
seperti ayat-ayat yang telah lalu dan kadang-kadang berupa £habar, seperti: 
bp JM Ll (Adapun yang di rumah maka adalah Zaid) atau kalimat syarat, 
seperti pada firman Allah: 


HA Ob HYAT on Ga OS Ol Ul (Adapun jika dia 
termasuk orang yang dekat dengan Allah, maka dia memeroleh ketenteraman, rezeki, 
dan surga kenikmatan) (OS. al-Wagiah: 88-89) atau berupa siy yang dibaca 


nashab dengan jawabnya, seperti pada firman Allah Ta'ala: 
Ki ai Lu (Adapun terbadap anak yatim maka janganlah kamu 
membentaknya) (OS. adh-Dhuha: 9) atau berupa waf'ul dari fi'il yang 
terbuang yang ditunjukkan oleh kalimat yang disebutkan setelah ja' seperti 


telah Kami beri petunjuk) (9S. Fushshilat: 17) menurut gira'ah beberapa 
ulama yang membaca »$ dengan nashab. 


firman Allah: AL 25 Gala (Dan adapun kaum Tsamud, maka mereka 


Peringatan 


Bukanlah termasuk ke dalam Us! pada firman Allah: Met PEG 
(atau apakah yang telah kamu kerjakan) ((9S. an-Naml: 84) tetapi itu terdiri dari 


dua kata, yaitu ci yang mungathi” dan W yang digunakan untuk pertanyaan. 
Lo! (Dengan kasrah dan tasydid) 


Kata ini digunakan untuk beberapa makna, yaitu: 
—  Ibham (penyamaran), seperti: 
SEA Ul HA UI AN YA SA OA 
“Dan ada pula orang-orang lain yang ditangguhkan sampai ada keputusan 
Allah, adakalanya Allah akan mengazab mereka dan adakalanya Allah 


menerima taubat mereka” ((9S. at-Taubah: 106) 


618 Al-ttgan fi Ulumil lur'an 


—  takhyir (pemilihan), seperti: 
“kamu boleh menyiksa atau boleh berbuat kabar ii os. al-Kahfi: 8g 


Ai ad (Ka Tg ak ot Gi 
“apakah kamu yang akan melempar dahulu ataukah kami yang lebih dulu 
melempar.” (9S. Thaha: 65) 


"kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan.” (OS. Muhammad: 4) 
—  tafshil (pemerinci), seperti: 


Gi Up SE Lal 


“Ada yang bersyukur dan ada pula yang kafir.” (9S. al-Insan: 3) 
Peringatan-Peringatan 


Pertama 


Tidak ada perbedaan bahwa Ls! pada contoh yang pertama dari semua 
contoh ini tidak memiliki pengaruh apa-apa, tetapi diperselisihkan pada 
contoh yang kedua. Menurut kebanyakan ulama bahwa itu adalah huruf 
atbaf. Ini diingkari oleh beberapa ulama, di antaranya Ibnu Malik karena 
pada umumnya selalu bersama dengan wawu yang berfungsi sebagai athaf. 
Ibnu “Ushfur menyangka telah terjadi Ijmak pada hal itu. Mereka 
menyebutnya di dalam bab athaf karena kata ini selalu bersama dengannya. 
Sebagian lagi berpendapat bahwa lb! itu meng-athafkan isim kepada isim 
dan wawu itu meng-athafkan Ws! kepada ll. Ini adalah pendapat yang aneh. 


Kedua 

Akan diterangkan bahwa kata ini kadang-kadang sama maknanya 
dengan ni Perbedaan di antara keduanya adalah bahwa dengan Le! 
perkataan itu sejak semula dibangun berdasarkan apa yang dikehendaki 
dengan penyebutannya. Karena itulah wajib diulang-ulang. Adapun a 
maka pada awalnya perkataan itu dibangun berdasarkan kepastian, 
kemudian terjadilah kesamaran di pertengahannya. Karena itulah, kata 
ini tidak diulang-ulang. 


A-tgan fi Ulumil ur'an 619 


Ketiga 


o 
& 
LA LA DB 


Firman Allah Tr'ala: At Ra ya aj UB Jika kamu melihat seorang 
manusia) (9S. Maryam: 26) bukan termasuk ke dalam bagian L| ini, tetapi 


itu terdiri dari dua buah kata, yaitu U! yang digunakan untuk syarat dan Le 
yang dijadikan tambahan. 


O! (Dengan kasrah dan tanpa tasydid) 


Ini digunakan untuk bermacam-macam makna, yaitu: 


Pertama, digunakan untuk menunjukkan makna syarat, seperti pada 
firman Allah: 


Kal B3 ed TAK Lgi ol 


“Jika mereka berbenti maka akan diampuni apa yang telah lalu.” (9S. al- 

Anfal: 38) 
SA Aa Tea 2 1 3 Ol 

“dan jika mereka kembali lagi, maka sesungguhnya akan berlaku kepada 
mereka sunah Allah terbadap orang-orang yang terdahulu.” (OS. al-Anfal: 38) 

Jika kata Ol masuk ke dalam 4 , maka yang men-yag-kan adalah 4 itu, 
bukan kata sis seperti: | jas d ob (Jika mereka belum melakukan) (OS. al- 
Bagarah: 24). Jika masuk pada Y maka yang men-jagm-kan adalah Uu! itu, 
bukan Y, seperti: J Fi Vla (Dan sekiranya Engkau tidak memberikan ampun 
kepadaku) (OS. Hud: 47), 034 mes Y Ol (Jika kalian tidak menolongnya) (OS. 
at-Taubah: 40). Perbedaannya adalah bahwa 4 itu adalah sebuah ami! 
yang pasti memengaruhi kata berikutnya dan tidak dapat dipisahkan antara 
keduanya dengan sesuatu apapun, tetapi v| itu boleh dipisah antaranya 
dengan kata yang dipengaruhinya (ma'mulnya) dan Y yang bermakna nafi 
itu tidak dapat menjagmkan. Maka pengaruh irab jagm itu dinisbatkan 
kepada 0! dan bukan kepada Y. 


Kedua, digunakan untuk menyatakan nafi dan dapat masuk ke dalam 
Jumlah ismiyah dan jumlah filiyah, seperti: 


IP SA 
“Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu tidak lain, kecuali berada dalam 
tipuan.” ((9S. al-Mulk: 20) 


620 Al-ttgan fi Ulumil lur'an 


Tang 3 Y) pena w 

“Ibu kalian, tidak lain adalah yang melahirkan kalian” (OS. al- Muj adilah: 2 

Aan 

“Kami tidak menghendaki, kecuali kebaikan.” (OS. at Tambah: 107) | 

LET 833 Ta Os 

“Yang mereka sembah selain Allah itu, tidak lain Possalah berhala ii (OS. 

an-Nisa: 117) 

Dikatakan, “o) tidak datang kecuali diikuti oleh kata Y, seperti 

yang telah lalu atau u Jaa dibaca dengan tasydid, seperti: 


Let 


ba Ugal T ne #3 | (Tidak ada satu jiwa pun melamkan ada penjaganya) 
(OS. ai -Tharig: 4) pada gira ali yang membaca dengan tasydid.” 
Ini dibantah dengan: Tkp oa. . 5 Jis V| (Kamu tidak mempunyai 


hujah tentang in) (9S. Yunus: 63) dan Ka Pen) An S SA ai Y9 (Aku tidak 
tahu boleh jadi itu adalah fitnah bagi kalian) (OS: al-Anbiya”: 111). 


Di antara yang ditafsirkan sebagai yang menunjukkan kepada makna 
nafi adalah firman Allah Ta'ala: 
ine & o) 
“Jika kami menghendaki berbuat demikian, niscaya kami telah melakukannya.” 
(OS. al-Anbiya: 17) 


Ii sa OS of J3 
“Katakanlah, Jika benar Tuhan Yang Maha Pemurah itu mempunyai anak.” 

(OS. az-Zukhruf: 91) Karena itulah, diperbolehkan wagaf di sini. 
Ad SUS Os MA 
“Dan sesungguhnya Kami telah meneguhkan kedudukan mereka dalam hal 
hal yang Kami belum pernah meneguhkan kedudukanmu dalam hal itu” (9S. al- 
Ahgaf: 26) maksudnya adalah “pada tempat yang Aku teguhkan kamu di 
in?”. Ada yang menyatakan bahwa u| di sini adalah tambahan. Pendapat 

yang pertama itu dikuatkan oleh firman-Nya: 


SIS AN SA 


“Kami telah meneguhkan mereka di bumi dengan sesuatu yang belum Kami 


Al-ltgan fi Ulumil ur'an 621 


teguhkan untuk kalian) (9S. al-Ar'am: 6). Dialihkan dari Ls agar tidak diulang- 
ulang, hingga lafadznya menjadi berat. 
Saya berpendapat bahwa makna nafi itu diriwayatkan dari Ibnu Abbas 


seperti yang telah dijelaskan pada bagian tentang yang gharib dari jalur Ibnu 
Abi Thalhah. Makna syarat dan nafi itu berkumpul pada firman-Nya: 


BAR aa BAN Aa SA Ol EN 

“Dan sungguh jika keduanya akan lenyap, tidak ada seorang pun yang dapat 
menahan keduanya.” (9S. Fathir: 41) 

Jika o! yang bermakna nafi itu masuk ke dalam jumlah ismiyah maka 

tidak ber-amal (berpengaruh terhadap Prab), menurut jumhur. Kisa'i dan 


Mubarrid membolehkannya ber-amwa/ seperti «4. Di antaranya adalah 
gira'ah dari Sa'id bin Jubair: 
SIA Its AN 03 ya OLX li Ol 
“Sesungguhnya yang kalian sembah selain itu tidak lain hanyalah hamba- 
hamba seperti kalian” (al-N'raf: 194). 


Catatan 


Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Mujahid bahwa dia berkata, 
“Semua kata Ol yang terdapat di dalam Al-Gur'an maknanya adalah untuk 
mengingkari.” 

Keriga, jika digunakan sebagai mukhafjafah (yang tidak dibaca tasydid) 
dari #sagilah (yang dibaca tasydid), maka kata ini masuk ke dalam dua 
macam kalimat itu. Jika masuk ke dalam jumlah ismiyah maka tidak ber- 
amal, seperti: 


BN UI PR 2 on 
“Dan semuanya itu tidak lain hanyalah kesenangan kehidupan dunia.” (OS. 
az-Zukhruf: 35) 


ne » Tana - dr af 
“Dan setiap mereka semuanya akan dikumpulkan lagi kepada Kami.” (OS. 
Yasin: 32) 


Sd OLS Ol 
“Keduanya ini tidak lain hanyalah penyihir” ((9S. Thaha: 63) pada gira'ah 
Hafsh dan Ibnu Katsir. 


622 Al-Itgan fi Ulumil lur'an 


Kadang-kadang ber-amal, seperti: (Dan sesungguhnya 
kepada mereka masing-masing yang berselisih itu pasti Tubanmu akan menyempurnakan 
dengan cukup) (9S. Hud: 111) pada gira'ah dua Imamul Haramain. 

Jika masuk ke dalam jumlah filiyah maka kebanyakan fi'ilnya 
merupakan ff'i/ madhi dari #'i-f'il nawasikh (OS dan kawan-kawannya 
atau b dan kawan-kawannya), seperti pada firman Allah Ta'ala: 


3 


3 resi ol. 1 

“Walaupun shalat itu merupakan sesuatu yang berat” (OS. al- Maca 143) 

IN EL sa 3 ME pa 1S Ol 

“Dan sesungguhnya mereka hampir NAN Aa Ban dari Sa Jang selah 
Kami wahyukan kepadamu.” (9S. al-Isra”: 73) 


£ —... 


nk ee KA V3 ol, 5 
“Dan kami dapati kebanyakan mereka adalah orang-orang yang benar-benar 
Jasig” (9S. al-Nraf: 102) 
Selainnya berupa /'/ mudhari' dari fi'ilfi'il nawasukh (OS dan kawan- 
kawannya atau «jk dan kawan-kawannya) seperti: 
ea YA Ga 3S op 
“Dan sesungguhnya orang-orang kafir itu Date bamar ponakan kamu? 


(OS. al-Galam: 51) 
ses td Ou ol 


“Dan sesungguhnya Kami yakin bahwa kamu benar- Hanan termasuk Pa 
orang yang berbohong.” (OS. asy-Syw'ara: 186) 

Kapan saja ditemukan oU! dan setelahnya berupa /im yang dibaca 
dengan fathah, maka termasuk dalam bab ini. 

Keempat, digunakan sebagai tambahan. Firman Allah ini ditafsirkan 
dengan penafsiran tersebut, yaitu: 48 5 Ta Olla (OS. al-Ahgaf: 20). 

Kelima, digunakan sebagai tatil (menj Siaskan sebab seperti 5. Ini 
dikatakan oleh para ulama Kufah. Mereka memberikan contoh pada 
firman Allah berikut ini: 

Inap (ES Ol A1 dl 

“Dan takutlah kamu kepada Allah, jika kamu adalah orang-orang yang 

beriman.” (OS. al-Ma'idah: 57) 


A-tgan fi Ulumil ur'an 623 


LAN pn Eun 
“Kalian akan masuk—insya Allah—ke dalam Masjidilharam dalam 
keadaan aman.” (9S. al-Fath: 27) 


Sa io IA 
“Dan kalian adalah lebih tinggi, jika kalian beriman,” (9S. Ali Imran: 
139) dan yang lainnya yang kemungkinan terjadinya merupakan kepastian. 
Jumhur menjawab dari ayat yang menjelaskan tentang kehendak Allah 
bahwa itu merupakan pemberian contoh kepada para hamba bagaimanakah 
caranya untuk mengatakan sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan 
datang atau pada asalnya itu merupakan syarat kemudian menjadi disebutkan 
untuk mengambil berkah darinya atau maknanya adalah: “insya Allah, tidak 
ada satu orang pun yang meninggal dunia sebelum memasukinya”. Mereka 
juga menjawab dari ayat-ayat yang lainnya bahwa itu adalah sebuah syarat 
yang dibuat untuk lebih menegaskan, seperti jika kamu berkata kepada 
anakmu: (sabu cl ciS Ol (Jika kamu adalah anakku, maka taatilah aki). 


Keenam, digunakan dengan makna seperti makna 48. Ini disebutkan 
oleh Guthrub. Dia memberikan contoh pada firman Allah: 
SS MI 45 U| SI (Maka ingatkanlah jika peringatan itu bermanfaa?) (OS. 
al-A'la: 9) maksudnya adalah benar-benar peringatan itu telah bermanfaat. 
Makna syarat padanya tidak dapat dibenarkan karena pemberian peringatan 
itu diperintahkan pada setiap keadaan. 


Yang lainnya berkata, “Kata ini bermakna syarat dan maknanya 
adalah celaan kepada mereka dan pernyataan bahwa mereka itu sulit 
mengambil manfaat dari peringatan itu.” 


Ada yang mengatakan, “Perkiraan kalimat ini adalah: Fe ta 


(walaupun peringatan itu tidak bermanfaah), seperti firman Allah: "EN Sai aa 
(pakaian yang memeliharamu dari panas)” (OS. an-Nahl: 81) 


Catatan 


Ada beberapa ulama yang berkata, “Di dalam Al-GYuran ada 0! yang 
bermakna syarat, tetapi syarat itu tidak dikehendaki, yaitu pada enam tempat: 


Lan 3g 2 sed Br S5 rar (dan janganlah kalian memaksa 
budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka 
menginginkan kesucian). (OS. an-Nur: 33) 


624 Al-ttgan fi Ulumil lur'an 


IA 30 3 


2. O gaao su tg ol AN LAS 3 Ka. 3 (Dan bersyukurlah kepada nikmat 
Allah, jika kamu hanya menyembah su -Nya). (OS. an-Nahl: 114) 


- 
PEP 


3, s3 Gs ami 3 jiwa Pt 5S ol 5 (Dan jika kalian berada dalam 
perjalanan dan tidak menemukan penulis, maka dengan gadai). (9S. al-Bagarah: 283) 


BO IG SA 


4. OP 3 1g ol (Jika kalian ragu maka idah para wanita itu). (OS. ath- 
Thala 4) 


5 Him Ol SAI ca! ia oi (untuk menggashar shalat jika kalian takut). 
(OS. an-Nisa”: 101) 


6. LM Poni ol 25 3 CN tai rerag (Dan suami-suami mereka 


lebih berbak untuk kembali kepada mereka jika mereka menginginkan 
perdamaian). (OS. al-Bagarah: 228) 


ol (Dengan fathah dan tanpa tasydid) 
Digunakan pada beberapa makna. 


Pertama, digunakan sebagai huruf mashdar yang me-nashab-kan fi'il 
mudhari' dan terletak pada dua tempat, yaitu pada permulaan kalimat, 
maka kedudukannya adalah ji mahalli raf 'in, seperti: 


“Dan jika kalian berpuasa itu adalah lebih baik bagi kalian” (9S. al- 
Bagarah: 184) 


S Pa) Gn Ieaton 

“Dan jika kalian memaafkan itu adalah lebih dekat kepada takwa,” (OS. 

al-Bagarah: 237) dan terletak setelah kata yang menunjukkan kepada 
makna yakin, maka kedudukannya 77 mahallai aa in, ata Sada 


0 AA 


“Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk Tin 
hati mereka.” ((9S. al-Hadid: 16) 


da yirktal 15 
“dan boleh jadi kalian membenci sesuatu” (9S. al-Bagarah: 216), 
atau f7 mahalli nashbin, seperti pada firman-Nya: 


esa 


A-tgan fi Ulumil ur'an 625 


“Kami takut mendapat bencana.” ((9S. al-Ma'idah: 52) 

GAS ot AI Kis EU, 
“Dan tidak patut bagi Al-Ouran itu untuk dibuakbuat” (9S. Yunus: 37) 
“aku ingin merusakkan perahu itu,” (9S. al-Kahfi: 79) i 


atau f7 mahalli jarrin, seperti: 
Pa PA SNN -.i 
UE of J3 oa M3 


“Kami telah merasa susah sejak sebeluim kamu datang kepada kami.” (OS. 
al-Nraf: 129) 


De TK ban kn Mn ET 2 
Da SI IL OI Ja ya 
“Sejak sebelum kematian itu mendatangi salah seorang di antara kalian.” 


(OS. al-Munafigun: 10) 


ol adalah buruf maushul dan disambungkan dengan 771 mudhari' 
seperti contoh-contoh di atas dan dengan /77/ madhi, seperti: 


“Jika saja Allah tidak memberikan karunia kepada kami” (9S. a-@ashash: 82) 
IS 
“Jika saja Kami tidak meneguhkan kamu.” (9S. al-Isra”: 74) 


Kadang-kadang fi'i/ mudhari setelahnya dibaca mwarfu' karena 
menganggapnya tidak beramal, karena disamakan dengan saudaranya, 


seperti gira'ah Ibnu Muhaishin: 2 “ Ol SI Ed (bagi orang yang 
hendak menginginkan menyempurnakan persusuan). ((9S. al-Bagarah: 233) 


Kedua, jika digunakan sebagai mukhajjajah (yang tidak dibaca tasydid) 
dari #sagilah (yang dibaca tasydid), maka terletak di antara fil yang menunjukkan 
makna keyakinan atau yang disamakan dengannya, seperti pada: 


YP AN Op Si 
“Apakah mereka itu tidak melihat bahwa patung anak lembu itu tidak dapat 
memberikan jawaban dari suatu perkataan kepada mereka.” (9S. Thaha: 89) 


Oka ol Ja 


“Dia mengetahui bahwa akan ada.” (9S. a-Muzzammil: 20) 


626 Al-ttgan fi Ulumil lur'an 


OS Ts 

“Dan mereka menyangka tidak akan terjad?” (9S. al-Ma'idah: 71), pada 
gira'ah yang membacanya dengan rafa' 

Keriga, digunakan dengan makna mufassirah (menafsirkan), seperti si: 


Be Ul gi ol HL 
“Lalu Kami wahyukan kepadanya, “Buatlah bahtera di bawah penilikan 

Kami.” (OS. a-Mwminun: 27) 

KA SI Oo 
“Dan mereka diseru, Itulah surga” (9S. al-A'raf: 43) 
Syaratnya adalah: 

1. Hendaknya didahului oleh kalimat (sempurna). Karena itu salahlah 
orang yang menjadikan ayat ini masuk ke dalamnya, yaitu 
Ori 23 Nekat A3 “Ale (dan doa terakhir mereka adalah 
bahwa segala puji itu bagi Allah Tuhan semesta alam) (OS. Yunus: 10), 
diikuti oleh kalimat, 
kalimat sebelumnya mengandung suatu kata yang menunjukkan 
perkataan, seperti firman Allah: | Lal al Hi Si Gaia (dan pergilah 
pemimpin-pemimpin mereka seraya berkata, “Pergilah kamu,” (9S. Shad: 
0) karena yang dimaksud dengan “berangkat” di sini adalah berjalan, 
padahal yang dimaksud adalah pengucapan lisan mereka dengan 
perkataan ini, sebagaimana yang dimaksud adalah bukan perjalanan 
yang dikenal, tetapi perjalanan yang terus-menerus. Az-Zamakhsyari 
menyangka bahwa yang terdapat pada Pt Ji Kn SIA of (agar 
buatlah dari gunung-gunung itu sebagai rumah) (OS. an-Nahl: 68) bermakna 
mufassirah karena sebelumnya adalah: JI Sh 33 (Dan 
Tuhanmu telah memberikan ilham kepada lebah). Wahyu di sini maksudnya 
ilham, menurut kesepakatan para ulama. Pada 1/ham itu tidak ada 
makna perkataan. Tetapi Ol di sini termasuk huruf mashdaris 


4. pada kalimat sebelumnya tidak terdapat huruf-huruf J 58 (perkataan) dan 
semua cabangnya. Az-Zamakhsyari berkata tentang firman Allah SWT: 


ANA ola LAU ad lau 
“Aku tidak berkata kepada mereka, kecuali apa yang Engkau perintahkan 
kepadaku agar sembahlah Allah.” (9S. al-Ma'idah: 117) 


Al-ltgan fi Ulumil ur'an 627 


ol di sini boleh bermakna mufassirah karena kata “berkata” dapat 
ditakwilkan dengan perintah, maksudnya adalah “aku tidak 
memerintahkan mereka, kecuali seperti apa yang Engkau perintahkan 
untuk menyembah Allah”. 

Ibnu Hisyam berkata, “Itu adalah baik. Karena itulah dibuat kaidah 
syaratnya yaitu jika pada kalimat sebelumnya tidak ada kata J5, 
kecuali jika dapat ditakwilkan dengan yang lainnya.” 

Aku berkata, “Ini aneh. Mereka mensyaratkan agar pada kalimat 
sebelumnya tidak terdapat kata 3 $ dan jika kata d 3 disebutkan dengan 
jelas, maka mereka menakwilkannya. Ini seperti yang telah lalu ketika 
Jl pada oYI dijadikan sebagai huruf tambahan padahal mereka 
mengatakan bahwa maknanya sudah mencakup Jl itu sendiri” 


5. tidak dimasuki oleh huruf jar. 
Keempat, digunakan sebagai huruf tambahan. Kebanyakan terletak 
setelah ( yang menunjukkan makna waktu, seperti: 
bi Bolu, 
“Dan ketika utusan-utusan Kami itu telah datang kepada Luth.” (9S. al- 
Ankabut: 33). 


Al-Ahfasy menyangka bahwa ol ini me-rashab-kan Ji mudhari' pada 
saat digunakan sebagai tambahan ini. Dia memberikan contoh: 
3 Je 3 Jai Yi july (Mengapa kami tidak berperang di jalan Allah) (OS. 
dibatasi 246) dan Si ar (aa Yi Uu, (Mengapa kami tidak bertawakal 
kepada Allah) (OS. Ibrahim: 12). Dia berkata bahwa Ol di sini digunakan 
sebagai tambahan, dalilnya adalah: AL AN LI, (mengapa kami tidak 
beriman kepada Allah) (9S. al-Ma'idah: 84). 

Kelima, digunakan untuk menunjukkan makna syarat, seperti yang 


dibaca kasrah. Ini dikatakan oleh para ulama Kufah. Mereka mencontohkan 
pada firman Allah: 


Ka 3 


s 
- 


i 


“Jika salah seorang dari keduanya lupa” (9S. al-Bagarah: 282), 
SAI kmi jp 1S yak Oi 
“ika mereka menahan kamu dari Magjidil-haram” (AS. al-Ma'idah: 2), 


628 Al-ttgan fi Ulumil lur'an 


Ga Jaa Up (AS Oi Unit 
“ika kalian adalah kaum yang melampaui batas” (OS. az-Zukhrut: 5)” 
Ibnu Hisyam berkata, “Menurutku hal ini menjadi kuat karena dua 


hal, yaitu keduanya dapat saling menggantikan dan pada ayat ini telah dibaca 
dengan Ol dan Ol serta masuknya /a' pada: S3 is (OS. al-Bagarah: 282).” 
Keenam, digunakan untuk menunjukkan makna nafi. Beberapa ulama 
berkata mengenai firman Allah: ai Tie ja 32 23 B) (Dan janganlah 
kamu percaya bahwa akan diberikan kepada seseorang seperti apa yang diberikan 
kepadamu) (OS. Ali Imran: 73) maknanya adalah “tidak diberikan”. Yang 
benar bahwa 0! ini huruf mashdari, rnaknanya adalah janganlah kalian 


» 


percaya bahwa akan diberikan”. 


Ketujuh, digunakan untuk menunjukkan makna 7a/// (menerangkan 
sebab) seperti 5. Ini dikatakan oleh beberapa ulama pada: 


“Tetapi mereka heran karena datang pemberi peringatan dari orang-orang 
Jang di antara mereka” (9S. Gat: 2), 


Aa SU AN DAA 

“mereka mengeluarkan Rasul dan kalian karena kalian beriman” (OS. al- 

Mumtahanah: 1). Tetapi yang benar bahwa kata tersebut di sini adalah 
huruf mashdari dan sebelumnya ada lam yang dikira-kirakan. 


Kedelapan, maknanya sinonim dengan 5 (agar tidak). Ini dikatakan 


3 


oleh beberapa ulama pada firman Allah: at of 23 At Gee Allah 


menjelaskan kepada kalian agar kalian tidak sesat) (OS. an-Nisa: 176). Yang 
benar bahwa ini adalah huruf mashdari dan perkiraannya adalah “karena 
tidak menginginkan kalian sesat”. 


&)) (Dengan kasrah dan tasydid) 


Digunakan pada beberapa makna, yaitu: 

Pertama, digunakan untuk makna penegasan dan pembenaran. Inilah 
makna yang umum, seperti pada firman Allah: ae P san 3 Si (Sesungguhnya 
Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang) (OS. al-Bagarah: 173) dan 


103. Az-Zukhruf: 5. Dan lihatlah al-Mughni, 35. 


A-tgan fi Ulumil ur'an 629 


0 Saku pad SI UI (Sesungguhnya kami benar-benar utusan kepada kalian) (OS. 
Yasin: 16). Abdul Gahir berkata, “Penegasan dengannya lebih kuat daripada 
penegasan dengan /am. Kebanyakan menurut penelitian terletak setelah adanya 
pertanyaan, baik yang jelas disebutkan maupun yang dikira-kirakan, jika 
penanya memiliki perkiraan.” 

Kedua, digunakan untuk makna 7a///. Ini ditegaskan oleh Ibnu Jinni 
dan para ahli ilmu bayan. Mereka membuat contoh pada ayat: 


A5 oke AN OLS Ig ika 
“Dan mintalah ampun kepada Allah. Karena sesungguhnya Allah adalah 
Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (9S. a-Muzammil: 20) 


HI IA UP 0 ella Jie 
“Dan berdoalah untuk mereka. Karena sesungguhnya doa kamu itu merupakan 
ketenangan bagi mereka.” (9S. at-Taubah: 103) 


P, BE pe Oia WA 
“Dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan, karena sesungguhnya 
nafsu itu menyuruh kepada kejahatan” (9S. Yusuf: 53) 
Ini adalah satu bagian dari penegasan. 
Ketiga, sinonim dengan «- (ya). Ini ditegaskan oleh kebanyakan 


ulama, di antaranya Al-Mubarad, yang memberikan contoh pada: 


se 013 O! (Sesungguhnya kedua orang ini adalah penyihi (OS. Thaha: 63). 


Ol (Dengan fathah dan tasydid) 


Pertama, digunakan sebagai huruf yang maknanya menegaskan. Yang 
lebih benar bahwa ini adalah cabang dari yang dibaca kasrah dan bahwa 
kata ini termasuk mwaushul harfi yang isim dan khabar-nya ditakwilkan 
menjadi washdar. Jika £habar-nya merupakan kata yang diambil dari mashdar 
mu'awwal maka ditakwilkan dari lafadznya, seperti: 


aa na Klan bhupla 
“agar kalian mengetahui bahwa Allah itu Maha Berkuasa atas segala sesuatu” 
(OS. ath-Thalag: 12) maka takwilnya adalah 4 ,38 (kekuasaan-Nya). Jika 


merupakan kata benda yang jamid, maka ditakwilkan dengan 


US (keadaan). 


630 Al-ttgan fi Ulumil lur'an 


Maknanya sebagai penegasan ini dianggap musykil. Karena jika kamu 
menyebutkan washdar yang sepadan dengannya, maka tidak memberikan 
makna penegasan. Ini dijawab bahwa penegasan itu adalah milik mashdar 
yang ditempati. Karena itulah perbedaan antaranya dengan yang dibaca 
kasrah adalah penegasan pada yang dikasrah itu terhadap isnadnya 
(penyandarannya) sedangkan pada kata ini pada salah satu sisinya. 


Kedua, digunakan sebagai salah satu “bahasa” dari G8, (boleh jadi). 
Firman Allah ini ditafsirkan demikian, yaitu: 
o P3 Tn Lc AI Te -. Pena 3 (Dan apakah yang memberitahukan 


kepadamu bahwa apabila mukjizat datang mereka tidak akan beriman) (OS. al- 
An'am: 109) pada gira'ah yang membaca dengan fathah, maknanya adalah 
“boleh jadi dia”. 

f 


Isim yang menunjukkan makna antara pertanyaan dan syarat. Adapun 


—AN 


yang digunakan sebagai pertanyaan, maka kadang- NG maknanya: 


“Seperti &S (bagaimana), misalnya:(g” iy Lag AN sih aa S1 (bagai- 
manakah Allah akan menghidupkan desa ini setelah kematiannya) (OS. al- 
Bagarah: 259) dan & Bari & A (bagaimanakah mereka itu ditipu) (OS. 
at-Taubah: 30). 


“ Seperu cl ge (dari mana), misalnya: ia 2 (dari mana ini datang 
kepadamu) (OS. Ali Imran: 37). Disebutkan dalam kitab Arusu/ Afrah, 
“Perbedaan antara pertanyaan yang menggunakan Ki dan si Oo 
pertanyaan yang menggunakan sz! menanyakan tentang tempat 
bercokolnya sesuatu sedangkan pertanyaan yang menggunakan ga 
menanyakan tentang tempat munculnya sesuatu itu. Gira'ah yang 
syadz ini maknanya dijadikan demikian, yaitu: Ux $W Luw ai 
(Sesungguhnya Kami benar-benar telah menurunkan air dari langi?) '" 


» Seperti (ss (kapan). 


Ketiga makna ini disebutkan pada ayat: Ha A e Hg | Pir ("aka 


datangilah tempat bercocok tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki) 
(OS. al-Bagarah: 223). 


104. Abasa: 24. Di dalam al-Burhan disebutkan bahwa maknanya adalah "dari mana". 


A-tgan fi Ulumil ur'an 631 


Makna yang pertama diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari jalur Ibnu 
Abbas. Makna yang kedua diriwayatkan dari Rabi' bin Anas dan dia 
memilihnya. Makna yang ketiga diriwayatkan dari Adh-Dhahak. 
Diriwayatkan dari Ibnu Umar pendapat yang keempat tentang ayat ini 
bahwa maknanya adalah #4 L-— (jika kalian menghendaki). Abu Hayyan 
memilih bahwa d pada ayat ini bermakna syarat sedang jawabnya dibuang 
karena telah ditunjukkan oleh kalimat sebelumnya. Sebab jika kata itu 
bermakna pertanyaan, maka pastilah akan dicukupkan dengan kalimat 
setelahnya saja, sebagaimana keadaan sebuah pertanyaan yang dicukupkan 
dengan kalimat setelah kata tanya. Maksudnya sebagai perkataan yang dapat 
dipahami ketika berhenti darinya, baik berupa kata kerja maupun kata benda. 


os 
3 
Ini sebagai huruf athaf yang memiliki beberapa makna. 


oo #0. 


1. Keraguan dari pembicara, seperti: C 2 al Lag ea (kami tinggal 
satu hari atau setengah hari) (OS. al- Muw'minun: 113). 
2. Untuk menyamarkan kepada pendengar, seperti: 


an SS sb ai SU Uu 


“Dan sesungguhnya kami atau kamu (orang musyrik| pasti berada dalam 


iw 


kebenaran atau dalam kesesatan yang nyata.” ((9S. Saba': 24). 


3. Untuk memilih salah satu di antara dua kata atau kalimat yang di- 
athaf-kan jika keduanya tidak mungkin dikumpulkan dan untuk 
menunjukkan kebolehan jika keduanya dapat dikumpulkan. Contoh 
dari makna yang kedua ini adalah firman Allah: 


ASI ca Yi AS By SE oi Suit EN 
“Dan tidak ada dosa atas kalian jika kalian makan dari rumah kalian 
atau dari rumah bapak-bapak kalian” (9S. an-Nur: 61) 


Contoh dari makna yang pertama adalah pada: 
was Ta (ba ia ae 


“maka wajib atasnya berfidyah, yaitu benuna atau bersedekah zegn 
berkurban.” ((9S. al-Bagarah: 196) 


PAS PSA Ooabi ban La SU WAS Sa AA 


15 AA 


632 Al-ttgan fi Ulumil lur'an 


“maka kafaratnya adalah memberi makan sepuluh orang fakir miskin, yaitu dari 
makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu atan memberi makan 
kepada mereka atan memerdekakan seorang budak.” (9S. al-Ma'idah: 89) 
Ada yang menganggapnya musykil karena pengumpulan bagi semua 
itu dimungkinkan pada dua ayat ini. Ibnu Hisyam menjawab bahwa 
hal itu terlarang bila dilihat dari segi setiap kafarat atau fidyah. Tetapi 
satu dari semua itu merupakan kafarat atau fidyah dan yang lainnya 
adalah suatu ibadah yang berdiri sendiri yang keluar darinya. 


Aku berkata, “Contoh yang lebih baik adalah firman Allah: 


Pan 80 


bgs II ja Si (Sea (agar mereka itu dibunuh atau disaliby (OS. al- 
Ma'idah: 33). Menurut pendapat yang menyatakan bahwa imam boleh 
memilih salah satu dari semua itu, maka dia dilarang untuk 
mengumpulkan semua ini. Tetapi dia hanya dibolehkan memilih salah 
satu yang merupakan hasil dari ijtihadnya. 

4. Untuk menunjukkan makna perincian setelah adanya makna yang 
global, seperti: 1 2g? sks “3 SA 19 2 | JG, (Dan mereka berkata, 
Jadilah kalian Yahudi atau Nasrani, maka kalian akan mendapatkan petunjuk ” 
(OS. al-Bagarah: 135) dan seperti pada: S2 vi Atu j6 Y 
(kecuali mereka berkata, “Seorang penyihir atau seorang yang » gila 3 (OS. 
adz-Dzariyat: 52). Maksudnya sebagian dari mereka berkata demikian 
dan sebagian yang lain berkata demikian. 


5. Merunaa makna idhrab (bahkan) seperti J. Dicontohkan maknanya 


Ka er 


adalah: 9 sh A ng Hi uu S! oLkw jl3 (Maka Kami sa Dadan kepada 


seratus ribu atan lebih dari it) (OS. ash-Shaffat: AM): S8 oa "3 LB OS 
(Onaka jadilah dia dekat kepada Muhammad sejarak dua njung busur panah 
atau lebih dekat lag) 1. an-Najm: 9) dan pada gira'ah beberapa ulama: 


20. 


lXes | ALS var 4 (apakah setiap kali mereka membuat suatu perjanjian) 
(OS. al-Bagarah: 100) dengan bacaan sukun pada wawu. 


6. Pengumpulan secara mutlak, seperti 4 (dan), misalnya: 
ag 3 Ig Ta (boleh jadi dia menjadi ingat dan menjadi takut) (OS. 
Thaha: 44) dan seperti: (S3 et 23 5 s3 Hal (agar mereka 


bertakwa dan agar Al-Our'an itu menimbulkan pengajaran bagi mereka) 


(OS. Thaha: 113). 


A-tgan fi Ulumil ur'an 633 


7. Menunjukkan makna pendekatan. Ini disebutkan oleh Al-Hariri dan 
Abul Baga'. Dia memberikan contoh pada: 


LA Ai AI HSNI BU NU 
“Dan urusan hari kiamat itu tidak lain, kecuali hanya sekejap mata atau 


lebih pendek daripada itu” (9S. an-Nahl: 77). Ini dibantah karena makna 
kedekatan itu diambil dari yang lain, bukan dari 3. 


8. Sinonim dengan makna Y! (pengecualian) dan makna (J! (batas suatu 
tujuan). Bila maknanya seperti kedua hal ini maka dia me-nashab- 
kan #'l mudhari setelahnya dengan ol yang tersimpan. Ini dicontohkan 
dengan firman Allah pada: 


Kap HPN OA yaa Ala eU aah Ol KIE SY 
“Tidak ada kewajiban membayar mahar atas kamu, jika kamu menceraikan 


istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu 
menentukan maharnya” (OS. al-Bagarah: 236) 


Dikatakan bahwa 771/ mudhari' setelah KI itu dibaca nashab, bukan 
dibaca jagm karena di-athafkan kepada «8 sx, agar maknanya tidak 
menjadi: “tidak ada dosa bagi kalian tentang hal-hal yang berhubungan 
dengan mahar-mahar perempuan, jika kalian menalak mereka pada masa 
salah satu dari hal ini tidak ada”. Padahal jika yang tidak disebutkan itu 
adalah mahar, bukan bercampur, maka haruslah dibayarkan mahar mits/ 
(yang sepadan dengan perempuan-perempuan itu). Jika yang tidak ada 
adalah percampuran (jimak), bukan mahar, maka yang harus dibayar adalah 
separuh dari maharnya. Maka bagaimanakah mungkin dosa itu ditiadakan 
ketika salah satu dari kedua hal itu tidak ada. Juga karena wanita-wanita 
yang diceraikan yang telah disebutkan maharnya telah disebutkan pada 
ayat berikutnya: 

BEP Hai Ted ESA) yh yaa Ol F8 ya GA gatal Of, 
“Dan jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, 
padahal kamu telah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar 
Jang telah kamu tentukan itu. (9S. al-Bagarah: 237) 

Wanita-wanita yang telah disetubuhi tidak disebutkan karena telah dapat 
dipahami pada ayat sebelumnya. Jika kata 1» & itu dibaca dengan jazm, 
maka wanita-wanita yang telah disetubuhi dan yang telah disebutkan 
maharnya akan setara penyebutannya. Tetapi jika ni itu dikira-kirakan 
bermakna Y! (kecuah), maka perempuan yang telah disebutkan maharnya 


634 Al-ttgan fi Ulumil Iur'an 


keluar dari yang telah disetubuhi dalam hal penyebutannya. Demikian juga 
jika dikira-kirakan bermakna (4! (sampai), maka jadilah maknanya sebagai 
batas dari peniadaan dosa itu, bukan untuk menafikan persetubuhan. 

Ibnu Hajib membantah argumen yang pertama bahwa maknanya adalah 
selama salah satu dari keduanya itu tidak ada, tetapi maknanya adalah selama 
tak satu pun dari kedua hal itu ada. Jadi, dengan menafikan kedua-duanya. 
Karena itu adalah kata nakirah dalam konteks nafi yang jelas. 

Lainnya menjawab dari argumen yang kedua bahwa penyebutan 
wanita-wanita yang telah disebutkan maharnya itu untuk meyakinkan 
bahwa yang separuh adalah miliknya, bukan untuk menjelaskan bahwa 
mereka itu masuk ke dalam kalimat itu. 


Di antara firman Allah yang bermakna demikian adalah: 


gala “ se kai (kamu memerangi mereka, kecuali jika mereka itu beriman) 
(OS. al-Fath: 16). 


Peringatan-Peringatan 


Pertama 
Para ulama terdahulu tidak menyebutkan makna-makna yang banyak 


ini. Tetapi mereka berkata, “Makna dari 4 adalah untuk salah satu dati 
dua hal atau dati banyak hal.” 


Kedua 


Abul Baga' berkata, “ 4 yang terletak pada larangan berbeda dengan 
4 yang terletak pada kalimat yang menunjukkan makna kebolehan. Maka 
haruslah meninggalkan dua hal yang dilarang, seperti pada: 
yg ai Fi) be Hi & Y3 (dan janganlah kamu menaati seseorang di antara mereka, 
baik yang berdosa atau Jang kafir) (OS. al-Insan: 24). Maka tidak boleh 
melakukan salah satu dari keduanya. Jika keduanya dilakukan, maka dia 
melanggar larangan itu dua kali. Sebab setiap dari kedua hal tersebut adalah 


salah satu dari larangan itu.” 


Yang lainnya berkata bahwa 4 pada contoh ini maknanya sama 
dengan wawu (dan) yang bermakna pengumpulan secara mutlak. 


105. Lihatlah al-Mughni, I: 67. 
106. Lihatlah Imla' ma Manna bihir Rahman karya Abul Baga', IL: 149. 


Al-tgan fi Ulumil ur'an 635 


Al-Khathibi berkata, “Yang lebih baik adalah KI di sini sesuai dengan 
makna dasarnya. Tetapi keumuman makna itu didapat dari makna larangan 
dan larangan adalah seperti nafi. Nafi pada konteks kalimat negatif 
membuat maknanya menjadi umum. Karena maknanya sebelum dilarang 
adalah: “kamu menaatinya dalam keadaan berdosa atau melakukan 
kekufuran”. Jadi, maknanya salah satu dari keduanya. Jika datang larangan 
terhadap makna yang positif itu, maka maknanya adalah: janganlah kamu 
menaati salah satu dari keduanya. Maka keumuman itu diperoleh dari 
makna larangan itu. Jadi, 4 di sini sesuai dengan makna dasarnya.” 


Ketiga 

Karena maknanya tidak untuk menunjukkan makna penggabungan, 
maka dhamir-nya kembali kepada salah satunya dalam bentuk mufrad, 
berbeda dengan wawu. Adapun firman Allah: 
Lag S3 au Pet 3 Las Ke Ol Gika dia itu dalam keadaan kaya atau 
miskin, maka Allah lebih utama daripada keduanya) (9S. a-Nisa': 135) maka 
dikatakan bahwa kata ini di sini maknanya sama dengan wawu. Ada yang 
mengatakan bahwa maknanya adalah: “jika kedua orang yang bermusuhan 
itu dalam keadaan kaya atau miskin”. 


Catatan 


Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa dia berkata, 
“Setiap kata 4 di dalam Al-Guran untuk menunjukkan makna pilihan. Jika 
ada kata 4& t OS (maka barangsiapa tidak mendapatkan), maka itu 
menunjukkan urutan.” 

Baihagi meriwayatkan dalam kitab Sunan-nya dari Ibnu Juraij bahwa 
dia berkata, “Setiap kata 4 di dalam Al-Our'an adalah untuk menunjukkan 
makna pilihan, kecuali pada firman Allah: | ye 4 Dakun ol, maka ini 
tidak untuk dipilih.” Imam Syafti berkata, “Itulah pendapatku.” 


s 
eYi 
Pada firman Allah: 
Bea 
“Kecelakaan bagimu, wahai orang yang kafir dan kecelakaan bagimu.” (OS. 
al-Oiyamah: 34) 


636 Al-ttgan fi Ulumil lur'an 


Jai 
“Maka kecelakaan bagi mereka.” (9S. Muhammad: 20) 
Disebutkan dalam kitab ash-Shihah bahwa perkataan mereka: CU | a 
adalah sebuah kata yang menunjukkan ancaman. Seorang penyair berkata: 
Jai db 
“Maka kecelakaan baginya kemudian kecelakaan baginya.” 
Al-Ashmu'i berkata, “Maknanya adalah “yang akan mencelakakannya 


» 


telah mendekatinya?” Al-Jauhari berkata, “Tidak ada seorang pun yang 
mengatakan yang lebih baik daripada yang dikatakan oleh Al-Ashmw'i.” 

Ada beberapa ulama yang berkata, “Itu adalah sebuah “sim fi! yang 
maknanya adalah “kecelakaan bagimu, kejahatan yang berlipat-lipat.” 

Dikatakan bahwa kata ini adalah sebuah nama untuk menunjukkan 
makna ancaman yang tidak dapat di-tashrif. Karena itulah, kata ini tidak diberi 
tanwin. Kedudukannya dalam kalimat dibaca rafa' karena terletak di awal 
kalimat dan &J adalah khabamya. Wazan-nya adalah (kes dan ada yang 
mengatakan Ja. 

Dikatakan bahwa maknanya adalah & Jb Jl (kecelakaan bagimu). 
Kata ini asalnya adalah kebalikan darinya, yaitu NS 3 kemudian huruf 
illatnya diletakkan di akhir. Di antaranya adalah perkataan Khansa': 


Aku telah berkehendak terhadap jiwaku dengan beberapa kehendak 
Maka celakalah jiwaku, celakalah jiwaku. 


Dikatakan, “Mencelamu lebih baik daripada meninggalkannya.” 
Kemudian permulaan kalimatnya dibuang karena seringnya ditemukan 
dalam perkataan. 


Dikatakan, “Maknanya adalah “kamu lebih layak dan lebih pantas 
untuk azab ini.” 


Tsa'lab berkata, “ &V 4s dalam pembicaraan bangsa Arab maknanya 
adalah mendekati kecelakaan, seolah-olah dikatakan kepadanya, “kamu telah 


mendekati kehancuran”. Asalnya adalah dari akat Tn & yang maknanya 


adalah dekat. Di antaranya adalah firman Allah: TG 2. sai | Pa (perangilah 
orang-orang kafir yang ada di sekitarmu)” (9S. at- Taubah: 123) 


A-tgan fi Ulumil ur'an 637 


An-Nahhas berkata, “Bangsa Arab berkata: &U 4, maknanya adalah 
hampir-hampir kamu celaka”, seolah-olah perkiraan kalimat ini adalah 
Tebih baik kecelakaan itu milikmu'.” 


«S! (Dengan kasrah dan sukun) 


Ini sebuah huruf yang digunakan untuk jawaban seperti «# (ya). Maka 
kata ini digunakan untuk membenarkan pembawa berita, memberitahukan 
kepada orang yang meminta berita, dan untuk menjanjikan kepada peminta 
berita. Pata ahli nahwu berkata, “Kata ini tidak terletak, kecuali setelah 
sumpah.” 


Ibnul Mali berkata, “Dan terletak setelah pertanyaan, seperti firman 


Allah Ta'ala: E al 1 sa St SU ginian (mereka menanyakan kepadamu, 
“Apakah hal itu benar?” Katakanlah, Ya, demi Tuhanku.” (9S. Yunus: 53). 


LSI (Dengan fathah dan tasydid) 


Kata ini mempunyai beberapa makna, yaitu: 
Pertama, untuk menunjukkan makna syarat, seperti pada firman Allah 


Ta'ala: pr Oa yG na AA Tety (waktu mana saja di antara dua waktu 
itu yang aku Pan, maka tidak ada permusuhan bagiku) (OS. a-@Gashash: 28) 


0. 30 10 


an Land s AI ArN ran an (dengan nama yang mana saja kamu seru, maka 
- mempunyai nama-nama yang baik) ((9S. al-Isra”: 110). 


Kedua, digunakan untuk menunjukkan makna pertanyaan, seperti 


Ao 


firman Alllah Ta'ala: UI sa 635 Te (siapakah di antara kalian yang 
ditambah keimanannya dengan ini) (OS. at-Taubah: 124). Kata ini digunakan 
untuk menanyakan salah satu dari dua perkara yang berpadanan pada 
Suatu urusan yang umum bagi keduanya, seperti pada firman Allah Ta'ala: 
Ca pa 2 LA ti (Onanakah di antara dua kelompok itu yang lebih baik 
kedudukannya) (OS. Maryam: 73) maksudnya adalah “kami atau para 
shahabat Muhammad”. 


Keran digunakan sebagai isim maushul, seperti: 


Uze NAN Pr ag 3 dagu 5 ea saj (Pasti kami akan tarik 
dari tiap-tiap golongan, siapa di antara mereka yang sangat durbaka kepada Tuhan 


Yang Maha Pemurah). (OS. Maryam: 69) 


638 Al-ttgan fi Ulumil lur'an 


Kata ini pada ketiga maknanya termasuk kata-kata yang yu rab. Pada 
makna yang ketiga, kata ini dibaca mabni pada fathah jika kata yang kembali 
kepadanya dibuang dan dijadikan idhafah seperti pada ayat tersebut. Tetapi 
Ahfasy mengatakan bahwa dalam keadaan seperti ini pun kata ini adalah 
murab. Dia mencontohkan bahwa ada beberapa imam gira'ah yang 
membacanya dengan nashab. Dia menakwilkan gira'ah dengan dhammah itu 
sebagai kalimat cerita. Yang lain menakwilkannya karena berhubungan 
dengan #1/. Zamakhsyari menakwilkannya sebagai Ehabar dari mubtada' yang 
dibuang dan perkiraannya adalah: “kami akan menarik beberapa orang dari 
setiap golongan”. Seolah-olah dikatakan: “siapakah beberapa orang itu”. 
Maka dijawab: “yaitu orang yang sangat durhaka”. Kemudian dua mubtada' 
itu dibuang dan dicukupkan dengan penyebutan ad. 

Ibnu Rawah menyangka bahwa kata ini pada ayat tersebut terputus 
dari idhafah dan dibaca mabni serta bahwa at (& adalah mubtada' dan 
khabar. Ini dibantah karena tulisan dhamir itu bersambung dengan cs dan 
karena adanya Ijmak bahwa kata ini menjadi mu'rab jika tidak di-idhafah-kan. 


Keempat, digunakan bersambung dengan huruf panggilan kepada kata 
yang ada J! nya, seperti: Eu Let L, Getdl Lai L. 
ad 
b! 
K3 
Az-Zajjaj menyangka bahwa kata ini merupakan 1sim dhahir. Jumhur 


berpendapat bahwa kata ini adalah dhamir. Kemudian mereka berbeda 
pendapat menjadi beberapa mazhab, yaitu: 


Pertama, kata ini dan yang bersambung dengannya adalah dhamir. 


Kedua, kata ini saja yang merupakan dhamir dan kata setelahnya 
merupakan isim yang di-idhafah-kan kepadanya untuk menjelaskan maksud 
dari pembicara apakah dia menghendaki kata ganti bagi orang pertama 
(pembicara), orang kedua (yang diajak bicara), atau orang ketiga, seperti: 
O.g34 CSUL (Maka hendaklah hanya kepada-Ku mereka takut (OS. an-Nahl: 51): 


5 adi sb & (Tetapi hanya kepada-Nya saja kamu berdoa) (OS. an-Nahl: 41), 


ISS BU) (banya kepada-Mu kami menyembah) (OS. al-Fatihah: 4). 
Ketiga, bahwa kata ini saja yang merupakan dhamir dan kata berikutnya 
merupakan huruf yang menjelaskan maksudnya. 


Keempat, kata ini adalah “mad (tiang) dan kata setelahnya adalah yang 
merupakan dhamir. 


A-tgan fi Ulumil ur'an 639 


Orang yang menyangka bahwa kata ini adalah wusytag (diambil dari 
akar kata yang lain) telah melakukan kesalahan. Kata ini dibaca dengan 
tujuh bahasa, yang Al-Guran dibaca dengannya, yaitu dengan tasydid pada 
ya' dan tanpa tasydid, ya-nya diganti dengan ha' yang dibaca £asrah dan 
dibaca dengan fathah. Ini semua adalah tujuh sedangkan yang tidak dipakai 
adalah kata yang dibaca dengan ha' fathah pada ya' yang dibaca tasydid, 

v £ 

Obl 

Ini merupakan isim yang digunakan untuk bertanya dan hanya 
digunakan untuk menanyakan sesuatu pada masa yang akan datang, seperti 
yang ditegaskan oleh Ibnu Malik dan Abu Hayyan serta tidak disebutkan 
adanya perbedaan pendapat pada hal ini. 

Pengarang kitab 4/-Ma'ani menyebutkan bahwa kata ini juga 
digunakan untuk masa yang telah lampau. 

As-Sakaki berkata, “Kata ini tidak digunakan, kecuali pada urusan- 
urusan yang maknanya sangat besar, seperti pada firman Allah: 
Lataa OLI (kapankah terjadinya) (OS. al-Nraf: 187): xl ey Obi 
(kapankah hari kiamat itu?) (OS. adz-Dzariyat: 12).” | 

Yang masyhur menurut para ahli nahwu adalah bahwa kata ini 
maknanya sama dengan (ss yang dapat digunakan pada urusan yang besar 
maupun yang lainnya. 

Di antara para ahli nahwu yang pendapatnya sama dengan pendapat 
yang pertama adalah Ali bin Isa ar-Raba'i dan diikuti oleh pengarang kitab 
al-Basith. Dia berkata, “Kata ini hanya digunakan untuk menanyakan suatu 
urusan yang besar maknanya.” 

Di dalam a/Kasyaf disebutkan, “Dikatakan bahwa kata ini adalah 
musytag dari si kemudian diubah menjadi wazan UN, karena maknanya 
adalah waktu yang mana dan kapan perbuatannya” dari akar kata 4d! 54 3 
(aku berlindung kepadanya) karena sebagiannya berlindung kepada 
keseluruhannya. Ini adalah pendapat yang jauh dari kebenaran.” 

Dikatakan bahwa asalnya adalah dari akar kata U! si (waktu yang mana). 


Dikatakan juga bahwa asal akar katanya adalah uv! 4 si (waktu yang 
mana), kemudian hamzah dari 0! 4 dan ya' dari si dibuang dan wawu-nya 
diubah menjadi ya' sedangkan yang dibaca sukun dibaca dengan idhgham 
padanya dan hamzahnya dibaca dengan kasrah. 


640 Al-ttgan fi Ulumil lur'an 


2 

Ini adalah sebuah “sim yang digunakan untuk menanyakan tempat, 
seperti pada firman Allah: 9 PA Tb (Onaka ke manakah kalian akan pergi) 
(OS. at-Takwir: 26) dan juga dapat bermakna sebagai syarat yang umum 
tentang tempat dan kata Lul lebih umum daripadanya, seperti: 


8g... 


aa SY Ay ui (ke mana saja dia disuruh oleh penanggungnya itu, maka 
dia tidak dapat mendatangkan suatu kebajikan) (OS. an-Nahl: 76). 


Ba' (Dengan Satu Titik) 


Ini merupakan huruf jar yang memiliki beberapa makna. 

Pertama, yang paling masyhur maknanya adalah untuk 1/shag 
(menunjukkan makna melekat pada sesuatu). Sibawaih tidak menyebutkan 
selain makna ini. 

Dikatakan bahwa maknanya tidak terlepas dari makna ini. Disebutkan 
dalam kitab Syarhul Luh, “Maksudnya adalah ketergantungan salah satu dari 
dua makna terhadap yang lainnya. Kemudian ketergantungan itu kadang- 
kadang dalam pengertian yang sebenarnya, seperti firman Allah Ta'ala: 
Ka sep opal (dan usaplah kepalamu) (OS. al-Ma'idah: 6), maksudnya 
adalah “lekatkanlah pengusapan itu pada kepala kalian” dan seperti: 


aa 2 Sun 3 Sa e 2 | setau Onaka usaplah mukamu dan tanganmu dengan 
debu itu, (OS. al- Ma idah: 6). Kadang-kadang dalam pengertian kiasan, 


seperti: | anal Is. 5 (dan apabila orang-orang yang beriman melewati mereka) 
(OS. al- Muthaffifin: 30), maksudnya adalah “pada tempat yang berdekatan 


» 


dengan mereka”. 
Kedua, soan (membuat // menjadi muta'adi/ membutuhkan objek), seperti: 
2 , P3 an 153 Tenan menghilangkan cahaya mereka) (OS. al-Bagarah: 17), 


Pa ESA Tar An di pu ' Jika Allah mengebendaki, Dia pasti menghilangkan 


Pend 


pendengaran mereka) (OS. al-Bagarah: 20) maknanya adalah: andi (meng- 


hilangkannya), seperti pada firman-Nya: gg! ker Cena (agar dia 
menghilangkan dosa dari kalian) (9S. az-Zukhruf: 33). an 


Al-ltgan fi Ulumil ur'an 641 


Al-Mubarri dan As-Suhaili menyangka bahwa perubahan makna kepada 
makna muta'adi dengan huruf ba' dan dengan hamzah itu memiliki perbedaan 
makna. Jika kamu berkata: maka maknanya adalah kamu bersama 
dengan Zaid pergi. Pendapat ini dibantah dengan ayat tersebut. 


Ketiga, istianah (untuk meminta bantuan), yaitu yang masuk kepada 
alat dari suatu perbuatan, seperti ba' pada basmalah. 


Keempat, sababiyah (menerangkan sebab), yaitu yang masuk kepada 
sebab perbuatan, seperti: 


“Maka masing-masing mereka kami siksa disebabkan dosa-dosa mereka.” 


(OS. al-Ankabut: 40) 


KN Pp Pa DEA 
“Kalian berbuat zalim karena kalian menjadikan anak lembu” (9S. al- 
Bagarah: 54) dan kadang-kadang diungkapkan dengan kata 1a/i/. 


Kelima, mushahabah (menerangkan kebersamaan) seperti «. Misalnya 


firman Allah: aa jas (turunlah dengan keselamatan) (9S. Hud: 48): 


CA J La ata 35 (Telah datang seorang rasul kepada kalian dengan 
kebenaran) (OS. an-Nisa': 170), (Maka sucikanlah Tuhanmu 
dengan memuji Tuhanmu) (OS. al-Hjjr: 98). 

Keenam, menunjukkan makna dgaraf seperti 3 baik waktu maupun 


tempat, misalnya: www Abe (Kami menyelamatkan mereka pada waktu sahur) 


Lg 


(OS. al-Oamar: 34): JAG BI AS Al AGS, (Allah telah menolong kalian di Badar 
(@S. Ali Imran: 123). 

Ketujuh, istila' (menunjukkan makna di atas) seperti (4s, misalnya pada 
firman Allah Ta'ala: daa TA ol up (orang-orang yang jika kamu percayakan 
kepada mereka harta Yang banyak) (OS. Ali Imran: 75), maksudnya adalah 
“padanya”, dengan bukti firman Allah Ta'ala: Pa PP SES Y! (kecuali 
seperti aku telah memercayakan saudaranya kepada kamu dahulu) (OS. Yusut: 64). 

Kedelapan, mujawazah (menunjukkan makna melampaui), seperti pada 
firman Allah: (as & Near ("aka tanyakankah tentang Allah kepada yang lebih 
mengetahui (Muhammad) tentang dia) (OS. al-Furgan: 59) maksudnya adalah 


642 Al-ttgan fi Ulumil lur'an 


“tentangnya”, dengan bukti firman-Nya yang lain: “saat Na o jai (mereka 
bertanya kepada kamu tentang berita-berita kalian) (OS. az-Ahzab: 20). 
Kemudian dikatakan bahwa hal itu hanya khusus pada Denai 
Dikatakan tidak demikian, seperti pada: & 3 Hai Oa mg & Tn (Cahaya 
mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka) (OS. at-Tahrim: 8), 
maksudnya adalah " melampaui sebelah kanan mereka: dan firman-Nya: 
LA APN per Fe 223 (Dan hari ketika langit pecah belah mengeluarkan kabut 
putih) (OS. al-Furgan: 25), maksudnya adalah “pecah melampaui kabut 
putih itu”. 

Kesembilan, tab'idh (menunjukkan makna sebagian) seperti «s, pada 
firman Allah Ta'ala: A 5s be ang K Uaitu mata air di dalam surga 
Jang dari padanya para hamba Allah minum) (OS. al-Insan: 6), maksudnya 
adalah “sebagian darinya”. 

Kesepuluh, ghayah (tujuan), seperti: At 38, (dan dia telah berbuat 
kebaikan kepadaku) (9S. Yusut: 100), maksudnya adalah “kepadaku”. 

Kesebelas, mugabalah (menunjukkan arti lawan kata/antonim), yaitu yang 
merupakan tambahan pada /a7/ secara wajib, seperti pada firman Allah 
Ta'ala: 3 Pre ES Kw di | JI (Masuklah kalian ke surga disebabkan 
amal-amal kalian) (9S. an-Nahl: 32). Kami tidak mengatakannya sebagai 
menunjukkan makna sababiyah seperti yang dikatakan oleh Mu'tazilah, 
karena seorang pemberi dengan adanya suatu ganti, kadang-kadang justru 
memberikan sesuatu itu secara gratis. Adapun akibat, maka tidak pernah 
ada tanpa adanya sebab. 

Kedua belas, taukid (menegaskan) yaitu yang merupakan tambahan. 
Maka kadang-kadang ditambahkan pada fa'/ secara wajib, seperti: 
P3 5 “ kaca (alangkah terangnya pendengaran mereka dan alangkah tajamnya 
penglihatan mereka) (OS. Maryam: 38) dan yang tidak wajib, seperti 
iga au as :, (Cukuplah Allah sebagai saksi) (OS. an-Nisa: 79). Pada 
ayat ini lafadz AW adalah Ja'il dan lafadz IXxg& dibaca nashab sebagai hal. 
Huruf ba' merupakan tambahan untuk menegaskan hubungan. Karena 
lafadz Al pada firman-Nya: AL A3 # berhubungan dengan 7f'-nya seperti 
hubungan ja“. 

Ibnu asy-Syajari berkata, “Hal itu untuk memberitahukan bahwa 
kecukupan yang berasal dari Allah tidak sama dengan kecukupan yang 


A-tgan fi Ulumil ur'an 643 


berasal dari yang lainnya dalam hal kedudukan. Maka lafadznya dibesarkan 
karena besarnya makna yang terkandung di dalamnya.” 


Az-Zajjaj berkata, “Ba' itu masuk ke /f'/ (“4S agar maknanya sama 
dengan (451. 


Dikatakan bahwa ja'-nya tersembunyi, yang dikira-kirakan adalah 
Jb sWSYI AS (cukuplah kecukupan itu dengan Allah), maka mashdarnya. 


Ba' ini tidak ditambahkan pada 4'/ dari (4S yang maknanya (33 
(menjaga), seperti firman Allah: 3 KAA (maka Allah akan memelihara 
kamu dari mereka) (OS. al-Bagarah: 137: Ji Ga pall A 3 (dan 
Allah mencukupkan peperangan bagi kaum mukminin) (OS. az-Zukhruf: 25). 

Ditambahkan pada: 

“.  maf ul, seperti firman Allah: 


SU JI Suri al Y, 
“dan janganlah kalian mencampakkan diri kalian ke dalam kehancuran.” 
(OS. al-Bagarah: 195) 


“dan goyangkanlah pangkal pohon kurma itu ke arahmu.” (OS. Maryam: 25) 
AA NN ana on 
“hendaklah dia merentangkan tali ke langit” (CS. al-Hajj: 13) 


Pa an - 


“dan siapa saja yang bermaksud melakukan kejahatan di dalamnya secara 
zalim” (9S. al-Hajj: 25) 
“  mubtada', seperti: 
Oki SEL 
“siapa saja di antara kalian yang gila” (9S. a-@alam: 6) 


Dikatakan bahwa ba' di sini untuk menerangkan dzaraf. Jadi maknanya 
“pada kelompok mana di antara kalian”. 


“sim dati 4 pada gira'ah beberapa ulama: ! ng of pn 2 (kebaikan itu 
bukanlah dengan kalian menghadapkan)" dengan bacaan nashab pada Ti 


107. Al-Bagarah: 175. Ini adalah gira'ah dari Hamzah dan Hafsh. 


644 Al-ttgan fi Ulumil lur'an 


“  khabaryang dinafikan, seperti: (dan Allah benar-benar tidak 
lupa) (OS. al-Bagarah: 74). Dan ada yang (mengatakan pada Khabar 
dari kalimat positif juga, seperti pada: Lgktas ita Ag & (dan balasan 
kejahatan itu dengan yang sepadan dengannya) (OS. Yunus: 27). 


“  taukid, seperti: email Ha (mereka menunggu (menahan diri| untuk 
diri mereka sendiri) (9S. al-Bagarah: 228). 


Catatan 


Diperselisihkan pada ba' pada firman Allah: — 932 Vozewal 9. Maka 
ada yang mengatakan ba' itu untuk makna “/shag. Ada yang mengatakan 
untuk tab'idh. Ada yang mengatakan sebagai huruf tambahan. Ada yang 
mengatakan sebagai isvi'anah dan pada ayat itu ada yang dibuang dan 
dibalik. Sesungguhnya kata yes menjadi muta'adi kepada sesuatu yang 
dibersihkan dengan dirinya sendiri dan kepada alat untuk membersihkan 
dengan ba'. Maka asalnya adalah: sUL Ka 33) Iyp—wel (usaplah kepala 


kalian dengan air). 
o 


Ini sebuah huruf idhrab jika diikuti oleh kalimat. 


Kadang-kadang idhrab itu maknanya untuk membatalkan apa yang 
telah lalu (tetapi), seperti pada firman Allah: 


Dea AN nu an Ong ANT 
“dan mereka berkata, “Tuban Yang Maha Pemurah telah mengambil 


(zempunyai anak)? Mahasuci Allah. Sebenarnya malaikat-malaikat itu adalah 
hamba-hamba yang dimuliakan.” (9S. al-Anbiya: 26) 


SEL be ia oJ A 
“atau apakah mereka patut berkata, padanya Muhammad ada penyakit 
gila." Sebenarnya dia telah membawa kebenaran kepada mereka” (OS. al- 
Mu'minun: 70) 
Kadang-kadang maknanya adalah berpindah dari suatu tujuan ke 
tujuan yang lain (bahkan), seperti: 


» 


II Ga AS S meib Ji OB GA) GL Gs LS GA 


A-tgan fi Ulumil ur'an 645 


“dan pada sisi Kami ada suatu kitab yang membicarakan kebenaran dan 
mereka tidak dianiaya. Tetapi hati-hati orang-orang kafir itu dalam kesesatan dari 
kenyataan ini” (9S. A-Mu'minun: 62-63) 

Kalimat yang disebutkan sebelum (J- maknanya tidak berubah. 
Demikian juga pada firman Allah: 


Gn Ae DR IT bala asa dit 

“Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang membersihkan diri dengan 

beriman dan dia ingat nama Tuhannya lalu dia melakukan shalat. Tetapi kamu 
orang-orang kafir memilih kehidupan duniawi.” (9S. al-A'la: 14-16) 

Ibnu Malik menyebutkan dalam Syarah Kitab Kafiyah bahwa (& itu 
tidak terdapat di dalam Al-Guran, kecuali pada penggunaan semacam 
ini. Ibnu Hisyam juga menyangka demikian. Ibnu Malik telah didahului 
dalam hal ini oleh pengarang kitab a/-Basith. Dia berkata, “Membatalkan 
kalimat yang pertama dan menetapkan kalimat yang kedua pada kalimat 
positif adalah suatu kesalahan. Ini tidak terjadi di dalam Al-Gur'an.” 

Adapun jika diikuti oleh satu kata, maka itu adalah huruf athaf yang 
tidak terdapat di dalam Al-Guran. 


ea 

Ini sebuah huruf yang alifnya adalah asli. Ada yang mengatakan asalnya 
adalah Ja dan alifnya adalah tambahan. Ada yang mengatakan bahwa alifnya 
adalah alif mu anats dengan bukti bahwa kata ini dibaca dengan ialah. 

Kata ini mempunyai dua macam penggunaan. 


Pertama, digunakan untuk jawaban dari kalimat negatif yang ada 
sebelumnya, seperti: 


ok ya oa Jai SU 
“Tidak ada di antara kami yang melakukan kejahatan. Tidak demikian.” 
(OS. an-Nahl: 28) 
Maknanya kalian telah melakukan kejahatan. 
Ta an Sek 
at D yag ya WI Say 
“Allah tidak membangkitkan orang-orang yang mati. Tidak demikian” (AS. an- 
Nahl: 38) 
Maknanya Allah akan membangkitkan mereka. 


646 Al-ttgan fi Ulumil lur'an 


AS Ja di JAR UNA gia ga 
“Orang-orang yang kafir menyangka bahwa mereka itu tidak dibangkitkan. 
Ya, demi Tuhanku, mereka akan dibangkitkan.” (9S. at-Yaghabun: 7) 


Pat tata ot A3 
Jasa Oa YI ta Cake gan | Ju 
“Mereka berkata, Tidak ada dosa bagi kami terhadap orang-orang yang 
tidak bisa membaca dan menulis/ orang-orang Arab,” (OS. Ali Imran: 75) 
Kemudian Allah berfirman: ( (Tidak demikian). Maksudnya mereka 
itu memiliki dosa. 
Cia TB AS ya VI II ENG IG, 
“Mereka berkata, Tidak ada yang masuk surga, kecuali orang-orang Yahudi 
dan Nasrani” (OS. al-Bagarah: 111) 


Kemudian Dia berfirman: J- (Tidak demikian) (OS. al-Bagarah: 112), 
maksudnya selain mereka akan memasukinya. 


A2 X0 KI 


03 gan ta 
“Mereka berkata, Kami tidak akan masuk ke dala 
beberapa hari.” 


Kemudian Allah berfirman: ( (Tidak demikian). Maksudnya mereka 
akan masuk ke dalam neraka dan mereka diabadikan di dalamnya. 


Dae Jis 


d 
m 


neraka kecuali hanya 


Kedua, digunakan sebagai jawaban dari pertanyaan yang negatif, yang 
maknanya untuk membatalkan kenegatifannya, baik pertanyaan itu 
merupakan pertanyaan yang sebenarnya, seperti: “Bukankah Zaid berdiri?” 
Maka kamu berkata, “Bukan demikian.” Maksudnya dia berdiri. Ataupun 
pertanyaan itu mengandung makna untuk menghina, seperti: 


oo 236 d ui IL 0. o£ 


Par Ba CemaY UI 0 yeni 
“Apakah mereka menyangka bahwa Kami tidak mendengar rahasia dan bisik- 
bisik mereka. Bukan demikian.” (9S. az-Zukhrut: 80) 


Pi Halbas Kai aLayi CE 


“Apakah manusia itu menyangka bahwa Han tidak akan menimpalkan 
tulang-tulang mereka. Bukan demikian.” (9S. a-@iyamah: 3-4) 


Juga pertanyaan itu menunjukkan makna suatu ketetapan, seperti 
pada firman Allah: 


Al-ltgan fi Ulumil ur'an 647 


See ea 

“Bukankah Aku Tuhanmu. Mereka berkata, Bukan demikian.” (OS. al- 
A'raf: 172) 

Ibnu Abbas berkata, “Jika mereka berkata ««# maka mereka menjadi 
kafir. Penjelasannya adalah bahwa «# itu untuk menyatakan persetujuan 
terhadap adanya kata positif atau negatif yang ditanyakan. Jadi, seolah- 
olah mereka berkata, “Kamu bukan Tuhan kami? Ini berbeda dengan , J. 
Karena maknanya untuk membatalkan yang dinafikan. Maka perkiraan 
kalimat itu adalah: “Engkau adalah Tuhan kami'.” 

Suhaili dan yang lainnya berbeda pendapat dalam hal ini. Mereka 
mengatakan bahwa pertanyaan yang menunjukkan makna ketetapan 
merupakan kalimat yang positif. Karena itulah Sibawaih menolak untuk 
menjadikan ci pada firman Allah ini sebagai yang muttashil, yaitu pada: 


pet ui AH "3 pas YGI (maka apakah kamu tidak melihatnya. Bukankah aku 


lebih baik daripada orang yang hina ini) (OS. az-Zukhruf: 51-52) karena ci 
yang muttashil itu tidak mungkin terletak pada kalimat yang positif. Jika 
telah tetap bahwa pertanyaan semacam ini maknanya adalah positif, maka 
jawaban dengan «# merupakan persetujuan terhadapnya. 


Ibnu Hisyam berkata, “Ada sebuah kemusykilan bagi mereka, yaitu 
bahwa (k menurut kesepakatan para ulama tidak digunakan untuk 
menjawab pertanyaan yang positif.” 

2 
(» . 

Ini adalah sebuah 777/ yang menunjukkan makna celaan dan tidak 
dapat di-tashrif. 

, 0 

Ar-Raghib berkata, “Kata ini digunakan untuk menunjukkan makna 
penyelaan pada dua hal dan pertengahannya. Allah berfirman: 


#0. LA OL 


ey) Lagu Ulas 3 (dan di antara kebun-kebun itu Kami buatkan ladang (OS. 
al-Kahfi: 32).” 

Kadang-kadang kata ini digunakan sebagai dzaraf dan kadang-kadang 
sebagai isim. Contoh dari dzgaraf adalah: 


Paman 
0. IBU 


Ayang Sl SA Gi NAN 


648 Al-ttgan fi Ulumil lur'an 


“Janganlah kamu mendahului Allah dan Ta 5 pagi Mega - 


A22 00 


“Maka hendaklah kamu mengeluarkan sedekah sebelum 1 ag khusus 
itu” ((9S. al-Mujadilah: 12) 


“Maka putuskanlah di antara kami dengan benar” (OS. Shad: 22) 


Kata ini tidak digunakan kecuali pada sesuatu yang mempunyai jarak, 
misalnya antara dua negara, atau sesuatu yang berbilang, misalnya dua 
dan seterusnya, seperti: “antara dua orang laki-laki”, “antara suatu kaum”. 
Kata ini tidak di-idhafah-kan pada sesuatu yang menunjukkan kepada satu 
makna kesatuan, kecuali jika diulangi penyebutannya, seperti: 


“Dan di antara kami dan antara kamu itu ada penghalang” (OS. al- 
Fushshilat: 5) 


“Maka jadikanlah antara kami dan antara kamu suatu perjanjian” (OS. 
Thaha: 58) 

Firman Allah ini telah dibaca dengan nashab, yaitu: an Ag sa 
(Telah terputus di antara kalian) (9S. al-Aram: 94) dengan menganggapnya 


sebagai dzaraf dan juga telah dibaca dengan rafa' dengan menganggapnya 
sebagai isim mashdar yang maknanya adalah hubungan. 


Dua makna itu mungkin merupakan tafsir dari firman Allah berikut ini, 
yaitu: Sa 5 (OS. al-Anfal: 1) dan pada firman Allah: Logis cet tak Lab 
(OS. al-Kahfi: 61). Maksudnya adalah (tempat berpisah bagi keduanya). 

std 

Ini adalah sebuah huryf yang maknanya adalah sumpah, dikhususkan 
pada nama Allah Ta'ala. Di dalam a/-Kasyaf disebutkan ketika menafsirkan 
firman Allah: 

SALA CSI H6, 

“Demi Allah, Aku akan menipu berhala-berbala kalian.” (9S. ska 57) 


Ba' merupakan dasar dari huruf yang digunakan untuk sumpah. Wawu 
merupakan pengganti darinya dan fa' merupakan pengganti dari wawu. 


A-tgan fi Ulumil ur'an 649 


Pada sumpah ini ada tambahan makna keheran-heranan. Seolah-olah Dia 
heran terhadap kemudahan tipu daya itu di tangan-Nya dan 
kemungkinannya, padahal Namrud sangat sombong dan durhaka. 


Ka) Bie) (Mahasuci) 


Ini adalah 77'/ yang tidak digunakan kecuali dalam bentuk madhi dan 
tidak digunakan, kecuali hanya untuk Allah. 


Jis (Kemarilah) 


Ini merupakan 777/ yang tidak dapat di-tashrif, Karena itulah ada yang 
menganggapnya sebagai 1siy ff il. 

Ini adalah sebuah huruf yang maknanya mengacu kepada tiga hal, 
yaitu: penyetaraan dalam hukum, urutan, dan tidak memiliki pengaruh 
pada irab (muhmal). Ketiga hal ini masih diperselisihkan. 


Pada penyetaraan dalam hukum maka para ulama Kufah dan Ahfasy 
berpendapat bahwa kadang-kadang kata ini digunakan sebagai tambahan 
saja dan tidak menjadi huruf athaf sama sekali. Mereka memberikan contoh 
pada firman Allah Ta'ala: 

OB Madi melo LS) 3) Ca LAN mela LI 
UN Aa 

“Hingga ketika bumi telah menjadi sempit bagi mereka, padahal bumi itu 
luas dan jiwa mereka telah merasa sempit pula oleh mereka serta mereka telah 
mengetahui bahwa tidak ada tempat lari dari siksa Allah, melainkan kepada- 
Nya saja, kemudian Allah menerima taubat mereka” (OS. at-Taubah: 118) 


Ini dibantah karena jawabnya adalah mugaddar (dikira-kirakan). 


Pada makna urutan dan muhmalah, ada beberapa ulama yang 
membantahnya karena berpedoman kepada firman Allah Ta'ala: 


35 lain Jaan G3 BA Gaia KA 
“Dan Dia menjadikan kalian dari satu jiwa dan menjadikan istrinya darinya.” 
(OS. az-Zumar: 6) 
Ogan T enga ala oya JL oya Alas Jab 1 on ya Ol GIE 
“Dan Dia memulai penciptaan manusia dari tanah. Kemudian dia menjadikan 
keturunannya dari saripati air yang hina (mani. Kemudian Dia menyempur- 
nakannya” (9S. as-Sajdah: 7-9) 


650 Al-ttgan fi Ulumil lur'an 


SAE A3 IS Ja Ga) SE AU 
“Aku adalah Maha Pengampun kepada orang yang bertaubat, beriman, dan 
beramal salih kemudian dia mendapatkan petunjuk.” (OS. Thaha: 82) 


Semua ini dibantah dengan: bahwa si itu untuk urutan pem- 
beritaannya bukan untuk urutan hukumnya. 

Ibnu Hisyam berkata, “Jawab yang lain lebih bermanfaat. Karena 
jawaban ini hanya betul untuk urutan saja, bukan untuk yang muhmalah 
karena tidak ada rentang waktu antara dua pemberitaan itu. Jawab yang 
dapat membenarkan kedua hal itu adalah pada ayat pertama dikatakan 
bahwa athaf itu pada kata yang dikira-kirakan, yaitu “dati satu jiwa yang 
Dia ciptakan kemudian Dia menjadikan darinya istrinya”. Pada ayat yang 
kedua bahwa kata e'w itu di-athafkan kepada kalimat yang pertama, 
bukan kalimat yang kedua. Pada ayat yang ketiga bahwa yang dimaksud 
adalah “kemudian dia selalu dalam petunjuk.” 


Catatan 


Para ulama Kufah menjadikan 5 ini seperti wawu dan fa' dalam hal 
dapat me-nashab-kan fi'il mudhari' yang dimasukinya setelah /71/ syarat. 
Mereka memberikan contoh T gira'ah Hasan: 

Lal Su 5 dgan Ai S Carla tua Ag 

“Dan barangsiapa pan dari rumahnya sibuk berbi ijrah kepada Allah dan 
Rasul-Nya kemudian dia meninggal,” (9S. an-Nisa: 100) dengan nashab pada 
SS au. 


2eN 


- (dengan fathah) 

Ini adalah isi yang digunakan untuk menunjuk kepada sesuatu yang 
jauh. Misalnya: «4 AN . Ting (Dan di sanalah Kami dekatkan golongan 
Jang lain) (OS. asy-Syw'ara: 64). Ini adalah sebuah dzaraf yang tidak dapat 
ditahrifkan (diubah-ubah bentuknya). Karena itulah salah bagi orang yang 
meng-irab-nya sebagai maf ul dari ca | pada: . 2g Er, (Dan apabila 
kamu melihat di sana) (OS. al- Insan: “ Demikian juga ada gira'ah yang 
membaca pada firman Allah: A 3 Ha 'a ge (Dan kepada Kami jugalah 
tempat mereka kembali) (9S. Yunus: 46). Maknanya menurut gira'ah ini 


A-tgan fi Ulumil ur'an 651 


adalah: “Di sana Allah menjadi saksi”. Dalilnya adalah firman Allah: 


ea di x9 Pl MA (Di sana pertolongan itu hanya dari Allah Yang Hag) (OS. 
al-Kahfi: 44). 


Ath-Thabari berkata tentang firman Allah: & Lae Be 1S) SA 
(Apakah kemudian setelah terjadinya azab itu, kemudian kamu baru 
mennyan (OS. Yunus: 51) bahwa maknanya adalah “di sana”, bukan 
5 yang sebagai huruf athaf (kemudian). Ini adalah kesalahan. Dia 
menyangka yang dibaca dengan dhammah itu sama dengan yang dibaca 
dengan fathah. 


Ar-Raghib berkata, “Ini adalah sebuah kata yang maknanya mencakup 
semua macam pekerjaan. Maknanya lebih umum daripada pekerjaan dan 
perbuatan serta semua kata padanannya. Kata ini berubah-ubah maknanya 
atas lima macam hal, yaitu: 

1. bermakna seperti 34b (mulai) maka tidak membutuhkan maf'ul. 
Misalnya: J & Je) Je (Zaid mulai berkata demikian), 

2. bermakna seperti Jzr 5 (menjadikan), maka membutuhkan satu buah 
maf'ul. Misalnya: ' pl 3 Sl Nag (Dan Dia menjadikan kegelapan- 
kegelapan dan cahaya) (OS. al-An'am: 1), 

3. bermakna membentuk sesuatu dari sesuatu yang lain, seperti pada 
firman Allah Ta'ala: 


en Sami PS 
“Dia menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendir?” (OS. an- 
Nahl: 72). 


Be 
“Dan dia menjadikan bagimu tempat-tempat tinggal Jari an (OS. 
an-Nahl: 81), 
4. bermakna menjadikan keadaan sesuatu itu pada suatu keadaan, bukan 
keadaan yang lain, seperti: 
BP NS Jb 


“Dia yang menjadikan bumi itu sebagai hamparan” (9S. al-Bagarah: 22). 


Oi bad AB Ya 


652 Al-ttgan fi Ulumil lur'an 


(Dan Allah menciptakan padanya bulan-bulan sebagai cahaya) (OS. Nuh: 16), 
5. bermakna menghukumi sesuatu dengan sesuatu, baik itu benar, seperti 
pada firman-Nya: Gak dl ya 2je (Dan Kami menjadikannya 
sebagai salah seorang dari para rasul (2s. al-ashash: 7) maupun hukum 
yang batil, seperti pada: ea al v Pay 3 (Dan mereka menjadikan anak- 


anak perempuan bagi Allah) (OS. sea 57). 
(Yaitu orang-orang yang telah menjadikan Al-Our'an itu terbagi-bag) 


Ll 
Ini adalah sebuah 1simy yang maknanya adalah penyucian pada firman 
Allah Ta'ala: 


Dian ca bg 
“Mahasempurna Allah, kami tidak mengetahui satu keburukan dari-Nya” 
(OS. Yusuf: 51) 


Ig MB AS 

“Mahasempurna Allah, ini bukan manusia” (9S. Yusuf: 31) 

Ini bukan merupakan Jiil, bukan pula huruf. Dalilnya adalah gira ?ah 
beberapa ulama: an (ak dengan tanwin, seperti dikatakan: At 2s 2 dan 
gira 'ah dari Ibnu Mas'ud: Ai Lslx dengan idhafah, seperti: Y xx dan seperti 
A Ulmw, Kata ini juga dapat masuk kepada lam pada Oira'ah Sab'ah, padahal 
huruf jar tidak dapat masuk kepada huruf jar yang lain. Adapun sebab tidak 
dibaca dengan tanwin pada gira'ah beberapa ulama karena 1sim ini adalah 
mabmi karena serupa dengan Us- yang merupakan huruf istitsna” (untuk 
mengecualikan). 

Karena kata ini mabni maka ada beberapa ulama yang menyangka 


bahwa ia merupakan isim f'i/ yang maknanya adalah “aku sedang/akan 
berlepas diri dan telah berlepas dir?”. 


Pendapat ini ditolak karena kata ini murah pada beberapa gira'ah. 


Al-Mubarrid dan Ibnu Jinni menyangka bahwa kata ini adalah /77/ 
dan maknanya pada ayat ini adalah “Yusuf menjauhi kemaksiatan karena 
Allah”. 


Takwil seperti ini tidak mungkin dilakukan pada ayat yang lainnya. 


108. Al-Hijr: 91 dan lihatlah al-Mufradat karya Ar-Raghib, h. 94. 


A-tgan fi Ulumil ur'an 653 


Al-Farisi berkata, “(&- adalah dari #'/ (s- yang maknanya adalah 
suatu sisi, maksudnya adalah “menjadi pada suatu sis? atau “menjadi jauh 
dari apa yang dituduhkan dan dia menjauhinya”, sehingga dia tidak 
melakukannya. Dan (&- di dalam Al-Guran hanya digunakan untuk 
istitsna” (pengecualian).” 


ng 

Ini sebuah huruf untuk menunjukkan akhir suatu tujuan (sampai), 
seperti 4. Tetapi keduanya berbeda pada beberapa hal. 

(& tidak men-jarkan, kecuali hanya pada isim dhahir atau suatu 
akhiran yang didahului oleh sesuatu yang memiliki bagian-bagian, seperti: 


Al dls & & Ia Unalam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar) 
(OS. al-Oadr: 5). 

Kata ini menunjukkan berangsur-angsurnya /77/ yang disebutkan 
sebelumnya sedikit demi sedikit, tidak disebutkan awal tujuannya, dan 
yang disebutkan setelahnya adalah berupa /77/ mudhari' yang ditakwil 
sebagai mashdar yang dibaca jar. 


Kata ini memiliki tiga buah makna, yaitu: 
1. sinonim dari &, seperti: 
AP be ea 
“Kami akan tetap menyembah patung anak lembu ini, hingga Musa kembali 
kepada kami” (CS. Thaha: 91), 


2. sinonim dari (S yang digunakan untuk #a/// (menerangkan sebab), 
seperti pada firman Allah Ta'ala: 


Sar PAS AS Sr Ng 
“Mereka senantiasa memerangi kamu supaya mereka dapat mengembalikan 
kamu dari agamamu.” (9S. al-Bagarah: 217) 

Pama Ah Sapa) Dis CA AE Naa 
“Janganlah kamu memberikan pembelanjaan kepada orang-orang Mubajirin 


Jang ada di sisi Rasulullah, supaya mereka bubar meninggalkan Rasulullah.” 
(OS. al-Munafigun: 7) 


Ayat ini mungkin bermakna keduanya, yaitu: 


654 Al-ttgan fi Ulumil lur'an 


“Maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sampail supaya kembali 
kepada perintah Allah” (9S. al-Hujurat: 9), 


3. sinonim dengan Y pada istitsna'. bau Malik dan yang lainnya membuat 
contoh dengan firman Allah: Y an Ta Kei ea TA Ls (Dan mereka 


berdua tidak mengajari seorang pun, kecuali mereka berdua berkata) (OS. 
al-Bagarah: 102). 


Masalah 


Jika ada suatu petunjuk yang menyatakan bahwa kata yang terletak 
setelah 4! atau (s— itu hukumnya sama atau tidak dengan kata 
sebelumnya, maka jelas itulah yang dijadikan pedoman. 


Contoh yang pertama adalah: BA S Sx, 3 (Dan tangan tangan 


kalian sampai ke siku-siku) (OS. al- Ma'idah: 6): SI SI la if 3 (Dan 
kaki-kaki kalian sampai ke mata kaki) (OS. al- Me'idah: 0). Maka ada dalil 
dari hadits yang menunjukkan bahwa siku-siku dan mata kaki itu masuk 
pada bagian yang dibasuh. 

Contoh yang kedua adalah: Aj S! Aw | Pes (kemudian sempurna- 


kanlah puasa itu sampai malam) (OS. al- Bagarah: 187). Maka dalil yang 
melarang meneruskan puasa sampai malam hari metan an bahwa 
malam itu tidak masuk ke dalam puasa. Dan firman Allah: 3 -awe S3 23 

(naka berilah tangguh sampai dia mendapatkan kelapangan) (OS. al- -Bagarah: 
280). Jika tujuan itu di sini masuk ke dalam yang dituju, maka wajiblah 
untuk memberikan tangguhan pembayaran utang sampai kepada waktu 
lapang juga. Itu menyebabkan tidak adanya penagihan dan menyia-nyiakan 
hak pihak piutang. 

Jika tidak ada dalil yang menunjukkan kepada salah satu dari dua hal 
itu, maka di sini ada empat perbedaan pendapat, yaitu: 

Pertama, dan inilah yang paling shahih: jika dengan (s- (hatta) masuk 
dan jika dengan Y! tidak masuk, karena menganalogikan kepada yang 
paling sering digunakan pada dua kata itu. Kata yang terletak setelah (s-, 
hukumnya sama dengan kata sebelumnya sedangkan kata yang terletak 
setelah &! hukumnya berbeda dengan kata sebelumnya. 

Kedua, masuk kepada keduanya. 


Ketiga, tidak masuk kepada keduanya. Dua pendapat ini berhujah 


A-tgan fi Ulumil ur'an 655 


0 


dengan firman Allah: Sg S Ain 9 (Dan Kami memberikan kesenangan 
kepada mereka sampai kepada waktu yang tertenta) (OS. Yunus: 98). Ibnu Mas'ud 


LL 109 


membaca: y- 5. 
Peringatan 


Kadang-kadang (s- digunakan sebagai huruf ibtida'iyah, maksudnya 
adalah sebuah huruf yang digunakan untuk memulai sebuah kalimat yang 
baru dan dapat masuk ke dalam jumlah ismiyah atau jumlah ff iliyah yang filnya 
madhi atau mudhari”, seperti: 

Ta 

“sampai Rasul itu berkata” (9S. al-Bagarah: 214) dengan bacaan Gin 

Jas A 

“Sampai mereka memaafkan dan berkata” (OS. a-Xrat: 95) 

AI SU Alas 3) 

“Sampai ketika kalian gagal dan berselisih pada urusan iti” (9S. Ali Imran: 
152). 

Ibnu Malik menyangka bahwa kata ini pada ayat-ayat tersebut sebagai 
buruf jar yang masuk kepada !5! dan kepada vj yang tersembunyi pada dua 
ayat yang lainnya. Kebanyakan ulama berbeda pendapat dengan Ibnu Malik. 

Kadang-kadang (s- ini digunakan sebagai huruf athaf. Aku tidak 


menemukan penggunaannya di dalam Al-Guran karena athaf dengan kata 
ini sedikit sekali. Karena itulah para ulama Kufah mengingkarinya sama sekali. 


Catatan 


Bahasa dari suku Hudzail mengganti ha nya dengan “ain. Dengan inilah 
gira'ah Ibnu Mas'ud. 

Ae 

Ini adalah sebuah dzaraf makan (kata keterangan tempat). Al-Ahfasy 
berkata, “Dan kadang-kadang digunakan untuk menerangkan waktu. Kata 
ini wabni pada dhammah dan di-idhafah-kan kepada kalimat. Sesungguhnya 
idhafah kepada kalimat itu seperti bukan idhafah. Karena itulah Az-Zajaj 


0 Ao 


berkata pada firman Allah: #3 A ee o (Dari suatu tempat yang kalian 


109. Di sini tidak disebutkan pendapat yang keempat. 


656 Al-ttgan fi Ulumil lur'an 


tidak dapat melihat mereka) (9S. al-N'raf: 27), “Yang disebutkan setelah &-— 
merupakan shilah (penghubung), bukan mudhaf ilaihi”” Maksudnya adalah 
bahwa kata ini tidak di-idhafah-kan kepada kalimat setelahnya, maka jadilah 
seperti shilah baginya, maksudnya seperti tambahan dan tidak merupakan 
bagian darinya. Al-Farisi memahami bahwa yang dimaksud adalah kalimat 
ini sebagai shilah dari isim maushul. Maka pemahaman ini ditolak. 

Di antara bangsa Arab ada yang mengiyabnya dan di antara mereka 
ada yang membuatnya wabni pada kasrah untuk menghindarkan pertemuan 
dua buah huruf yang dibaca dengan sukun dan ada yang membuatnya mabni 
pada fathah untuk meringankannya. Ini mungkin mi tupakan takwil dari 


AT esa o- 0.8 


gira'ah yang membaca pada firman Allah: o 3S La ya (Dari tempat 
Jang mereka tidak dapat menga) (OS. al-Araf: 182) dengan kasrah dan 


- 


Fa w 5 125 5 Jai 3 (Allah lebih mengetahui di mana Dia menempatkan 
tugas kerasulan) (9S. al-An'am: 124) dengan fathah. Sementara yang masyhur 
bahwa kata ini tidak dapat di-tashrifkan. 

Ada beberapa ulama yang membolehkan pada ayat yang terakhir untuk 
dikatakan sebagai maf ul bihi. Mereka berkata, “Dan ini tidak dapat 
didudukkan sebagai dzgaraf. Karena sesungguhnya Allah tidak lebih 
mengetahui pada suatu tempat daripada tempat yang lain dan karena 
maknanya bahwa sesungguhnya Dia mengetahui tempat yang berhak 
untuk dijadikan sebagai tempat risalah, bukan sesuatu yang ada pada 
tempat itu.” Menurut pendapat ini, maka yang menashabkannya adalah 
Fil be yang dibuang yang ditunjukkan oleh kata Ssi, bukan kata ee! 
itu sendiri. Karena isi tafdhil tidak dapat menashabkan maf'ul bih, 
terkecuali jika kamu menakwilkannya menjadi kata ti. 


Abu Hayyan berkata, “Yang jelas adalah menempatkannya sebagai 
dgaraf dalam pengertian kiasan (majag) dan membuat kata | itu 
mengandung sesuatu yang dapat menjadikan dzaraf sebagai maf ul. Maka 
kira-kiranya adalah: Allah memiliki ilmu yang Dia akan menjadikan 
tisalah”.”"" 


ai o 3 
89 
Kata ini kadang-kadang bermakna sebagai dzaraf dan antonim dari 


Gs (di atas). Maka kata ini tidak dapat di-tashrif menurut pendapat yang 
masyhur. 


110. Dia menukilnya dari al-Burhan , IV: 275. 


A-tgan fi Ulumil ur'an 657 


Ada yang mengatakan bahwa kata ini dapat di-zashrif. Dengan dua 
pendapat ini ada gira'ah pada: 0 » Lag (Dan di antara kami ada pula 
Jang tidak demikian) (OS. al-Jinn: T1), dengan rafa' dan nashab, 

Kadang-kadang kata ini digunakan sebagai 1isim yang maknanya 
sinonim dengan: ':£ (selain), seperti: "AN di 33 gp pe di (Ataukah 
mereka itu mengambil tuhan-tuhan dari selain-Nya) (OS. al-Anbiya': 24). 

Az-Zamakhsyari berkata, “Maknanya adalah bagian terendah dari 
sesuatu.” 

Kadang-kadang juga digunakan untuk menunjukkan tingkatan- 
tingkatan pada keadaan, seperti: 4, V4 &) (Zaid adalah di bawah 
Amru), maksudnya di bidang keutamaan dan keilmuan. 

Kemudian penggunaannya menjadi luas, sampai digunakan pada 
sesuatu yang melewati suatu batas ke batas yang lain, seperti: 
Ca adl 0 » ea lin Yi gn AS | pia U (Janganlah kalian mengambil — orang- 


orang kafi T sebagai penolong selain orang-orang yang beriman) (OS. an-Nisa': 
144). Maksudnya adalah janganlah kalian melampaui pertolongan dari 
kaum mukminin kepada pertolongan kaum £kuffar. 

8 


3 

Ini sebuah isim yang maknanya —-Lp “pemilik. Kata ini dibuat untuk 
menghubungkan antara sifat dari dzat dengan nama-nama suatu jenis. Kata 
ini tidak digunakan kecuali selalu di-idhafah-kan kepada selain dhamir (kata 
ganti) dan isim musytag (isim yang diambil dari akar kata yang lain). Ada 
beberapa ulama yang membolehkannya. Oira'ah Tbnu Masi ud ini dijadikan 
contoh untuknya, yaitu pada firman Allah: ae Hi S3 JS &p3 (Dan di 
atas tiap-tiap orang yang berpengetahuan itu ada lagi Yang “Maha Mengetahui) (OS. 
Yusuf: 70). 

Kebanyakan ulama membantah bahwa kata ds di sini adalah mashdar 
seperti kata J4 atau bahwa kata 35 itu merupakan tambahan. 


As-Suhaili berkata, “Pemberian sifat dengan 45 lebih baik daripada 
pemberian sifat dengan — Le dan idhafah dengannya lebih mulia, karena 35 
disandatkan kepada pengikut dan —-Lx disandarkan kepada yang diikuti. 
Kamu berkata: dl cleo 328 gl (Abu Hurairah adalah shahabat Nabi) 
dan kamu tidak dapat berkata: 8 » 8 a lp ii (Nabi adalah shahabat 
Abu Hurairah). Adapun 35 maka kamu dapat mengatakan w &Jl 45 4 JW 35 


658 Al-ttgan fi Ulumil Aur'an 


(pemilik harta dan pemilik kuda). Kamu mendapatkan kata benda yang pertama 
sebagai yang diikuti, bukan yang mengikuti. Karena adanya perbedaan inilah, 
maka Allah berfirman dalam surat Al-Anbiya: 053! 154 (Dias ingatlah kisah 
Dzgun Nun (Yunus) (OS. a-Anbiya: 87). Di sini 33 disandarkan kepada 2 AI 
(ikan laut yang besar). Dia berfirman dalam surat Nun: & sa welas KG y, 
(Dan janganlah kamu menjadi seperti orang yang berada dalam perut ikan (| Yunus) 
(OS. al-Galam: 48).” 

Dia berkata, “Padahal makna keduanya adalah sama. Tetapi antara 
dua lafadz itu memiliki banyak perbedaan pada kebaikan isyarat atas dua 
macam keadaan. Ketika Dia menyebutnya dalam konteks pujian 
kepadanya maka Dia berfirman dengan lafadz 45, karena sandaran 
dengannya lebih mulia. Digunakan kata O »Jl, karena lafadznya lebih mulia 
daripada lafadz — ,»—- dan kata itu ditemukan di awal-awal surat. Kata 
——-Lp digunakan ketika Yunus disebutkan dalam konteks larangan untuk 


mengikutinya.” 


33 
Ini sebuah isim yang tidak diucapkan kecuali dalam bentuk tashghir 


dan dijadikan sebagai perintah. Kata ini adalah tashghir dari 54), yang 
maknanya adalah “pelan-pelan”. 

2 

Ini adalah sebuah huruf yang maknanya diperselisihkan menjadi 
delapan buah pendapat. 

Pertama, bahwa kata ini selalu untuk menunjukkan makna sedikit. 
Inilah pendapat kebanyakan ulama. 

Kedua, selalu untuk menunjukkan makna banyak. Seperti pada firman 
Allah Ta'ala: Sekian Pita 31 ai al 2 eng (Orang-orang kafir itu sering 
nanti di akhirat menginginkan kiranya mereka dahulu di dunia menjadi orang- 
orang muslim) (OS. al-Hijr: 2). Sesungguhnya mereka sering melamunkan 
hal itu. Para pendukung pendapat pertama berkata, “Mereka sibuk 
memikirkan hal-hal yang menakutkan. Mereka tidak sadar dengan lamunan 
itu, kecuali sedikit.” 

Ketiga, kata tersebut menunjukkan kepada kedua hal itu secara sama. 


111. Ini dinukil dari al-Burhan, IV: 379 


A-tgan fi Ulumil ur'an 659 


Keempat, secara umum digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang 
sedikit dan jarang digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang banyak. 


Kelima, berlawanan dengan pendapat yang keempat. 


Keenam, tidak dibuat untuk menunjukkan salah satu dari keduanya. 
Tetapi ini adalah sebuah huruf untuk menunjukkan makna kalimat positif 
yang tidak bermakna banyak atau sedikit. Tetapi makna itu dipahami dari 
sesuatu yang di luar. 


Ketujuh, untuk menunjukkan makna banyak jika digunakan pada 
sesuatu yang membanggakan diri dan untuk menunjukkan makna sedikit 
jika digunakan untuk yang lainnya. 

Kedelapan, untuk menunjukkan kepada bilangan yang tidak jelas. 


Kadang-kadang kata ini dimasuki oleh Le, sehingga membatalkan ayyal- 
nya, yaitu jar dan masuk kepada kalimat. Tetapi yang umum pada waktu itu 
masuk kepada jumlah filiyah yang fi'ilnya adalah #'1/ madhi baik maknanya 
maupun lafadznya. Contoh masuknya pada 777/ mudhari adalah ayat yang 
telah lalu. Ada yang mengatakan bahwa ayat itu sepadan dengan firman- 


Nya: J pall 3 33 (Dan ditiuplah sangkakala ii) (9S. al-Kahfi: 99). 


Cool! 

Ini sebuah huruf yang khusus masuk ke dalam ff'i/ mudhari' dan 
membuatnya murni menunjukkan masa yang akan datang. Kata ini menjadi 
satu kesatuan dengan ff'il itu seolah-olah merupakan bagian darinya, karena 
itulah tidak ber-awa/ padanya. Para ulama Basrah berpendapat bahwa 
“masa mendatangnya' lebih singkat daripada 2 4«. Ungkapan para ahli 
irab adalah huruf ini adalah huruf tanfis, maknanya adalah huruf 
keleluasaan, karena ia dapat memperluas #71 mudhari' dari masa yang 
sempit, yaitu masa sekarang menuju masa yang lebih luas, yaitu masa 
yang akan datang. 


Beberapa ulama menyebutkan bahwa maknanya kadang-kadang 
untuk menunjukkan kejadian yang terus-menerus, bukan masa yang akan 
datang, seperti firman Allah: 


og 


Ol Oya Ope O gham 


0 Ao - 


x ata Ia 

HA Noaly S gal 

“Kelak kamu akan dapati golongan-golongan yang lain yang bermaksud supaya 
mereka aman dari kamu dan aman pula dari kaumnya.” (OS. an-Nisa”: 91) 


Ge Iss 2) (H3 SAYA SA Ga slah bh Jadi 


660 Al-ttgan fi Ulumil lur'an 


“Orang-orang yang kurang akalnya di antara manusia akan berkata, “Apa 
Jang menyebabkan mereka berpaling dari kiblatnya yang dahulu mereka telah 
berkiblat kepadanya” ((9S. al-Bagarah: 142). 


Karena ayat ini turun setelah perkataan mereka: «8Y4 Le (Apa yang 
menyebabkan mereka berpaling). Maka datanglah kata sj» ini untuk 
memberitahukan bahwa hal itu akan berlangsung terus-menerus. 


Ibnu Hisyam berkata, “Ini tidak dikenal oleh para ahli nahwu. Tetapi 
makna terus-menerus itu dipahami dari f'1/ mudhari'. Kata sin itu tetap 
menunjukkan masa yang akan datang, karena kejadian yang terus-menerus 


itu hanya ada pada masa yang akan datang.” 


Dia berkata, “Az-Zamakhsyari mengatakan bahwa kata ini jika masuk 
ke dalam suatu /77/ yang maknanya menunjukkan sesuatu kesenangan 
atau kebencian, maka maknanya adalah sesuatu itu pasti akan terjadi.” 
Aku tidak menemukan orang yang dapat memahami alasannya. Adapun 
alasannya adalah kata ini menunjukkan suatu janji akan terjadinya suatu 
perbuatan. Maka masuknya kata ini ke kata kerja yang maknanya berupa 
janji atau ancaman menjadi penegas terhadap maknanya. Hal ini telah 
diisyaratkan pada surat al-Bagarah: Ha (Maka Allah akan 
mencukupkan kalian dari mereka) (OS. al-Bagarah: 137). Makna dari sin ini 
adalah janji itu pasti akan terjadi, walaupun terwujudnya mungkin tidak 
segera. Ini lebih Tan gan pada firman Allah di surat Bara'ah: 


AAA. 0 


3 (LL ya Sy, Pi (Mereka itu akan diberikan rahmat oleh Allah) (OS. at- 
Taubah: 71). Kata sin menunjukkan pasti akan turun rahmat. Maka kata 
ini menegaskan makna janji, sebagaimana menegaskan makna ancaman 
pada perkataanmu: Eks Hail (Aku akan membalas dendam kepadamu). 


Sy 

Kata ini sama dengan sin, tetapi lebih luas masanya menurut para 
ulama Bashrah, karena banyaknya huruf menunjukkan pada banyaknya 
makna, dan merupakan sinonim darinya menurut ulama yang lainnya. 
Kata ini berbeda dengan sin dalam hal kebolehan masuknya /am kepadanya, 
seperti: Ol S'yud3 (Dan Dia benar-benar akan memberikan kepadami) 
(OS. adh-Dhuha: 5). 

Abu Hayyan berkata, “Ketidakbolehan masuknya /am pada sin karena 


2 3 


ketidaksukaan terhadap beruntunnya harakat, seperti pada: 3 Pena 
112. Al-Mughni, I: 381 


A-tgan fi Ulumil ur'an 661 


Ibnu asy-Syadz berkata, “Pada umumnya & 4u ini digunakan untuk 
ancaman, sedangkan sin digunakan pada janji. Tetapi kadang-kadang 
digunakan pada janji, sedangkan sin pada ancaman.” 

gl - 

Kata ini kadang-kadang bermakna “pada pertengahan”, maka dijadikan 
sebagai 1sim magshurjika sin-nya dibaca kasrah, seperti G3 yaa UK (di suatu tempat 

Jang terbuka) (9S. Thaha: 58). Dijadikan sebagai 217 mamdud jika dibaca fathah, 
seperti: HA Ng (& Di tengah-tengah neraka) (OS. ash-Shaffat: 55). 


Kadang-kadang bermakna “kesempurnaan”, seperti: aga ai ag & 
(pada empat hari sempurna) (OS. Fushshilat: 10). Kan 
Ayat ini boleh juga ditafsirkan demikian, yaitu: SA gan SI CAB, 
(Dan berikanlah petunjuk kepada kami kepada kesempurnaan jalan) (OS. Shad: 22). 


Di dalam Al-Gur'an tidak ada yang bermakna sama dengan: PP 
(selain). Terdapat pendapat yang mengatakan bahwa ada yang maknanya 
demikian, dan ayat ini dijadikan contoh, yaitu: Je agan “5 Las 
(Sesungguhnya dia telah tersesat dari jalan yang lurus) (OS. al-Ma'idah: 12), 
tetapi ini sebuah kesalahan. Contoh yang lebih baik adalah yang dikatakan 
oleh Al-Kalbi pada firman Allah: an USG ENG (-.. di suatu tempat 


Jang terbuka) (OS. Thaha: 58). Dia berkata, “Kata ini di sini untuk 
pengecualian dan yang dikecualikan dibuang, yaitu “suatu tempat selain 
tempat ini,” diceritakan oleh Al-Karmani dalam kitab Aja'ib-nya. 
Penafsiran demikian ini jauh dari kebenaran, sebab jika bermakna 
pengecualian, maka tidak digunakan kecuali selalu pada idhafah. 


gw (Alangkah jeleknya) 


Ini sebuah kata kerja yang digunakan untuk menunjukkan celaan. 

Ulbusw 

Ini sebuah washdar yang maknanya adalah “penyucian”, wajib dibaca 
nashab dan di-mudhaf-kan kepada isim dhahir, seperti: (Mahasuci 
Allah) (OS. Yusuf: 108). St 2 OS, asu Dae yamg telah 
memperjalankan hamba-Nya pada malam bari) (OS. al-Isra”: 1). Atau di-idhafah- 
kan kepada dhamir, seperti: 3, Aj 9 " ol dara (Mahasuci Allah dari 


662 Al-ttgan fi Ulumil lur'an 


mempunyai anak) (OS. an-Nisa?: 171). Ket Yu 3 ale y ana 
(Mahasuci Engkau, tidak ada ilmu bagi kami kecuali apa yang telah Engkau 
ajarkan kepada kami) (9S. al-Bagarah: 32). 

Ini termasuk mashdar, yang fi'il-nya tidak dipakai lagi. 

Dalam kitab al Ajaih karya Al-Karmani disebutkan, “Yang aneh 
adalah yang disebutkan oleh Al-Mufadhal bahwa asalnya dari ffil 
yang artinya mengangkat suara untuk berdoa dan berdzikir. Dia 
melantunkan : 

Tuhan membuat hina 

Wajah-wajah bangsa Taghlib 

Setiap kali para hujjaj mengeraskan doa 

Dan bertakbir mengucapkan talbiyah.” 
| Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas pada firman Allah: 
AN Ole, Ini adalah penyucian Allah terhadap diri-Nya sendiri dari semua 
kejelekan.” 


3 
Asalnya adalah untuk menunjukkan makna suatu kepercayaan yang 
kuat, seperti firman Allah: A3 Pata Kak ol Ws Ol (Jika keduanya berpendapat 
akan dapat menegakkan hukum-hukum Allah) (OS. al- Bagarah: 230). Kadang- 
kadang digunakan untuk menunjukkan makna “yakin”. Seperti: 


0 


H | 3 4 0 Pa sai (Yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan 
bertemu dengan Tuhan mereka) (OS. al-Bagarah: 46). 

Ibnu Abi Hatim dan yang lainnya meriwayatkan dari Mujahid bahwa 
dia berkata, “Semua kata «6 di dalam Al-@ur'an maknanya adalah yakin.” 

Tetapi ini musykil karena banyak ayat, seperti ayat pertama di atas 
yang tidak bermakna yakin. 

Az-Zarkasyi berkata di dalam a/-Burhan, “Perbedaan antara keduanya 
di dalam Al-Guran adalah dengan dua buah kaidah. 

Pertama, kapan saja ditemukan «j6 pada hal-hal yang dipuji yang 
mendapatkan pahala, maka maknanya adalah yakin”. Tetapi kapan saja 
ditemukan pada hal-hal yang dicela dan akan mendapatkan dosa, maka 
maknanya adalah “keraguan”. 


Kedua, setiap kata «6 yang diikuti oleh oi yang tidak dibaca dengan 


A-tgan fi Ulumil ur'an 663 


tasydid, maka maknanya adalah keraguan, seperti: Pa y Di Talas 21 ol “5 an 
(Tetapi kalian menyangka bahwa Rasul itu tidak kembali) (OS. al-Fath: 12). 
Sedangkan jika diikuti oleh yang dibaca Naa tasydid, maka maknanya 
adalah yakin, seperti firman-Nya: aa 3 Sd ea d (sesungguhnya aku 
Jakin bahwa sesunggabnya aku akan menemui hisab terbadap dirikii) (OS. al-Haggah: 
20): SI A z1 a 3 (Dan dia yakin sesungguhnya itulah waktu perpisahan) (OS. 


al-Oiyamah: 28) dan ada sebuah gira ah: GL! di gala. 

Makna pada hal itu adalah of yang dibaca dengan tasydid adalah 
untuk menegaskan (taukid), maka masuklah kata ini pada sesuatu yang 
diyakini sedangkan yang tidak dibaca dengan tasydid berbeda dengannya, 
maka masuklah pada sesuatu yang diragukan. 


Karena itulah 0! yang pertama masuk pada semisal firman Allah Ta'ala: 
NI JIN P1 J6 (Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada tuhan selain 


Allah) (OS. Muhammad: 19). Ca S3 af H5. 3 (Dan Dia mengetahui bahwa 
pada diri kalian itu ada kelemahan) (OS. al- Anfal: 60). 


Sedangkan ul yang kedua itu masuk pada semisal suatu persangkaan 


(—), seperti pada: 453 0 EK Yi | Tana 3 (Mereka menyangka tidak akan 
ada fitnah) (OS. al-Ma'idah: 71). | 
Hal itu disebutkan oleh Ar-Raghib dalam Tapir- nya. Dia mencontohkan 


untuk kaidah ini dengan firman Allah: Pa Yi A ea aa ol ae 4 (Dan 
mereka menyangka bahwa tidak ada perlindungan “dari siksa Allah kecuali hanya 
kepadanya) (OS. at-Taubah: 118). 

Ini dibantah karena ol di sini bersambung dengan isim dan pada 
contoh-contoh yang telah lalu bersambung dengan #1. 

Hal ini disebutkan dalam a£Burhan dan dia berkata, “Jadikanlah ini sebagai 
pedoman dan ia termasuk di antara rahasia-rahasia Al-Jur'an.” 

Ibnul Anbari berkata, “Tsa'lab mengatakan bahwa orang Arab 
mengartikan «6 itu sebagai suatu ilmu, keraguan, dan kebohongan. Jika 
ada bukti-bukti ilmu yang lebih besar daripada bukti-bukti keraguan, 
maka 5 di sini maknanya adalah yakin. Jika kedua bukti itu seimbang, 
maka itu adalah keraguan. Jika bukti-bukti keraguan lebih besar daripada 
bukti-bukti ilmu, maka itu adalah kebohongan. Firman Allah: 
0 Pin Y! & Ol (mereka itu hanya menyangka) (OS. al-Jatsiyah: 24), maksudnya 
adalah mereka itu berbohong.” 


664 Al-ttgan fi Ulumil lur'an 


Ini sebuah huruf jar yang mempunyai beberapa makna. 


Pertama, yang paling masyhur adalah untuk menunjukkan makna 15ti la 
(di atas), baik yang bersifat indriawi maupun maknawi, seperti: 


PS. BIA 383 (le 5, 

“Dan di atas (punggung-punggung| binatang ternak itu dan, juga di atas perabu- 
perahu kamu diangkut” (9S. a-Mu'minun: 22) , 

Ob Lee oa JS 

“Semua yang berada di atas bumi itu akan binasa” (OS. at-Rahman: 26). 


- 
L 08 oU 


“Kami melebihkan sebagian dari mereka di atas sebagian yang lain” (OS. 
al-Bagarah: 253) 


La da 
“Dan aku berdosa terhadap mereka.” (9S. asy-Syw'ara: 14) 
Kedua, mushahabah (menyertai) seperti &, misalnya: 


db KE JI Sl) 
“Dan dia memberikan harta dengan kecintaannya kepada harta itu” (OS. 
al-Bagarah: 177) 


mel Ie Bika ad Ob ol, 


Pane ad 


“Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mempunyai ampunan yang luas bagi 
manusia sekalipun mereka zalim.” (9S. ar-Ra'du: 6). 


Ketiga, “dari”, seperti cys, misalnya firman Allah Ta'ala: 
Dang AD JENIS 
“yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka 
minta dipenuhi” (9S. al-Muthaffifin: 2). 


2 JAN baba bj 
“terbadap kemaluannya mereka menjaga, kecuali dari istri-istri mereka.” (OS. 
al-Mw'minun: 5-6). Dalilnya adalah: &ker3) cs VI El) 32 Jei—! (Jagalah 
auratmu, kecuali dari istrimu). 
Keempat, #a/i/ seperti lam, misalnya: AS Ls & 3 aah (Dan 
agar kalian mengagungkan Allah karena Dia telah memberikan hidayah kepada 
kalian) ((9S. al-Bagarah: 185). 


A-tgan fi Ulumil ur'an 665 


Kelima, dgaraf seperti 3, misalnya firman Allah: 


Laki LA ALS ro IP AI 34 
“Dan Musa masuk ke dalam kota (Memphis) pada waktu penduduknya 
sedang lengah” (AS. al-Yashash: 15) 


Da SL Ie AE GA, 
“Dan mereka mengikuti apa yang dibacakan oleh setan-setan pada masa 
kerajaan Sulaiman” (CS. al-Bagarah: 102) 
Keenam, sinonim dengan makna ba', misalnya: J SN Ti Pa Kan 
(Wajib atasku untuk tidak mengatakan) (OS. al-X'raf: 105). Maksudnya adalah: 
oL seperti gira'ah Ubay. 


Catatan 


Kata ini, misalnya pada firman Allah: 2 Ta Sl “Sd PP Ne (Dan 
bertawakallah kepada Allah Yang Kekal, Yang Hidup, Yang tidak mati) (OS. al- 
Furgan: 58) maknanya adalah penyandaran, maksudnya adalah 
sandarkanlah tawakalmu kepada Allah. Menurutku kata ini maknanya 
seperti ba' isti'anah. 

Pada firman Allah: 2 sa Pr & (Dan Dia telah menetapkan atas 
diri-Nya kasih sayang) (OS. al- Anam: 12). Kata tersebut untuk menegaskan 
karunia-Nya, bukan menunjukkan keharusan dan kewajiban. Demikian juga 
pada firman Allah: Hi tip ol e (Sesungguhnya atas Kami adalah menghisab 
mereka) (OS. al-Ghasiyah: 26) untuk menegaskan pembalasan. 

Ada beberapa ulama yang berkata, “Jika kenikmatan itu disebutkan 
bersamaan dengan Ae! (pujian), pada umumnya tidak disertai dengan (4s, 
tetapi jika disebutkan sesuatu yang tidak disukai, maka kata ini disertakan. 
Karena itulah jika Rasulullah saw. melihat sesuatu yang baik, beliau bersabda: 
OLI , ai dian SI Ia (Segala puji bagi Allah yang dengan nikmat-Nya 
sempurnalah segala kebaikan). Jika melihat kemungkaran maka beliau bersabda: 
d- IS as Pen (Bagaimanapun juga segala puji adalah milik Allah). 


Peringatan 


«ss kadang-kadang digunakan sebagai isim seperti yang disebutkan 
oleh Al-Ahfasy, jika yang di-jar-kan olehnya dan fail dari muta'allig (kata 


666 Al-ttgan fi Ulumil lur'an 


yang berhubungan dengannya) berupa dua buah dhamir untuk satu nama, 
misalnya: Ye-3 Oke On) (Tahanlah terus istrimu) (OS. al-Ahzab: 37) 
seperti dpan terdahulu disyaratkan pada WI. Kadang- kadang juga ear 


0-0, 


(Sesungguhnya Firaun itu sa berbuat sewenang-wenang di muka bumi) (OS. ai 
Oashash: 4). 


ec 
. 


Ini sebuah huruf jar yang memiliki beberapa makna. 

Pertama, yang pa puan Hai adalah nujawazah (menunj ukkan makna 
melampaui), seperti: 15 Ra af ea Ss Yaa aa, ina (Hendaklah 
orang-orang yang menyalahi perintah Rasul takut akan ditimpa cobaan) (OS. an-Nut: 
63). Maksudnya adalah mereka melampauinya dan Mena Tn 

Kedua, badal (pengganti), seperti: Ws Te Ka ai S A3 #Y (Seseorang 
tidak dapat membela seseorang yang lainnya sedikitpun) (OS. al-Bagarah: 48). 

Ketiga, tail, seperti: 

SE) WAE 3Ae yA VI A3 ma ikal OS 

“Dan permintaan Lmpun dari 1 brahim kepada Allah untuk bapaknya, tidak 


lain hanyalah karena suatu janji yang telah diikrarkannya kepada bapaknya itu.” 
(OS. at-Taubah: 114) 


Wp 3 Ep S3 Pb, 
“Dan kami sekali-kali tidak akan meninggalkan sesembahan kami karena 


perkataanmu.” (9S. Hud: 53) 


PA LN 


Keempat, sinonim dengan (J&, seperti: dai aus Jaa Ls (Maka dia 
hanya bakhil atas dirinya sendiri) (OS. Mubammad 38). 

Kelima, sinonim dengan y seperti: sala s 2 Ta (Dia 
menerima taubat dari hamba-hamba Tya) (OS. at- Tinbah: 104). Dalilnya 


adalah firman Allah: Kausi ea Ja (Maka kurban itu diterima dari salah 
seorang di antara keduanya) (OS. 'al-Mz'idah: 27). 


Pan Hand 


Keenam, sinonim dengan Aw (setelah), seperti: 4. pr aa ai 0 Pga 
(Mereka suka mengubah perkataan-perkataan dari tempatnya) (3 al-Ma'idah: 


13). Dalilnya adalah pada ayat: 4154 Aw 4 IN di 2» - (Mereka suka 


PJ 


A-tgan fi Ulumil ur'an 667 


mengubah perkataan-perkataan dari tempatnya) (OS. al-Ma'idah: 41) dan 


(Sesungguhnya kamu melalui tingkat demi tingkat dalam 


kehidupan) (OS. a-Insyigag: 19). Maksudnya adalah “pada suatu keadaan 
setelah keadaan yang lain”. 


Peringatan 
Kata ini digunakan sebagai isim jika kemasukan (y». Ibnu Hisyam 


memberikan contoh pada firman Allah: 


MTS 183 mila 123 mala ag ma Gi HA EN 

“Kemudian saya akan mendatangi mereka dari depan dan dari belakang 

mereka dan dari kanan dan kiri mereka” (OS. al-Xraf: 17). Dia berkata, 

“Kata ini dikira- kirakan di-atbafkan kepada isim yang di-jar-kan oleh ea 
bukan kepada ea dan yang di-jar-kan olehnya.” 


AA 


et 


Ini sebuah #“/jamid yang tidak dapat di-tashrif, sehingga ada beberapa 
ulama yang mengatakan bahwa kata ini adalah huruf. Maknanya adalah 
mengharapkan sesuatu yang disenangi dan bersedih pada sesuatu yang 
tidak disenangi. Kedua hal ini Haa pada: 


3 a43 
Sa PN IN Gap Ia 


TE Lagi Ol Sab KS AS GA MBA ot 
“Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal sesuatu itu amat baik bagimu dan boleh jadi 
pula kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu.” (OS. al-Bagarah: 216) 

Ibnu Faris Dea, “Dan kata ini Tadang sedang De sesuatu yang 


dekat, seperti: Dao PAI aa Ii 2», Os ol an 5 (Katakanlah, 
Mungkin telah hampir datang kepadamu sebagian dari azab yang kamu minta 
supaya disegerakan) (OS. an-Naml: 72).” 

Al-Kisa'i berkata, “Setiap kata (-« di dalam Al-ur'an yang datang 
dalam bentuk berita maka dia disendirikan seperti contoh di atas dan 
maknanya “semoga perkara ini seperti ini”. Sedangkan yang datang dalam 
bentuk pertanyaan maka dia digabungkan dengan kata lain, seperti 
tag $ 0 bike J@ (Maka apakah jika kamu berkuasa) (OS. Muhammad: 22). 
Abu Ubaidah berkata, “Artinya apakah kalian mengetahui hal itu dan apakah 
kalian sudah diberitahu tentang hal tersebut.” 


Ibnu Abi Hatim, Baihagi, dan yang lainnya meriwayatkan dari Ibnu 


668 Al-Itgan fi Ulumil lur'an 


Abbas bahwa dia berkata, “Setiap kata as di dalam Al-Gur'an 
menunjukkan sesuatu yang pasti.” 


Syaffi berkata, “ yang berasal dari Allah adalah harus.” 


Ibnul Anbari berkata, “ — di dalam Al-(ur'an menunjukkan sesuatu 
yang pasti, kecuali pada dua tempat, yaitu: 


Pertama, Si ol 2 («$ (Boleh jadi Tuhanmu akan memberikan 
rahmat kepadamu) (OS. al-Isra': 8), yaitu bani Nadhir. Allah tidak 
memberikan rahmat kepada mereka, tetapi Rasulullah saw memerangi 
mereka dan menurunkan siksaan terhadap mereka, 


Kedua, aa CA BAGI dag ol “Salb ol 3 ($ (Jika Nabi mence- 
raikan kamu, boleh jadi Tuhannya akan memberikan ganti dengan istri-istri yang lebih 
baik daripada kamu) (9S. at-Tahrim: 5). Tetapi penggantian itu tidak terjadi. 

Sebagian dari para ulama tidak menyetujui pengecualian ini dan 
menganggap kaidah itu tetap umum, sebab rahmat itu disyaratkan jika 
mereka tidak kembali durhaka, seperti pada firman-Nya: V1s ea Sg 
Gika kalian kembali kepada kedurbakaan, maka Kami akan kembali menyiksamii) 
(OS. al-Isra: 8). Mereka telah kembali durhaka maka azab itulah yang 
wajib atas mereka. Adapun penggantian dengan istri-istri yang lain itu 
disyaratkan jika Rasulullah saw. menceraikan tetapi beliau tidak 
menceraikan mereka. Maka penggantian itu tidak terjadi.” 

Di dalam a4/-Kasyaf ketika menerangkan surat at-Tahrim ini 
disebutkan: “—# adalah sesuatu yang membuat hamba itu mengharap 
kepada Allah. Kata ini digunakan pada dua hal, yaitu: 

Pertama, kebiasaan orang-orang yang sombong untuk menggunakan 
kata (—«£ dan JJ untuk sesuatu yang pasti. 


Kedua, digunakan untuk mengajarkan kepada para hamba agar mereka 
berada di antara harapan dan ketakutan.” 


Di dalam d/-Burhan disebutkan: “—« dan JJ dari Allah adalah pasti, 
walaupun keduanya merupakan harapan pada pembicaraan para makhluk, 
sebab para makhluk itulah yang mengalami keraguan dan persangkaan. Adapun 
Allah, maka Dia terbebas dari hal itu. Penjelasannya adalah bahwa segala 
sesuatu yang mungkin terjadi, karena para manusia itu ragu-ragu terhadapnya 
dan tidak dapat memastikan terjadinya sebaliknya karena Allah mengetahui 
kebenarannya dengan pasti, maka kata ini mempunyai dua macam nisbah. 
Nisbah kepada Allah, dan ini dinamakan nisbah yang yakin dan nisbah kepada 
para manusia, dan ini dinamakan nisbah yang ragu. Maka jadilah kata ini 


A-tgan fi Ulumil ur'an 669 


kadang- 2 Ba Mb Ba atas sesuatu dengan ilmu dari Allah, 


Box cod 4 


seperti: & pen (ea Ok 3 SI - per (Maka Allah akan mendatangkan 
suatu kaum yang Dia cintai dan mereka mencintai: Nya) (OS. al-Ma'idah: 54). 
Dan kadang-kadang digunakan kata yang ma suatu La Sa sesuai 


dengan keadaan manusia, seperti pada: “Jus uh A 2 ah & of 3 ca 
(Mudah-mudahan Allah akan mendatangkan kemenangan kepada Rasul: Nya atau 
suatu keputusan dari sisi-Nya) (OS. al-Ma'idah: 52). 

Dan seperti pada: (i-w 3 Sd tj Y'3 An »& (Maka katakanlah 
kepadanya dengan perkataan yang lemah lembut, boleh jadi dia menjadi ingat atau 
menjadi takut) (OS. Thaha: 44). Ketika mengutus keduanya, Allah 
mengetahui apa yang akan terjadi pada Firaun. Tetapi kata yang dibuat 
adalah kata yang menjadikan suatu harapan pada diri Musa dan Harun. 
Ketika Al-Guran turun dengan bahasa Arab, maka datanglah Al-Guran 
itu sesuai dengan mazhab mereka. Bangsa Arab kadang-kadang 
mengatakan sesuatu yang pasti dengan kata-kata yang masih menimbulkan 
keraguan dengan berbagai macam tujuan.” 

Ibnu ad-Dahan berkata, “es adalah /77/ madhi baik dari segi lafadz 
maupun maknanya, karena menunjukkan suatu harapan terhadap sesuatu 
yang akan terjadi di masa mendatang.” 

Ada beberapa ulama yang berkata, “Kata ini adalah /77/ madhi pada 
lafadznya dan untuk masa yang akan datang pada maknanya, sebab itu 
adalah pemberitaan terhadap suatu harapan yang diinginkan akan terjadi.” 


Peringatan 


Kata ini digunakan di dalam Al-Gur'an pada dua macam penggunaan. 

Pertama, me-rafa'-kan isim sharih (kata benda yang jelas) yang 
setelahnya berupa #'/ mudhari' yang disertai dengan Ol. Maka yang paling 
masyhur #rabnya adalah #“/ madhi nagish yang amalnya seperti 0 . Maka 
yang dibaca rafa' adalah isim-nya dan kata setelahnya adalah £habar-nya. 
Ada yang mengatakan bahwa itu 77'/ muta'adi (yang membutuhkan objek) 
seperti 4 (mendekati), baik dari segi makna maupun amal. Atau di- 
irab sebagai ff | lazim (yang tidak membutuhkan objek) seperti 3 (dekat) 
dan huruf jar-nya dibuang untuk memudahkan. Ini adalah pendapat 
Sibawaih dan Mubarid. Ada pula yang mengatakan bahwa 7rab-nya adalah 
FU lazim seperti — "5 dan kata Jaa ol adalah badal isytimal dari fa'ilnya. 


670 Al-Itgan fi Ulumil lur'an 


Kedua, kata setelahnya berupa — dan /'/ maka yang dipahami dari 
pembicaraan mereka adalah kata ini tam (tidak membutuhkan #habar). 
Ibnu Malik berkata, “Kata ini selalu membutuhkan khabar selamanya dan 
ol serta kata setelahnya itu menempati kedudukan dua bagian, seperti 
pada: IS 2. “ai aa (Apakah manusia itu menyangka akan ditinggal) 
(OS. al-Ankabut: 2).” 

AS 


Ini adalah sebuah dzaraf makan (kata keterangan tempat) yang 
digunakan untuk menunjukkan makna kedekatan dan kehadiran, baik 
bersifat indriawi, seperti pada firman Allah: 34x aw ole bari (Maka 
tatkala Sulaiman melihat singgasana itu terletak di hadapannya) (OS. an-Naml: 40). 
SI ie Ualus " SEN Sya Jus (yaitu di Sidratul Muntaha, di dekatnya 
ada surga tempat tinggal) (OS. an-Najm: 14-15) ataupun yang bersifat 
maknawi, seperti pada: 


Bo. 


II uh He oJus sa JB (Berkatalah orang yang mempunyai ilmu dari 
Kitab). (9S. an-Naml: 40) 


Fa Ajakan sal Vaus “ 3 (Sesungguhnya mereka pada sisi Kami 
benar-benar termasuk orang orang Jang terpilih Jang paling baik). (9S. Shad: 47) 


patin Lula Dis Gap Asih — (Di tempat yang disenangi di sisi Tuhan 
Yang Berkuasa). (OS. al Oamar: 55). 


0 £ 


22) Jas 2 (mereka hidup di sisi Tuhan mereka). (OS. Ali Imran: 169) 


20. 


Pe @ ba SUS c S (Bangunlah untukku sebuah rumah di sisi-Mu di 
surga). (OS. at- Tahrim: 11) 


Maka yang dimaksud oleh ayat-ayat itu semuanya adalah kedekatan 
untuk penghormatan dan ketinggian kedudukan. 


Kata ini tidak Cgupalan, kecuali sebagai dzaraf atau di-jar-kan oleh 
, seperti Bas | Las (maka itu adalah suatu kebaikan darimu) (OS. al- 


Oashash: 27) daa Al Jus sa Hua uk 4 (Dan ketika Kitab dari sisi Allah 
datang kepada mereka) (OS. al-Bagarah: 89). 


Kata ini dapat diganti dengan cd dan YA, seperti: UJI SN (Sampai 


Al-ltgan fi Ulumil ur'an 671 


ke kerongkongan) (OS. al-Mwmin: 18), Ab Id (Di muka pinti) (OS. Yusuf: 25), 
AA SS Sl Oa ni TISU (padahal kamu tidak hadir 


jati mereka, ketika melemparkan anak-anak panah mereka untuk mengundi di 
antara mereka siapakah yang akan memelihara Maryam) (OS. Ali Imran: 44): 
6 ga BI HN OI (Dan kamu tidak hadir di sisi mereka ketika mereka 
bersengketa) (OS. Ali Imran: 44). 

Kedua kata ini berkumpul pada: 


Kls EN Ya ADarag Unic Ya atag CA (Kami berikan kepadanya 
rahmat dari sisi Kami, dan Jang telah Kami ajarkan kepadanya ilmu dari sisi 
Kami) (OS. al-Kahfi: 65). 

Jika saja dikatakan dengan UN atau dengan UN maka kalimat ini juga 
benar adanya. Tetapi hal itu tidak dilakukan untuk menghindari pengulangan. 
Kata (sa) pada ayat 3 XS lag cocok untuk diulangi, karena adanya 
jarak yang cukup lebar antara keduanya. 

XS, cd, dan UN berbeda pada enam segi. 

As dan sJ cocok untuk permulaan suatu #juan dan yang lainnya, 


sedangkan UNJ hanya cocok untuk permulaan t#yjuan saja. 


Jis dan s adalah Derupa Jadhlah (tidak merupakan rukun kalimat), 
seperti pada firman Allah: sis LS Tatrg 23 (Dan pada sisi Kami pun ada 


0 


suatu kitab yang memelihara) (OS Gaf: 4) Ta Ah bs Os ah 3 (dan 
di sisi Kami ada sebuah kitab yang berkata dengan kebenaran) (OS. al-Mw'minun: 


62). Sedangkan vJJ itu bukan merupakan /adhlah. 


Jarpada UNJ dengan «» lebih banyak daripada nashab, bahkan sampai- 
sampai tidak ada di dalam Al-Gur'an yang dibaca nashab. Jar pada Xxx 
adalah banyak. Sedangkan jar pada (s4 tidak diperbolehkan. 

Xi dan «3 adalah mu'rab. Sedangkan UN adalah mabni menurut 
bahasa kebanyakan bangsa Arab. 

ON kadang-kadang tidak di-idhafah-kan dan kadang-kadang di- 
idhafah-kan kepada kalimat, berbeda dengan keduanya. 

Ar-Raghib berkata, “UN adalah lebih khusus dan lebih baik daripada 
Xx, karena kata ini menunjukkan permulaan dari akhir suatu perbuatan.” 

Jis adalah lebih tegas kedudukannya sebagai isim daripada UN 
ditinjau dari dua segi, yaitu bahwa 4:8 ini dapat menjadi dzaraf bagi isim 


672 Al-ttgan fi Ulumil lur'an 


dgat dan bagi isim makna, berbeda dengan (cs dan X& yang dapat 
digunakan untuk sesuatu yang ada di tempat maupun yang tidak ada, 
sedangkan (s5 tidak digunakan kecuali untuk sesuatu yang ada di tempat. 
Kedua hal ini disebutkan oleh Ibnu asy-Syajari dan yang lainnya. 

Ini adalah sebuah “siy yang selalu di-idhafah-kan dan menunjukkan 
makna ibham (penyamaran) karena kata ini tidak menjadi ma rifat, kecuali 
jika terletak di antara dua hal yang berlawanan. Pada waktu itu kata ini 
boleh digunakan sebagai sifat dari kata wa'rifat, seperti pada firman 
Allah: male — sana Pa (bukan jalan mereka yang dimurkai) (OS. al-Fatihah: 
7). Asalnya adalah bahwa kata ini digunakan sebagai sifat untuk nakirah, 
seperti pada: KP & cl P3 Is (Sehingga kami dapat beramal yang lain 
selain dari yang telah kami amalkan (OS. al-Wraf: 53). 

Kata ini dapat digunakan sebagai ha/ jika tempatnya dapat diganti 
dengan Y dan sebagai istitsna' (pengecualian) jika dapat diganti dengan Y! 
dan irabnya sama dengan isim yang terletak setelah Y| dalam perkataan 
itu. Terdapat gira'ah pada firman Allah ini: 


LAN JAE Desa Ga DAA eegig U 

“Tidaklah sama antara mukmin yang duduk (yang tidak ikut berperang| 
Jang tidak mempunyai ugur” ((9S. an-Nisa”: 95). Dengan bacaan rafa' sebagai 
sifat dari U JW. 

Atau senapal istitsna atau badal yang sesuai dengan batasan firman 
Allah Ta'ala: H3 38 Vj o 2 las L (Tidak melakukannya kecuali sedikit di 
antara kalian) (OS. an- Nisa: 60). Dan juga dengan nashab sebagai istitsna'. 

Di dalam a-Mufradat karya Ar-Raghib disebutkan: “s£ itu digunakan 
pada beberapa macam penggunaan. 

Pertama, digunakan semata-mata untuk menafikan, tanpa menetapkan 
suatu makna padanya, seperti perkataanmu: 48 5s der Sp (Aku 
melewati seorang laki-laki yang tidak duduk). Allah Ta'ala berfirman: 


0. 


SN Kp Aja 3 
“Adakah orang yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya 
dengan tanpa petunjuk” (OS. al-@ashash: 50). 


Al-tgan fi Ulumil ur'an 673 


HA tag 

“Dia tidak dapat memberikan alasan yang terang dalam pertengkaran.” (OS. 
az-Zukhruf: 18). 

Kedua, sinonim dengan YI, maka dapat dijadikan sebagai istitsna' dan 
sebagai sifat dari nakirah, seperti: aa 4) n, Su (Kalian tidak memiliki 
tuhan kecuali Dia) (9S. al-X'raf: 85) dan & pe Je ea js (adakah pencipta 
selain Allah) (OS. Fathir: 3). 

Ketiga, untuk menafikan suatu bentuk dari selain materinya, seperti 
perkataanmu: I5 4 OS 15! op Ijl— OS ISI sUI (Air itu jika dalam keadaan 
panas lain dengan jika dalam keadaan dingin). Termasuk dalam hal ini 
firman Allah: Tp 3 HA Sana Kama Ta (Setiap kali kulit 
mereka hangus, Kami ganti dengan kulit yang lain) (OS. an-Nisa”: 56). 


Keempat, digunakan untuk mencakup kepada dzat dari sesuatu, seperti 
firman Allah: 


TI PP mi) Ie o na PE Le: (Karena kamu mengatakan terhadap 
Allah suatu perkataan Jang tidak benar) (OS. al-Aram: 93). 

ig , SI 3 pr (Apakah selain Allah aku akan mencari tuhan) (OS. al- 
An'am: 164). 

Ti - ob! ye Hi (Buatlah A-Our'an selain ini) (WS. Yunus: 15). 


pi & C 5 Jus (Dia akan mengganti suatu kaum selain kamu) (OS. 
Muhammad: 38). 

si 

Kata ini digunakan untuk beberapa hal. 


Pertama, digunakan sebagai huruf athaf yang memiliki tiga buah 
makna, yaitu: 


1. menunjukkan tartib (urutan), baik secara makna, seperti pada firman 
Allah: Ale gw 0S (Musa meninjunya, kemudian matilah 
musuhnya itu) (OS. al-Gashash: 15), maupun urutan penyebutan. Ini 
merupakan athaf untuk sesuatu yang terperinci atas sesuatu yang 
global, seperti pada firman Allah: 

3 Ke ea Kis Oa Ye se (Lalu keduanya digelincirkan oleh 
selam dari surga itu dan dikeluarkan dari keadaan semula). (OS. al-Bagarah: 36) 


674 Al-ttgan fi Ulumil lur'an 


223 


TA ui 13 Ol w AA aga Kim 3 (Mereka telah meminta 


Kb Musa Jang lebih besar daripada itu. Kemudian mereka berkata, 
Perlihatkanlah Allah kepada kami dengan nyata.) (OS. an-Nisa”: 153) 


SN BAG Oh dala OP 55 JS 4 5 SU) (Dan Nuh ber 
seru kepada Tuhannya, sambil berkata, “Ya Tuhanku, sesung-guhnya anakku 
termasuk keluargaku dan sesungguhnya janji Engkau itu benar) (OS. Hud: 45) 
Ini Mangan oleh Farra”. 2 berdalil dengan ayat: 

Cat Ce Un3 BUSI a 3 5 ng 3 (Betapa banyaknya negeri yang telah 
Kami binasakan, maka datanglah siksaan Kami menimpa penduduknya.)” 
(OS. al-Nraf: 4) 

Ini dibantah karena maksudnya adalah “Kami menghendaki 
kehancuran mereka”. 


2.  ta'gib (datang segera setelah yang sebelumnya). Kesegaraan itu sesuai 
dengan keadaan sesuatu itu. Inilah perbedaannya dengan tarakhi (ada 
selang jarak Tang mma) misalnya pada firman Allah: 
er » Si sa Asa Dean o 2 Fl (Dia menurunkan air dari langit 
lalu segera jadilah bumi itu h au) (OS. al-Hajj: 63) 


Hanan Kalah (alas agla sal Mala (Kami menjadikan air mani itu segumpal 
darah, lalu segumpal darah itu Kami jadikan daging) (OS. al-Mu'minun: 14). 
3. sanalah (untuk menerangkan sebab), seperti: 


- Pa 


ale ah gaya 0 , 4 $ (Musa meninjunya, kemudian matilah musuhnya 
itu) (OS. al-Oashash: 15) 

Ae LB MS & » “Se AE (Kemudian Adam menerima beberapa 
kalimat dari Tubannya, maka Allah menerima taubatnya) (OS. al-Bagarah: 37) 


Ga dle Oya" Dad gia OLS PPN AA ap DIN 
(Kamu akan benar-benar makan pohon Zagun, dan akan memenuhi perutmu 
dengannya. Sesudah itu kamu akan meminum air yang sangat panas.) (OS. 
al-Wagi ah: 52-54) 

Kadang- Katana kata ng hanya digunakan untuk menerangkan urutan saja, 
seperti: “an Ti Ora Ja ss ala Ii ar “Maka dia pergi 


dengan diam- diam menemui keluarganya, kemudian dibawanya daging anak 
sapi gemuk, lalu dihidangkannya kepada mereka.” (9S. adz-Dzariyat: 26- 
27) 


A-tgan fi Ulumil ur'an 675 


er K3 ya & Sal ciab (Kemudian istrinya datang memekik 
tercengang lalu menepuk mukanya sendiri.) (9S. adz-Dzariyat: 29) 
3 AL pe Ab (Dan demi rombongan yang melarang 


dengan sebenar-benarnya dari perbuatan maksiat dan demi rombongan yang 
membacakan pelajaran) (9S. ash-Shaffat: 2-3) 


Kedua, untuk menjelaskan subabiyah semata, tanpa diiringi adanya 


athaf, seperti: Jas si G3 Kd Bei U| (Sesungguhnya Kami telah memberikan 
kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah shalat) (9S. al-Kautsar: 1-2). 
Karena kalimat insya' itu tidak di-athafkan kepada kalimat #habar. 


Ketiga, sebagai pengikat atau penghubung antara syarat dan jawab 


pada saat jawab itu tidak dapat dijadikan sebagai syarat, misalnya: 


676 


jika jawab itu berupa jumlah ismiyah, seperti: 
BSC ah pai o| 
“Jika Engkau menyiksa mereka maka mereka adalah hamba-hamba-Mu.” 
(OS. al-Ma'idah: 118). 
me Id gai ja Un op 
“Dan jika Dia mendatangkan kebaikan kepadamu maka Dia Mahakuasa 
atas tiap-tiap sesuatu.” (9S. a-Amam: 17) 
jawab itu berupa jumlah filiyah yang fi'ilaya jamid, seperti pada firman 
Allah Ta'ala: 
Tebe ya CS Oi ol Ia daa AG YU Ula JT OF ol 
“Sekiranya kamu anggap aku lebih sedikit daripadamu dalam hal harta dan 


keturunan, maka mudah-mudahan Tuhanku akan memberi kepadaku kebun 
Jang lebih baik daripada kebunmu ini” (OS. a-Kahfi: 39-40) 


Ip ah ab Ha 
“Barangsiapa berbuat demikian maka lepaslah ia dari pertolongan Allah.” 
(OS. Ali Imran: 28) 


CA Kaa OLA IA Ol 


“Jika kamu menampakkan sedekahmu maka itu sangat baik.” (OS. al- 
Bagarah: 271) 


Al-ltgan fi Ulumil Lur'an 


“Barangsiapa mengambil setan itu menjadi temannya maka setan itu adalah 
teman yang seburuk-buruknya.” (9S. an-Nisa”: 38) 

“jumlah filiyah yang ffilnya untuk kalimat insya', seperti pada firman 
Allah Ta'ala: 


SAB AN Oyo pES Ol Ja 
“Katakanlah, Jika kalian mencintai Allah maka ikutilah aku.” (9S. Ali 
Imran: 31) 


“Jika mereka mempersaksikan, maka janganlah kamu ikut pula menjadi 
saksi bersama dengan mereka.” (9S. al-Aram: 150) 


Jumlah ismiyah dan insya' itu berkumpul pada firman Allah: 
G3 ata PE EA eU aa ONE Sae PU 
Ca sat SEL ad VP SU sei Ol 


“Jika sumber air kamu menjadi kering maka siapakah yang menjadikan air 
Jang mengalir bagimu.” (9S. al-Mulk: 30) 
“Fil madhi, dari segi lafadz dan maknanya, seperti: 
JB oa BH Goa 3 Bg ol 
“Jika dia itu mencuri maka saudaranya sebelumnya juga pernah mencuri.” 


(OS. Yusuf: 77) 


Atau jawabnya disertai dengan huruf yang menunjukkan makna masa 
yang akan datang, seperti: 


28 Xx 0 


Pn ab. ox AA Boo Oa Sc. 
An Nala gb D ga ga GS Sa Dp ya 
“Barangsiapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, maka kelak 
Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan 


mereka mencintai Allah” (OS. al-Ma'idah: 54) 

AA ab ja pn, 
“Dan apa saja kebajikan yang mereka kerjakan maka sekali-kali mereka 
tidak dihalangi untuk menerima pahalanya.” (9S. Ali Imran: 115) 


Sebagaimana kata ini menjadi penghubung antara jawab dengan 
syaratnya maka kata ini juga dapat menjadi penghubung antara yang 
menyerupai jawab dengan yang menyerupai syarat, seperti: 


Al-ltgan fi Ulumil ur'an 677 


Oatah ya Os GS Ah ina! Oa Ka Lb na oa 5) 


“Sesungguhnya orang-orang yang kafir Papa makin Altah dan saban 
para nabi yang memang tidak dibenarkan dan membunuh orang-orang yang 
menyuruh manusia berbuat adil maka gembirakanlah mereka bahwa mereka 
akan menerima siksa yang pedih.” (9S. Ali Imran: 21) 


Keempat, digunakan sebagai huruf tambahan. Az-Zajjaj menafsirkan 
ayat ini dengan makna ini, yaitu: 3S LA $ 3 shd Lis (Inilah azab 
neraka, biarlah mereka merasakannya, minuman air yang sangat panas dan air yang 
sangat dingin) (OS. Shad: 57). 


Ini dibantah karena khabar «s8 dan antara keduanya tidak saling 


terkait. Al-Farisi memberikan contoh dengan: Kal 3 Je (Tetapi Allah, 
sembahlah dia) (OS. az-Zumar: 66). Dan yang lainnya memberikan contoh 


dengan: | Pa 2 Kl (Ketika telah datang kepada mereka apa yang mereka 
ketahui) (9S. al-Bagarah: 89). 

Ini sebuah huryf jar yang memiliki beberapa makna. 

Pertama, yang paling masyhur adalah menunjukkan dzaraf, baik 
tempat maupun waktu, seperti: 

Ima Ha Tgk ee AR oa PN Sg" ON ae 

“Bangsa Romawi telah dikalahkan. Di negeri yang terdekat dan mereka sesudah 
dikalahkan itu akan menang dalam beberapa tahun lagi” (OS. ar-Rum: 2-4) 


Juga dalam arti yang sebenarnya seperti ayat tersebut maupun secara 
kiasan, seperti: Aa Ara & 2 $ (Dan dalam ne itu ada Jaminan 
kehidupan bagimu.) (9S. al-Bagarah: 179), Luk S3 Uang » os 
(Sesungguhnya ada beberapa tanda kekuasaan Allah pada kisah Yusuf dan 


saudara-saudaranya.) (OS. Yusut: T), cam IX 3 Cip j (Sesungguhnya 
kami melihatmu berada pada kesesatan Sg wat) (OS. al-X'raf: 60) 

Kedua, mushahabah, seperti g , misalnya: AG 3 | JI (Masuklah kalian 
ke dalam neraka bersama dengan umat-uma?) (OS. ALA raf: 38), As Hi 3 


678 Al-ttgan fi Ulumil lur'an 


(bersama dengan sembilan buah mukjiza?) (OS. an-Naml: 12). 
Ketiga, talil, seperti: 4 PA SAI "lia (Itulah dia orang yang kamu cela 


akeu karena tertarik kepadanya) (OS. Yusuf: 32)5 mabe CAKE A3 LAU 3 KS 
(Niscaya kamu akan ditimpa azab yang besar, karena pembwaraan kamu tentang berita 
bohong itu.) (OS. an-Nur: 14). 
Keempat, istila', seperti: Jaa @ ada 2. SEL, (Dan sesungguhnya 
aku akan menyalib kalian pada pangkal pohon kurma) (OS. Thaha: 71). 
Kelima, sinonim dengan ba', seperti: 4 SA (Dia menjadikan kamu 
berkembang biak dengan sebab itu) (OS. asy- “Syura: "2 


Keenam, sinonim dengan JJ, seperti: “3 Pan al | 3 5 (mereka 
menutupkan tangan-tangan mereka ke mulut- Kar mereka) (OS. Ibrahim: 9). 


Log 20. 


Ketujuh, sinonim (y», seperti: hg si 13 3 Las pp3 (pada suatu 
hari ketika Kami akan membangkitkan dari setiap umat itu seorang saksi) (9S. 
an-Nahl: 79). 

Kedelapan, sinonim dengan «£, seperti: 22 2 & pr (maka 
dia di akhirat akan lebih buta) (OS. al-Isra': 72), maksudnya buta tentangnya 
dan tentang kebaikan-kebaikannya. 


Kesembilan, perbandingan, yaitu yang masuk kepada sesuatu yang 
lebih rendah yang disebutkan sebelumnya dan sesuatu yang lebih baik 


yang disebutkan setelahnya, seperti: 38 Y) TAN & ai CI £ Ea Ks 
(dan tiadalah kenikmatan dunia itu dibanding dengan kenikmatan akhirat kecuali 


hanya sedikit) (9S. at-Taubah: 38). 
Kesepuluh, tankid, yaitu yang merupakah tambahan, seperti 
Ups ISI JE9 (Dan dia berkata, “Naiklah ke dalamnya”) (OS. Hud: 41). 


£ 
Oo 


Ini sebuah huryf yang dikhususkan untuk masuk ke dalam 771/ yang dapat 
di-tashrifkan yang bersifat Ehabar yang tidak dimasuki oleh sebuah huruf nashab 
dan huruf jazgmn serta huruf tanfis, baik berupa #1) madhi maupun f'l mudhari' 
Kata ini memiliki beberapa makna, yaitu: 

Pertama, untuk menunjukkan makna kebenaran (7ahgig) jika masuk 


ke dalam /7'i/ madhi, seperti: 0 PA) Asi 38 (orang-orang yang beriman itu 


A-tgan fi Ulumil ur'an 679 


benar-benar telah sukses) (OS. al-Mwminun: 1), Bs Ka asi 38 (benar-benar 
telah beruntung orang yang menyucikannya) (9S. asy-Syam: 9). Kata ini masuk 
kepada jumlah filiyah yang pasti akan terjadi, sama dengan yang didahului 
oleh sumpah, seperti pada jumlah ismiyah yang dimasuki oleh ol dan lam 
yang pasti menunjukkan penegasan. 

Kedua, kata ini juga menunjukkan kedekatan waktu terjadinya suatu 
pekerjaan bersama dengan /7'/ madhi ini. Kamu berkata: 4) 68 (Zaid telah 
berdiri), mnaka mungkin masanya adalah masa lalu yang baru saja atau 
masa lalu yang telah lama. Tetapi jika kamu berkata: 4) 248 J8 (Zaid benar- 
benar telah berdiri), maka maknanya adalah khusus untuk masa yang baru 
saja terjadi. Makna ini menunjukkan adanya beberapa hukum: 


“Kata ini tidak diperbolehkan masuk kepada: at , , Gaal dan Hi 
sebab untuk menunjukkan masa sekarang. Maka tidak ada manfaat 
untuk menyebutkan sesuatu yang mendekati sesuatu yang sudah 
terjadi dan karena semua kata itu tidak menunjukkan suatu masa. 

s Kata ini wajib masuk ke dalam 77'/ madhi yang terletak sebagai hal, 
baik itu secara jens, sepert: 


Us Y LA 383 3 Je S Ge: Yi jug (nengapa kami tidak 
berperang di jalan Allah, padahal kami telah diusir dari rumah-rumah kami.) 
(OS. al-Bagarah: 246) maupun yang dikira-kirakan, seperti: 


0 0 GA Pe nd 


UI) 25, Cislin ola (Ini adalah harta perdagangan Kami dikembalikan 


Pan 


bana kami.y (OS. Yusuf: 65), & 5 Tam » aa 1 aa 3 (atau or- 
ang-orang itu datang kepadamu sedangkan hati mereka bera?) (OS. an-Nisa': 
90). Para ulama Kufah dan Al-Ahfasy berbeda pendapat dalam hal 
ini. Mereka berkata, “Hal itu tidak dibutuhkan karena seringnya 
kalimat ini menjadi ha! dengan tanpa diiringi oleh Aa 
Asy-Syaidi al-Jurjani dan guru kami, Asy-Syekh al-Kafiyaji berkata, 
“Apa yang dikatakan oleh para ulama Bashrah salah. Sebabnya adalah 
adanya kesalahpahaman makna ha/ pada mereka. Sesungguhnya ha/ yang 
diiringi oleh 48 adalah hal untuk masa. Sedangkan ha! yang menjelaskan 
suatu cara atau keadaan adalah ha/ untuk sifat. Kedua ha! ini berbeda.” 
Ketiga, taglil (menyedikitkan) jika masuk ke dalam /7'1/ mudhari' 
Disebutkan di dalam a/-Mughni, “Ini terbagi menjadi dua macam, yaitu 
menyedikitkan terjadinya suatu perbuatan, seperti: — ASI Ja 
(kadang-kadang orang yang sangat berbohong itu berkata jujur) dan menyedikitkan 


680 Al-ttgan fi Ulumil lur'an 


hal-hal yang berhubungan dengannya, seperti pada: 

(Sesungguhnya Dia mengetahui keadaan yang kamu berada di dalamnya sekarang) 
(OS. an-Nur: 64). Maksudnya adalah “pengetahuan terhadap keadaan 
mereka jauh lebih sedikit dibanding sekian banyak pengetahuan-Nya”. 
Dia berkata, “Ada beberapa ulama yang berpendapat bahwa kata tersebut 
pada ayat ini dan yang sepadan dengannya menunjukkan makna tahgig.” 

Di antara yang berpendapat demikian adalah Az-Zamakhsyari. Dia 
berkata, “Kata ini masuk untuk menegaskan makna pengetahuan itu dan 
kembali kepada penegasan terhadap ancaman.” 

Keempat, taktsir (tmemperbanyak). Ini disebutkan oleh Sibawaih dan 
yang lainnya. Az- Zamakhsyari memberikan contoh dengan ayat: 
Haa & Den 2 : S7 8 (Sungguh Kami sering melibat mukamu me- 
nengadah ke langit) (OS. al-Bagarah: 144). 

Kelima, tawaggu' (mengharapkan), seperti: ll gak: A8 (Kadang- 
kadang orang yang hilang itu akan kembali). Perkataan ini diucapkan kepada 
seseorang yang diharapkan kedatangannya dan ditunggu-tunggu. Dan 
Lai ca J8 (Shalat itu akan didirikan), karena orang yang akan berjamaah 
menunggu-nunggu hal itu. Penang ulama memberikan contoh dengan 
firman Allah: Was d S. » Rt aa 35 (Sesungguhnya Allah telah mendengar 
perkataan wanita Jang mengajukan Gugatan kepadamu) (9S. al-Mujadilah: 1) 
karena wanita itu mengharapkan keterkabulan doanya kepada Allah. 


ASI 
Ini adalah sebuah huryf jar yang memiliki beberapa makna. 
Pertama, yang paling masyhur adalah tasybih (penyerupaan), seperti 
pada firman Allah: LNG Pa & en Lee) MSI Ag 3 (Dan kepunyaan- 


Nyalah bahtera- bahtera Jang tinggi layarnya di lautan laksana gunung-gunung) 
(OS. ar-Rahman: 24). 


Kedua, tankid (menegaskan), seperti: Y ga 3 un Ls (Sebagaimana 


Kami telah mengutus seorang utusan di antara kalian) (OS. al-Bagarah: 151). 
Al-Ahfasy berkata, “Maksudnya adalah “karena Kami telah mengutus 


279 


seorang utusan di antara kalian. 
TE Ss PE (Maka ingatlah kepada-Ku, niscaya Aku akan ingat 
kepadamu.) (9S. al-Bagarah: 152) 


A-tgan fi Ulumil ur'an 681 


SD KS 04 34 (Dan ingatlah kamu kepada-Nya karena Dia telah 
memberikan petunjuk kepada kamu.y (OS. al-Bagarah: 198) 
o jas AN 2, (Aduhai benarlah, tidak beruntung orang-orang yang 


mengingkari (nikmat Allah).) (OS. a-@ashash: 82), maksudnya adalah “aku 
heran karena mereka tidak beruntung”. 


Xglls H KS Jae Gagak (Hai Musa, buatlah untuk kami sebuah 
tuban (berbala) sebagaimana mereka mempunyai beberapa tuhan (berhala).) (OS. 
al-N'raf: 138) 

Ketiga, taukid (menegaskan), yaitu yang ditambahkan. Kebanyakan 
ulama memberikan contoh dengan firman Allah: »& &tsS 0d (Dia tidak 
serupa dengan sesuatu apapun) (OS. asy-Syura: 11). Jika kata ini tidak 
ditambahkan maka maknanya adalah ada yang menyerupai-Nya. Tetapi 
itu mustahil sebab yang dikehendaki dengan pembicaraan adalah untuk 
menafikan kesamaan itu. Ibnu Jinni berkata, “Kata ini ditambahkan untuk 
menambah ketegasan penafian kesamaan itu, sebab tambahan sebuah huruf 
sama dengan mengulangi kalimat itu dua kali.” 

Ar-Raghib berkata, “Antara kgf dan  jzs dikumpulkan untuk menegaskan 
nafi itu, sebagai peringatan bahwa tidak layak untuk menggunakan &af dan 
Is terhadap Allah sehingga dinafikan secara bersamaan.” 

Ibnu Faurak berkata, “Kata ini tidak ditambahkan dan maknanya adalah 
“tidak ada yang menyamai kesamaannya”. Jika kamu menafikan keserupaan 
dari kesamaan maka pada hakikatnya tidak ada yang menyamai Allah.” 

Asy-Syekh Izzuddin bin Abdus Salam berkata, “Kata Jis itu kadang- 
kadang ditujukan untuk makna suatu dzat itu sendiri. Kamu berkata: 
IIS Jam Y Ula (sepertimu tidak melakukan demikian), maka maknanya 
adalah IS js Y ci (kamu tidak melakukan hal iti). Sebagaimana 
perkataan seorang penyair: 

kedua OB GM ya ssi Ulin Ji 

Aku tidak berkata 

Yang selain-Mu serupa dengan-Mu 

Yang aku maksud 

Wahai yang sendiri yang tiada yang menyamai.” 


Allah berfirman: IBI A23 & nela jie sale Ob (Maka jika mereka 


682 Al-ttgan fi Ulumil lur'an 


beriman kepada apa yang kamu telah beriman kepadanya, sungguh mereka telah mendapat 
petunjuk,y (CS. al-Bagarah: 137). Maksudnya adalah “dengan sesuatu yang kamu 
telah beriman kepadanya”, karena keimanan mereka itu tidak menyerupainya. 
Maka kira-kira pada ayat itu adalah “Dzatnya tidak menyerupai sesuatu”. 

Ar-Raghib berkata, “Yang dimaksud dengan JM (kesamaan) itu di 
sini adalah sifat. Maknanya adalah sifatnya tidak sama dengan sifat yang 
lain sebagai peringatan bahwa walaupun Allah sering disifati sebagaimana 
sifat manusia, tetapi sifat-sifat-Nya tidak seperti keadaannya ketika 
digunakan kepada manusia. Bagi Allah adalah permisalan yang lebih tinggi 
(al-Mastal al-Ala)” 


Peringatan 


Kadang-kadang £af itu digunakan sebagai 1s, yang maknanya sinonim 
dengan JA, maka dia memiliki kedudukan irab dan dapat pula sebuah 
dhamir kembali kepadanya. 

Az- -Zamakhsyari berkata tentang ayat: 


49 kat AS 1 Aan K Aa st S (berbentuk burung, kemudian 
Aku meniup kepadanya) (OS. Ali Imran: 49), “Sesungguhnya dhamir pada 
4 itu kembali kepada £af pada 4x45 . Maknanya adalah “Aku meniup 
pada sesuatu yang menyamai burung itu, maka jadilah ia seperti burung- 


3.21 


burung yang lain. 


Masalah 


Kaf yang terletak pada isim isyarah (kata penunjuk) seperti «Us (itu) 
dan semua cabangnya merupakan huruf khitab (kata yang menunjukkan 
kepada orang yang diajak berbicara) yang tidak memiliki suatu kedudukan 
irab. Dan yang terletak pada SL, maka ada yang mengatakan bahwa itu 
adalah sebuah huruf dan ada yang mengatakannya sebagai mudhaf ilaih. 
Dan yang terdapat pada Sel), maka ada yang mengatakannya sebagai 
huruf, ada yang mengatakannya sebagai 1simy yang kedudukan 7rabnya adalah 
rafa' dan ada yang mengatakan kedudukan 7rabnya adalah nashab. Pendapat 
pertama adalah pendapat yang lebih kuat. 


3S 
Ini sebuah #1/ nagih dan yang ada hanyalah 77'/ madhi dan mudhari'nya 
saja. Kata ini mempunyai sebuah isim yang dibaca rafa' dan khabar yang 


A-tgan fi Ulumil ur'an 683 


berupa f71/ mudhari” yang tidak dimasuki oleh of dan maknanya adalah 
“mendekati / hampir-hampit”. Maka menafikan kata ini adalah menafikan 
kedekatan dan menetapkannya adalah menetapkan kedekatan. Telah 
masyhur pada lisan kebanyakan ulama bahwa menafikannya berarti 
menetapkannya dan menetapkannya berarti menafikannya. Maka 
perkataanmu: Jek Ju) 3S (Zaid hampir-hampir mengerjakan), maknanya 


adalah dia belum mengerjakan. Dalilnya adalah ayat: SG jd | BS ola 
(Dan sesungguhnya mereka hampir-hampir memalingkan kamu.) (OS. al-Isra”: 73 

Perkataanmu Ja& 5S L (Dia tidak hampir melakukan) maknanya adalah 
dia telah melakukan. Dalilnya adalah ayat: 0 Nan | Petang (Dan hampir saja 
mereka tidak melaksanakan perintah itu) (OS. al-Bagarah: 71). 

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari jalur Adh-Dhahak dari Ibnu Abbas 
bahwa dia berkata, “Segala sesuatu di dalam Al-Gur'an yang berupa kata 
6S, ASI, 3S maka itu tidak akan terjadi selamanya.” 

Ada yang mengatakan bahwa kata itu menunjukkan pada suatu 
pekerjaan yang sangat berat. 

Ada yang mengatakan bahwa jika 7711 madhi yang dinafikan makna 


maknanya adalah ketetapan (positif). Dalilnya adalah Na | BS 3 (Dan 
hampir saja mereka tidak melaksanakan perintah itu, (OS. al-Bagarah: 71). 
Jika yang dinafikan adalah f#'/ mudhari, maka maknanya adalah negatif. 
Dalilnya adalah: WI» 3G «J (bampir-hampir dia tidak dapat melihatnya) (OS. 
an-Nur: 40). Padalah dia tidak melihat sesuatu apapun. 

Pendapat pertamalah yang benar bahwa menafikannya memiliki makna 
negatif dan menetapkannya memiliki makna positif. Maka perkataan: 
Jam 3S (Dia hampir mengerjakan), maknanya adalah dia mendekati untuk 
mengerjakan itu tetapi belum mengerjakan. Sedangkan perkataan Jai: 5S La 
(tidak hampir mengerjakan), rnaknanya adalah dia tidak mendekat untuk melakukan 
pekerjaan itu, apalagi untuk mengerjakannya. 

Ayat: o 2 | POLaUI Ls oa Ja (maka mereka menyembelihnya. Dan 
hampir saja mereka tidak melaksanakan perintah itu) (OS. al-Bagarah: 71) 
adalah berita terhadap keadaan mereka pada mulanya. Sesungguhnya 
mereka pada mulanya hampir-hampir tidak menyembelihnya. Adapun 
terwujudnya penyembelihan itu dipahami dari dalil yang lain, yaitu dengan 
firman Allah: W £35 (Maka mereka menyembelihnya). 


684 Al-ttgan fi Ulumil lur'an 


01 & Pa 


Firman Allah: YUB W5 NS -S Aa wa Id DES ol V5 (Dan jika 
Kami tidak memperkuat hatimu, niscaya kamu hampir-hampir condong sedikit 
kepada mereka) (OS. al-Isra”: 74) padahal Rasulullah saw. tidak condong 
kepada mereka, baik sedikit maupun banyak, maka hal itu dipahami dari 
perkataan: V3 (jika tidak) yang memang bermakna demikian. 


Catatan 


Kadang-kadang 3S sinonim dari ?| ni) (hendak). Di antaranya adalah: 

Uas sa Uas wis (Demikianlah Kami atur untuk mencapai keinginan 
Yusuf) (OS. Yusut: 76) 

(asi ST (Aku hendak merahasiakan waktunya) (OS. "Thaha: 15) 

Kadang, Kadang digunakan sebaliknya, seperti pada firman Allah: 

PI Oo eh | por (Sebuah tembok yang hendak runtuh) (OS. al-Kahfi: 


TT), artinya Ka hampir. 

OS 

Ini sebuah #1/ nagish yang dapat di-tashrif yang me-rafa-kan isim dan 
me-»ashab-kan khabar. Maknanya pada dasarnya adalah sesuatu yang telah 


berlalu dan sudah terputus, seperti: SY, Yi Fa Hg Ce “1 Pit 
(dahulu mereka lebih kuat daripada kalian dan lebih banyak harta benda dan 
anaknya.) (OS. at-Taubah: 69) 

Kadang-kadang maknanya adalah sesuatu yang terus-menerus 


berlangsung, seperti: lawu, osis An Kg 3 (dan Allah itu Nana Penn 


Ampunan dan Maha Dinlasanga (OS. an-Nisa': 90), Calo &. 3 ap & & 3 

(dan Kami benar-benar mengetahui segala sesuatu.) (OS. al-Anbiya”: 81) 
Maksudnya adalah bahwa Dia senantiasa demikian dan makna seperti 

ini berlaku pada semua sifat Dzat bagi Allah yang bersambung dengan UKS . 
Abu Bakar ar-Razi berkata, “US di dalam Al-Gur'an memiliki lima 

buah macam penggunaan, yaitu: 

“untuk menunjukkan makna azali dan abadi, seperti: US Cale AI Kg 
(Dan Allah itu Maha Mengetahui lag Mahabijaksana) (OS. an-Nisa”: YAA 


A-tgan fi Ulumil ur'an 685 


“untuk menunjukkan makna sesuatu yang telah lalu yang telah berhenti. 
Inilah asal dari maknanya, seperti: J5) ha Ha & Kg 3 Dan dahulu 
di kota itu ada sembilan orang laki-laki) (9S. an-Naml: 28). 

» untuk en makna sekarang, seperti: 
Al Oa 221 as S 5S (Kamu adalah umat terbaik yang dikeluarkan 
untuk manusia) (2. Ali Imran: 110). 
u Tg LES £ Oa adl PP LIS Uni Si (sesungguhnya shalat itu bagi 
orang-orang yang beriman merupakan kewajiban yang telah ditentukan 
waktunya) (OS. an-Nisa': 103). 


8 untuk menunjukkan masa yang akan datang, seperti: 


0 3 #0. 


eta 2 yb os Lag 2 Sie (mereka takut kepada suatu hari yang 
azabnya merata di mana-mana) (OS. al-Insan: 7). 
“untuk sinonim dengan jLe (menjadi), seperti: 
ca AU Ke Kg (Dan dia menjadi termasuk orang-orang yang kafir) (OS. 
al-Bagarah: 34). 
Saya berpendapat, “Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari As-Suddi bahwa 
Umar bin Khathab berkata, Jika saja Allah menghendaki, niscaya Dia dapat 
menggunakan kata es! dan maknanya mencakup kita semuanya. Tetapi 


Dia berkata: HS yang maksudnya adalah khusus untuk para shahabat 
Rasulullah saw.” 


Kadang-kadang US maknanya sinonim dengan (&- (selayaknya), 


Te 


seperti pada: Us ama | as 2 af 2 Par (kamu Tas akan mampu menumbuhkan 
pohon-pohonnya) (OS. an-Naml: 60), laa ALE duo 5 (sekali-kali tidaklah 
layak bagi kami untuk mengatakan hal ini) (OS. an-Nur: 16). 

Kadang-kadang maknanya adalah »- (ada), seperti: yan K os ola 
(Dan jika orang yang berutang itu keadaannya dalam kesulitan) (OS. al-Bagarah: 
280), sus 5 SS Bi Y (Kecuali jika mu amalah itu berupa perdagangan) (OS. 
al-B agarah: 282): ae an Yg (dan jika yang sebesar Rarrah itu adalah kebaikan) 
(OS. an-Nisa': 40). 

Kadang-kadang digunakan untuk menegaskan, yaitu yang ditambahkan. 
Ayat ini dijadikan sebagai contoh: 9 Ka Pi & el (Bagaimana aku 
mengetahui apa yang telah mereka kerjakan) (9S. asy-Syura: 112). 


686 Al-ttgan fi Ulumil lur'an 


TN sik 


US (Dengan tasydid) 


Ini sebuah buryf untuk menunjukkan makna tasybih (penyerupaan) yang 
ditegaskan karena menurut pendapat kebanyakan ulama kata ini tersusun 
dari kaf yang digunakan untuk tasybih dan Y untuk taukid, Asal dari perkataan: 
Sean lt 3) os (seolah-olah Zaid itu singa) adalah: Ian lS Ia 3) ai (bahwasanya Zaid 
itu seperti singa). Maka huruf yang menunjukkan penyerupaan itu didahulukan 
untuk lebih memerhatikan dan hamzah pada 0! dibaca dengan /athah karena 
ada huruf jar yang masuk kepadanya. 

Hazim berkata, “Kata ini digunakan pada tempat-tempat yang memang 
sangat kuat penyerupaannya, hingga seolah-olah orang yang melihat ragu 
apakah yang diserupakan merupakan asal dari yang diserupakan atau yang 
lainnya. Karena itulah Bilgis berkata: Kr Fitg (Seakan-akan singgasana ini 
singgasanaku).” (OS. an-Naml: 42) 

Ada yang mengatakan bahwa kata ini dapat bermakna keraguan dan 
persangkaan jika £habar-nya merupakan benda yang tidak jamid (berasal 
dari akar kata yang lain). 


A0. 9 


Kadang-kadang tasydid-nya dibuang, seperti: 4x P3 3 Ce 3 os 
(seolah-olah dia tidak pernah berdoa kepada Kami untuk menghilangkan bahaya 
Jang telah mempanak (OS. Yunus: 12) 

Ini sebuah isim yang tersusun dari &af yang menunjukkan makna tasybih 
dan ci yang dibaca dengan tanwin untuk Pa maka takstir 
(memperbanyak) dalam hal jumlah, seperti: 5 ia 5 dah yu? & 5 20 , 
(dan betapa banyaknya nabi yang berperang bersama-sama mereka sejumlah besar 
pengikutnya yang bertakwa) (OS. Ali Imran: 146). 

Ada beberapa dialek pada kata ini. Di antaranya adalah «FS seperti wazan 
&k4. Ibnu Katsir membacanya demikian di dalam Al-Guran di mana pun 
tempatnya. Dialek yang lain adalah uas seperti us dan ayat ini dibaca 
dengannya, yaitu firman Allah: H6 (& 4 os 3. Kata ini mabni dan selalu 
harus terletak di awal kalimat, yang maknanya senantiasa menyamarkan jumlah 
dan selalu membutuhkan kepada tamyiz yang kebanyakan dibaca jar dengan 
«Ibnu Ushfur berkata, “Wajib dibaca jar dengan (4” 


A-tgan fi Ulumil ur'an 687 


(IS 

Kata ini tidak digunakan di dalam Al-Gur'an kecuali sebagai 1sim 
isyarah (kata penunjuk), seperti: (Apakah seperti ini 
singgasanamu) (OS. al-@ashash: 42). 

WA 


Ini sebuah isim yang digunakan untuk mencakup: 
“ Semua pribadi dari sebuah isiy Kr Se pa di-idhafah-kan kepadanya, 


seperti pada: SPA! 2 sa NG (Setiap jiwa itu akan merasakan 
kematian) (OS. Ali Imran: 185). 


. Isim makrifat yang dijamakkan, seperti: 1533 ka li 2g 2S, (Dan 
tiap-tiap dari mereka akan datang kepada Allah pada hari kiamat dalam 
keadaan sendiri sendin) (OS. Maryam: 95). 
dat al 2 I— 8 an 1 (Dahulu semua makanan adalah halal 
bagi bani Israif (OS. Ali Imran: 93). 


“Semua pena dari J2 mufrad yang makrifat, seperti pada firman Allah: 


Ka H5 1 PP AT adat (Allah akan mengunci kepada setiap hati dari 

orang yang sombong) (OS. al-Mw'min: 35) dengan meng-idhafah-kan —$ 

kepada Sonta maksudnya adalah pada setiap bagiannya. Adapun 
gira'ah yang membacanya dengan tanwin adalah untuk mencakup 
keseluruhan bagian dari hati. 

Kata ini ditinjau dari kata sebelum dan sesudahnya terbagi menjadi 
tiga macam, yaitu: 

Pertama, digunakan sebagai naat (sifat) untuk kata nakirah atau marifah. 
Maka kata ini menunjukkan kepada yang disifati. Kata ini wajib di-idhafah-kan 
kepada sebuah 151m dhahiryang sepadan dengannya, baik dari segi lafadz maupun 
makna, seperti: BI 15 Bay (Dan janganlah kamu mengulurkannya secara 
sempurna) (OS. a-Isra”: 20), JA 3 | 2g Us (maka janganlah kamu terlalu 
cenderung kepada orang yang kamu cintai) (9S. an-Nisa': 129). 

Kedua, digunakan sebagai taukid (penegas) untuk kata yang ya rifah, 
sehingga makna yang dihasilkan adalah keumuman. Wajib pula di-idhafah- 
kan kepada dhamir yang kembali kepada kata yang ditegaskan itu, seperti: 
oat HS SN Anus (Maka para malaikat bersujud seluruhnya) (OS. al- 
Hijr: 30). Al-Farta” dan Az-Zamakhsyari pada waktu itu membolehkan untuk 


688 Al-ttgan fi Ulumil lur'an 


memutusnya dari idhafah secara lafadznya. Sebagian dari mereka memberikan 
contoh dengan gira'ah beberapa ulama: LA Org H3 tapa) sy. ol 5 (Dan 
sesungguhnya kepada masing-masing mereka yang berselisih itu pasti Tubanmu akan 
menyempurnakan dengan cukup balasan pekerjaan mereka) (9S. Hud: 111). 


Ketiga, digunakan setelah kata-kata yang dipengaruhi kedudukan 7rab- 
nya. Maka kadang- kadang kata ini di- sabafah- kan tetapi kadang-kadang tidak, 


seperti pada ayat: X2” 2 CS Lag ea #5 (Tiap-tiap diri bertanggung Jaman atas 


0, 


apa yang telah diperbuatnya) (OS. al- Muddatstsir: 38), JESI 3 6 ox '- 3 (Dan 
Kami jadikan bagi masing-masing mereka perumpamaan) (OS. al-Furgan: 39). 
Jika di-idhafah-kan kepada kata yang nakirah, maka dhamir-nya wajib 
memerhatikan makna dari kata ini, seperti: 
o na en Ig 3 (Dan segala sesuatu yang telah mereka perbuat) (OS. al- 
Oamar: 52) 


Ao 


ola di OLus! Ig 3 (Dan tiap-tiap manusia telah Kami tetapkan baginya.) 
(OS. al-Isra?: 13 


0 IA 0 HA 


Syed! ag yadi ie (Setiap jiwa itu akan merasakan kematian.y (OS. 
Ali Imran: 185) 


tap? PA 


AR) 2s La ea 5 JS (Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang 
telah di iperbuatnya) (OS. al-Muddatstsir: 38) 

sal Ala 13 PE 3 (dan di atas unta yang kurus, mereka datang ...) 
(OS. al- Hajj: Zn 

Jika di- Tabafuh kan kepada kata yang ma rjjah maka boleh memerhatikan 


lafadznya yang myufrad (tunggal) dan mudzgakar, juga boleh memerhatikan 
maknanya. Keduanya telah berkumpul pada firman Allah: 


Ska Aa "KLS OKE YAN SIA ga JS Ol 
ISA BA A3 LI LAS IE SIG 


“Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi, kecuali akan datang kepada 
Tuhan Yang Maha Pemurah selaku seorang hamba. Sesungguhnya Allah telah 


s8. 


menentukan jumlah mereka dan menghitung mereka dengan bitungan yang teliti. 
Dan tiap-tiap dari mereka akan datang kepada Allah pada hari kiamat dalam 
keadaan sendiri-sendiri.” (OS. Maryam: 93-95) 

Dalam keadaan demikian ini juga boleh diputus dari idhafah, seperti 
pada firman Allah: 


A-tgan fi Ulumil ur'an 689 


SIS US ds Jamu x JS J8 (Tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya 


Pad 


masiNg- masing) (OS. al-Isra: 84) 
day Kiat 1x, (Dan setiap orang Kami siksa karena dosa-dosanya) (OS. 
al-Ankabut: 40) 


er AN 5 2. s 3 (Dan semua dari mereka datang menghadap-Nya dengan 
merendah diri) (OS, an- Nami: 87) 


nb | Pity Ig 3 (dan kesemuanya adalah orang-orang yang zalim) (OS. 
al-Anfal: 54) 

Jika kata ini terletak pada konteks kalimat negatif, dan didahului 
oleh kalimat lainnya atau didahului oleh kata kerja negatif maka naff itu 
tertuju kepada keseluruhan secara global. 

Pemahaman balik dari kaidah ini menunjukkan adanya suatu 
perbuatan dari beberapa pribadinya. 

Jika nafi itu ada pada £habar-nya, maka nafi itu tertuju kepada setiap 
pribadinya. Demikianlah seperti yang disebutkan oleh para ulama bayan. 

Dengan kaidah ini, maka sea kemusykilan pada: 


a 
0.4 


b Pe Jl 15 LN 3 ol (Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang- 
orang yang sombong lagi membanggakan diri) (OS. Lugman: 18). Berdasarkan 
kaidah itu maka ayat tersebut menunjukkan adanya kecintaan Allah 
terhadap salah satu dari orang yang sifatnya seperti itu. 


Pendapat ini dibantah. Sesungguhnya pemahaman balik itu dijadikan 
pedoman hanya jika tidak ada dalil lain yang bertentangan dengannya dan 
di sini ada dalil yang berlawanan. Dalil yang menunjukkan bahwa sombong 
dan membangga-banggakan diri sendiri itu adalah haram secara mutlak. 


Masalah 


Pan “anang naa 1g itu bersambung dengan L, seperti: 


3 D 5 Has g laa | 5 ) bi ss etiap kali mereka diberi rezeki buah-buahan 
di dalam surga ituy (OS. al- -Bagarah: 25). Maka Ls di sini menunjukkan makna 
masbdariyah (mengubah kata berikutnya menjadi mashdar). Tetapi dia 
dengan kata setelahnya menunjukkan dzgaraf gaman (kata keterangan 
waktu), sebagaimana kata ini dapat diganti dengan mashdar yang sharih 
(yang jelas) dan maknanya adalah “setiap waktu”. Karena itulah Ls di sini 
disebut sebagai huruf mashdariyah dzarfiyah, maksudnya adalah sebagai 
pengganti dari dzaraf, bukan dia sendiri yang menjadi dzaraf. Setiap kata 


690 Al-ttgan fi Ulumil lur'an 


Ls dibaca mashab karena sebagai dzaraf dan di-idhafah-kan kepada kata 
lain yang mewakilinya. Sedangkan yang menashabkannya adalah 7i'/ yang 
sebagai jawabnya dari segi makna. 


Para ahli fikih dan ushul fikih menyebutkan bahwa LS itu digunakan 
untuk pengulangan. Abu Hayyan berkata, “Hal itu disebabkan karena 
keumuman pada Ls. Fungsi sebagai dzaraf itu dimaksudkan sebagai umum, 
dan kata (JS lebih mempertegas lagi keumuman itu.” 

- o 

NS dan WS 

Ini dua buah isim yang maknanya adalah mutsana (menunjukkan 
makna dua), tetapi lafadznya adalah wyufrad (tunggal) dan selamanya di- 
idhafah-kan, baik dari segi makna maupun lafadznya kepada sebuah kata 
yang ma'rifah yang menunjukkan kepada makna dua. Ar-Raghib berkata, 


“Kedua kata ini dalam benda mutsana sama dengan kata JS pada benda 
jamak.” Allah berfirman: 


ago ah Teh 
Tile eymll Us 


“Kedua buah kebun itu menghasilkan buahnya.” (OS. al-Kahfi: 33) 
KASI Kalisi 
“Salah satu dari keduanya atau kedua-duanya.” (9S. al-Isra”: 23) 


nd 


Menurut Tsa'lab kata ini tersusun dari £gf yang digunakan untuk tasybih 
dan Y yang /am-nya dibaca dengan tasydid untuk lebih menegaskan maknanya 
dan untuk menghilangkan keraguan atas tetapnya makna dari dua kata itu. 


Kelompok lain berpendapat bahwa kata ini asli, tidak tersusun dari 
kata yang lainnya. Sibawaih dan kebanyakan ulama berkata, “Ini sebuah 
buruf yang maknanya adalah larangan dan menakut-nakuti.” Menurut 
mereka tidak ada makna yang lain selain makna itu. Bahkan sesungguhnya 
mereka membolehkan wagaf padanya secara mutlak dan memulai dari 
kata setelahnya. Bahkan ada sekelompok ulama di antara mereka yang 
berkata, “Kapan saja kamu mendengar surat itu ada kata YS , maka 
yakinlah bahwa surat itu adalah surat Makkryah (yang turun pada periode 
Makkah) karena padanya ada makna ancaman dan menakut-nakuti. 
Kebanyakan hal itu turun di Makkah, sebab pembangkangan itu kebanyakan 
terjadi di sana.” 


A-tgan fi Ulumil ur'an 691 


Ibnu Hisyam berkata, “Pendapat ini masih perlu dikaji ulang karena 
makna larangan itu tidak tampak, seperti pada: 


CE OK EA UAU 
“Yang Dia kehendaki, Dia menyusun tubuhmu. Bukan hanya durhaka saja.” 
(OS. al-Infithar: 8-9) 


SC Sr 2 “ati 2 2g 
“Pada hari ketika manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam. Sekali- 
kali jangan curang” ((S.a-Muthaffifin: 6-7) 


“Kemudian sesungguhnya atas tanggungan Kamilah penjelasannya. Sekali- 
kali janganlah demikian” (9S. a-@iyamah: 19-20) 

Juga perkataan mereka, “tinggalkanlah” untuk meninggalkan kepercayaan 
sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah, kebangkitan, dan ketergesa-gesaan 
untuk membaca Al-Guran terlalu mengada-ada. Pada dua ayat yang pertama 
itu tidak didahului oleh penceritaan pengingkaran hal itu dari satu orang pun 
dan karena lebarnya jarak pada ayat yang ketiga antara penyebutan kata JS 


dan penyebutan ketergesa-gesaan dalam membaca Al-Gur'an. Lagi pula 
sesungguhnya yang pertama kali turun dari Al-Gur'an adalah lima buah ayat 
dari surat al-'Alag, setelah itu turun ayat: Ai OKI EL (Ketahuilah! 
Sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas) (al-Alag: 6). Maka kata ini 
terletak di pembukaan suatu perkataan.” 


Pendapat lain menyatakan bahwa makna larangan dan menakut-nakuti 
itu tidak selamanya demikian. Mereka menambahkan makna kedua yang 
tidak boleh wagaf padanya, tetapi boleh memulai padanya. 

Kemudian mereka berselisih pendapat tentang makna itu. Al-Kisa'i 
berkata, “Maknanya adalah “sebenarnya?” Abu Hatim berkata, “Maknanya 
adalah “ingatlah.” Abu Hayyan berkata, “Tidak ada seorang pun yang 
terlebih dahulu mengatakan demikian.” Dia diikuti oleh beberapa kelompok 
ulama, di antaranya adalah Az-Zajjaj. An-Nadhr bin Syumail berkata, “Ini 
sebuah huruf yang digunakan sebagai jawab seperti «w (ya).” Mereka 


memberikan contoh dengan: Pa 3 y (Sekali-kali tidak. Demi bulan) (OS. 


al-Muddatstsir: 32). Al-Farra” “berkata, “Maknanya sinonim dengan 2 4w 
(akan).” Ini diceritakan oleh Abu Hayyan di dalam kitab at-Tadgkirah-nya. 


Makki berkata, “Jika maknanya adalah sebenarnya maka kata ini adalah 


692 Al-ttgan fi Ulumil lur'an 


isim. Terdapat gira'ah: la o Pte YS (Sekali-kali tidak. Kelak mereka 
Isembahan-sembahan| itu mengingkari penyembahan pengikut-pengikutnya terhadapnya) 
(OS. Maryam: 82) dengan tanwin. Penjelasannya adalah bahwa kata ini mashdar 
dari - yang maknanya adalah payah. Jadi, maknanya adalah “mereka payah 
dalam menyembah sembahan-sembahan itu” atau mashdar dari 1 yang artinya 
adalah “berat. Jadi, maknanya adalah “mereka menanggung keberatan. 

Az-Zamakhsyari membolehkan keberadaan ini sebagai sebuah huruf 
yang ditanwin, seperti pada YA (OS. al-Insan: 4). 

Abu Hayyan membantah hal itu. Dia menyatakan bahwa pada Yuta 
itu boleh dibaca tanwin karena asalnya merupakan isim yang dibaca tanwin. 
Maka kata ini dikembalikan kepada asalnya agar terjadi persesuaian. 

Ibnu Hisyam berkata, “Penjelasannya tidak hanya seperti yang 
dilakukan oleh Az-Zamakhsyari. Tetapi tanwin diperbolehkan sebagai 
ganti dari huruf muthlak yang terletak di akhir ayat, kemudian kata itu 
dibaca washal dengan niat wagaf.” 


Ini sebuah isiw mabni yang harus terletak di depan kalimat yang 
membutuhkan kepada tamyiz Kadang-kadang kata ini digunakan sebagai 


pertanyaan. Di dalam Al-Guran ada yang maknanya demikian. Kadang- 
kadang digunakan sebagai sebuah berita yang artinya “banyak”. 


Kebanyakan kata ini terletak pada kalimat yang menunjukkan makna 
kebanggaan, seperti pada firman Allah Ta'ala: 


AGYA 3 AB S3 
“Dan betapa banyaknya malaikat di langit.” (9S. an-Najm: 20) 
akte d3 
“Dan betapa banyaknya desa yang Kami hancurkan.” (9S. al-Araf 4) 
2 Aa 
“Dan betapa banyaknya penduduk negeri yang Kami binasakan.” (9S. al- 
Anbiya: 11) 
Diriwayatkan dari Kisa'i bahwa asal dari kata ini adalah LS, 
kemudian alifnya dibuang, seperti pada - dan D. Ini diceritakan oleh 


Az-Zajjaj dan dia membantahnya karena jika asalnya demikian, maka mim- 
nya pasti akan dibaca fathah. 


A-tgan fi Ulumil ur'an 693 


“ 
o 


Ini sebuah buruf yang memiliki dua buah makna, yaitu: 


e pertama, talil, seperti pada: NI ia 3 3 9 S9 "S Cupaya harta itu 
tidak hanya beredar di antara orang-orang yang kaya saja di antara kamu) 
(OS. al-Hasyr: 7), 

“kedua, sinonim dengan ol mashdariyah, seperti: at Ka (supaya kamu 
Jangan berduka cita) (OS. al-Hadid: 23) karena OI dapat menduduki 
tempatnya dan karena jika kata ini digunakan sebagai 14 /i/, maka 
huruf tali! yang berupa lam tidak akan masuk kepadanya. 

AS 
Ini adalah sebuah 1simy yang digunakan pada dua macam hal, yaitu: 
Pertama, untuk syarat. Contoh yang dapat dibuat adalah: 


elus HS (is (Dia menafkabkan sebagaimana Dia kehendaki) (OS. al- 
Ma'idah: 643 


TA 


KY K ug Gi — St 5, na (Dia membentuk kamu di dalam rahim 
sebagaimana yang Dia kehendaki) (OS. Ali Imran: 0), 

sita GS Lol & An (dan Allah membentangkannya di langit menurut 
Jang dikehendaki-Nya) (OS. at-Rum: 48). Jawabnya pada semua ayat itu dibuang, 
karena telah ditunjukkan oleh kata sebelumnya. 

Kedua, sebagai pertanyaan. Inilah yang umum. Dan yang ditanyakan 
dengan kata ini adalah keadaan sesuatu, bukan dzatnya. Ar-Raghib berkata, 
“Yang boleh ditanyakan dengannya adalah jika sesuatu itu dapat dikatakan 
serupa atau tidak serupa. Karena itulah tidak sah jika ditanyakan tentang 
Allah itu: “bagaimana”. Dia berkata, “Semua yang dikatakan Allah dengan 
kata «S (bagaimana) tentang diri-Nya, maka itu sebuah ungkapan yang 
meminta perhatian orang yang diajak bicara atau untuk mencela, seperti: 
Da un (bagaimanakah kalian kafi) (OS. al-Bagarah: 28): s3 A Sig us 
(bagaimanakah Allah akan memberikan bidayah kepada suatu kaum) (OS. Ali Imran: 80). 


Pi 


Kata ini dibagi menjadi empat macam: sebagai huruf jar, huruf nashab, 
huruf jagm, dan tidak ber-amal. 


694 Al-ttgan fi Ulumil lur'an 


Yang digunakan sebagai huruf jar dibaca dengan kasrah jika masuk 


kepada isim dhahir. Adapun gira'ah beberapa ulama: & II, maka 


dhammah itu untuk mengikuti dhammah sebelumnya. Apabila dika oleh 
dhamir, dibaca dengan fathah, kecuali jika dhamir-nya berupa ya'. Kata ini 
memiliki beberapa makna, yaitu: 


Istihgag (menyatakan hak), yaitu yang terletak di antara kata yang bersifat 


maknawi dan dzati, seperti: 


“Segala puji adalah milik Allah” (OS. al-Patihah: 2): 


“bagi Allah urusan iti” (OS. ar-Rum: 4), 


“kecelakaan bagi orang-orang yang mengurangi timbangan” (9S. al- 
Muthaffifin: 1) 


“bagi mereka kenistaan di dunia” (9S. al-Bagarah: 114) 
Ikhtishash (menunjukkan kekhususan), seperti: 
US 
“Sesungguhnya dia itu memiliki ayah” (9S. Yusut: 78), 
ID OS Ob 


“Tika dia memiliki saudara-saudara laki-lak?” ((9S. an-Nisa”: 11). 
Milk (menunjukkan makna kepemilikan), seperti: 

PN ah SAI 3 
“bagi dia apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi?” (9S. al-Bagarah: 
295), 


Talil , seperti: MASI y —& «|, (Dan sesungguhnya dia sangat bakhil 
karena cintanya kepada harta) (9S. al- Adiyat: 8). 


A-tgan fi Ulumil ur'an 695 


696 


HS AS uya AN Sa Ga Aisi Sr 


“Dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi, “Karena 
Aku telah memberikan kitab dan hikmah kepada kalian” (9S. Ali Imran: 
81). Menurut gira'ah Hamzah, maksudnya adalah “karena Aku telah 
mendatangkan beberapa kitab dan hikmah kemudian karena 
kedatangan Muhammad saw. 


P3 
ja San Ud Siah 
“Jang membenarkan apa yang ada bersama kamu, mina kamu akan sungguh- 


sungguh beriman kepadanya” (9S. Ali Imran: 81). Maka pada ayat ini 
adalah mashdariyah dan lam untuk menerangkan sebab. 
Firman Allah: 2 SY (karena kebiasaan suku Ouraisy) (OS. Juraisy: 
1) hubungannya adalah dengan: ! see (hendaklah mereka menyembah). 
Ada yang mengatakan bahwa hubungannya adalah dengan 
dad SONY ISL Inang em (Maka Dia menjadikan mereka 
seperti daun yang dimakan ulat. Karena kebiasaan suku Ouraisy) (OS. al-Fil: 5) 
dan (OS. al-Ouraisy: 1). Ini dikuatkan dengan adanya kedua surat ini 
pada Mushaf Ubay dalam satu surat. 
Sinonim dengan Y!, seperti: Pagi 
gi tan al 
“Karena Tuhanmu telah memerintahkan yang demikian itu kepadanya.” (@S. 
az-Zalzalah: 5) 


sea FI LA 1 
“Masing-masing beredar hingga waktu yang ditentukan.” (OS. at- Rais 2) 
Sinonim dengan &, seperti: 


-0g 


OB Tn 


“Dan mereka menyungkur atas muka mereka.” (9S. al- Isra': : 109) 


dd M3 


“Dia berdoa kepada Kami dalam keadaan berbaring” (OS. Yunus: 12) 

int 2 
“Dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya.” (OS. "3 'Shaffat: 
103) 


Al-ltgan fi Ulumil Lur'an 


“Dan jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu bagi dirimu sendir? (os 


al-Isra: 7) 
“Orang-orang itu memeroleh kutukan.” (9S. ar-Ra'du: 25) Maksudnya 
adalah atas mereka itu laknat, seperti yang dikatakan oleh Imam Syaffi. 
“ Sinonim dengan &, seperti pada firman Allah Ta'ala: 

pb aa 
“Dan Kami akan meletakkan timbangan-timbangan yang adil pada hari 
kiamat” (9S. al-Anbiya”: 47) 

PN) G3 Cek 

“Tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskan waktunya selain Dia.” (OS. 
al-Xraf: 187) 
“Aduhai, seandainya aku telah mati pada waktu hidupku.” (9S. al-Fajr: 
24). Maksudnya adalah “pada waktu hidupku”. Ada yang mengatakan 


bahwa kata ini pada ayat tersebut untuk ta/i/, maksudnya adalah 
“untuk kehidupanku di akhirat”. 


“Sinonim dengan Xs, seperti gira'ah Al-Jahdari: 
Sele OS GL NAS Hi 
“Tetapi mereka mendustakan kebenaran ketika datang kepada mereka.” (OS. 
Oaf: 5) 


“Sinonim dengan 4x, seperti: Haa s Pa NA di (dirikanlah shalat 
sesudah matahari tergelincir) (OS. al-Isra”: 78). 


“ Sinonim dengan 55, seperti: 
Uya CS OS Yale cedd IA Gad JU 
“Dan orang-orang yang kafir berkata tentang orang-orang yang beriman, “Kalau 
sekiranya LAI Our'an| itu adalah sesuatu yang baik, tentulah mereka tidak 


mendahului kami dari beriman kepadanya” (OS. al-Ahgaf: 11). 
Maksudnya adalah tentang mereka, bukan mereka itu berkata kepada 


A-tgan fi Ulumil ur'an 697 


698 


orang-orang yang beriman. Karena jika tidak demikian, maka akan 
dikatakan: 6 seikw L (kalian tidak akan mendahului kami). 


Tabligh (menyampaikan), yaitu yang men-jar-kan sebuah 151m dari Ju 
(berkata) atau yang sepadan dengannya, seperti os (mengumumkan). 
Shairurah (menjadi, perubahan dari sesuatu kepada sesuatu yang lain) 
dan ini disebut juga lam 'agibah Lam yag menunjukkan akibat), seperti 
pada firman Allah: V4 He ag OST dea Jk AeidU (Maka 
dipungutlah dia oleh keluarga Firaun yang akibatnya dia menjadi musuh dan 
kesedihan bagi mereka) (OS. al-GYashash: 8). Inilah akibat dari pemungutan 
mereka itu, bukan sebab pemungutannya. Karena sebabnya adalah 
pengambilannya sebagai anak. Ada beberapa ulama yang tidak 
membolehkan hal itu. Mereka berkata, “Kata ini untuk 74/5/ secara kiasan, 
karena perubahannya menjadi musuh bermula dari pemungutan tersebut, 
walaupun itu bukanlah tujuan. Karena itulah dia disamakan dengan 
tujuan secara kiasan.” 

Abu Hayyan berkata, “Menurutku bahwa kata ini untuk 7a/// dalam 
pengertian sebenarnya dan bahwa mereka itu memungutnya agar 
menjadi musuh mereka. Itu berdasarkan adanya mudhaf yang dibuang 
yang kira-kiranya adalah U Su Oi al (ama takut dia akan menjadi), 


IE 


seperti pada firman Allah: | sat al ta an cgs (Allah menjelaskan 
kepada kalian agar kalian tidak sesai) (OS. an-Nisa': 176). Maksudnya 
adalah: 1 3x2! Ul Aal,S (karena tidak menginginkan kalian sesa?).” 


Taukid (penegasan), yaitu yang ditambahkan atau yang menguatkan 
kepada suatu amil yang lemah, karena kedudukannya sebagai amil 
cabang atau terletak di belakang, seperti: 


“datang kepada kalian” (9S. an-Naml: 72) 
San 
“Allah hendak menjelaskan kepada kalian” (9S. an-Nisa”: 20) 
ae ) Uag 
“Dan kami diperintahkan untuk berserah dir?” (9S. a-Amam: 71) 
nj dk 
“Dia Maha Melakukan apa yang Dia kehendak?” (9S. Hud: 107) 


Al-ltgan fi Ulumil Lur'an 


Dai Ge A35 Ol 
“Jika memang kalian dapat menafsirkan mimpi?” (OS. Yusut: 43) 


Deal ga SS US, 
“Dan Kami adalah menyaksikan keputusan yang diberikan oleh mereka” 
(OS. al-Anbiya': 78). 
“ Sebagai pembeda antara ja"/ (pelaku) dan maf w! (objek), seperti: 


"5 z PA 


“maka celakalah mereka” (9S. Muhammad: 8) 

ONE IG DA 
“Jauh, jauh sekali dari kebenaran apa yang mereka ancamkan kepadamu itu) 
(OS. al-Mu'minun: 56) 


CU ea 

“Marilah ke sini, kamu” (9S. Yusuf: 23). 

Adapun lam yang me-nashab-kan adalah lam tail. Para ulama Kufah 
menyangka bahwa kata ini dengan sendirinya menashabkan #71/ mudhari. 
Ulama yang lain mengatakan bahwa #1! mudhari' itu di-nashab-kan oleh Ol 
yang tersimpan yang kedudukan irab-nya adalah jar dengan lam itu. 

Adapun yang men-jagm-kan adalah /am yang menunjukkan makna 
thalab (perintah). Harakatnya adalah dengan kasrah. Bani Sulai 
membacanya dengan /fathah. Apabila terletak setelah wawu atau ja', maka 
lebih Pangan dibaca dengan su&un daripada dengan harakat tertentu. 
Seperti: (4 ! FA Agni 3 2) | pena (bendaklah mereka meminta keterkabulan doa 
kepada- Ku 3 percaya kepada- Ku) (OS. al- “Bagarah: 186). Dan kadang-kadang 
terletak setelah 5, sepert: Dera "3 (kemudian hendaklah mereka 
ses Sa Ju (OS. al-Hajj: 29), baik #halab itu berupa perintah, seperti: 


In 93 en) (bendaklah orang yang memiliki kekayaan itu cat Dika (OS. 


ae Thalag: 7) maupun berupa doa, seperti: 2) Ina "3 (biarlah 
Tuhanmu membunuh kami saja) (9S. az-Zukhrut: 77). 

Demikian juga jika maknanya berubah menjadi berita, misalnya firman 
Allah Ta'ala: 


A-tgan fi Ulumil ur'an 699 


Ia Neng Af Sa (maka biarlah Tuhan Yang Maha Pemurah 


memperpanjang tempo baginya) (OS. Maryam: 75), A3 Hse Jb, 3 (nanti kami 
akan memikul kesalahan kalian) (OS. al-Ankabut: 12), atau berubah menjadi 


Ao, o- 


ancaman, seperti: ASN ss (73 (Dan barangsiapa menginginkan, hendaklah 
dia menjadi kafir) (9S. al-Kahfi: 29). 

Fungsinya dalam men-jagm-kan ff 'i/ yang digunakan untuk orang ketiga 
banyak, seperti: 


Sea AA ln ab mela ab aa Lab aa 
Benua ke Jagat Ab ab co, 


“Maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri shalat bersama denganmu 
dan menyandang senjata, kemudian apabila mereka yang shalat bersama denganmu 
sujud dan telah menyempurnakan satu rakaat, hendaklah mereka pindah dari 
belakangmu untuk menghadapi musuh dan hendaklah datang golongan yang kedua 
Jang belum melakukan shalat dan hendaklah mereka melakukan shalat bersama 
denganmu.” (OS. an-Nisa: 102) 

Sedangkan untuk men-jagm-kan fil yang digunakan untuk orang kedua 


sedikit, seperti: | Pagar alis (Dan karena itu hendaklah kamu berbahagia) (OS. 
Yunus: 58) pada gira'ah yang » membaca dengan #3. Sementara ji jarinya terhadap 


2 


fil yang digunakan untuk orang pertama lebih sedikit, seperti: “3 U Ii 3 
(nanti kami akan memikul kesalahan kalian) (OS. al-Ankabut: 12). 
Adapun /am yang tidak memiliki amal, ada empat macam, yaitu: 


Pertama, lamul ibtida' (lam yang digunakan untuk memulai sebuah 
kalimat). Fungsinya ada dua, yaitu menegaskan isi dari kalimat karena 
itulah mereka mengakhirkannya jika dalam kalimat itu ada V| agar terhindar 
dari berurutannya dua kata taukid dan mengkhususkan 77'/ mudhari' untuk 
masa sekarang. 


Kata ini dapat masuk ke dalam: 


“8. 


“  mubtada', seperti: 1 kal 5 (Sesungguhnya kamu lebih taku?) (9S. 
al-Hasyr: 13), 


“ khabar Oa seperti: aa 2 5 3) (Sesungguhnya Tuhanku da 
benar Maha Mendasar doa) (OS. Tbrahika: 39) ix en eh) ats 


(Dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar akan memutuskan di antara 


700 Al-ttgan fi Ulumil lur'an 


mereka) (OS. an-Nahl: 124), aa Sa & ul, (Dan sesungguhnya 
kamu benar-benar memiliki akhlak yang mulia) (OS. al-@alam: 4). 

. Isim Ol yang diakhitkan, sepetti: 2: j ola " sing we ol 
(Sesungguhnya tanggungan Kamilah memberi petunjuk dan sesungguhnya milik 
Kamilah akbirai) (9S. al-Lail: 12-13). 


Kedua, lam yang ditambahkan pada khabar ai, seperti gira'ah Sa'id 

ben TA 2 AG 
bin Jubair pada: @ lela usu “| Y| (mereka sungguh-sungguh memakan 
pen Pana) (OS. al-Furgan: 20) dan yang ditambahkan pada maf ul bih, seperti: 


4 Eh 


dai 2 Pom 2 pan (da menyeru kepada sesuatu yang sebenarnya 
mudharatnya lebih dekat daripada manfaatnya) (OS. al-Hajj: 13). 

Ketiga, lam yang digunakan sebagai jawab untuk sumpah J atau Y J, seperti 
pada firman Allah: 


A on 22 
Al le Ia MG 
“Demi Allah, sesungguhnya Allah telah melebihkan kami?” (9S. Yusuf: 91), 


SAE SY 3 AG 


“Demi Allah, sesungguhnya aku akan melakukan tipu daya terbadap baka 
berbalamu” (9S. a-Anbiya: 57) 


Ba Uk 3 
“sekiranya mereka tidak bercampur baur, tentulah Kami akan mengazab” 


(OS. al-Fath: 25) 


Api Sat ak an AN Sl a33 V3, 

“Seandainya Allah tidak menolak keganasan sebagian manusia dengan sebagian 
Jang lainnya, pastilah rusak bumi in?” (9S. al-Bagarah: 251) 

Keempat, lam muwathi'ah (lam yang digunakan sebagai pembuka) yang 
disebut dengan al-mudginah, yaitu yang masuk ke dalam kata-kata yang 
digunakan sebagai syarat, untuk memberitahukan bahwa jawab yang terletak 
Jaa berdasarkan Ma suatu Sia yang sn Ta 


sg 013 


“Sesungguhnya jiEa diusir, maka orang-orang aan ik itu tidak akan kelaai 
bersama dengan mereka, dan sesungguhnya jika mereka diperangi, niscaya mereka 


Al-ltgan fi Ulumil ur'an 701 


tiada akan menolongnya. Sesungguhnya jika mereka menolongnya, niscaya mereka 
akan berpaling ke bdakang” (OS. al-Hasyr: 12) 

Firman Allah ini dijadikan contoh untuk hal tersebut, yaitu: 
Ma ceay DUS . SES Ta (karena Aku telah memberikan kitab dan hikmah 
kepada kalian) (OS. Ali Imran: 81). 


/ 


» 


Kata ini digunakan pada beberapa hal. 


Pertama, digunakan sebagai huruf nafi. Ini dibagi menjadi beberapa 
macam, yaitu: 


1. Amaknya seperti Oa. Jika digunakan untuk menafikan jenis dengan cara 
nash. Pada waktu itu diberi nama tabri'ah (pembebasan). Nashabnya hanya 
tampak jika Ba berupa muda atau serupa dengannya, seperti pada 


firman Allah: 52 Y) Al Y FI (Tidak ada tuhan selain Allah) (9S. al- 


Bagarah: 255), 4 — y (Tidak ada keraguan di dalamnya) (OS. al- 
Bagarah: 2). Jika Y ini diulang-ulang, maka boleh dibaca nashab atau 
rafa, seperti pada firman Allah Ta'ala: Jitor Y3 2 an Y, S3, 56 
(maka tidak boleh berkata tidak senonoh, badan kefasikan, dan berbantah- 
bantahari) (OS. al-Bagarah: 197): Aelx5 Yg AS 48 ag V (pada hari 
kiamat itu tidak ada jual beli, persahabatan yang akrab, dan syafaa?) (OS. al- 
Bagarah: 254). 
2. Amal-nya seperti amal Seal misalnya: 


ih MS BN EN DI aa KN, 


“dan tidak ada yang lebih kecil atau lebih besar daripada itu, kecuali semua 
itu ada di dalam Kitab yang jelas” (OS. Yunus: 61) 


Digunakan sebagai huruf 'athaf. 


en) 


4. Digunakan sebagai huruf jawab. Kedua hal ini tidak terdapat di dalam 
Al-Gur'an. 

5. Digunakan untuk selain yang disebutkan di atas. Jika yang setelahnya 
berupa jumlah ismiyah yang diawali oleh kata yang marifah atau nakirah dan 
tidak ber-umal padanya, atau yang sebelumnya berupa #1 madhi, baik dari 
segi lafadznya atau dikira-kirakan, maka wajib diulang-ulang, seperti: 


Ken Sa Ja, pe Bh NG 05 NY 


702 Al-ttgan fi Ulumil lur'an 


“Tidak layak bagi matahari untuk mendahului bulan dan tidak layak bagi 
malam untuk mendahului siang” (9S. Yasin: 40) 


Ojja GAY) IP GAN 
“Tidak ada khamr dalam alkohol itu dan mereka tidak mabuk karenanya.” 
(OS. ash-Shaffat: 47) 


SY) Bk 8 
“Dan dia tidak mau membenarkan Rasul dan Al-Ouran dan tidak mau 


mengerjakan shalat” (9S. a-@iyamah: 31) atau jika yang sebelumnya 
berupa f71/ mudhari', maka tidak wajib untuk diulang-ulang, seperti 
pada firman Allah Ta'ala: 


PAN aan 
“Allah tidak menyukai terang-terang dalam melakukan kejahatan” (OS. 
an-Nisa': 48) 


“Katakanlah, “Aku tidak meminta upah atasnya dari kalian” (9S. asy- 
Syura: 23). 

Y yang demikian itu kadang-kadang dapat terletak di sela-sela antara 
amil nashab dan kata yang di-nashab- kan, seperti pada firman Allah 


Ta'ala: Se Ai) dag Asal Br. AU v 2 Us (agar manusia itu tidak 
memiliki alasan untuk menentang Allah sesudah diutusnya utusan-utusan 
itu) (OS. an-Nisa”: 165), dan kadang- kadang $ terletak di sela-sela antara 


amil jagm dan yang dijagmukan, seperti: » aa Y Gika kalian tidak 
melakukannya) (OS. al-Anfal: 73). 


Kedua, digunakan sebagai permintaan untuk meninggalkan suatu 
perbuatan. Ini khusus masuk ke dalam fi'il mudhari' saja dan 
menyebabkannya dibaca jagm, baik itu berupa larangan, seperti: 


Se | AN 

“Janganlah kalian mengambil musuh-Ku.” (9S. al-Mumtahanah: y 
Gasal 0 en anriK sai O gap is y 
“Janganlah orang-orang yang beriman mengambil orang-orang yang kafir mek 


penolong dengan meninggalkan orang-orang yang beriman. (OS. Ali Imran: 28) 


A-tgan fi Ulumil ur'an 703 


Sea Jai tea Y 
“Dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kalian” (9S. al- 


Bagarah: 237) atau berupa doa, seperti: bistp y (Janganlah Engkau 
menyiksa kami) (9S. al-Bagarah: 286). 

Keriga, digunakan sebagai #ankid, yaitu yang ditambahkan, seperti pada 
firman Allah: 


AA son Pane 


CAN Glataka 
“Apa yang menghalangimu untuk bersujud” (OS. al-X'raf: 12) 


PEN as meat) SI UU 
“Apa yang menghalangi kamu ketika melihat mereka telah sesat untuk 
mengikutiku.” (9S. Thaha: 92-93) 


“Supaya ahli Kitab mengetahui” (CS. al-Hadid: 29) 
Ibnu Jinni berkata, “Y di sini untuk menegaskan, yang kedudukannya 
sama dengan pengulangan kalimat itu untuk kedua Tn 2 


0 3 


Diperselisihkan pada firman Allah: 2 8 —N (Aku bersumpah 
dengan hari kiamat) (9S. a-@iyamah: 1). 


Maka ada yang mengatakan bahwa kata ini di sini sebagai tambahan 
dan fungsinya selain penegasan adalah sebagai pembuka penafian 
jawabnya. Kira-kiranya adalah “aku benar-benar bersumpah dengan hari 
kiamat, mereka itu Ba akan dibiarkan sia-sia”. Contoh yang lain adalah 


pada ayat: 5! Pe & 5 ya 2 : og » (Maka demi Tuhanmu, mereka 
pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikanmu sebagai hakim) (OS. 
an-Nisa”: 65). Ini dikuatkan dengan gira'ah 3 (Aku benar-benar bersumpah). 

Ada yang mengatakan bahwa kata ini berfungsi sebagai nafi, karena 
sebelumnya telah dijelaskan tentang pengingkaran mereka terhadap hari 
kebangkitan. Maka dikatakanlah kepada para pengingkar, “Urusan itu tidak 
demikian.” Kemudian sumpah itu berdiri sendiri. Mereka berkata, “Hal itu 
dibenarkan karena Al-Gur'an seluruhnya seperti satu buah surat. Karena 
itulah kadang-kadang sesuatu itu disebutkan dan jawabnya ada pada surat 
yang lainnya, seperti pada firman Allah Ta'ala: 


Ie an ee en uu, 


704 Al-ttgan fi Ulumil lur'an 


“Mereka berkata, “Hai orang yang diturunkan Al-Our'an kepadanya, 
sesungguhnya kamu benar-benar orang yang gila.” (OS. al-Hijr: 6) dan jawabnya 
adalah: 


“Berkat nikmat Tuhanmu, kamu Muhammad, sekali-kali bukan orang gila.” 
(OS. a-Galam: 2) 

Ada yang mengatakan bahwa kenafiannya adalah aku bersumpah 
dengan dasar sebagai berita, bukan sebagai insya' Ini dipilih oleh Az- 
Zamakhsyari. Dia berkata, “Maknanya pada ayat itu adalah Dia tidak 
bersumpah dengan sesuatu kecuali untuk mengasuh aan sesuatu itu, 


seperti: ms Sala yi Hi 21" AI Sya 3 58 (Maka Aku ber- 
sumpah dengan tempat-tempat peredaran bintang- bintang. Sesungguhnya sumpah 
itu adalah sumpah yang besar kalau kamu mengetahui) (9S. al-Wagi'ah: 75- 
76). Maka seolah-olah dikatakan bahwa pemuliaannya dengan bersumpah 
dengannya tidak seperti pemuliaan yang lain. Maksudnya bahwa hal itu 
layak untuk dimuliakan lebih dari itu.” 


Juga diperselisihkan pada firman-Nya: 
GS AAN SEE SA ba BINI J3 
“Katakanlah, “Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh 


Tuhanmu, yaitu janganlah kalian menjadi musyrik” (9S. a-Amam: 151). 


Maka ada yang mengatakannya sebagai huruf nafi dan ada yang 
mengatakanya sebagai huruf yang ditambahkan. 


Demikian juga diperselisihkan pada: 
DARI ai BUSA H3 IE 
“Sungguh tidak mungkin atas penduduk suatu negeri yang telah Kami binasakan, 


bahwa mereka tidak akan kembali kepada Kami” (OS. al-Anbiya”: 95) 


Ada yang mengatakannya sebagai tambahan dan ada yang 
mengatakannya sebagai huruf nafi. Maknanya adalah kepastian bahwa 
mereka itu akan kembali kepada akhirat. 


Peringatan 


Kadang-kadang Y digunakan sebagai sebuah sim yang maknanya 


sinonim dengan ':£, maka #rabnya tampak pada kata setelahnya, seperti: 


A-tgan fi Ulumil ur'an 705 


2g Eh s00 BA Na r 
OUT male Dean 


“Selain jalan orang-orang yang dimurkai dan yang sesat” (CS. al-Fatihah: 7) 


KAN AR jai 
“Yang tidak berhenti buahnya dan tidak terlarang buahnya.” (OS. al- 
Wagi'ah: 33) 


“Tidak tua dan tidak muda.” (9S. al-Bagarah: 68) 


Catatan 


Kadang- kadang ali ia nya dibuang. Ibnu Jinni membuat contoh dengan 
firman Allah: X5 Su al Lali Lawa 253 | PS 9 (Dan peliharalah 


dirimu dari siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang galim saja di 
antara kamu) (OS. al-Anfal: 25). 
CI 

Kata ini diperselisihkan. Ada sekelompok ulama yang berkata, “F7'/ 
madhi yang maknanya adalah ye# (kurang).” Ada yang mengatakan bahwa 
asalnya adalah (md yang ya'-nya berharakat, kemudian diubah menjadi 
alif karena sebelumnya dibaca dengan /athah dan sin-nya diganti dengan 
ta. Ada yang mengatakan bahwa asalnya adalah dua buah kata, yaitu Y 
nafi yang ditambahi dengan ta' yang ditambahkan dan diberi harakat agar 
terhindar dari beruntunnya dua buah huruf yang di-sukun. Inilah pendapat 
jumhut ulama. Ada yang mengatakan bahwa asalnya adalah Y naff dan ta 
itu ditambahkan pada awal kata c:-. Abu Ubaidah berdalil bahwa 
tulisannya bersambung dengan &w—. | 

Amal-nya juga diperselisihkan. Al-Ahfasy berkata, “Kata ini tidak 
memiliki amal apapun juga. Jika yang setelahnya adalah 15m marfu' maka itu 
adalah mubtada' dan khabar. Atau jika setelahnya adalah isim manshub, maka 
ada fikf'il yang dibuang, Adapun firman Allah: j2 X- Ng (padahal 
waktu itu bukanlah saat untuk lari melepaskan diri) (OS. Shad: 3) dengan raja, 
maka maknanya adalah “yang disediakan untuk mereka”, dan dengan nashab, 
maka maknanya adalah: “Aku tidak melihat saat untuk lari.” 


Ada yang mengatakan bahwa ama/-nya adalah seperti Oo. 


706 Al-ttgan fi Ulumil lur'an 


Jumhur berkata, “Kata ini amalnya adalah seperti (-J.” 

Berdasarkan semua perkataan ini bahwa kata yang disebutkan 
setelahnya hanyalah salah satu dari dua wa'mul dan amalnya tidak tampak 
kecuali pada lafadz »-. Al-Farra' berkata, “Kadang-kadang ada huruf 
jar untuk masuk kepada kata keterangan waktu. Dia memberikan contoh 
dengan ye YU- LY4 dengan jar.” 

Yati 

Kata ini disebutkan di dalam Al-Guran sebanyak lima kali yang 
dibaca dengan diikuti oleh o! dengan isimnya dan tidak ada 77'i/ yang 
terletak setelahnya. 

Kata ini diperselisihkan. Maka ada yang mengatakan bahwa Y itu 
adalah huruf nafi. 2 pr adalah fi'i/ yang maknanya adalah sebenarnya. 
Adapun &l dan kata-kata berikutnya menduduki tempat /2'/ (pelaku). 

Ada yang mengatakan bahwa Y adalah huruf yang ditambahkan dan 
& maknanya adalah hasil perbuatan, maksudnya adalah “hasil perbuatan 
mereka adalah penyesalan” sedangkan kata setelahnya, kedudukannya 
adalah nashab. 

Ada juga yang mengatakan bahwa asalnya adalah dua buah kata yang 
dijadikan satu dan maknanya menjadi “sebenarnya”. 

Ada yang mengatakan bahwa maknanya adalah “tidak boleh tidak”, 
dan kedudukan kata-kata setelahnya adalah nashab karena ada huruf jar 
yang terbuang, 


SI (Dengan tasydid pada nun) 


Ini sebuah huruf yang me-nashab-kan isim dan me-rafa-kan khabar. 
Maknanya adalah istidrak yang ditafsiri sebagai penisbatan kata setelahnya 
menjadi berbeda maknanya dengan kata sebelumnya. Karena itulah 
disyaratkan didahului oleh pembicaraan yang berlawanan dengan 
setelahnya atau membatalkan hukumnya, seperti: 


| ss Cab keli Kaf OCagku SU (padahal Sulaiman itu tidak kafir, 
tetapi setan-setan itulah yang kafih (CS. al-Bagarah: 102). 


Kadang-kadang kata ini digunakan untuk taudik, yang terlepas dari 
istidrak. 


113. Yang pertama di surat Hud: 22 dan tiga di surat an-Nahl, ayat 23, 62, dan 109 dan yang 
kelima di surat al-Mukmin: 43 


Al-ltgan fi Ulumil ur'an 707 


Istidrak itu ditafsirkan sebagai penghilangan terhadap sesuatu yang disangka 
keberadaannya, seperti: « HS kelas Ju) Le (Zaid itu bukan seorang pemberani, 
tetapi dia seorang yang mulia). Karena sifat berani dan mulia hampir-hampir tidak 
pernah berpisah. Maka jika salah satu dari keduanya di-ngfi-kan akan 
menyebabkan persangkaan bahwa yang lainnya juga di-nafi-kan. 

Contoh taukid adalah: : £ 4 SI mi Gs 4 Jika dia datang, maka 
aku akan memuliakannya, tetapi dia tidak datang). Maka kata ini menegaskan 
fungsi dari 4 yang bermakna negasi itu. 

Ibnu “Ushfur memilih pendapat bahwa kata ini berfungsi untuk 
keduanya secara bersamaan, sebagaimana os berfungsi untuk tasybih 
(penyerupaan) dan #avkid. Karena itulah ada beberapa ulama yang berkata 
bahwa kata ini terdiri dari Ke dan o! yang dibuang hamzah-nya untuk 
meringankan dan 5x dibaca tasydid karena adanya dua buah sukun. 


"SJ Wengan tanpa tasydid) 


Kata ini ada dua macam. 


Pertama, berasal dari yang dibaca dengan tasydid maka fungsinya 
adalah sebagai huruf untuk memulai kalimat yang tidak memiliki amal. 
Tetapi hanya bermakna istidra& saja dan bukan sebagai huruf 'athaf karena 
kata ini dapat disertai dengan salah satu huruf 'athaf seperti pada firman 


Allah: Sredlali & ni & na (Tetapi mereka itu adalah orang-orang yang berbuat 
kezaliman) (OS. az-Zukhrut: 70). 

Kedua, sebagai Lag atbaf ika diikuti oleh sebuah kata. Ini juga berfungsi 
untuk istidrak, seperti: den AN) SN (Tetapi Allah bersaksi) (9S. an-Nisa”: 166), 


(3 ya D ea (Tetapi rasul itu) (OS. at-Taubah: 88), 4 ya sai SI (Tetapi 
orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan mereka) (OS. Ali Imran: 198). 


Cal dan aan 


Kedua kata ini telah dijelaskan pada penjelasan tentang Xis. 


Td 


W 


Ini sebuah huruf yang me-nashab-kan isim dan me-rafja-kan Rhabar 
serta memiliki beberapa makna, yaitu: 


Pertama, yang paling masyhur adalah suatu pengharapan atas 
terjadinya sesuatu yaitu harapan terwujudnya sesuai yang disukai, seperti: 


0 Ala sd (semoga saja kalian adalah orang-orang yang berbahagia) (OS. al- 


708 Al-Itgan fi Ulumil lur'an 


aa sa 189). Hiburan untuk sesuatu yang tidak disukai, seperti: 
Ha 2 2 Id (Boleh jadi hari kiamat itu dekat) (9S. asy-Syura: 17). At- 


Tanukhi menyebutkan bahwa kata ini untuk menegaskan hal tersebut. 
bata AE AU mn KS abi TAN Tn AT 
Kedua, talil, contohnya: du) SIK Ad UI VJ Y 433 (Maka 
katakanlah kepadanya perkataan yang lemah lembut, sebab boleh jadi dia akan 
menjadi ingat atau menjadi takut) (9S. Thaha: 44). 


Ketiga, pertanyaan, contohnya: Cai On Lag Sala A g SAN 
(Kamu tidak mengetahui apakah Allah akan mengadakan sesuatu itu sebagai 


0 A- 


sesuatu yang baru) (OS. ath-Thalag: 1): SG 53 AS 2 3 (Tahukah kamu 
barangkali dia ingin membersihkan diri) (OS. “Abasa: 3). 

Dikatakan di dalam a/-Burhan, “Al-Baghawi meriwayatkan dari Al- 
Wagidi bahwa dia mengatakan bahwa semua kata Ja di dalam Al-Gur'an 


untuk tail, kecuali pada firman Allah: o Pati Sd (semoga kalian abadi) 
(OS. asy-Syu'ara: 129), fungsinya adalah untuk tasybih”” Dia berkata, 
“Fungsi untuk tasybih ini aneh dan tidak ada satu ahli nahwu pun yang 
menyebutkannya. Disebutkan di dalam Shahih Bukhari pada firman Allah 


- 


AE Kal bahwa (JJ itu adalah untuk fasybih dan yang lainnya 
menyebutkan bahwa kata ini untuk pengharapan ditinjau dari sisi mereka.” 
Aku berkata, “Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari jalur As-Sudi dari 
Abu Malik, dia berkata bahwa SI di dalam Al-Gur'an maknanya adalah 
sama dengan aa, kecuali pada satu ayat di dalam surat asy-Syw'ara”: 


- 


O Pata “Sid, maka maknanya adalah “seolah-olah kalian akan abadi?” 


Dia meriwayatkan dari Yatadah bahwa dia berkata, “Ada salah satu gira'ah 
yang berbunyi: 0 lx SS les Ugly (Dan kalian menjadikan 
barang-barang produksi, seolah-olah kalian itu abadi).” 


5 
Ini adalah sebuah huruf jaym untuk menafikan f7'/ mudhari' dan 


- 
tor 


mengubahnya menjadi bermakna masa lampau, seperti: Wp J Pan 2 
(Tidak melahirkan dan tidak dilahirkan untuk-Nya) (OS. al-Ikhlash: 3). Bacaan 
nashab dengan kata ini merupakan salah satu dialek Arab yang diceritakan 
oleh Al-Lihyani. Contoh untuknya adalah sebuah gira'ah: Ci 4 
(Bukankah Kami telah melapangkan). 


114. Al-Burhan: IV: 394 


A-tgan fi Ulumil ur'an 709 


Kata ini digunakan pada beberapa macam hal. 

Pertama, digunakan sebagai huruf jag, maka hanya khusus masuk 
ke dalam f7'i/ mudhari' dan menafikannya serta membalik maknanya 
menjadi untuk masa lampau, seperti . Tetapi kedua kata ini berbeda 
pada beberapa hal, yaitu: 


“Kata U itu tidak dapat bersambung dengan kata-kata syarat. 

“  Kenafiannya berlanjut sampai masa sekarang dan dekat dengannya 
serta diharapkan terwujudnya. Ibnu Malik berkata tentang ayat: 
Sie | si sa Da (Mereka belum merasakan siksaan) (9S. Shad: 7). Az- 
Zamakhsyari mengatakan tentang firman Allah Ta'ala: 


S 8G OKI Ja Le (Dan iman itu belum masuk ke dalam hati 
mereka) (OS. al-Hujurat: 14) bahwa makna U yang menunjukkan suatu 
harapan itu merupakan dalil bahwa mereka akan beriman setelah itu. 


“  Kenafiannya lebih kuat daripada ) . Kata ini untuk menafikan 
perkataan: Jx3 38 (benar-benar telah melakukan), sedangkan 4 untuk 
menafikan perkataan: J8 (telah melakukan). Karena itulah Ibnu Malik 
berkata dalam kitab a/-Faig karena mengikuti Ibnu Jinni bahwa kata 
ini tersusun dari 4 dan Ls. Dan karena mereka dalam kalimat positif 
menambahkan kata 48, maka pada kalimat negatif mereka 
menambahkan kata L.. 


«Kata yang dinafikan oleh U dalam keadaan biasa boleh dibuang, berbeda 
dengan yang dinafikan oleh 4 . Inilah penafsiran yan terbaik dari ayat: 


Lab. @ 


UJ YS 0!3 (OS. Hud: 111) maksudnya adalah “mereka itu tidak disia- 
siakan dan tidak ditinggalkan”. Ini dikatakan oleh Ibnu Hajib. 


Ibnu Hisyam berkata, “Aku tidak melihat penjelasan yang lebih baik 
daripada penjelasan ini, walaupun mungkin Anda menganggapnya aneh, 
karena yang seperti ini tidak terdapat di dalam Al-Guran.” Dia berkata, 
“Dan yang benar adalah apabila penjelasan itu tidak dianggap aneh. Tetapi 
yang lebih baik adalah jika dikira-kirakan makna dari ayat itu dengan 
“mereka belum disempurnakan balasan perbuatan-perbuatan mereka”. 
Maksudnya adalah “mereka belum mendapatkan balasan dan akan 


» 


mendapatkan balasan”. 


710 Al-ttgan fi Ulumil lur'an 


Kedua, digunakan untuk masuk ke dalam /71/ madhi. Maka kata ini 
membutuhkan dua buah kalimat, yang kalimat kedua itu akan terwujud, 
jika kalimat yang pertama juga terwujud, seperti: DA AI sa mi Lala 
(Dan ketika Dia menyelamatkan kamu sampai ke daratan, maka kalian berpaling) 
(OS. al-Isra”: 67). Kata ini disebut sebagai harfu wnjud li wujud (sebuah 
huruf yang menunjukkan keberadaan sesuatu karena adanya sesuatu yang 
lain). Pendapat lain adalah kata ini sebuah dzgaraf yang maknanya sinonim 
dengan « (ketika). 

Ibnu Malik berkata, “Sinonim dengan »! karena kata ini hanya khusus 
untuk f7'/ madhi dan selalu di-idhafah-kan kepada sebuah kalimat.” 

Jawab untuk kata ini dapat berupa /77/ madhi seperti contoh di atas, 
berupa jumlah ismiyah yang diiringi dengan ja' jawab atau dengan !5! yang 
bermakna /fyja'iyah (tiba-tiba), seperti firman Allah: | 

Bank pad AI II AE 

“Maka ketika Allah menyelamatkan mereka sampai ke daratan, sebagian dari 

mereka menempuh jalan yang lurus.” (9S. Lugman: 32) 


OS Fak BAN II BE la 
“Ketika Allah menyelamatkan mereka sampai ke daratan, maka tiba-tiba mereka 
menjadi musyrik” (OS. al-Ankabut: 65) 


Ibnu “Ushfur membolehkan jawabnya berupa 77/ mudhari, seperti 
pada firman Allah: 


Wat Sy B3 HI GI 56 3 Cb 
“Maka tatkala rasa takut hilang dari Ibrahim dan berita gembira telah datang 
kepadanya, maka dia bertanya jawab dengan malaikat-malaikat Kami?” (9S. Hud: 74) 


Sedangkan yang lainnya menakwilkannya sebagai /'/ madhi Ws x. 


Ketiga, digunakan sebagai huruf istitsna' (pengecualian). Maka kata 
ini masuk ke dalam jumlah ismiyah, seperti: 


ba kl hk JS Ol 

“Tidak ada suatu jiwa pun, kecuali ada yang menjaganya” (OS. ath-Tharig: 4) 
LAN LI PS LIS SO 

“Dan kesemuanya itu tidak lain hanyalah kesenangan dunia saja.” (9S. az- 


Zukhruf: 35) 


Al-ltgan fi Ulumil ur'an 711 


Ini adalah sebuah hurf nafi, nashab, dan untuk menunjukkan masa yang 
akan datang. Nafinya lebih kuat daripada nafi dengan . Kata ini untuk 
menguatkan kenafian, seperti yang disebutkan oleh Az-Zamakhsyari dan Ibnul 
Khabbaz. Bahkan sampai ada beberapa ulama yang mengatakan bahwa yang 
menentang hal ini hanyalah orang yang keras kepala saja. Kata ini untuk 
menafikan perkataan Jai e | (sesungguhnya aku akan mengerjakan), bukan untuk 
menafikan perkataan Jai (saya akan mengerjakan), seperti pada 4 dan U. 

Beberapa ulama mengatakan bahwa bangsa Arab menafikan suatu dugaan 
yang kuat dengan «J dan menafikan sesuatu yang diragukan dengan Y. Ini 
disebutkan oleh Ibnu Zamlikani di dalam ar-Tibyan. 

Az-Zamakhsyari menyangka bahwa kata ini juga untuk mengabadikan 
kenafian, seperti pada firman Allah: YES Iyiktu  (ereka tidak akan dapat 


menciptakan seekor lala?) (OS. al-Hajj: 73), | lai “33 (dan mereka tidak akan 
mengerjakan) (9S. al-Bagarah: 24). 

Ibnu Malik mengatakan bahwa yang membuatnya berkata demikian 
adalah mazhabnya pada firman Allah: Phi 2 (kamu tidak akan dapat 
melihat Aku) (OS. al-X'raf: 143) bahwa Allah itu tidak dapat dilihat. 

Yang lainnya membantah Az-Zamakhsyari bahwa jika kata ini untuk 
mengabadikan kenafian maka tidak boleh membatasi kenafiannya hanya 
dengan satu hati, seperti pada: Ia 2 3 ag OP (Maka pada hari ini aku 
tidak berbicara dengan satu orang pun) (OS. Maryam: 26). Juga tidak boleh 
ada pembatasan dengan suatu waktu, seperti pada: 


APN Pe 

“Kami akan senantiasa menyem-bah anak lembu itu sampai Musa datang kepada 
kami” (OS. Thaha: 91) 

Demikian jika penyebutan kata lal pada ayat ini: lu o yes 3 (Dan 


mereka tidak akan mengharapkannya selamanya) (9S. al-Bagarah: 95) adalah 
sebagai pengulangan, padahal yang asal adalah tiadanya pengulangan itu. 


Adapun makna keabadian pada Us | Pia s (OS. al-Hajj: 73) dan yang 
sepadan dengannya berasal dari luar. 

Az-Zamakhsyari tentang keabadian ngf ini disetujui oleh Ibnu “Athiyah. 
Dia berkata tentang firman Allah: 815 «, “Jika kita tetapkan makna nafi 


712 Al-ttgan fi Ulumil Aur'an 


pada ayat ini tetap pada makna awalnya, maka akan mengandung pengertian 
bahwa Musa tidak akan pernah melihat-Nya selamanya, tidak juga di akhirat 
nanti. Tetapi telah ditegaskan dalam hadits-hadits secara mutawatir bahwa 
para penghuni surga akan melihat-Nya.” 

Pendapat Ibnu Zamlikani berlawanan dengan pendapat Az- 
Zamakhsyari. Dia berkata, “Sesungguhnya « itu untuk menafikan sesuatu 
yang dekat masanya dan yang kenafiannya tidak lama dan nafi itu tidak 
berlangsung terus-menerus dengannya. Rahasianya adalah bahwa lafadz- 
lafadz itu serupa dengan makna-maknanya. Sedangkan akhir dari kata ini 
bukan alif. Alif itu memungkinkan untuk memanjangkan suara, berbeda 
dengan nun. Maka setiap lafadz itu sesuai dengan maknanya. Karena itulah 
digunakan «j! pada tempat yang jika kenafian itu tidak mutlak, tetapi yang 
hanya di dunia, seperti pada firman Allah: 5 cjJ dan digunakan Y pada: 


3 


“Kay & Pe (tidak ada pandangan-pandangan yang dapat melingkupinya) (OS. 
al-An'am: 103), ketika yang dikehendaki adalah penguasaan secara 
mutlak. Ini berbeda dengan penglihatan.” 


Ada yang mengatakan bahwa kata ini juga Tapi digunakan untuk 


doa, seperti: na padi neb Busi Us pr Oei) Tap Ta (Ya Tuhanku, demi 
nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepadaku, aku sekali-kali tiada akan 


menjadi penolong bagi orang-orang yang berdosa) (OS. al-Yashash: 17). 


Ini sebuah huruf yang menunjukkan suatu syarat di masa lampau, yang 
menjadikan makna 77/ mudhari' kepadanya berlawanan dengan Dl! syarthiyah. 

Diperselisihkan tentang fungsinya untuk meniadakan dan cara 
peniadaannya kepada beberapa pendapat, yaitu: 

Pertama, bahwa kata ini ditinjau dari semua segi tidak bermakna 
demikian. Kata ini tidak menunjukkan ketiadaan syarat tetapi hanya untuk 
menghubungkan antara jawab dengan syarat-nya yang menunjukkan kepada 
masa yang lampau, sebagaimana U| menunjukkan masa yang akan datang, 
Secara Ijmak kata ini tidak menunjukkan kepada negatif maupun positif. 

Ibnu Hisyam berkata, “Pendapat ini seperti mengingkari sesuatu yang 
sangat mudah dipahami karena sesungguhnya orang yang berkata: 48 J 
(Jika dia mengerjakan), maka dengan tanpa ragu-ragu dia akan memahami 
bahwa pekerjaan itu tidak pernah terjadi. Karena itulah boleh menyebutkan 
istidrak setelahnya. Kamu berkata: : 2 Pa 9 dia F3) Ia ee j (Jika 


Al-ltgan fi Ulumil ur'an 713 


Zaid datang maka aku akan memuliakannya. Tetapi dia tidak datang).” 


Kedua, pendapat Sibawaih. Dia berkata, “Kata ini adalah sebuah huruf 
untuk menunjukkan sesuatu yang akan terjadi karena yang lainnya terjadi. 
Maksudnya kata ini membutuhkan 771/ madhi yang diharapkan akan terjadi 
karena yang lainnya terjadi. Tetapi yang diharapkan itu tidak terjadi.” 
Seolah-olah dia mengatakan bahwa ini adalah sebuah huruf yang 
menunjukkan makna suatu perbuatan yang tidak terjadi karena tidak 
terjadinya sesuatu—yang akan terjadi karena sesuatu itu terjadi.” 

Ketiga, pendapat yang masyhur menurut para ahli nahwu dan diikuti 
oleh para ahli “rab bahwa kata ini adalah sebuah huruf yang menunjukkan 
suatu ketiadaan karena ketiadaan yang lain. Maksudnya adalah 
menunjukkan ketiadaan jawab karena ketiadaan syaratnya. Maka 
perkataanmu: Sa SV Ci J (Jika kamu datang, pastilah aku akan 
memuliakanmu) menunjukkan tidak terjadinya pemuliaan itu karena 
kedatangan itu tidak terjadi. Peniadaan syarat ini dibantah dengan beberapa 
ayat di dalam Al-Gur'an, seperti: 

LAS AL OA ga AA PENA ya NI SN 

ADS 

“Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan laut menjadi tinta 
ditambah lagi tujuh laut setelah keringnya, niscaya tidak akan habis-habisnya 
dituliskan kalimat-kalimat Allah.” ((9S. Lagman: 37) 


IP Ha, 

“Jika saja dia memperdengarkan kepada mereka maka mereka akan 
berpaling” (C9S. al-Anfal: 23) 

Maka ketidakhabisan kalimat Allah itu adalah karena ketiadaan hal- 
hal yang disebutkan itu dan keberpalingan terjadi karena ketiadaan nasihat 
yang diperdengarkan kepada mereka. 

Keempat, pendapat dari Ibnu Malik bahwa kata ini adalah sebuah 
huruf yang menunjukkan ketiadaan sesuatu yang mengikutinya dan 
keberadaannya mengharuskan keberadaan kalimat berikutnya, tanpa 
menghukuminya dengan kenafian. Berdirinya Zaid dari perkataanmu: 
ea ob $ Gika Zaid berdiri, maka Umar berdiri) dinafikan dan jika 
dia berdiri maka itu mengharuskan berdirinya Umar. Tetapi apakah Umar 
itu berdiri karena ada yang lain berdiri yang tidak diharuskan oleh 
berdirinya Zaid itu ataukah dia tidak berdiri? Kami tidak membicarakan 
hal itu. Ibnu Hisyam berkata, “Ini adalah ungkapan yang paling baik.” 


714 Al-ttgan fi Ulumil lur'an 


Catatan Pertama 


Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari jalur Adh-Dhahak dari Ibnu Abbas 
bahwa dia berkata, “Setiap kata 3 di dalam Al-Gur'an, maka itu tidak 
pernah terjadi selamanya.” 


Catatan Kedua 


3 yang telah dijelaskan itu dikhususkan masuk ke dalam 777/. Adapun 
seperti firman Allah: D Kat el) 2 8 (Katakanlah, “Tika kalian memiliki.” 
(OS. al-Isra”: 100) maka dengan mengira- ngirakannya. 

Az-Zamakhsyari berkata, “Jika Ol terletak setelahnya maka £habarnya 
harus berupa /77/ agar dapat menggantikan kedudukan 77'/ yang dibuang.” 

Ibnu Hajib membantahnya dengan firman Allah: 


ab. 20 


BAM Pa Alta al oya BA AI SEL AA ye SSI SA 
Pe ata 


“Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan laut menjadi tinta 
ditambah lagi tujuh laut setelah keringnya, niscaya tidak akan habis-habisnya 
dituliskan kalimat-kalimat Allah” (9S. Lagman: 27) 

Dia berkata, “Hal itu benar, jika khabarnya berupa isim musytag, bukan 
isim Jamid.” 

Ibnu Malik membantahnya dengan sebuah syair: 

MN SU Sai” PMI Sau Ke of j) 

Jika seorang yang hidup itu 

Mendapatkan kebahagiaan 

Maka dia akan didapati 

Oleh seorang pemain permainan tombak 

Ibnu Hisyam berkata, “Telah ditemukan ayat di dalam Al-Gur'an, 
yang £habar-nya berupa isim musytag. Zamakhsyari tidak memerhatikannya 
sebagaimana dia juga tidak memerhatikan ayat di dalam surat Lugman 
itu, tidak juga Ibnu Hajib. Jika tidak, maka dia tidak akan melarang hal 
itu. Tidak juga Ibnu Malik. Jika tidak maka dia tidak akan berdalil dengan 
syair. Yaitu firman Allah dalam surat al-Ahzab: 


IE or, Ba Ye - 


NN HOP LA ag ASI 0 


Al-ltgan fi Ulumil ur'an 715 


“Dan jika golongan-golongan yang bersekutu itu datang kembali, niscaya mereka 
ingin berada di dusun-dusun bersama dengan orang-orang Arab Badui.” (OS. al- 
Ahzab: 20). Juga ditemukan satu ayat, £habar-nya berupa dzgaraf, yaitu: 


“Kalau sekiranya di sisi Kami ada sebuah kitab dari kitab-kitab yang diturunkan 
kepada orang-orang dahulu” ((9S. ash-Shaffat: 168) 

Az-Zarkasyi di dalam alBurhan dan Ibnu Damamini membantah hal 
itu. Mereka menyatakan bahwa , pada ayat pertama adalah untuk tamanni 
(pengharapan terhadap suatu yang kecil kemungkinan terjadinya). Sedangkan 
pembicaraan yang dilakukan sekarang adalah dalam hal peniadaan. 

Lebih mengherankan dari hal itu bahwa makalah dari Az-Zamakhsyari 

telah didahului oleh As-Sairafi, tetapi pada selain kitab Madzannah- nya. 
Dia berkata pada bab RI 1 4 U|, “Kamu berkata: 4. SY (lau ol 
(Jika Zaid itu telah berdiri maka aku akan memuliakannya). Tidak boleh kamu 
berkata: de SV Iso lau Ol $ (ika Zaid hadir, maka aku akan memuliakan- 
nya). Karena kamu belum mengucapkan sebuah /77/ yang dapat menduduki 
tempat /77/ yang semestinya.” 

Inilah perkataannya. Padahal Allah telah berfirman: 


ABI HO AP 3g ASI ok of 

“Dan jika golongan-golongan yang bersekutu itu datang kembali, niscaya mereka 
ingin berada di dusun-dusun bersama dengan orang-orang Arab Badui.” (OS. al- 
Ahzab: 120) 

Di sini khabar-nya berupa sebuah sifat. Mereka boleh saja mengatakan 
bahwa kata ini pada ayat ini untuk tamannii yang sinonim dengan 5, 
sebagaimana jika kamu berkata: U454 «#3 Gika saja mereka itu bersama 
dengan orang orang Arab Badui). 

Jawab dari Pj itu dapat berupa 771/ mudhari' yang dinafikan dengan A| 
atau berupa /71/ madhi yang positif atau negatif. Dan yang sering pada 
Jawab yang berupa ff madhi yang positif adalah dimasuki dengan /am, 
seperti: Iii Aa kei P (kalau Kami kehendaki, maka benar-benar Kami 
akan menjadikannya kering dan Seat (OS. al- -Wagi' ah: 65). Boleh juga tidak 
disertai dengan /am, seperti: CE “Aas 2 2 (kalau Kami kehendaki 


maka Kami akan menjadikannya asin) (OS. al-Wagi'ah: 70). Dan yang sering 
terjadi pada f7'7/ yang dinafikan adalah tidak disertai dengan /am, seperti: 


716 Al-ttgan fi Ulumil lur'an 


oglas La EL sis J4 (Jika saja Tuhanmu menghendaki maka mereka tidak akan 
melakukannya) (OS. al-Ar'am: 112). 


Catatan Ketiga 


Az-Zamakhsyari berkata, “Perbedaan antara perkataanmu: 
& ya J3) slr 3 (Jika saja Zaid datang, pasti aku akan memberikan 
pakaian kepadanya), & Tyas der d3) $ (Jika saja Zaid datang maka pasti 
aku akan memberikan pakaian kepadanya) dan & Naa Gel Mu) ai 3 Jika 
saja Zaid benar-benar datang, pasti aku akan memberikan pakaian 
kepadanya) adalah: tujuan dari perkataan yang pertama hanya untuk 
menghubungkan antara dua kata kerja itu dan penyandaran terwujudnya 
salah satu dari keduanya kepada yang lainnya, tidak ada tujuan yang lainnya, 
seperti penegasan penyandaran itu. Tujuan dari perkataan yang kedua di 
samping untuk penyandaran, masih ada tujuan yang lainnya, mungkin untuk 
meniadakan keraguan atau kesalahpahaman dan bahwa yang disebutkan 
itu pasti tidak boleh tidak akan diberi pakaian, mungkin juga untuk 
menjelaskan bahwa hanya dia saja yang dikhususkan untuk diberi pakaian 
itu, bukan yang lainnya, seperti ayat: 0 Sus en 3 8 (Katakanlah, “Jika 
kalian memiliki”) (OS. al-Isra: 100). Adapun makna dari perkataan yang ketiga 
di samping makna yang terkandung pada perkataan yang kedua adalah 
adanya penegasan lebih yang diperoleh dari kata af dan untuk menjelaskan 
bahwa Zaid itu seharusnya hadir dan bahwa dengan meninggalkan 
kedatangan itu berarti dia telah melalaikan rezeki yang akan menjadi 
bagiannya, seperti pada ayat: | nya H1 J3 (Jika saja mereka benar-benar sabar) 
(OS. al-Hujurat: 5) dan ayat-ayat yang lainnya. Maka perhatikan dan 
pahamilah kalimat-kalimat yang terdapat di dalam Al-Guran dengan salah 
satu dari tiga hal ini.” 


Peringatan 


Kadang-kadang $ digunakan untuk menunjukkan suatu syarat di 
masa yang akan datang, yaitu yang dapat digantikan kedudukannya dengan 
Ol, seperti pada firman Allah Ta'ala: 


Opah AS 3, 


“Walaupun orang-orang yang musyrik tidak menyuka?” (9S. at-Taubah: 33) 


Al-ltgan fi Ulumil ur'an 717 


AO Ag 
“Walaupun kecantikan mereka membuatmu kagum?” ((9S. al-Ahzab: 52) 


Kadang- kadang berfungsi sebagai mashdariyah, yaitu yang dapat diganti 
dengan ol yang dibaca dengan fathah dan kebanyakan terletak setelah 54 
dan yang sepadan dengannya, seperti: 


Spa AS IA : 3 
“Sebagian besar ahli kitab menginginkan agar mereka dapat “mengembalikan 
kalian” (AS. al-Bagarah: 109) 


“Salah seorang di antara mereka menginginkan agar diberi umur” (9S. al- 
Bagarah: 96) 


SA aa 5 

“Orang yang kafir menginginkan kalau dia dapat menebus dirinya.” (OS. al- 
Ma'arij: 11). 

Kadang-kadang digunakan untuk menunjukkan makna tamanmi, yaitu 

yang dapat digantikan dengan &4, seperti: 25 W ol 38 Yika saja kami 


dapat kembali) (9S. asy-Sywara: 102). Karena itulah kata ini me-nashab- 
kan f7'/ yang merupakan jawabnya. 

Kadang-kadang digunakan untuk menunjukkan makna tali. Contoh 
yang dapat dibuat adalah: Sai Pr FI 3 (biarpun untuk diri kalian sendiri) 
(OS. an-Nisa: 135). 

Kata ini digunakan pada beberapa hal. 

Pertama, digunakan sebagai sebuah huruf yang menjelaskan ketiadaan 
karena adanya suatu keberadaan. Kata ini masuk ke dalam jumlah ismiyah dan 
jawabnya dapat berupa 77'/ yang disertai dengan /am, jika menunjukkan makna 
yang positif, seperti: c.|) " “ea Ke os 3 Yyb (Jika dia bukan termasuk 
di antara orang-orang yang menyucikan Allah maka dia akan tinggal) (OS. ash-Shaffat: 
143-144) dan dapat berupa Jill Eyang tidak disertai dengan | lam jika maknanya 


adalah negatif, seperti: (at ai u 1 Sun Su Va Kar A Jas Th 


(Andaikata tidak ada karunia dari Allah dan rahmat: Nya atas “dirimu, maka 


718 Al-ttgan fi Ulumil lur'an 


tidak seorang pun dari kamu yang bersih dari perbuatan-perbuatan yang mungkar 
itu selamanya) (9S. an-Nur: 21). Jika diikuti oleh dhamir maka yang dapat 
mengikutinya adalah dhamir rafa, seperti: Oua ga Ra e) Y (Jika tidak 
karena kalian maka kami adalah orang-orang yang beriman) (OS. Saba': 31). 
Kedua, maknanya sinonim dengan Ys yang artinya adalah: 
“Untuk dorongan dan penawaran dalam Ji il mudhari atau yang sepadan 
dengan itu, seperti pada firman-Nya: 03 Aa $ 3 Keenan kamu 
meminta ampun kepada Allah) (OS. an-Naml: 46), — SA S! SA Y 3 


("engapa Engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu Jang 
dekat) (9S. al-Munafigun: 10). 


“Untuk mengejek dan menunjukkan penyesalan pada /77/ madhi, seperti 
pada: 


Tapi Anh Alas Vj 
Tika mereka tidak mendatangkan atasnya dengan empat orang saksi.” (OS. 
an-Nur: 13) 


Pad 


“Maka mengapa yang mereka sembah sala Allah cebani Tuhan untuk mendekatkan 
diri kepada Allah tidak dapat menolong mereka.” (OS. a-Ahgaf: 28) 


Bilah 


» 


“Dan mengapa kamu tidak berkata ketika mendengarkan berita pelan itu. 
(OS. an-Nur: 16) 


38, 


pa, Nan 3 sy y “b 
“Maka mengapa mereka tidak memohon kepada Allah dengan tunduk meandibikn 
diri ketika siksaan Kami datang kepada mereka.” (9S. al-Amam: 43) 


Ce Ai wak (SI Y An 
“Maka mengapa ketika nyawa sampai di kerongkongan.” (OS. al AWagPah: 83) 


Indak KAS Ol gi Ami Inna GB AAS Ol Vo 
“Maka mengapa jika kamu tidak dikuasai oleh Allah kamu tidak 
mengembalikan nyawa itu kepada tempatnya jika kamu adalah orang-orang 
jang benar.” (OS. al-Wagi'ah: 86-87) 
Ketiga, digunakan untuk pertanyaan. Ini disebutkan oleh Al-Harwi. 


Al-ltgan fi Ulumil ur'an 719 


Dia memberikan contoh dengan firman Allah: 


“Ya Tuhanku, mengapa Engkau tidak menunda kematianku.” (OS. al- 
Munafigun: 10) 


Sa asi, 

“Mengapa tidak diturunkan kepadanya (Muhammad) seorang malaikat.” 
(OS. al-An'am: 8). Tetapi yang lebih jelas bahwa kata ini pada kedua ayat 
tersebut sinonim dengan Na. 

Keempat, digunakan untuk me-ngfi-kan. Ini juga disebutkan oleh Al- 
Harwi. Dia memberikan contoh dengan firman Allah: Sals 43 JS Vs 
(Dan mengapa tidak ada suatu penduduk kota yang beriman) (OS. Yunus: 98). 
Maksudnya adalah “tidak ada satu desa pun yang beriman” maksudnya adalah 
penduduknya ketika datangnya azab itu, sehingga imannya menjadi bermanfaat 


bagi mereka. Tetapi yumbur ulama tidak menetapkan makna ini. Mereka 
berkata, “Yang dimaksud dari ayat itu adalah celaan terhadap mereka karena 


A 
30 ee 


Es BB AN IKAN GA Ep BILANG BI 033 ya OA 
Opal) 


meninggalkan keimanan sebelum datangnya azab itu.” Ini dikuatkan oleh 
gira'ah dari Ubay, yaitu: V4. Maka istitsna” pada ayat itu bersifat mungathi'. 


Catatan 


Diriwayatkan dari Khalil bahwa semua kata Y3 di dalam Al-Guran, 
maknanya sama dengan Ya, kecuali pada: Sean u os Yu Jika 
saja dia bukan termasuk orang-orang yang menyucikan Allah) (OS. ash-Shaffat: 143). 

Pendapat ini masih perlu dikaji ulang Pena plan ayat yang telah 
dijelaskan di atas dan karena firman Allah: & Ry y T 5 ol Y | (Jika 
saja dia tidak melihat bukti kekuasaan Tuhannya) (OS. Yusuf: 24). VJ pada 
ayat ini adalah “jika tidak” dan jawabnya adalah terbuang, maksudnya: 
“maka dia juga akan menginginkan perempuan itu atau bersetubuh 
dengannya”. 

Juga karena firman Allah: & aan Uk 3 ar al Y3 (Jika saja 
Allah tidak memberikan karunia kepada kami, maka kami akan ditenggelamkan 


720 Al-ttgan fi Ulumil lur'an 


ke dalam tanah) (OS. a-@ashash: 82) dan firman-Nya: 4-8 Je Wes ol Y) 
(Seandainya tidak Kami tecubkan hatinya) (OS. al-@ashash: 10). 

Ibnu Hisyam berkata: kami diberi cerita oleh Musa al-Khithmi, kami 
diberi cerita oleh Harun bin Abu Hatim, kami diberi cerita oleh 
Abdurrahman bin Hammad dari Asbath dari As-Sudi dari Abu Malik 


bahwa dia berkata, “Setiap kata V6 di dalam Al-Gur'an merupakan 


sinonim Yi, kecuali pada dua tempat di surat Yunus, yaitu: 
mah me ee Ma Tae ee jane 
Ugal Ugass Cal D3 CS Yah 


“Dan mengapa tidak ada suatu penduduk kota yang beriman, kemudian imannya 
bermanfaat bagi mereka” ((9S. Yunus: 98). Maka maksudnya adalah “tidak ada 


satu desa pun yang beriman” dan pada: OA) wa os Y, “Jika saja 
dia bukan termasuk. orang-orang yang menyucikan Allah” (OS. ash-Shaffat: 143).” 


Dengan demikian, jelaslah apa yang dikehendaki oleh Khalil, bahwa 
yang dimaksud adalah Y 4 yang disertai dengan huruf fa” 


ej 
es 2 ot Ta aa 
Kedudukannya sama dengan Y 4. Allah berfirman: SSL Uje Lo 9 
(Mengapa kamu tidak mendatangkan malaikat kepada kami) (OS. al-Hijr: 8). 
Al-Maligi berkata, “Kata ini tidak digunakan kecuali untuk menunjukkan 
makna dorongan.” 


“ 
“ 
TS 


Ini sebuah huruf yang menashabkan isiy dan me-rafa-kan khabari. 
Maknanya adalah untuk tamanni (mengharapkan sesuatu yang kecil 
kemungkinan terjadinya). At-Tanukhi berkata, “Kata ini untuk 
menegaskan makna dari tamanni itu.” 


Ini sebuah f7'/ jamid. Karena itulah ada beberapa ulama yang 
menyangkanya sebagai sebuah huryf. Maknanya adalah menafikan isi dari 
sebuah kalimat pada masa sekarang dan menafikan yang lainnya jika ada 
penjelasan yang lain pula. 

Ada juga yang mengatakan bahwa kata ini untuk menafikan masa sekarang 
dan masa yang lainnya. Ini didukung oleh Ibnu Hajib dengan berdalil kepada 


Al-ltgan fi Ulumil ur'an 721 


0-2. 9. 9 


datang kepada aan tidaklah dapat Pe dari mereka) (CS. Hud: 8). 


Ibnu Malik berkata, “Kata ini juga digunakan untuk menafikan secara 


keseluruhan dari jenis ngfi yang dikehendaki, seperti Y yang menunjukkan 
makna kebebasan. Ini suatu makna yang. dilupakan. Dia memberikan contoh 


dengan firman Allah: & 2 mp 9 Y 15 Fei) Tu (Mereka tidak memiliki 
makanan, kecuali dari pohon yang berduri (OS. al-Ghasyiyah: 6).” 


722 


Pe 
L 


Kata ini digunakan sebagai 1sim dan huruf. 
Kata yang digunakan sebagai isi adalah: 


Sebagai isim maushul, sinonim dengan (JI, seperti: 

BW AI Ius Alay 1S el 
“apa yang ada di sisi kalian itu akan habis, dan apa yang ada di sisi Allah itu 
adalah abadi” (9S. an-Nahl: 96). 
Kata ini boleh digunakan untuk mudgakar dan mu anats, untuk mufrad, 
mutsana, dan jama'. Pada umumnya kata ini digunakan untuk sesuatu 
yang belum diketahui dan kadang-kadang digunakan pada sesuatu yang 


sudah diketahui. Seperti pada firman Allah: Latte sawi (Dan demi 
langit serta pembangunannya) (OS. asy-Syam: 5), xi Ts 4 eule Fl Y3 
(Dan kamu tidak akan menyembah apa yang aku sembah) (OS. Satu 
3), maksudnya adalah Allah. Pada dhamir-nya boleh memerhatikan 
lafadz ataupun maknanya. Kedua hal ini berkumpul pada ws 


B3 II, IYA 3 Ep BUANG AI dy ya Oi) 
YAA 


“Dan mereka menyembah selain Allah, sesuatu yang tidak dapat memberi 
rezeki kepada mereka sedikit pun dari langit dan bumi dan tidak berkuasa 
sedikitpun.” (9S. an-Nahl: 73). 


Kata ini ya rifat, berbeda dengan yang lainnya. 


Sebagai isim istifham (kata tanya), yang maknanya adalah “apa” dan 
digunakan untuk menanyakan hakikat-hakikat sesuatu yang tidak 


Al-ltgan fi Ulumil Lur'an 


berakal, jenis-jenisnya, dan sifat-sifatnya, juga untuk jenis-jenis yang 
memiliki akal, macam-macam mereka, dan sifat-sifat mereka. Seperti 
pada ayat-ayat: 


“Sapi apakah itu.” (9S. al-Bagarah: 68) 


“Apa warnanya.” (OS. al-Bagarah: 69) 


“Apa yang menyebabkan mereka berpaling.” (OS. al-Bagarah: 142) 
Or Org 


Pan and 


“Apakah yang ada di tangan kananmu itu.” (9S. Thaha: 17) 


“Apakah yang dimaksud dengan Ar-Rahman itu.” (OS. al-Furgan: 60) 
Kata ini tidak digunakan untuk menanyakan hakikat-hakikat mereka 
yang memiliki ilmu, berbeda dengan yang membolehkannya. Adapun 


Pan 


perkataan Firaun: ina Dos (Apakah yang dimaksud dengan Tuhan 


semesta alam ih) (OS. asy-Sywara: 23) maka dia mengatakannya karena 
tidak mengetahui. Karena itulah Musa menjawabnya dengan sifat-sifat 
Allah. Afif yang menyertainya harus dibuang ketika ada huruf jar yang 
masuk kepadanya dan /athah tetap padanya sebagai petunjuk kepada 
alif yang dibuang untuk membedakannya dengan 1sim maushul, seperti 
pada firman Allah: 


Te D 


o NA £ 

“Tentang apa mereka bertanya-tanya.” ((9S. an-Naba': 1) 
Lal jan » ya oi 3 
“Siapakah kamu sehingga dapat menyebutkan waktunya. " (OS. an-Nadiat 43) 
rana 
“Mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu lakukan.” (GS. ash-Shaf: 2) 
DIAN ni 


“apa yang akan dibawa kembali oleh para utusan itu.” (9S. an-Naml: 35) 


Al-ltgan fi Ulumil ur'an 723 


724 


Sebagai isim syarat, seperti pada: 
st kawa e! 2 w mila 
“Ayat apa saja yang Kami hapuskan atau Kami membuatnya dilupakan, 
maka Kami akan mendatangkan.” (OS. al-Bagarah: 106) 
Adaa Pa ya! aa vg 
“Kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, maka Allah akan mengetahuinya. 
(OS. al-Bagarah: 197) 


y 


AP Aa SU AGE 
“Maka selama mereka berlaku jujur kepadamu, hendaklah kamu berlaku 
Jujur pula kepada mereka.” (9S. at-Taubah: 7) 
Kata ini dinashabkan oleh f#7/ yang disebutkan setelahnya. 
Sebagai kata yang menunjukkan makna takjub (ta'ajubiyah), seperti 


A0 


pada firman Allah: ) Ui Pr 2 sa Ls (Maka alangkah sabarnya mereka 


terbadap api ska (OS. al-Bagarah: 175): HA Okay 8 


(Celakalah manusia itu, alangkah kufurnya mereka itu) (OS. “Abasa: 17. 
Tidak ada contoh yang ketiga di dalam Al-Gur'an, kecuali pada gira'ah 


Sa'id bin Jubair: «5 SI Cal PI #3 ie Kedudukan “rab dari kata ini 
adalah rafa' ae terletak di awal kalimat dan yang setelahnya 
sebagai £habar. Ini adalah sebuah kata nakirah yang sempurna. 


Sebagai kata nakirah yang disifati, seperti pada: Les Ka 1 pet (Seekor 
nyamuk dan yang lebih tinggi daripadanya) (OS. al-Bagarah: 20): “laa be 
(sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu) (9S. an-Nisa': 58). N 
Sebagai nakirah yang tidak disifati, seperti: (& Kas 
Kata yang digunakan sebagai huruf adalah: Ka 


Sebagai huruf mashdariyah (yang dapat mengubah #7'1/ menjadi 
mashdar) yang menunjukkan makna suatu masa, seperti: 


kaan WA Pr (Maka takutlah kamu kepada Allah selama kamu 
mampu) (OS. at-Taghabun: 16) atau tidak menunjukkan makna suatu 
masa, seperti: Hama Las lsg sa (Maka nikmatilah, sebab kelalaianmu) 
(OS. as-Sajdah: 14). 

Digunakan sebagai kata "afi, baik dia ber-amal seperti amal Tn 
misalnya pada firman Allah: 


Al-ltgan fi Ulumil Lur'an 


“Ini bukanlah manusia.” (9S. Yusut: 31) 


Wanita-wanita itu bukanlah ibu-ibu mereka.” (9S. al-Mujadilah: 2) 


HA PK 

“Maka tidak seorang pun dari kamu yang dapat menghalangi (Kami) untuk 
menghukumnya.” ((9S. al-Haggah: 47) 
Tidak ada contoh keempat: di dalam Al- Our: an atau kata ini tidak memiliki 
amal apapun, misalnya: PT) “3 as Y) Da, (Dan kamu tidak 
menafkahkan kecuali untuk mencari keridhaan Allah) (OS. al-Bagarah: 
212) Tne Lu) Ba (Maka perdagangan mereka tidak beruntung) 
(OS. al-Bagarah: 16). 
Ibnu Hajib berkata, “Kata ini untuk menafikan masa sekarang. 
Menurut Sibawaih kata ini berfungsi untuk menegaskan. Karena dia 
menjadikannya sebagai jawab pada kalimat negatif dari Ts pada 
kalimat positif. Sebagaimana “3 menunjukkan makna penegasan, 
maka begitu juga Ls yang dijadikan sebagai jawab darinya.” 

s Digunakan sebagai kata tambahan untuk menegaskan makna yang 
terkandung di dalamnya yang kadang berfungsi sebagai penghalang 
amal dari sebuah huruf, seperti: 


ly Aa Ui) 

“Dia hanyalah Tuhan yang satu.” (9S. al-Amam: 19) 
dag SAY) Ls 
“Sesungguhnya tuhan kalian adalah Tuhan yang satu.” (OS. al. Pan 110) 


0AA AA 0 TE 


"AA P9 2 Gal Cs 
“Seakan-akan wajah mereka ditutupi.” (9S. Yunus: 27) 


WS GA 3 
“Mungkin saja orang-orang kafir itu menginginkan.” (OS. al-Hijr: 2) 
Tetapi kadang-kadang tidak berfungsi sebagai penghalang dari arya/ suatu 


huruf itu, seperti: 5x5 GB (Jika kamu melihat) (OS. Maryam: 26) 


Al-ltgan fi Ulumil ur'an 725 


“Mana saja yang kamu gunakan untuk berdoa.” (OS. al-Isra”: 110) 


be ee 
“Masa mana saja di antara dua masa itu yang kamu selesaikan.” (OS. al- 
Oashash: 28) 


do) Ls 

“Dan karena adanya rahmat” (OS. Ali Imran: 159) | 
Ti AnaNba 

“dari kesalahan-kesalahan mereka.” (9S. Nuh: 25) Pa 
kp ya La YES 


“berumpamaan seperti seekor nyamuk.” (OS. al-Bagarah: 26) 

Al-Farisi berkata, “Semua kata Lal di dalam Al-Gur'an pada 771 syarat 
dikuatkan dengan nun, karena persamaannya dengan 777/ syarat itu dan 
karena masuknya Ls yang berfungsi untuk menegaskan /77// menyerupai 
sumpah, ditinjau dari segi bahwa Ls itu seperti /m pada sumpah, karena 
lam itu juga berfungsi sebagai penegas.” 

Abul Baga” berkata, “Tambahan Ls menunjukkan kepada kuatnya 
penegasan.” 


Catatan 


£... 


Di mana saja kata Ls itu terletak sebelum 3 atau 3 atau Y atau 


setelah Y!, maka itu sebagai isimy maushul, seperti: ja 2, dl (Apa yang 


ewe 


tidak benar bagiku) (OS. al-Ma'idah: 116): kw Al Le (apa yang tidak dia 
ketahui) (OS. al- lag 2p o sela N Le (Apa yang tidak mereka ketahui) (OS. 
al-Bagarah: 30), Ela U Y (Kecuali apa yang telah Engkau ajarkan kepada 
kami) (OS. al-Bagarah: 32). 

Jika terletak setelah £af yang menunjukkan makna penyerupaan, itu 
adalah mashdariyah. Jika terletak setelah ba', mungkin itu sebagai 1siy 
maushul atau mungkin sebagai mashdariyah. 

Jika terletak setelah eks atau 55 atau 5 , mungkin sebagai siy 
maushul, raungkin juga sebagai istifham, seperti: 


726 Al-ttgan fi Ulumil lur'an 


AE AS uh oto Mah, 
“Dan Aku mengetahui apa yang kalian tampakkan dan kalian sembunyikan.” 
(OS. al-Bagarah: 33) 


SN, & (Eu SP, 
“Dan aku tidak mengetahui apa yang akan dilakukan terbadapku dan terbadap 
kalian” (OS. al-Ahgat: 9) , , 
SA ABS adi Fa 
“Hendaklah seseorang itu melihat apa yang dapat dia persembahkan untuk 
hari esok.” ((9S. al-Hasyr: 18) 


Jika kata ini terletak sebelum Y!, maka maknanya adalah "afi, kecuali 
pada tiga belas tempat, yaitu: ' 
Ba Oi NP LE Asa Maa 
“dari apa-apa yang telah kalian berikan kepada mereka, kecuali Jika mereka 
berdua takut.” (9S. al-Bagarah: 229) 
o si af Si Ta 3 Las 
“maka separuh dari mahar yang telah kalian tentukan, kecuali Jika mereka 
memaafkan.” ((9S. al-Bagarah: 237) 


0g 8 3 


Tak ol Ul aan L aa 
“terhadap sebagian dari apa yang telah kalian berikan kepada mereka, kecuali 
Jika mereka melakukan.” (9S. an-Nisa”: 19) 


Kaka 33 Up AN ya SUS AKU 
“Wanita-wanita yang telah dinikahi oleh bapak-bapak kalian, kecuali Jang 


telah lalu.” (CS. an-Nisa”: 22) 
SN La ITU, 
“dan binatang yang dimakan oleh binatang-binatang buas, kecuali yang kalian 
sembelih” (9S. al-Ma'idah: 3) 
YI& 5 S3 ubi Yo 3 
“dan aku tidak takut terhadap apa-apa yang kalian sekutukan terbadap 


Allah, kecuali” (9S. al-Aram: 80) 
Y) peraga ajaa es Jas 3, 


“dan dia telah menerangkan dengan terperinci apa- apa yang diharamkan atas 
kalian, kecuali” (9S. a-Amam: 119) 


YG DUA sasu 
“selama keberadaan langit-langit dan bumi, kecuali? (OS. Hud: 107 ) 


Al-ltgan fi Ulumil ur'an 727 


08. 


“dan apa yang kalian panen, maka na di tangkainya kecuali 
sedikit” ((9S. Yusuf: 47) 


“7 


NA PET 
“kecuali sedikit dari apa (bibit gandum) Dan 1 2 Yusuf: 2 


AR 30 2 0 


“Dan apabila kamu meninggalkan mereka ai 7. Jang mereka Ma 
selain Allah.” (9S. al-Kahfi: 16) 


SA Y) Tati ah 
“Apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan kebenaran.” (OS. al- 
Hijr: 85) 
(Sts 
Kata ini digunakan pada beberapa hal. 
Pertama, L pada kata ini digunakan sebagai istifham dan |5 sebagai 
isim maushul. Ini adalah pendapat ne lebih kuat daripada dua pendapat 


pada firman Allah: pal $ O jika SL Ong (dan mereka bertanya 
kepadamu tentang apa yang mereka infakkan. Katakanlah, “yang lebih dari yang 
dibutuhkan”) (OS. al-Bagarah: 219). Pada gira'ah yang membaca dengan 
rafa” pada AI maknanya adalah yang mereka nafkahkan adalah yang 
lebih dari kebutuhan. Karena pada dasarnya jumlah ismiyah itu dijawab 
dengan jumlah ismiyah dan jumlah filiyah dijawab dengan jumlah fi liyah. 

Kedua, kata Ls digunakan sebagai sim istiiham dan kata |5 sebagai 
zsim isyarah. 

Ketiga, keseluruhan dari kata ISL digunakan sebagai istifham dan 
sebagai satu kata. Ini merupakan pendapat yang paling kuat dari dua buah 
pendapat pada firman Allah Ta'ala: sid! J3 U situ ISL Si lha. Pada 
gira'ah yang membaca nashab pada 44WJI. Maksudnya adalah “mereka 
menafkahkan harta yang lebih dari yang dibutuhkan”. 

Keempat, keseluruhan dari kata ISL adalah 1sim jinas yang artinya sesuatu 


atau merupakan isim maushul yang maknanya sinonim dengan SI. 


Kelima, kata Ls digunakan sebagai kata tambahan dan !5 sebagai siy 
isyarah. 


Keenam, kata Ls digunakan sebagai istifham dan 5 sebagai kata 
tambahan. Boleh memberikan contoh dengan firman Allah. 


728 Al-ttgan fi Ulumil Aur'an 


Kata ini digunakan sebagai #tifham tentang masa, seperti: ni) Taai C3 
(kapan datangnya pertolongan dari Allah) (9S. al-Bagarah: 214) dan sebagai syarat. 


C 


Kata ini termasuk 1sim. Buktinya adalah huruf jar "apat masuk ke 


dalamnya pada gira'ah sebagian ulama pada firman Allah: ea an 3 5 Na 
(Ini adalah peringatan bagi orang yang bersamaku) (OS. al- -Anbiya?: 24). Makna 
kata ini pada ayat tersebut sinonim dengan Xx. Makna aslinya untuk 
menunjukkan tempat berkumpul atau waktunya, seperti: 


OB AI 153 J3 
“dan masuklah ke dalam penjara itu bersama dengannya dua orang pemuda.” 


(OS. Yusuf: 36) 
En aka) 
“utuslah dia bersama dengan kami.” (9S. Yusuf: 12) | 
SEA 
“aku tidak akan mengutusnya bersama dengan kalian.” (9S. Yusuf: 60) 


Kadang-kadang kata ini dimaksudkan untuk menunjukkan suatu 
perkumpulan dan kebersamaan semata, tanpa melihat kepada waktu dan 


tempatnya, seperti pada firman-Nya: Idola ga ly 1 3 (dan jadilah kalian 


bersama dengan orang-orang yang jujun (OS. at- 'Tuibak 119), uas | rs aa! #S ya 
(dan rukuklah kalian bersama dengan orang-orang yang rukuk) (OS. aa TA 43). 


Adapun beberapa firman Allah Ta'ala: Tg 
Sa gl 
“Aku bersama dengan kalian” (9S. al-Ma'idah: 12) | 
" sai aa | 
“Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang bertakwa.” (OS. an- 


Nahl: 28) 
5 Ls pat NI 
“Dia bersama dengan kalian di mana pun kalian berada.” (9S. al- 2nd 2 


sb J3 pa 
“Sesungguhnya bersamaku Tuhanku yang akan memberikan petunjuk 


Al-ltgan fi Ulumil ur'an 729 


kepadaku” ((9S. asy-Syw'ara: 62) maka yang dimaksud adalah pengetahuan, 


penjagaan, dan pertolongan secara kiasan. 
o 


"si 

Mm adalah huruf jar, yang memiliki beberapa makna. Yang paling 
masyhur adalah “permulaan tujuan”, baik tempat, waktu, dan lainnya, 
seperti Ywinal magjidil haram” (OS. al-Isra: 1), Smin awal yaum” (9S. at- 
Taubah: 108), “innahu min sulaiman” (OS. an-Naml: 30). Makna kedua 
menunjukkan sebagian, seperti firman Allah: “hatta tunfigu mimma tuhibbun” 
(OS. Ali Imran: 92). Ibnu Mas'ud membaca: “badha maa tuhibbuun”. Makna 
yang lain adalah: 


“ tabiyyin (penjelasan). Kebanyakan disebutkan setelah kata ma atau mahma 
seperti: “yaa yaftakhillaahu linnasi min rahmatin” (9S. Fathir: 2) atau 
“maa nansaakh min aayaatin” (9S. al-Bagarah:106) atau “muahma ta'tiina 
bihi min aayaatin” (9S. al-Xraf: 102). Di antara penyebutan setelah selain 
keduanya adalah “Jajtanibur rigsa minal antsaan” (OS. al-Hajj: 30), “Min 
asaawira min dgahab” (OS. al-Kahfi: 31). 

“ kausalitas, seperti “wimma khatii aatihim ugbrigu” (OS. Nuh: 25), “yaj 
aluuna ashaa bi ahum fi aadganim minasawaa 19. 

“ pemisahan yang masuk di antara dua lawan kata, seperti “ya lamul 
mujfsida minal muslih” ((9S. al-Bagarah: 220), “Hatta yamizal khabiitsa 
minath thayib” (OS. Ali Imran: 179). 

“ badal (pengganti), misalnya: “arraditum bilkhayaatiddunya minal 
akhiirah” ((9S. at-Taubah: 38), yaitu “gantinya” (dunia dengan akhirat): 
“Laja'alna minkum malaaikatan fil ardh?” (9S. az-Zukhruf: 60), yaitu 
“gantinya kalian malaikat”. 

» penekanan umum (generalitas), misalnya: “wamaa min ilahin illa 
Allah” (9S. Ali Imran: 62). Dikatakan dalam kitab a/-Kasyaf, bahwa 
dia itu posisinya sama dengan albina alal jath dalam firman-Nya: laa 
Iaaha illallah dalam memberikan makna generalitas (yaitu menafikan 
seluruh ilah, —penerj). 

“makna ba', misalnya: “Yandguruuna min tbarfin khaftiy” (9S. asy-Syura: 
45) yaitu maknanya bihi (dengannya). 

“ala, misalnya: “wanasharnahu minal gaun?” (9S. al-Anbiya: 77), yaitu 
alaihim (atas mereka). 

“fi, misalnya: “idga nuudiya lishshalati minyaumil jumuat?” (9S. al-Jumw'ah: 
9), yaitu fiibi (pada hari). Dalam kitab Syami/ dinukil dari Syaf?i bahwa 
kata min dalam firman-Nya: “fa inkaana min gaumin aduwwillakun? 


730 Al-ttgan fi Ulumil Aur'an 


artinya # (di) dengan dalil firman-Nya: “wahuwa mu'min” (9S. an- 
Nisa”: 92). 

“an, misalnya firman Allah: “gad kuuna fi ghaflatin min haada” (9S. al- 
Anbiya: 97), yaitu anhu. 

« “nda, misalnya: “lantugniya anbum amwaluhum walaa auladuhum 
minallah” (9S. Ali Imran: 10), artinya nda (di sisi). 

“ penekanan, yaitu tambahan dalam menafikan atau melarang atau 
bertanya, misalnya: “wamaa tasgutu minwwaragatin illa ya lamuha” (OS. 
an-Nisa: 59). “Maa tara fi khalgin rahman min tafawut farji'il bashara 
hal tara min futur” (9S. al-Mulk: 3). Beberapa kaum memperbolehkan 
dalam kalimat positif. Mereka mengambil dalil dalam firman-Nya: 
“walagad jaa aka min naba'il mursalin” (9S. al-Anam: 34), “Yukhallauna 
Jiba min asawirah” (OS. al-Kahfi: 31), “uin jibaalin fiiba minbarak” (OS. 
an-Nur: 43), “yaghuddu min absariha” (9S. an-Nur: 30). 


Catatan 


Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari jalur As-Sudiy dari Ibnu Abbas 
bahwa dia berkata, “Jika Ibrahim mengucapkan ketika berdoa: 
“3 Cg abi ya sasi Jar (Maka jadikanlah hati-hati para manusia itu 
menyukai mereka) (OS. Ibrahim: 37), maka kaum Yahudi dan Nasrani akan 
termasuk ke dalamnya. Tetapi dia mengkhususkannya ketika berkata 
dengan: ai 7 sai (bati sebagian manusia) (9S. Ibrahim: 37) maka dia 
menjadikan hal itu hanya untuk kaum mukminin saja.” 

Dia meriwayatkan dari Mujahid bahwa dia berkata, “Jika Ibrahim 
mengucapkan ketika berdoa: dl Sy »Wl ya ssi J4, maka orang- 
orang Romawi dan Persi akan turut bersama-sama dengan kalian.” Ini 
riwayat yang jelas bahwa para shahabat dan tabiin memahami makna tab 'idh 
dari kata cs itu. 

Sebagian ulama berkata, “Di mana saja terdapat kata: SI Fx (Dia akan 
mengampuni kalian) yang ditujukan kepada kaum mukminin, maka tidak 
disebutkan kata «s bersama dengannya, seperti firman Allah dalam al-Ahzab: 


SI ih SULE ST ala "para YP Ig 3 AN NE gia Gal 
133 

“Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan 
katakanlah perkataan yang benar, maka Dia akan memperbaiki perbuatan- 


Al-ltgan fi Ulumil ur'an 731 


perbuatan kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian” (9S. al-Ahzab: 70-71) 
dan firman Allah dalam surat ash-Shaf: 


Bi AE AS Ai Ha Se aja sai Lalu 

“Wahai orang-orang yang beriman meisukah Aku tunjukkan kepada kalian 
suatu perdagangan yang dapat menyelamatkan kalian dari siksaan yang pedih”, 
sampai kepada firman-Nya: eni » esa Aa (Dia akan mengampuni dosa- 
dosa kalian) (9S. ash-Shaf: 10-12). 

Dia j . juga berhitman yang ditujukan kepada kaum £yfjar di dalam surat 
Nuh: S3 P3 ya 2 Aa (Dia akan mengampuni sebagian dari dosa-dosa 
kalian) (OS. Nuh: 4). Demikian j juga di dalam surat Ibrahim ayat 10 dan 
surat al-Ahgaf ayat 31. Hal itu tidak lain ditujukan untuk membedakan 
kedua macam pembicaraan tersebut dan agar tidak menyamakan 
terwujudnya janji di antara dua macam kelompok. Pendapat ini disebutkan 
di dalam a/-Kasyaf. 

o- 

Kata ini hanya digunakan sebagai isi dan dalam beberapa hal, yaitu: 


1. Sebagai isim manshul, seperti pada: 


“Dan milik-Nya siapa yang di langit dan di bumi. Dan (malaikat-malaikat) 
Jang di sisi-Nya tidak memiliki rasa sombong” (AS. a-Anbiya”: 19) 

2. Sebagai isim syarat, seperti pada: & en le pa Jang -$ (Barangsiapa 
melakukan kejahatan maka dia akan dibalas dengannya) (OS. an-Nisa”: 123). 

3. Sebagai isim istifham, seperti pada: Vas Pn Eh « (siapakah yang 
membangunkan kami dari tempat tidur kami) (OS. Yasin: 52) 

4. 2 apa kata nakirah yang diberi sifat setelahnya, seperti: 


J 3 up Aa ag 3 (di antara manusia ada sebuah kelompok yang berkata) 
(OS. al- Bagarah: 8). Maksudnya adalah: Js& & (sekelompok or- 
ang berkata). Kata ini dapat digunakan untuk wudzakar atau mufrad 
atau yang lainnya. Umumnya digunakan untuk yang berakal, berbeda 
dengan Ls. Rahasianya adalah kata Ls lebih banyak digunakan di 
dalam pembicaraan daripada «js, yang tidak berakal lebih banyak 
daripada yang berakal maka mereka menempatkan yang banyak 


732 Al-ttgan fi Ulumil lur'an 


digunakan untuk yang banyak dan yang sedikit digunakan untuk 
yang sedikit. 


Ca 


Kata ini sebuah isim yang merupakan tempat kembalinya dhamir pada 
firman Allah: & wu Laga (Walau kamu mendatangkan apapun kepada kami) (OS. 
al-Araf: 132). Az-Zamakhsyari berkata, “Dhamir & dan Lg dapat kembali 
kepadanya jika memerhatikan kepada lafadz dan maknanya. Kata ini 
digunakan sebagai isiw syarat untuk yang tidak berakal yang bukan 
merupakan waktu, seperti pada ayat yang telah disebutkan.” 


Kata ini mengandung makna penegasan. Karena itulah ada beberapa 
ulama yang berkata, “Sesungguhnya asalnya adalah 4 yang digunakan 
sebagai syarat dan Ls yang digunakan sebagai tambahan. .4/f yang pertama 
diganti dengan huruf ha' untuk menghindari adanya pengulangan.” 


v raj 
Kata ini digunakan pada beberapa hal. 


1. Sebagai isim, yaitu sebagai dhamir yang menunjukkan makna jamak 


mu anats, seperti pada: Ar 9 Xx er AT “adas 39 NA) anu (Ketika mereka 


melihatnya, maka mereka merasa kagum terhadapnya dan memotong-motong 
tangan-tangan mereka dan mereka berkata) (9S. Yusuf: 31). 


2. Sebagai huruf. Ini dibagi menjadi dua macam, yaitu: 
a) huruf taukid, baik yang khaf, ifah (ingan) maupun yang #agilah 
(berat), seperti pada: U Tp an (Owaka pasti dia akan benar- 


benar dihukum dan menjadi, (9S. Yusut: 32), aU an (niscaya 
akan Kami tarik ubun-ubunnya) (OS. al-'Alag: 15). Khafifah tidak 
terdapat di dalam Al-Guran, kecuali hanya pada dua tempat ini 
saja. Tetapi aku mendapatkan tempat yang ketiga pada sebuah 
gira'ah syadg, yaitu pada surat al-Isra': 7: 


nalar oaa SNN AE pe (la 


“apabila datang saat hukuman (kejahatan) yang kedua (kami 


2 
o 


bangkitkan musubmu) untuk menyuramkan wajahmu,” dan tempat 
yang keempat, yaitu pada gira'ah Hasan pada surat Yaf: 24: 


Pan na 


(- $ wi (Lemparkanlah olehmu berdua ke dalam Neraka 


A-tgan fi Ulumil ur'an 733 


Jahanam). Ini disebutkan oleh Ibnul Hajib di dalam kitab al- 
Mubtasab. 


b) Nun wigayah, yaitu yang bersambung dengan ya' yang menunjukkan 
kata ganti orang pertama tunggal, baik yang di-nashab-kan oleh 
sebuah 74, seperti: Bae (maka sembahlah Aku) (OS. Thaha: 14), 
& Ta (pasti akan membuat risau kami) (OS. Yusuf: 13) atau di-nashab- 
kan oleh sebuah huryf, seperti pada: aan 2g Pn (Hai, andai 
saja aku bersama dengan mereka) (9S. an-Nisa': 73), PTN Ss 
(S esunggubnya Aku adalah san) (OS. Thaha: 14) ataupun yang di- 
jar-kan oleh ol, seperti: pe Pa g (alasan dari sisikni) (9S. al- 
Pan Or atau u yang di-jar-kan oleh ea atau oleh «y£, seperti pada: 


Au LP 


Tea 2 ian 


al Tn 28): Pa koma Ls Tri 3 (Aku telah melimpahkan 
kepadamu kasing sayang yang datang dari-Ku) (OS. Thaha: 39). 


Tanwin 


Tanwin adalah sebuah "un yang diucapkan tetapi tidak dituliskan. 


Tanwin banyak macamnya, di antaranya: 


| 


734 


tanwin tamkin, yaitu yang terletak di akhir isiy-isim yang mu'rab, seperti 
pada: ka aa (sebagai petunjuk dan rahma?) (OS. al-Vraf: 154), 
ISA Sa: st Ie 3 (Dan kepada kaum “Ad, Kami mengutus saudara 


2 AL 0 


mereka, Hud) (OS. Hud: 50): bg Ulu i Uu (Sesungguhnya Kami telah 
mengutus Nuh) (OS. Nuh: 1), 

tanwin tankir, yaitu yang terletak pada akhir 1sim f7'/ untuk membedakan 
antara yang nakirah dan yang ma rifah, seperti tanwin yang terletak pada 
akhir kata Si pada gira'ah yang membacanya dengan tanwin dan pada 
Dl pada gira'ah yang membacanya dengan tanwin, 

tanwin mugabalah, yaitu yang terletak pada jama' mu'anats salim, seperti 
pada surat at-Tahrim: 5: 


ll Olbute UE AN ra Maa Halus 


tanwin “Iwadh, yaitu yang merupakan pengganti, bil: merupakan 
pengganti dari sebuah huruf 1//ah yang lainnya, seperti pada: 


Al-ltgan fi Ulumil Lur'an 


yA 3 (Demi waktu fajar dan malam-malam), (9S. al-Fajr: 1-2), 

al. HP $ "3 oa 3 (OS. al-A'raf: 41) mapan pengganti dari sebuah 1siy 
yang Ni pa kan kepadanya pada kata 3s atau (2x: atau si, seperti 
pada o Pe ab 3 S Dana beredar Par Ka asi masing 


0 AL 0 


daripada mereka atas "aA Jang lain) (OS. al-Bagarah: 253), | ra Act 
(nana saja yang kamu gunakan untuk berdoa) (OS. al-Isra”: 110) Ma 
pengganti dari sebuah kalimat yang di-idhafah-kan kepada kata 3 

seperti: 04 Us Iu ig 3 (dan pada waktu itu kamu meliha?) (9S. a- 
Wagi'ah: 42), “maksudnya ' “ketika ruh itu telah sampai ke 
kerongkongan”. Ataupun di-idhafah-kan kepada kata !5! seperti yang 
telah kami jelaskan di depan dari pendapat syekh kami dan mereka 
yang sepaham dengannya, seperti: Saji ta 3 Car (dan 
sesungguhnya kalian, jika demikian, maka termasuk orang- orang yang 
mendekatkan diri) (OS. asy-Syura: 42), maksudnya “jika kalian menang”. 


5. tanwin fawashil, yang pada selain Al-Gur'an disebut dengan tanwin 
tarannum, yaitu yang digunakan sebagai pengganti dari huruf muthlak. 
Tanwin seperti ini dapat terletak pada 151m, fi'il, dan huruf. Az- 
Satar nyah dan yang lainnya memberikan contoh: 


03 Ka SS (OS. al-Maryam: 82): ma II 1 3, (OS. al-Fajr: 4), 
ga 5 5 (OS. al-Insan: 15) dengan tanwin bada ketiga ayat itu. 


Ini sebuah huruf yang digunakan untuk menjawab dan maknanya 
untuk membenarkan pembawa berita, janji untuk peminta, dan 
pemberitahuan untuk penanya. Dialek yang lainnya adalah dengan 
menggantikan huruf “in dengan ha' lalu membacanya dengan £asrah. Nun- 
nya mengikuti dibaca kasrah juga termasuk dialek-dialek dari (5. 


LO 
Ini sebuah #1/ yang maknanya untuk mengungkapkan suatu pujian. 
s1 (Al-Ha') 


Ini sebuah dhawir (kata ganti) untuk orang ketiga Tunggal, yang 


PD PD! - 


digunakan pada jar dan nashab, seperti: Dy yg klo 4 J6 (Maka 


A-tgan fi Ulumil ur'an 135 


sahabatnya berkata kepadanya sedangkan dia mengajaknya bercakap-cakap) (OS. 
al-Kahfi: 37). Kata ini juga digunakan untuk menunjukkan yang tidak ada, 


yaitu yang bersambung dengan kata W! dan juga digunakan untuk saktah 
(berhenti sebentar), seperti pada: ZA (apa itu) (OS. al-Gari'ah: 10), AS 
(kitabku) (OS. al-Hagah: 19), Nite pnanen (OS. al-Hagah: 20), IL 
(bartaku), (9S. al-Hagah: 28): lh (kekuasaanku) (OS. al-Hagah: 29): 
Pa | Gidak rusak) (OS. si Bagai 259). Setiap ayat yang berakhiran 


dengan jamak, ada yang membaca dengannya, seperti yang telah dijelaskan 
pada bab wagaf di atas. 


la 

Kata ini digunakan sebagai isi fi'/ yang maknanya sinonim dengan 
Ken (ambillah), maka kata ini Beren bentuk pada benda mutsana dan 
benda jamak, seperti pada: MEI Vas 2 23 (Ambillah, bacalah kitabku (inil) 
(OS. al-Hagah: 19). 

Digunakan juga sebagai dhamir mu anats (kata ganti orang ketiga tunggal 
perempuan), seperti pada: Neng W) 2. Waglb (maka Dia mengilhamkan 
kepadanya Ijalan| kejahatan dan ketakwaannya) (OS. asy-Syams: 8). 

Digunakan juga sebagai huruf tanbih (pemberi peringatan), yaitu yang 
masuk kepada isim isyarah (kata penunjuk), seperti: sY ga (mereka ini), 
Ulas Ola (ini ada dua orang yang bermusuhan) (OS. al-Hajj: 19): ta La (di 
sini). Dapat masuk juga mepet dhamir yang dibaca rafa' yang dimasuki 
oleh isim isyarah, seperti: Ar F! SIS (wahai kalian itn) (2S. Ali Imran: 119). 
Serta dapat juga masuk kepada naat (sifat) dari kata: cal pada panggilan, 
seperti: caldl Let b (wahai para manusia). 

Pada dialek suku Asad, boleh membuang a/if dan membacanya dengan 


dhammah karena mengikuti harakat huruf sebelumnya. Berdasarkan dialek 


inilah ada gira'ah: OI & (wahai manusia dan jin) (OS. ar-Rahman: 31). 
CB (Datangkanlah) 


Ini sebuah #7/ amar yang tidak dapat di-tashrif-kan (diubah-ubah). 
Karena itulah ada beberapa ulama yang menyangka bahwa kata ini isi 
Ji amar. 


736 Al-Itgan fi Ulumil lur'an 


Ini sebuah huruf istifham yang menanyakan pembenaran terhadap 
sesuatu, bukan penggambaran terhadapnya. Kata ini tidak dapat masuk 
ke dalam kalimat negatif, kalimat syarat, tidak juga kepada af Y. Pada 
umumnya tidak masuk kepada sebuah “sim yang setelahnya berupa 77", 
serta tidak pada athaf. Ibnu Sayyiduh berkata, “Dan 771/ yang dimasukinya 
harus berupa 771/ yang menunjukkan makna masa yang akan datang.” 
Pendapat ini dibantah dengan firman Allah: Ta SP eye anu Je 
(Maka apakah kamu menemukan apa yang dijanjikan oleh tuhan kalian sebagai 
kebenaran) (OS. al-AN'raf: 44). 

Kadang-kadang maknanya sinonim dengan - te (benar- benar). Dengan 


inilah ayat ini ditafsirkan, yaitu ayat: AG 7 ye Ou YI & A Ja 
(Bukankah pernah datang kepada manusia waktu dari masa) (OS. al-Insan: 1). 
Kadang-kadang pula bermakna negatif, seperti: 


Ola YI YI Olu-YI el JB (bukankah balasan kebaikan itu hanya 
kebaikan) (OS. at-Rahman: 60). Juga makna-makna yang lainnya yang akan 
disebutkan dalam bab istifbam. 

8 


Maknanya adalah seruan kepada sesuatu. Tentang kata ini ada dua 
pendapat. 

Pertama, asalnya adalah: Lx dan 3 dari perkataanmu: s Jl cd 
(Aku mencela sesuatu), maksudnya “aku memperbaikinya”. Kemudian alif 
dibuang dan kedua kata itu dibuat menjadi satu kata. 

Kedua, asalnya adalah: 3) J5. Seolah-olah dikatakan: tis & 21 ya 
(apakah kamu menghendaki untuk melakukan demikian). Maksudnya 
“berkehendaklah untuknya”. Kemudian dua kata itu dijadikan satu (di- 
tarkib). Dialek Hijaz membiarkannya pada keadaan semula pada mutsana 
dan jamak. Dengan inilah Al-Gur'an turun. Dialek Tamim memasukkan 
tanda-tanda “rab kepadanya. 


P, 
ka 
Ini sebuah 4 isim yang digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang dekat, 
seperti pada: g Asu Kala 5) (kami duduk-duduk di sini) (9S. a-Ma'idah: 24). 


Huruf lam dan kaf dapat masuk kepadanya dan mengubahnya menjadi 


Al-ltgan fi Ulumil ur'an 737 


kata penunjuk untuk sesuatu yang jauh, seperti: D ya adl C3 ta (di 
sanalah kaum mukminin diuji) (OS. al-Ahzab: 11). " 

Kadang-kadang sebagai sebuah kelonggaran, kata ini digunakan 
sebagai kata penunjuk kepada suatu masa. Dengan inilah ayat ini 
ditafsirkan, yaitu pada firman Allah: 


4 L .5 Kr Hua 

“pada waktu itulah Zakaria berdoa kepada Tuhannya,” (OS. Ali Imran: 39 

SANG adi YON SN 

“Di tempat itu setiap jiwa merasakan pembalasan dari apa yang telah 
dikerjakannya dahulu,” (9S. Yunus: 30) 


ad Oo 

Ini sebuah 1sim fi'i/ yang maknanya “segeralah”. Disebutkan di dalam 
kitab a/-Muhtasab, “Pada kata ini ada bermacam-macam dialek, di 
antaranya ada yang digunakan sebagai gira'ah untuk Al-Gur'an, yaitu: 
Ch (dengan futhah pada ha' dan ta), cus (dengan kasrah pada ha” dan 
Jathah pada ta), c-8 (dengan fathah pada ha' dan kasrah pada ta), Th 
BEAN Lea pada ha' dan dhammah pada ta). Juga dibaca: Th dengan 
wazan » yang merupakan sebuah Jiil yang maknanya adalah “aku 
telah Man siap”. Juga dibaca: ih yang merupakan sebuah 777/ yang 
maknanya “aku telah berbenah diri”. 


IA 

Ini sebuah 1sim f7'i/ yang artinya adalah “jauh”. Allah telah berfirman: 
v na $ LJ ph Oleh (Jauh, jauh sekali apa yang diancamkan kepadamu) 
(OS. al-Mu'minun: 36). Az-Zajjaj berkata, “Kejauhan itu terhadap apa 
yang dijanjikan kepada mereka.” Ini sebuah kesalahan yang disebabkan 
oleh adanya huruf lam pada ayat itu. Karena perkiraan dari ayat ini adalah: 
Ussy Ul NI Ing (urusan itu jauh karena apa yang dijanjikan kepada mereka). 

Penjelasan lebih daripada ini adalah bahwa huruf lam itu untuk 
menjelaskan bahwa kata setelahnya berupa /a'/ (pelaku). 

Pada kata ini ada beberapa dialek. Ada gira'ah yang membacanya 
dengan fathah, dengan dhammah, dan dengan kasrah serta dengan tanwin 
pada ketiga harakat itu dan dengan tanpa tanwin. 


738 Al-ttgan fi Ulumil lur'an 


ag 
Kata ini digunakan sebagai huruf jar, huruf nashab, dan huruf yang 
tidak beramal. 


Kata yang digunakan sebagai Base Jar adalah yang digunakan pada 


Pa PA 


sumpah (gasam), seperti pada: LS yaa Su 5) A4 (Demi Allah, Tuhan 
kami. Kami bukanlah orang-orang Jang musyrik) (OS. al-An'am: 23). 

Kata yang digunakan sebagai huruf nashab adalah wawu yang 
maknanya sinonim dengan & (bersama). Maka kata ini dapat menashabkan 
maf ul bih (objek penderita) pada pendapat sekelompok ulama, seperti 
pada: TA SA | year (OS. Yunus: 71). Tidak ada contoh yang 
lain di dalam Al-Guran. Kata ini juga me-nashab-kan f'il mudhari' yang 
digunakan sebagai jawaban dari sebuah kalimat negatif atau pertanyaan, 


menurut pendapat para ulama Kufah, seperti pada firman Allah: 


Pi Bi ne eba e3 Karin aan Mo Tera 
Gara bug Sa | gal ca ag Hu Lag 
“padahal Allah belum mengetahui orang-orang yang berjihad di antara kalian 
dan orang-orang yang sabar” (OS. Ali Imran: 142): 
DE) oa DAK SU 
“aduhai, jika saja kami dikembali-kan dan tidak mendustakan terbadap tanda- 
tanda kekuasaan Tuhan kami dan kami menjadi...” (OS. a-Amram: 27) 
Wamu sharf (wawu yang menyebabkan perubahan) menurut mereka 
maknanya adalah /77/ yang dimasukinya mengharuskan adanya perubahan 
irab, sehingga mengubahnya kepada irab nashab, seperti: 


AAA BII Ud IR oa Gd JA 
“Apakah Engkau akan menjadikan di sana orang yang akan membuat 
kerusakan dan mengalirkan darah,” (9S. al-Bagarah: 30) 


Kata yang digunakan sebagai huryf yang tidak beramal ada beberapa 
macam. 


1. Wamu 'athaf, yang menunjukkan makna pengumpulan secara mutlak. 
Kata ini meng-athafkan (menghubungkan) kepada kata lain yang 


menyertainya, seperti pada firman Allah: kaka MA, AP 
(maka Kami menyelamatkannya dan menyelamatkan para penumpang perahu) 
(OS. al-Ankabut: 15): meng-athaf-kan kepada kata sebelumnya, 


A-tgan fi Ulumil ur'an 739 


740 


seperti: aa Ls Un (Kami mengutus Nuh dan Ibrahim) (OS. al- 
Hadid: 26) dan sh “kan kepada kata setelahnya, seperti: 
On er sa Ip OI 36 hn & (diwahyukan kepada kamu dan kepada 


para utusan sebelumammi) (Os asy-Syuta: 3). Perbedaan antara wawu athaf 
dengan huruf-huruf athaf yang lainnya adalah: 


2) 


b) 


c) 


9 


g) 


kata ini dapat bersambung dengan , seperti pada: 

VA G9 SUS Cl (OS. al-Insan: 3) 

kata ini dapat Pee dengan Y setelah kata naff, seperti: 
SIALR, (aan, Jb & NP (@S. Saba': 37) 

kata ini apa bersambung dengan 5, seperti pada 


AN alan ai 4 (etapi dia adalah utusan Allah) (OS. al-Ahzab: 40), 


kata ini dapat bersambung dengan meng-athgf-kan jumlah yang banyak 
dan umum kepada sesuatu yang khusus, atau sebaliknya, seperti: 


Ian Jp Alta 3 AS 


“dan malaikat-malaikat-Nya, rasul-rasul-Nya, dan Jibril dan Mikail” 
(OS. al-Bagarah: 98) 


SG sa La JS La Ja 5 
“Ya Allah, ampunilah dosaku, dosa kedua orang tuaku, dan dosa-dosa 
orang-orang yang masuk ke rumahku dalam keadaan mukmin dan dosa 


orang-orang laki-laki yang beriman dan orang-orang perempuan yang 
beriman” (9S. Nuh: 28), 


dapat mengathafkan sesuatu kepada kata sinonimnya, seperti 
pada firman Allah: 


MISS SA 
“Sesungguhnya aku hanya mengadukan kegundahan dan boliuhanka 
kepada Allah” (9S. Yusut: 86), 


dapat mengathafkan kepada kata lain yang dibaca jar karena 
kedekatannya dengannya (mujawarah), seperti: 


2S ay 
“sebagian kepala kalian dan kaki-kaki kalian” (9S. 2 Ma idah: 0), 
dan ada yang mengatakan bahwa kata ini kadang-kadang 


Al-ltgan fi Ulumil Lur'an 


maknanya sama dengan 3 (atan). Malik memberikan contoh 
dengan firman Allah Ta'ala: US Lely el zal DE Ul 
(wesungguhnya kakat-zakat itu adalah untuk orang-orang Jang fakir, 
orang-orang yang miskin) ((9S. at-Taubah: 60) sampai akhir ayat, 


h) dapat bermakna ta/i/ (menjelaskan sebab). Al-Kharzanji 
menjelaskan bahwa yang dimaksud adalah wawu yang masuk 
kepada f'i-f'il yang dibaca nashab. 

2.  Wamu isti'naf (untuk memulai suatu kalimat baru), seperti: 


Da pe Gg HA Ga SS Jl 
“barangsiapa disesatkan oleh Allah, maka tidak ada orang yang dapat 
memberikan petunjuk kepadanya, dan Dia meninggalkannya (OS. al-Nraf: 
186) dengan bacaan rafa' pada fiiI-fiil-nya. Karena jika wawu ini 
berfungsi sebagai huruf athaf maka kata "5 akan dibaca nashab, kata 
Sala akan dibaca jaym, dan kata Je akan dibaca nashab. 


3. Wamu hal (wawu yang menunjukkan bahwa kalimat setelahnya adalah 
keterangan keadaan), yaitu yang masuk ke dalam jumlah ismiyah, 


AE 230 


seperti pada: OT pg Bao He (P3 (padahal kamu bertasbih 
dengan memuji kepada-Mu dan menyucikan-M1) (OS. al-Bagarah: 30). 


Az-Zamakhsyari menyangka bahwa wawu ini masuk ke dalam sebuah 
kalimat yang kedudukannya sebagai sifat, untuk menegaskan 
kedudukan sifat itu terhadap yang disifatinya dan kelekatan 
dengannya, sebagaimana dapat masuk ke dalam kalimat yang 
menunjukkan keterangan keadaan itu. Dia memberikan contoh 
dengan: as La Ta 2 3 Ag (dan mereka berkata, “Tujuh dan yang 
kedelapan adalah anjing mereka”) (OS. al-Kahfi: 22). 

4.  Wawu tsamaniyah (wawu yang menunjukkan angka delapan). Makna 
ini disebutkan oleh sekelompok ulama, seperti Al-Hariri, Ibnu 
Khalawaih, dan Ats-Tsa'labi. Mereka menyangka bahwa bangsa 
Arab memasukkan wawu setelah angka ketujuh, sebagai isyarat 
bahwa tujuh adalah bilangan yang sempurna dan bahwa bilangan 
selanjutnya adalah permulaan bilangan yang baru. Mereka 
memberikan contoh dengan: as La Ta B 5 -an (dan mereka 
berkata, “Tujuh dan yang kedelapan adalah anjing mereka.”) (OS. al- 
Kahfi: 22). Demikian pula dengan firman Allah: 0 s4WJI 0 s5WJI 


Al-ltgan fi Ulumil ur'an 741 


sampai kepada: SM Osis, karena ini adalah sifat yang 
kedelapan. Serta firman Allah: was sampai kepada: LSai3. 
Makna yang benar tidak seperti yang mereka sebutkan itu dan 


bahwa kata ini pada semua contoh tersebut digunakan sebagai 


huruf athaf. 
5. Wawu tambahan, dan contoh yang dibuat adalah: 


ce Ai, # 2256) (OS. ash-Shaffat: 103-104). 


6. Wamu yang digunakan sebagai dhamir untuk jamak laki-laki pada 


sebuah “sim atau sebuah /7//, seperti pada: 


20. 


“Dan jika mendengar gurauan maka mereka berpaling darinya” (OS. al- 
Oashash: 55) 


yaah Ina sai Ta 5 
“Katakanlah kepada hamba-hamba-Ku yang telah beriman, Dendokia 
mereka mengerjakan shalat” (9S. Ibrahim: 31). 


71. Wawu yang digunakan sebagai tanda bahwa pelaku dari suatu /77/ 
adalah jamak laki-laki pada dialek suku Thay. Contoh yang dibuat 
adalah firman Allah: 


ab SI SA baal 


“Dan orangorang yang zalim itu menyembunyikan bisik-bisik” (9S. al-Anbiya?: 3), 


“kemudian kebanyakan dari mereka itu buta dan tuli.” (9S. al-Ma'idah: 71). 

8. Wawu yang merupakan pengganti dari hamgzah istifbam yang huruf 
sebelumnya dibaca dengan dhammah, seperti gira'ah Junbul pada 
firman Allah: & Se Ue Ju (Firaun berkata, “Apakah kalian 
beriman kepadanya.) (OS. al-Nraf: 123). 


Kita 


Al-Kisa'i berkata, “Ini adalah sebuah kata yang menunjukkan makna 
penyesalan dan keheranan. Asalnya dari kata: WW'3. Huruf &af pada kata 
ini untuk menunjukkan kata ganti orang kedua.” 


742 Al-ttgan fi Ulumil lur'an 


Al-Ahfasy berkata, “(s4 merupakan isim #'il yang maknanya “saya 
heran” dan huruf kaf pada kata itu menunjukkan kata ganti orang kedua. 
Adapun kata Ul menyimpan sebuah huruf lam. Jadi, maknanya adalah: 
AT SY Lae (aku heran karena Allah).” 

Al-Khalil berkata, “(s4 adalah satu kata. Dan ats adalah sebuah 
kata yang berdiri sendiri untuk menunjukkan makna “pembenaran”, bukan 
penyerupaan.” 

Ibnul Anbari berkata, “Kata ini boleh jadi memiliki tiga buah makna. 
“Kata &44 merupakan sebuah huruf dan kata Pri) juga sebuah huruf. 

Maknanya adalah “tidakkah kamu melihat. 

“ Boleh jadi seperti itu, tetapi maknanya “celakalah kamu”. 


“ Boleh jadi juga (s4 merupakan sebuah huruf yang digunakan untuk 
menunjukkan makna keheranan dan kata &WS adalah sebuah buruf. 


Kemudian keduanya disambung dalam penulisan karena seringnya 


digunakan, sebagaimana penulisan kata: 2 Fa juga disambungkan.” 
Ao 
Ju 
Al-Ashmw'i berkata, “Kata (5 digunakan untuk mencela. Allah 


Ae 


berfirman: 0 uLA Ca Nai SI, (Dan celaka kamu karena kamu menyifati 
Allah dengan sifat-sifat yang tidak pantas bagi-Nya) (OS. al-Anbiya: 18)? 

Kadang-kadang kata ini digunakan untuk menunjukkan makna 
penyesalan dan pengaduan, seperti: Wu (aduhai celakalah kami) (9S. al- 
Kahfi: 49): SA AYU (Oh, celaka aku, mengapa aku tidak mampu) (OS. 
al-Ma'idah: 31). 

Al-Harbi meriwayatkan dalam kitab Fawaid-nya dari jalur Isma'il bin 
Iyasy dari Hisyam bin Urwah dari bapaknya dari Aisyah bahwa dia berkata, 
“Rasulullah saw. berkata kepadaku: 4 (mengapa kamu ini). Maka dia 
takut karenanya. Rasulullah saw berkata kepadaku, Wahai Humaira), 
sesungguhnya kata &4&4 atau kata &4'4 adalah rahmat. Maka janganlah 
kamu gundah karenanya. Tetapi gundahlah dari perkataan sn 


Ani 


Ini sebuah huryf yang digunakan untuk memanggil sesuatu yang jauh, 
baik dalam arti yang sebenarnya maupun kiasan. Inilah huryf yang paling banyak 


Al-ltgan fi Ulumil ur'an 743 


digunakan untuk pangilan. Karena itulah jika ada huruf panggilan yang dibuang 
di dalam sebuah kalimat, pastilah dikira-kirakan bahwa yang dibuang itu adalah 
kata ini, bukan kata panggilan yang lainnya, seperti pada: d asi ar (Wahai 
Tuhanku, ampunilah aki) (OS. Nuh: 28): 2 A Sus & (Wahai Yusuf berpalinglah 
kami (9S. Yusuf: 29), dan nama Allah tidak dipanggil kecuali dengan kata 
ini. Demikian juga pada kata Le atau kata Lesi. 

Az-Zamakhsyari berkata, “Kata ini juga bermakna menegaskan yang 
mengisyaratkan bahwa yang dipanggil sesudahnya benar-benar yang 
dimaksud dengan sebenar-benarnya, atau kadang-kadang digunakan sebagai 
peringatan, sehingga dapat masuk ke dalam sebuah /77/ atau huruf, seperti 
pada: sala Pn CL (ika saja kaumku mengetahui) (OS. Yasin: 26).” 


Peringatan 


Inilah penjelasan yang dapat saya tulis tentang berbagai macam kata 
yang terdapat di dalam Al-Guran sesuai dengan yang dimaksudkan. Saya 
tidak menerangkannya secara panjang lebar karena keterangan yang luas dan 
lengkap terdapat pada karya-karya kami tentang bahasa Arab dan kitab-kitab 
nahwu. Maksud dari keseluruhan bab pada kitab ini adalah menjelaskan kaidah- 
kadaiah dan dasar-dasar yang pokok, bukan menerangkan secara keseluruhan 
terhadap setiap permasalahan secara detail. 


744 Al-ttgan fi Ulumil lur'an 


